








Syarah: 
Hamzah Ahmad Az-Zain 














Imam Ahmad bin Muhammad bin 
Hanbal 


Musnad 


Imam 
Ahmad 


aa? 
Penerbit Buku Islam Rahmatan 





Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal : 
Musnad Imam Ahmad: Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal: 
penerjemah, Rahmatullah, Beni Hamzah, : editor, Edy Fr, Mukhlis B Mukti. 
— Jakarta : Pustaka Azzam, 2011. 
22 jil. : 23,5 cm 


Judul asli: 41 Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 
ISBN 979-26-6139-5 (no. jil. lengkap) 
ISBN 978-602-8439-48-0 (jil. 20) 


1. Hadis IL. Beni Hamzah 
II. Ibnu Mughni III. Mukhlis B Mukti 
291.224 

Cetakan : Pertama, Mei2011 
Cover : A & MDesain 
Penerbit : PUSTAKAAZ7ZAM 

Anggota IKAPI DKI 
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840 
Telp : (021)8309105/8311510 | 
Fax : (021)8299685 

Website: www.pustakaazzam.com 

E-Mail: pustaka.azzam@gmail.com 

admin@pustakaazzam.com 

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 
All Rights Reserved 


Hak terjemahan dilindungi undang-undang. 


Li — Musnad Imam Ahmad 











DAFTAR ISI 


Lanjutan Hadits Khuzaifah bin Al Yaman dari Nabi SAW .................. 1 


Musnad Imam Ahmad — Li) 











Lanjutan Hadits Khuzaifah bin Al Yaman dari Nabi SAW 
Lain 3 ai GP SI ae 3 ola Gas FAV 
” . s 2 Ta . - Sio s... 2 .. TS Ta 
— B3 SAN ala MEA Jie GI tki MIS :JU 


AN 


Pos SP Ui Ka SIB) (Aa TI AI 


Ws ti 

23137. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdul 

Malik dari Rib'i dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Bila Nabi 

SAW hendak berbaring ditempat tidur, beliau meletakkan tangan 

kanan dibawah pipi dan memanjatkan doa, "Rabb, jagalah aku dari 

adzab-Mu pada saat Engkau membangkitkan atau saat Engakau 
mengumpulkan hamba-Mu. 2 


MU ee 1 Tn 36 ES 3 OK Bab -YYYYA 
Ag KA ia GAN ON GP pa Oi Lely Pp gi 
285 Kid ati ba aril 123 ASI -JU 


23138. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, 
| dari Za'idah dari Abdul Malik bin Umair dari Rib'i bin Hirasy dari 


! Sanadnya shahih, pera perawinya tsigah lagi masyhur. Abdurrahman bin 
Malik adalah Ibnu Umair dan Rib'i adalah Ibnu Hirasy. hadits ini telah disebutkan 
pada no. 18602. 


Musnad Imam Ahmad — li 


' Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Nabi SAW bersabda, "Teladanilah 
dua orang sepeninggalku: Abu Bakar dan Umar.” 


Pt . 


1 Taka EA CAN EL dn CAS —yrira 
en Tara 


23139. Sufyan menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, Syagig menceritakan kepada kami, dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Nabi SAW mendatangi tempat 
pembuangan sampah suatu kaum, beliau buang air kecil dengan 
berdiri lalu aku pergi menjauh dari beliau, kemudian beliau 
memberiku —Abu Abdurrahman berkata: Ada satu kata yang hilang 
dari ayahku—.? 


ana 2 


GP 58 PIN SAS cihyka PN IS YA 
Ja y sala ala AI TA JS Jne JB “JG Ana 16 clan 
SAS Hn 


23140. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 
'A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim dari Hammam dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba." 


2 Sanadnya shahih, At-Tirmidzi 5/609, no. 3662 pada pembahasan tentang 
pekerti, dan ia menganggapnya hasan, Ibnu Majah 1/371 no. 97 pada mukadimah 
dan Al Humaidi 1/214 no, 449. 

? Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23134. lihat pada hadist 
no. 33 141 secara lengkap. 

“Sanadnya shahih, Ibrahim adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i. Hamam adalah 
Ibnu Al Harits An-Nakha'i, semuanya adalah perawi yang tsigah lagi masyhur. Al 
Bukhari 10/472 no. 6056 (fath) pada pembahasan tentang adab: Muslim 1/101 no. 


— Musnad Imam Ahmad 


























TIA 12 II9 dl GP oat GP BAK YAAA 
An en MN PN en KN NE ba AT 
Io ol dahan 9 6 & Jd os ( UI ol aah :Ju 
af n35g a EA J3 KA P3 IBI HA et 5 IPS 
Ke Japan Ha MS 3 Ii ea ia SA Y Klo 
3 2g 2 ak . g Pa 2 PA .. &. ja Aa TA TA Pap » 
RKA SA Ji CS ari Ga B2 IBU al ale 
aib as LS Ka SPB UN SIB 3 HA 
23141. Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur dari 
Abu Wa'il dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: bahwa Abu 
Musa pernah buang air kecil di gelas dan ia berkata, "Bani Isra'il, bila 
salah seorang diantara mereka terkena air kecing, ia mengerik tempat 
yang terkena kencingnya." Hudzaifah bin Al Yaman berkata, "Aku 
ingin teman kalian tidak berlebihan seperti itu, aku pernah berjalan 
. bersama Rasulullah SAW, kami tiba ditempat pembuangan sampah 
lalu beliau berdiri buang air kecil layaknya salah seorang di antara 
kalian, aku pergi menjauhi beliau. Namun Rasulullah SAW bersabda, 
"Mendekatlah." Aku mendekati beliau hingga aku berada didekat 
tumit beliau.” 


AP ana us Pan era cal yaa ni C5 YP Y 


2, Te 350 


Ta ai Perih Ta LN te KS s1 JB cad 


Ito In) 2 Uas ES IE RAI P y ALA PN Hal 





105 pada pembahasan tentang iman: Abu Daud 4/268 no. 487 dan At-Tirmidzi 
4/375 no. 2026 ia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 

5 Sanadnya shahih, para perawinya tsigah lagi masyhur. Jarir adalah Ibnu Ibnu 
Abu hazim dan Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamar sedangkan Abu Wail adalah 
Syagig bin Salamah. Hadits ini hadits ini telah disebutkan pada no. 23134. 


.Musnad Imam Ahmad — L3I 


A 2 - 3 - 3. Io 3 — Eee... 1 . Si ore A 
TI) 3 bs Seal Rai Sab ale 
Al Ie AI Iyo A2 Ld Kai dr Je ega 
33 La Ac. 2, 73 


2 ka a Pm “AG . PN An Tedand ore 
Su us Rb Kelas Lelah Ann U ji2—— Up Ody Gnas peluy dala 
. - PP . ore 4 Lg 3 : 3 - Lg. sa 2 5 ... Ne 20 PA 
Oa lag ale Al Ie Al Jian SG PA 3 al Cai Ha 


Ag 


| Ion KEB pala SI Kai La pai MIS Lal s3 
| tak He At Ko AI Ipa) IG con ng ala Jaa 
1 . H Sa TR TES NE gr d Dt 

tml olga slor S1, ale AI pe A3 pd Il Galah Ji OUaa 


£. 
. 


CN 


. 


P. PJ hee € 2 2.3 Pa) te Pa . J3 kana Linn “2 
aa DAS 0 Jr NE Nia star Una SAS Up Jain 
: ang, “ 


LOBAMA 2 UAN AI PI OA ai 

23142. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Khutsaimah dari Abu 
Hudzaifah bin Al Yaman, Abu Abdurrahman menceritakan kepada 
kami: Namanya, Salamah bin Al Haitsam bin Shuhaib, salah seorang 
sahabat Ibnu Mas'ud, dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Bila 
kami menghadiri suatu makanan bersama Rasulullah SAW, kami 
tidak meletakkan tangan kami hingga. beliau memulai meletakkan - 
tangan beliau. Suatu ketika kami menghadiri jamuan makanan 
bersama beliau, lalu anak kecil tiba, sepertinya ia didorong lalu ia 
meletakkan tangannya di atas makanan, Rasulullah SAW meraih 
tangannya, kemudian seorang badui datang, sepertinya ia di dorong 
lalu ia meletakkan tangannya di atas makanan, Rasulullah SAW 
meraih tangannya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Setan ikut 
makan makanan yang tidak disebut nama Allah dan ia datang 
bersama anak ini untuk memakannya, lalu aku meraih tangannya, ia 
datang bersama orang badui ini untuk memakannya lalu aku meraih 


Cal — Musnad Imam Ahmad 




















tangannya. Demi Dzat Yang jiwaku berada ditangan-Nya tangan 
setan ada ditanganku bersama tangan keduanya." Yaitu setan. 


Ye dab ye CAS dijaa ES -1rver 
ea at yen lh da S1 site II Iyo JB 106 Hii 
SEE KN JUL Sid 


23143. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 
. A'masy menceritakan kepada kami, dari Syagig dari Hudzaifah bin Al 
Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal itu buta 
sebelah matanya, rambutnya ikal, surga dan neraka bersamanya, 
nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. s1 


ae AN - 


PAMA MU yh Gis Ayah ME -yraret 


o8 


AN pa Ah las 2JB NAS 59 jap Oi "2 
HE Grip ab Oei Uno TANI Ud Haa SA 
15 Aa Ia — 3 25 Ae OS :J6 SK Ds 
SNP PA Au AN, pad Tee, 
ala aa SI Je AGYA Jb ed 

23144. Abu Mu'awiyah menceritakan “kepada kami, Abu 

Malik Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Rib'i bin Hirasy dari 


S Sanadnya shahih, Khaitsamah adalah Ibnu Abdurrahman. Abu Khudaifah 
adalah Al Arhabi dan namanya adalah Salamah bin Al Haitsam bin Shuhaib. Semua 
perawi tersebut adalah tsigah lagi masyhur hadits mereka menurut para ulama. 
Muslim 3/1597 no. 2017 dan Abu Daud 3/347 no. 3766. 

? Sanadnya shahih, Muslim 4/2249 no. 2934 dan Ibnu Majah 2/1353 no. 4071. 
keduanya pada pembahasan tentang fitnah. 


Musnad Imam Ahmad — Isi 


Hudzaifah bin Al Yaman ia berkata: Ummat ini diberi kelebihian atas 
seluruh ummat dengan tiga hal, bumi dijadikan untuk bersuci dan 
masjid, shaf-shafnya dijadikan di atas shaf-shaf malaikat. Hudzaifah 
bin Al Yaman berkat: Rasulullah SAW bersabda, “Dan, ummat ini 
diberi ayat-ayat terakhir surat Al Bagarah dari harta simpanan 
dibawah 'arsy yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun 
sebelumku." Abu Mu'awiyah berkata: Semuanya dari Nabi SAW.' 


23 pa UG PES ana PE -ra to 
Ia db Le MI J5 J6 NI Aa GP Jala gi 


Iin US PA 

23145. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu 

Malik Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dari Rib'i bin Hirasy dari 

Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Semua kebaikan 
adalah sedekah.” 


LP ama Mu jd Gis Aya ME Pie 


0. 


du AG IL an AN aka lp deh 
— AI Jati SEO ha Jaa OS sela ala Ai Lo Ai 
— aa Si BAR JG ey 3 A3 
"IL dy Du Cb: JB Gap ga SA Se 


8 Sanadnya shahih, para perawinya tsigah lagi masyhur. Abu Malik Al Asyja'i 
adalah Sa'd bin Tharig. Hadits ini hadits ini telah disebutkan pada no. 22110. 

? Sanadnya shahih, Muslim 2/697 no. 1005 pada pembahasan tentang zakaat 
dan Abu Daud 4/287 no. 4946 pada pembahasan tentang adab. 


Le — Musnad Imam Ahmad 





























"IL IS L de Uk UNIB oa S J3 52 NASA 
kal) D3 Jb Array 


23146. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu 
Malik Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dari Rib'i bin Hirasy dari 
Abu Mas'ud Al Anshari dan Hudzaifah bin Al Yaman, keduanya 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ada seseorang sebelum kalian 
melakukan kemaksiatan, saat ia meninggal, ia berkata kepada 
keluarganya, 'Bila aku mati nanti, bakarlah aku, tumbuklah aku lalu 
sebarkan (abu) ku dilaut saat angin bertiup kencang'. Saat ia mati 
keluarganya melaksanakan pesan itu. Lalu Allah 'azza wa jalla 
menyatukannya di tangan-Nya kemudian berfirman padanya, 'Apa 
yang membuatmu melakukan hal itu?' Orang itu menjawab, 'Karena 
takut pada-Mu'. Allah berfirman, 'Aku telah mengampunimu' 219 


.. 3 ” 


pam MI fe Bb aga NE -yratv 
ol aa ale Aa Lo Ai Isa) JG 1JB Aa 
sap Oa PERAN Ira) La ab aa Oa 
23147. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu 
Malik Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dari Rib'i bin Khirasy 
dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


“Di antara hal yang diperoleh manusia dari kenabian pertama adalah 
bila engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu."' 


10 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 17001. 
M1 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 17043. 


Musnad Imam Ahmad — 


— J8 “ KAS rara Aya P1! Gas —YYNLA 

Se Ka MA naa Ba ta 8, PPL, Pe as 0 - 0. 
gr 0 2 - si ee 2 | " 

Lab pit SS aa ad ain gp pal ut, Was uh 


0 as Sl PA SR Na Ka 
PP EA 3 Th Cop MALE OA Ga alas OT IS 5 JEAI 
adi : na Ads . Pn AN 3. AK Lt... 2 5 & 3 Bag aa -£ 4 “2 
PI JBS d3 ya BUY Gasa OA JAN ME JS K3 
ea PEN TN MN PON AA Ga Te GI ERD NG AN AN Sai 
Aa Jaa HJ GT JS ali La UM 2258 2S AJ 
5 IN JB sengb A3 Oa) AA UU, Ie 233 
AI TAKE DAA Ta pa IG aa Je as 
JII IL Ea SA 08 SR Si 
Ie Ah OR Ia JS Ia Re al 3 Uh Aib, S5 salat 
pe. . 2 2 . 2. nd 3 : “ 
OS G3 Ag de B3 UN OS id Lang SA JG, S5 
. 3 2 . 0 ag. - - 
YA ti aa eh set ES oa Ur 
3 si 4 7 3 
33 S3 
23148. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahab dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW menceritakan 
dua hadits kepada kami, salah satunya telah saya ketahui namun yang 
lain masik saya tunggu. Beliau bercerita kepada kami bahwa amanat 
itu turun dipangkal hati manusia, kemudian Al Our'an turun, mereka 
mengetahui dari Al Our'an dan sunnah. Kemudian beliau bercerita 
kepada kami tentang diangkatnya amanat, beliau bersabda, 
"Seseorang tidur pulas lalu amanat digenggam dari hatinya lalu 
jejaknya hilang seperti jejak perjalanan kemudian amanat digenggam 
dari hatinya lalu jejaknya hilang seperti bekas lepuhan laksana bara 


— Musnad Imam Ahmad 




















api yang diinjak oleh kakimu, ia terlihat rusak dan tidak ada sesuatu 
pun didalamnya." Rasulullah SAW lalu mengambil sebuah batu lalu 
diinjak, beliau bersabda, "Manusia pun saling berbaiat dan hampir 
tidak ada seorang pun yang melestarikan amanat hingga dikatakan 
ada seseorang terpercaya di Bani fulan, hingga dikatakan kepada 
seseorang alangkah kuatnya dia, alangkah cerdasnya dia dan 
alangkah pintarnya dia, | padahal di hatinya tidak ada keimanan 
sekecil apa pun. Suatu masa mendatangiku dan aku tidak peduli siapa 
diantara kalian yang aku baiat, bila muslim pastilah agamanya 
mengembalikannya padaku, bila nasrani atau yahudi pastilah para 
petugasnya mengembalikannya padaku. Sedangkan hari ini, aku 
hanya membait fulan dan fulan diantara kalian. aa 


Pt Ta 


op AI GP AI GAS da Eta —YYAA 
LA oat an ada dn Io MI BAL JB Ki 3 
ra S3 PN jast uh, tani 


23149. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahab dari Hudzaifah bin 
Al Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW menceritakan dua hadits 
kepada kami, aku telah mengetahui salah satunya sedangkan yang 
“lainnya masih aku tunggu. Lalu ia menyebutkan maknanya." 


kui Sandanya Shahih, Zaid bin Wahh adalah Al Juhani, ia seorang tabiin senior 
— yang tsigah. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada 11/333 no. 6497, Muslim pada 
1/126 no. 143 pada pembahasan tentang iman: At-Tirmidzi pada 4/474/2179. ia 
mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih, dan Ibnu Majah pada 2/1346 no. 4053, 
keduanya pada pembahasan tentang fitnah, dan semua dari jalur Al A'masy. 

3 Sanadnya shahih, redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya, dan 
redaksi ini adalah dari jalu Shahihain. ' 


Musnad Imam Ahmad — (si 


“ » 013 0 - 3 23 . to. 3035. $ Ia 
Olakw 032 dna Usil « r y3 Kaca Lakon —YY1Yo. 


, 


2 za - an Eau aa aa 0. 0. Ora Ta 
. Ed 
SAS S3 tega lag dal MI lp 


23150. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Zaid bin Wahab bercerita dari Hudzaifah bin Al 
. Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW menceritakan kepada kami... lalu 
ia menyebutkan hadits." 


» 0. Pt . 


Omi AG 58 TAKE Encral car laa | ba —YYION 

Ba LAGI Cdi Ca Uk J5 166 Ina Aib YES 1JU Kh 

0 og Sina Ga PARA Kran Ag 8st An 
Sia Any JB Spa! Lali 3 pm Y, £ A3 jam 

La Telo Kain SJ 196 LL Inanl Ia JG SUK oh 

Tg PJ . . @ - - - . 

Gale 3 AI Bj 2 IP CAT gag LA) Ea Goal 


. 7. .. ” ed . . 3. . Pd Je td 
IS Oh JR ala ale Ja 3 2JU (NN SWA ale NAS 


. ,— 


SANG SN DU ke 3 KI 

23151. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 

A'masy menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahab, ia berkata: 
Hudzaifah bin Al Yaman masuk masjid, di sana ada seseorang yang 
sedang shalat disamping pintu Kindah, ia tidak ruku' dan sujud dengan 
sempurna. Seusai shalat, Hudzaifah bin Al Yaman bertanya padanya, 
"Sejak kapan kamu shalat seperti ini?" Orang itu menjawab, "Sejak 
empatpuluh tahun." Hudzaifah bin Al Yaman berkata padanya, "Kau 
belum shalat sejak empatpuluh tahun, andai kamu meninggal dan 


4 Sanadnya shakih, redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 








shalatmu masih seperti ini, kamu meninggal bukan di atas fitrah 
seperti fitrah Muhammad 'alaihish Shalaatu was Salam." Kemudian 
Hudzaifah bin Al Yaman menghampirinya seraya mengajarinya, lalu 
ia berkata, "Orang itu mempersingkat shalatnya dan ia benar-benar 
menyempurnakan ruku' dan sujud." 


na Kan, Ka : 2 ear (aa Pai Kata 7 oY 
1 “. 0. o AAA Ah ., , 4 AN TO NG aa 3 
Tap 3 Sia il ale Clo dl Jya) JU "JB lb 
. - . 3... , - 5 -— 5 2 PE 

ABU IA 3 3 33) Ale BEAN IA NS AYI 
SU IG NET SIS NS IU JA AS 
ad Pn ea Ta Sar 

Se IN Is 
23152. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Syagig dari Hudzaifah bin Al 
Yaman ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hitunglah untukku, 
berapa banyak orang mengucapkan Islam?" kami berkata, "Wahai 
Rasulullah! Apa engkau mengkhawatirkan kami sementara jumlah 
kami antara enam hingga tujuhratus orang?" Rasulullah SAW 
bersabda, "Kalian tidak tahu, mungkin kalian akan diuji." Hudzaifah 


bin Al Yaman berkata: Lalu kami mendapat ujian hingga seseorang di 
antara kami shalat secara sembunyi-sembunyi.' 





IS Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 22541. 

15 Sanadnya shahih, Al Bukhari 6/177 no. 3060 pada pembahasan tentang jihad, 
bab: SUrat Imam kepada Banyak Orang: Muslim 1/131 no. 149 pada pembahasan 
tentang imam, bab: Menyembunyikan Keimanan Bagi Orang yang Dalam Kondisi 
Takut dan Ibnu Majah 2/1337 no. 4029. pada pembahasan tentang, bab: Sabar Atas 
Bala”. 


Musnad Imam Ahmad — 


JI gi bp Sip JPN Se | 
Ag BEAN Kp PU Ya Ao ab PP 3 
He ani Hita Ld Dollar DA NA OKE Gi :6 
Ea ag Pe 
Had Gay ly Joy enlb Jb ai Io ai tai 
an 

23153.  Isma'il menceritakan kepada kami, dari Yunus dari 

Humaid bin Hilal atau dari yang lainnya, dari Rib'i bin Hirasy dari 


Hudzaifah bin Al Yaman dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Akan 
muncul pemimpin-pemimpin berdusta “dan berbuat zhalim, 


Cara - 


—YYNor 


barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu 
mereka berbuat zhalim maka tidak termasuk golongan kami dan aku 
tidak termasuk golongan mereka serta tidak akan mendatangi 
telagaku, dan barangsiapa yang tidak membenarkan kedustaan 
mereka dan tidak menolong mereka berbuat kezhaliman maka ia 
termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya serta akan 
mendatangi telagaku." 


Ik Gp NI EN dya AE Yok 
aa. I8 dan ya Bg Leg CAN g Mad 3 


Ii ba AI BU J6 AI D5 Ang ale Ai Ke Pa 


SB AN GL SAB Ab K 


17 Sanadnya shahih, Keraguan perawi dalam hadits ini tidak sampai pada status 
membahayakan, redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 
18044. 


”— Musnad Imam Ahmad 








Pn 


NS II Tg TE 5 SE SP AB IE 5 & Gas 
Ren Ke esa TU Re OA Aa Ge 
HIU Valid UII 3 yo FE 3 IE Sp AB IU 3 
AS) OS :JB Pa) 1 & Oku 142,5) SIB de 


PP SE) Se) Tip Bala WS Kala G3 MG Ui 
Ya IG den aa AN DS HB LSI 3 OA 
Sa PA an PO Ik Lie 
23154. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ubadah dari 
Mustaurid bin Ahnaf dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah bin Al 
Yaman, ia berkata: Pada suatu malam aku pernah shalat bersama Nabi 
SAW. Beliau memulai dengan surat Al Bagarah, beliau membacanya 
hingga sampai penghujung ayat seratus. Ia berkata: Setelah ini pasti 
beliau melakukan ruku', beliau terus membaca hingga sampai ayat 
duaratus. Ia berkata: Setelah ini pasti belian melakukan ruku', beliau 
terus membaca hingga sampai khatam. Ia berkata: Setelah ini pasti 
beliau melakukan ruku', namun beliau membaca surat 'Aali 'Imraan 
hingga mengkhatamkannya. Aku berkata: Setelah ini pasti beliau 
melakukan ruku', lalu beliau justru membaca surat An Nisaa', beliau 
membacanya kemudian ruku'. Saat ruku' beliau membaca: Subhaana 
rabiyal adzimi. Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Lamanya beliau 
ruku' sama seperti saat berdiri, lalu beliau sujud seperti lamanya saat 
ruku'. Saat sujud beliau membaca: Subhaana rabbiyal a'laa. Bila 
beliau membaca ayat rahmat, beliau berdoa, bila membaca ayat adzab 
beliau meminta perlindungan dan bila ada ayat penyucian untuk Allah 
'azza wajalla beliau bertasbih. | 


18 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23133. 


Musnad Imam Ahmad — (131 


Iu 10 s3 3 Ha Jak Gis 
AE AA Penta oi bea 503 PI oi be A3 IS 3 3 
LS 0 USS or SI IU Ana IA, UN ole HA 

BEN Tg die Ko MIA AP Jaa 


23155. Ismatil bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari 
Laits dari Bilal dari Syutair bin Syakl, dari Shilah bin Zufar dan dari 
Sulaik bin Mishal Al Ghifari mereka, ia berkata: Hudzaifah bin Al 
Yaman mendatangi kami saat kami sedang mengobrol, ia berkata: 
Kalian membicarakan sesuatu, dulu kami menilainya sebagai 
kemunafikan di masa Rasulullah SAW.'” 


(Aa ud 


—YYN 00 


0 Pa 


25 Ga “Je AP ha Ara —YYA ON 
BEN PN NN 


23156. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari 
Syu'bah, ia berkata: Oatadah menceritakan kepada kami. dari Abu 
Mijlaz dari Hudzaifah bin Al Yaman, tentang orang yang duduk 
ditengah-tengah halagah, ia berkata, "Terlaknat melalui lisan Nabi 
SAW atau lisan Muhammad SAW." 


9 Sanadnya shahih, Bilal adalah Ibnu Yahya Al Abasi, semuanya adalah perawi 
yang tsigah lagi masyhur. Salik bin Mashal Ar-Razi dianggap tsigah oleh Ibnu 
hibban dan tidak dikomentari oleh Abu Hatim. Al Bukhari 13/170 no. 7178 (fath) 
pada pembahasan tentang hokum-hukum, Ibnu Majah 2/1315 no. 3975 pada 
pembahasan tentang fitnah. Kedua periwayatan ini dari Ibnu Umar. | 

203 anadnya shahih, Abu Mijlaz adalah Lahig bin Humaid. Abu Daud 4/258 no. 
4826: At-Tirmidzi 5/90 no. 2753 ia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih, 
keduanya pada pembahasan tentang adab. 


— Musnad Imam Ahmad 








P. 
Pt 


Ja ja pa pa SA UE Hy 
0. et 2 - ore Aa 2 . BAN 0 - . 0 
AN SB Ang Ee Io CI Ol Sih 5 JA al 6 
- 1 28 £ So... 3 .3 pe at or, .. 2 PTN 3 
Y pa Ol 1S 3 JI JG LI ea kal Sh 
ya 
23157. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari 
Mis'ar Washil menceritakan kepadaku dari Abu Wa'il dari Hudzaifah 
bin Al Yaman, bahwa Nabi SAW bertemu dengannya disalah satu 
jalanan Madinah, aku pernah menghampiri beliau, lalu aku berkata, 


"Aku sedang junub." Rasulullah SAW bersabda, "Orang mu min itu 
tidak najis." | | 


NP, Ta tan sat a, 8,5 BE LD aa .. . 

WAE 28 Ang AE AI ato CA Ol aib PI op Ala 

8. 3. G2. Be ah 3 3 Pa KANAN UNP P 

“ON el Wala Ui CON slh adl ella La 

23158. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari 

Syu'bah dari Manshur dari Abdullah bin Yasar dari Hudzaifah bin Al 

Yaman bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mengatakan: 

Maa syaa'allaah wa syaa'a fulaan (kehendak Allah dan kehendak 

fulan), tapi katakanlah: Maa syaa'allaah tsumma syaa'a fulaan 
(kehendak Allah kemudian kehendak fulan)."? 


1Sanadnya shahih, para perawinya tsigah lagi masyhur. Washil adalah Ibnu 
- Habbab Al Ahdab. Muslim 1/282 no. 382: Abu Daud 1/59 no. 230, At-Tirmidzi 
1/208 no. 121. ia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih, An-Nasa'1 1/149 no. 
268 dan Ibnu Majah 1/178 no. 535 semuanya pada pembahasan tentang bersuci. 
- 2 Sanadnya shahih, Abu Daud 4/295 no. 4980 pada pembahasan tentang adab. 


Musnad ImamAhmad — jasI 


EGA ana 0 


o- 3 3 4 - 0) 30 1G. 3 3 


an ta (ia gp Kapan Cold TANYA A 


aa 


ai Jb LI Gg JIka 23 JAN Ga api nga GP ea 
Ja jd ba Lean 1) 
L 


” 


3 RT 


TK le yaa 3 He ap Ng LN oih Jp au 
PASAL 


23159. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Yusuf bin Shuhaib menceritakan kepada kami dari Musa bin Abu Al 
Mukhta dari Bilal Al Absi, ia berkata: Hudzaifah bin Al Yaman 
menceritakan kepada kami: Tenda demi tenda (muslimin) yang 
dipimpin oleh Rasulullah SAW saat perang badar, kesemuanya dijaga 
(Allah) sebagaimana penghuninya pun terjaga, tidaklah sekelompok 
musuh menginginkan keburukan pada mereka melainkan Allah | 
mendatangkan sesuatu yang mengalihkan perhatian mereka.” 


Aj EN en ana —Y YAA. 
Na IE AR Oi ye oi AI Ke oi Ala 3 Had 
AA eh SA Ao pl ale AN Ito 
JA Tik Uay PD GIA Up ooh Kake GAN Kiba pala 
Sa Ya Ban Ip AT aa asi Uh 


SA an Jai VA ah 


3 Sanadnya shahih, Musa bin Abu Al Mukhtar dianggap tsigah oleh Ibnu 
Hibban dan tidak dikomentari oleh Abu Hatim. Al Bazzar 3/324 no. 2854 dan hadits 
ini disandarkan kepada Al Haitsami 10/64, ia Sean bahwa para pengana 
tsigah. 


— Musnad Imam Ahmad 











23160. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Al Jahm dari 
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Rasulullah SAW melakukan shalat khauf di Dzi Oarad, salah satu 
kawasan milik Bani Sulaim, orang-orang berbaris dua shaf dibelakang 
beliau, salah satunya menghadap musuh dan satunya berada 
dibelakang Rasulullah SAW, beliau shalat mengimami shaf yarig ada 
dibelakang beliau sebanyak satu rakaat kemudian barisan ini mundur 
menempati barisan kelompok yang menghadap musuh, lalu beliau 
shalat bersama barisan berikutnya sebanyak satu rakaat.” 


Terra - 


ea mete Aing HA 


US IE IE (AG oi KP 13 JI AN Gp 
Sa Ja yes dat LI DE da GA oi der 
Ia Bh RL JG ad in JB 18 SAI NG 4 


Ka g » Jaja Ps Oi 

23161.  Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari 
Asy'ats bin Abu Asy Sya'tsa' dari Al Aswad bin Hilal dari Tsa'labah 
bin Zahdam Al Hanzhali, ia berkata: Kami pernah bersama Sa'ad bin 
Al Ash di Thubrustan, ia berkata, "Siapa di antara kalian yang pernah 
— shalat khauf bersama Rasulullah SAW?" Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata, "Saya." Sufyan berkata: Lalu ia menyebut seperti hadits Ibnu 
Abbas dan Zaid bin Tsabit.” 


4 Sanadnya shahih, Abu Bakar Abu Al Jahm disini nasabnay kepada kakeknya, 
Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Al Jahm, ia adalah tsigah haditsnya menurut 
Muslim dan yang lainnya. Hadits ini telah disebutkan pada no. 21484. 

25 Sanadnya shahih, redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 








- 


Ae 33 SE op R3 CAS CAS YAA 

HE J0 Mp MP SI do 

SEAT Kb AAN IT GAN AA ye 5 pi 
SAN GG Uj EM 


23162. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Al Hakam dari Abdurrahman bin Abu 
Laila dari Hudzaifah bin Al Yaman ia berkata: Rasulullah SAW 
melarang mengenakan sutera tebal, sutera tipis, wadah emas dan 
perak. Beliau bersabda, "Semua itu untuk orang kafir di dunia dan 
untuk kita di akhirat."”9 


IN 3 gm kan oh aa IP AS) ES YA 
ap ka Id Iko IA Iga Ai SE PN Hai 


23163.  Waki' menceritakan kepada kami, dari Habib bin 
Sulaim Al Absi dari Bilal bin Yahya Al Absi dari Hudzaifah bin Al 
Yaman, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang meratap."” 


. 3 ?, PP - 5 - 
J— SMA AP GP Olla SAS (AS) SAS YNA 


“ 


or A 13 DN NP Ta Aka LK OF - 08 0,0. 0-3 
. ? ta Bu 5 


2 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 16851. 

” Sanadnya shahih, At-Tirmidzi 3/304 no. 986, ia mengatakan bahwa hadits ini 
adalah hasan shahih, Ibnu Majah 1/484 no. 1476 keduanya pada pembahasan 
tentang jenazah. Mayoritas ahli fikih dan ahli hadits berpendapat bahwa hadits ini 
adalah mansukh dengan hadits tentang prilaku Nabi SAW yang menshalati raja An- 
Najasyi. 


— Musnad Imam Ahmad 











Ba B3 AE Saja al au 2G anta Ie 1 ag 
ap sud uk ui adi & SI :JG 


23164. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan 
. menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair dari Rib'i bin 
Hirasy dari Hudzaifah, ia berkata: Bila hendak berbaring di tempat 
tidur, Rasulullah SAW berdoa, "Dengan nama-Mu ya Allah! Aku mati 
dan aku hidup." Dan bila bangun beliau berdoa, "Segala puji bagi 
Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan 
kepadaNya-lah tempat kembali. 2 


ip 1 BE Gg HP OLS) CAS —yrito 
an bea SEA 1 3) oi 
at 3 AS IE) akal Va EL AI ga UV el 
Le MI 5535 :JU PE Ia Eat Ka ant :J6 
: MA ee 


23165.  Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari 
Abu Ishag dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia 
berkata: Seorang engkau dan budak mendatangi Nabi SAW, keduanya 
berkata, "Wahai Rasulullah! Utuskan orang kepercayaan engkau 
bersama kami" -berkata Waki': Seorang kepercayaan- Rasulullah 
. SAW bersabda, "Aku akan mengirim orang .kepercayaan yang 
— sebenar-benarnya." Hudzaifah bin Al Yaman berkata, "Orang-orang 
merasa mendapat kehormatan karenanya, lalu Rasulullah SAW 
mengutus Ubaidah bin Al Jarrah." 


2 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 21263. 
2 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 13981. 


Musnad Imam Ahmad — 





Pt . 


OP PA oi mall GP Oil GAS) ENYA 
A3 JB US PK ie JB Ap oi el 
JA aah Mae R0 P3 EA ala Jan gb la hi Jo 
Ar da Gia Ad db TA sp Be) 
DE Sa Ol KEA SI IE 1d JB ES pai YG de US Taiga 
| Na Men an Aa 


. 23166. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari 
Ibrahim bin Muhajir dari Rib'i bin Hirasy, ia berkata: orang yang tidak 
berdusta padaku menceritakan kepadaku, maksudnya adalah 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Jibril 'alaihis salam pernah 
menemui Nabi SAW saat beliau berada di Ahjarul Mira', Jibril 
berkata, “Ummatmu membaca Al Ouran dengan tujuh dialek, maka 
barangsiapa di antara mereka yang membaca dengan satu dialek, : 
hendaklah membaca seperti. yang telah ia ketahui dan tidak 
menghentikannya.” Ayahku berkata dan Ibnu Mahdi berkata, 
“Sesungguhnya di antara ummatmu ada orang yang lemah, maka 
barangsiapa yang membaca dengan satu dialek hendaklah jangan 
beralih kepada yang lain karena tidak menyukainya.” 


Nag dn sana -YYAAV 
ge UAN JB Aa 5 


Hai 2 ia UI aa GNI bsnkatenu ana ( 
WP ES Ea NI PB AAS IU Ae up 


2 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 20990. 


— Musnad Imam Ahmad 


ASI JEh BAB IG 3 LAB OS IS JR Tr) JI DK CS 
| An 
23167.  Waki' dari Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Al A'masy dari Abu Wa'il dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: 
Rasulullah SAW berdiri ditengah-tengah kami, tidaklah tertinggal 
suatu hal pun yang ada akan terjadi pada hari kiamat melainkan beliau 
pasti menyebutnya di tempat beliau itu, orang yang menghafalnya 
pasti menghafalnya dan orang yang melupakannya pasti 
melupakannya. Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku tahu banyak 
hal yang dulu aku lupakan layaknya seseorang mengenali wajah orang 
lain, yang lama pergi lalu melihatnya dan mengenalinya. Waki' 
berkata: Lalu melihatnya dan mengenalinya.” 


DE ah PS aloe SO NYA 
” 3 ata Pa 2. -£ h nga KI IN NU | 5 
IS Ap alay Ala ko Sl Iya) LL JG Upik 15 INA 
A3 aa SI La ap He siga 
23168. Waki' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu 
Laila dari seorang tua bernama Hilal dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang segala 


hal, hingga tentang membasuh tongkat, beliau bersabda, “Sekali atau 
tinggalkan." 





£ 


. 3! Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 18140. 
22 Sanadnya shahih, Syaikh yang bernama Hilal adalah Rib'i, ia termasuk 
perawi yang diterima menurut sebagian ulama, namun yang lainnya mengatakan 
bahwa ia tidak dikenal. Adapun Al Haitsami 2/68 tidak menganggapnya majhul. 


Musnad Imam Ahmad —- 








A8 oi SAE AG 3 Olah YP AS) AS YAA 


-. 


5 


ot NX 8, -. 2 nI LL 0. 3 0. .. $ 0. 
KPA Ke gi Ai US JL US GP ah OP el dp up 
Le wait AG S3 IE Cs AI alan S5 


PN) oa .. 5. .- pe an 2203 PN 3 oo. 
ol (Sab Lay IE Agan NA AS S3 SE sak 
ate. 7 20 
.0 Rr 2 Pam 
23169.  Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari 
Abdul Malik bin Umair dari seorang budak milik Rib'i dari Rib'i dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Kami pernah duduk didekat 
Nabi SAW, lalu beliau bersabda, “Aku tidak tahu seberapa lama aku 
bersama kalian, maka teladanilah dua orang sepeninggalku" beliau 
menunjuk Abu Bakar dan Umar "Berpegangteguhlah pada janji 
Ammar, dan yang disampaikan Ibnu Mas'ud kepada kalian 


benarkanlah. . 


v Ke Sp ME Sih -—yrAV. 
| al) 93 2N) Holy CP JA 63 OS 


23170.  Waki' menceritakan kepada kami, Abu Al Umais 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Umru bin Utbah dari 
Ibnu Hudzaifah dari ayahnya bahwa Nabi SAW mendoakan seseorang 
yang tertimpa musibah bersama anak dan cucunya.” 


Pa Sanadnya shahih, Maula Rib'i adalah Hilal. redaksi hadits seperti ini telah 
disebutkan sebelumnya pada no. 23138. 

4 Sanadnya shahih, Abu Al Amis adalah masyhur dan nama aslinya adalah 
Utbah bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud, sedangkan Abu Bakar 
adalah Ibnu Abdullah bin Abu Al Jahm, keduanya adalah tsigah dan masyhur. 
Adapun yang dimaksud Ibnu Hudzaifah adalah Abu Ubaidah, ia dalah seorang tabiin 


— Musnad Imam Ahmad 








2 PA Ha CA ea) GAS YAA 

He RI KEY 5 Ol JB Tea 1 AP 

ME PDT NAGA 
NA PS Ai Sasa 


0 


23171.  Waki' menceritakan kepada kami, Razin bin Habib 
Al Juhani menceritakan kepada kami, dari Abu Ar-Ruggad Al Absi 
dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Sungguh, bila seseorang 
. mengucapkan sepatah kata di masa Nabi SAW ia bisa menjadi 
munafik karenanya, saat ini aku mendengarnya dari salah seorang 
diantara kalian sepuluh kali dalam satu majlis.” 


303 ex 


Pam wUu jt Usai Da Gi ag Gis —YYAVY 

J5 - JG AA yi BA ya lp Bi teh GS Sab 
JEAN Gp SEN Ga Ca Heh ala ala Ko A1 Greg 
2 AA Ce EN, das ae ya au LAS DL Ag Di 


3 Ojak IU OI SIN AI 3 -ti KENA aa op Aa 


Sad yaa G SA JAN Op BA AP ra 3 
TE5 5 yap IS IA DS KAP oa « LE Hub 
3S 





yang tsigah, walaupun Al Haitsami mengatakab bahwa ia tidak mengetahui 
perihalnya. Lihat pada hadits ke 23182. 

3 Sanadnya dhaif, karena majhulnya Abu Ar-Rigad Al Abasi, sebagian 
pentahgig menjadikannya dan An-Nakha'1 adalah satu Adapun razin bin Habib 
telah dianggap tsigah oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. hadits ini telah disebutkan pada 
no. 23155. 


Musnad Imam Ahmad — 


23172. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abu 
Malik Al Asyja'i Sa'ad bin Tharig mengabarkan kepada kami, Rib'i 
bin Hirasy menceritakan kepada kami, dari Hudzaifah bin Al Yaman, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh aku mengetahui apa 
yang dibawa Dajjal, ia membawa dua sungai yang mengalir, salah 
satunya secara kasat mata putih airnya dan yang lain secara kasat 
mata berupa api yang berkobar-kobar, bila salah seorang di antara 
kalian menjumpai, hendaklah mendatangi sungai yang terlihat seperti 
api, lalu hendaklah menutup mata untuk menundukkan kepalanya lalu 
minumlah karena itu adalah air dingin. Dajjal itu buta mata sebelah 
kirinya, di atasnya ada kulit tebal, di antara kedua matanya tertulis: 
Kafir, yang bisa dibaca oleh setiap mu min yang bisa baca tulis 
ataupun buta huruf, "3. 


ab ena Ad bts OGAN KL -YyAUr 

PA ala UI Ab dl fa IU 3 Oto 
8 JI) at AN Pb di In Jo ea Lena 
Oya SIA IG dan LIS AS GE 3 ag ale AI Jo 
as It uas 52 5S 196 Aja AJE ena al 3 Kak 
ae AI Iya) Ip Hata SN ISI ian, AAN Bia UG 
23 J5 By 4 ii ad Jua deg su 1 ag 
— GBI A3 band Pp ol Ie La LH 


. 8 Sanadnya shahih, telah banyak disebutkan sebelumnya. Muslim 4/2249 no. 
2934. 


— Musnad Imam Ahmad 











: 
Pd 


HT si Fe Sp Kg Gp bh aan 
2 NG BAGAN AG AE dai Y Wa Jia KAS ads Je 
Ya SA Ya SU Ob SG MA Saat PASI) 
Aa Ta ph NA SKI 

23173. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abu 
Malik menceritakan kepada kami, dari Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah 
bin Al Yaman, bahwa ia pulang dari kediaman Umar. Saat kami 
menghampirinya, ia (Umar) bertanya kepada sahabat-sahabat 
Muhammad SAW, “Siapa di antara kalian yang pernah mendengar 
sabda Rasulullah SAW tentang berbagai fitnah? Mereka berkata, 
“Kami mendengarnya.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Mungkin 
yang kalian maksudkan fitnah seseorang terhadap keluarga dan 
hartanya.” Mereka berkata, “Betul.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, 
“Bukan itu yang aku tanyakan yang (dosanya) bisa dihapus dengan 
shalat, puasa dan sedekah, tapi siapa diantara kalian yang pernah 
mendengar sabda Rasulullah SAW tentang berbagai fitnah yang 
bergelombang layaknya samudera. Mereka terdiam dan aku, 
Hudzaifah bin Al Yaman, mengira bahwa yang dituju adalah aku, lalu 
aku menjawab, “Aku.” Umar berkata, “Kamu, bagus.” Aku 
(Hudzaifah bin Al Yaman) katakan, “Fitnah dibentangkan dihati 
seperti dibentangkannya tikar, setiap hati yang mengingkarinya, maka 
diberi satu titik putih dan setiap hatinya menyerapnya maka diberi satu 
titik hitam hingga hati pun menjadi dua macam, hati putih seperti 
benda jernih, fitnah tidak akan membahayakannya selama langit dan 
bumi masih ada, dan yang lainnya hati hitam berdebu seperti panci 
kotor -beliau memiringkan telapan tangan- ia tidak mengenal kebaikan 


Musnad Imam Ahmad —- 





dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali sesuatu yang terserap 
dari hawa nafsunya." 


to. 3036. 3 Ih 


Oi ee 3 3 GAS « AAA BS IYA 


s v3 & -. ea Tt 0... 0 Y Pata - 
PJ 


o “0 GA 30 2 tak PA an NT - 2... a21 
AS Yep Ce UE REI pati ol IIS PA La al ala AI 
Ja an sa ya rs CU et 


23174. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit dari Abdullah 
bin Yazid dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa ia berkata: Rasulullah 
SAW telah memberitahuku apa yang akan terjadi hingga kiamat tiba, 
tidak ada sesuatu pun melainkan pasti aku tanyakan kepada beliau, 
hanya saja aku tidak bertanya apa yang menyebabkan penduduk 
Madinah terusir dari Madinah?” 


Ps - £ . - 
LA Oku AL NG AI pl) Yg GAS -YYAWO 


AA Amat op PA AG Ia AP Tab He daa 


oc Bo 


:, Kah 1 IG gi) Hi ai Bab Cia Ul HA Ia 
:JB nd 3 US : Ju Ga ea SJ :JG Ta) & in 
SAB IE hb ema rp Uuds mg ada 3 ad, situs 
Fang ' "ag te 3 


P 


3 Sanadnya shahih, Muslim 1/128 no. 144. redaksi hadits seperti ini telah 
banyak disebutkan sebelumnya tanpa ada cerita. Lihat Syarh As-Sunnah karya Al 
Baghawi 15/7 dan Ath-Targhib 3/231. : 

3 Ganadnya shahih, Abdullah bin Yazid adalah Al Khithmi, ia adalah tsigah 
haditsnya menurut Muslim 4/2217 no. 2891. telah disebutkan dengan redaksi yang 
panjang. 


— Musnad Imam Ahmad 











ud tag ud itu BIL LAN LE) Dit ap al 
AD 3 Lp HIU aki os si 
kemih AS 2G AN gas 235 6 bm Ja 
6 nu span see meabaakae 


pe er yi Lia Dag ara IG NA 


. 
3 ... 


0S “Iii Bantah Ka DAS Nota aa Ia dia 2 
Ia, PA ap ta de Le Ny otg LA 
Pb in ENI Ip GB giaa YAN Ol P3 pa 
“5 PL Sh ad di AN CA he Ui Ya 
neh P3 Ja Tah LI dna AI IA ai ai Nagan Tar 
y IA 3 BE NIA: HB 2IU sal 
2 AI Sya) G HN Ha He BA 

IJO ori di he Ga AAA Ana Ab A3 IG 3 Ad ia 
Ap ul ia dia See Aa guys 


o 30 

3 

— 23175. Bahz dan Abu An-Nadhr menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan 
kepada kami, Humaid bin Hilal menceritakan kepada kami, Abu An- 
Nadhr berkata dalam haditsnya: Humaid bin Hilal menceritakan 
kepadaku, Nasrh bin Ashim Al Laitsi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku pernah mendatangi Al Yasykuri dalam sekelompok 


Musnad Imam Ahmad — 


orang dari Bani Laits, ia bertanya, “Siapa kalian?” Kami menjawab, 


“Bani Laits.” Kami bertanya kepadanya dan ia juga bertanya kepada 


kami, lalu kami berkata, “Kami mendatangimu untuk bertanya tentang 
hadits Hudzaifah bin Al Yaman”, ia berkata, “Kami datang bersama 
Abu Musa dari suatu perjalanan, harga binatang-binatang ternak di 
Kufah melambung tinggi lalu aku dan seorang temanku meminta izin 
kepada Abu Musa untuk menemui, ia mengizinkan kami lalu datang 
di Kufah pada permulaan siang, aku berkata kepada kawanku, “Aku 
akan ke masjid dan bila pasar sudah ramai, aku akan pergi 
menemuimu'. Kemudian aku pergi ke masjid, dan di sana ada 
halagah, sepertinya kepala mereka merunduk mendengarkan 
penyampaian seseorang, aku menghampiri mereka. Lalu orang lain 
datang dan berdiri di dekatku, aku bertanya, “Siapa dia?” Orang itu 
balik bertanya, “Apa kamu orang Bashrah?” Aku menjawab, “Ya”. 
Orang itu berkata, “Saya tahu, karena bila kamu orang Kufah pastilah 
kamu tidak bertanya siapa ia. Ia adalah Hudzaifah bin Al Yaman'. 
Kemudian saya mendekatinya, aku mendengarnya berkata, “Dulu 
orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tapi 
aku bertanya tentang keburukan, dan aku tahu bahwa kebaikan tidak 
akan mendahuluiku: Wahai Rasulullah! Apakah setelah kebaikan ini 
akan ada keburukan? Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Hudzaifah! 
Pelajarilah kitab Allah dan ikutilah yang ada didalamnya'. Beliau 
mengucapkannya tiga kali. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah 
setelah keburukan ini akan ada kebaikan?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Akan ada ketenangan di atas asap dan jamaah sudah diatas 
kebejatan'. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah setelah 
kebaikan ini akan ada keburukan?” Rasulullah SAW bersabda, Fitnah 
buta dan bisu, yang diserukan oleh para penyerunya yang berada 
diatas pintu-pintu neraka, dan engkau hai Hudzaifah, meninggal 
dalam keadaan menggigit pangkal pohon itu lebih baik bagimu dari 
pada kamu mengikuti salah seorang di antara mereka'."” 


29 Sanadnya shahih, Nashr bin Ashim Al-Laitsi adalah tsigah haditsnya menurut 


— Musnad Imam Ahmad 











AAN ae SIS OA 3 Blah) Bab -—YriVI 
2 Ka 33 Jah daia JI ALA JS Mb oi an 6 


Tn aa HB 23 KAL JS Ugly U JUS LOL Jl 
HA Ld Very CI YAA Aa CA Da de LS 
GA Adaa lg MAN io BI Op eat JUS AI) 

Bat S3 YG JR BATIN Ji, BUSI 


23176. Ishag bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Katsir dari Rib'i bin Hirasy menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku pernah pergi menemui Hudzaifah bin Al Yaman di Mada'in 
selama beberapa hari perjalanan, sementara orang-orang pergi 
menemui Utsman, ia berkata, “Hai Rib'i! apa yang dilakukan oleh 
kaummu?” Aku balik bertanya, “Kondisi mereka yang mana yang 
kamu tanyakan?” Ja berkata, “Orang yang keluar di antara mereka 
untuk mendatangi orang itu.” Lalu aku menyebut nama-nama orang 
yang pergi menemuinya. Lalu ja Hudzaifah bin Al Yaman berkata, 
“Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
meninggalkan jamaah dan melecehkan kepemimpinan, maka ia 
bertemu Allah 'azza wajalla dalam keadaan tidak memiliki wajah” 


Muslim. Adapun Al Yasykuri adalah Subai' bin Kalid, ia adalah tabiin yang tsigah. 
Abu Daud 4/69 no. 4245. 

“0 Sanadnya hasan, karena keberadaan Katsir bin Abu An-nadhr, ia adalah 
Katsir bin Abu Katsir, ia dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban. Abu Hatim mengatakan 
bahwa ia adalah seorang syikh yang jelas haditsnya. Namun ia dianggap dhaif oleh 
Ibnu Ma'in lalu diikuti oleh Ibnu Al jauzi. Al haitsami mengatakan 5/222: para 
perawinya tsigah. Akan tetapi dalam hal ini Al Hakim menshahihkannya 1/119 dan 
Adz-Dzahabi mengatakan bahwa yang demikian itu atas syarat keduanya dan aku 
tidak mengetahui bahwa ia dapat dijadikan hujjah. 


Musnad Imam Ahmad — 


La adi 3 ES IG Ii AS Ci —YYAVY 


Pi 


P3 SI, AN tanin 2 Ap Oi ab tra 


23177. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, 
Katsir bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, Rib'i bin Hirasy 


menceritakan kepada kami, dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa ia ' 


(Rib'i) mendatanginya (Hudzaifah bin Al Yaman) di Mada'in ... lalu ia 
menyebutkannya." 


DI GA Lp Oa EX ai TA -YYAVA 
Ge ba ya OI y iia Je 4G La 5 
Ab bab Gl Sale Un naa da 


AI Jo H3 Ji TON DEAU Sean yak oi Ja | 


A5 IA Gula Ce HIB ah dang IAI ag ala at Jo 
BB Ka Bh ya IG Ka Ui Yg, Ul 
II Sa ag Jeon ala Io Jas Ol ll 3 
IE aon Ina la ai YA ai 
BE MA si Bana aan seba 
IG K3 2) Tah di Sani Ja lal Gi Ja Ba 
— Ie PAI Ang IPA IA Ips hh lo GA, 
CA Dg Ae SP SUS HA KI 


“! Sanadnya shahih, redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 

















A3 MN, Sl At ska TAG aa. TA IA 
LI Ina BAB an Ja Casp Oei Cal 
— Ie IA ai HA Br Topan) JB alat 
Tesb agita 196 dari is Ll Ai ae ud ola 205 ana, 
AN AG Sa NIS 
23178. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, 
Syaiban menceritakan kepada kami, dari Ashim dari Zirri bin 
Hubaisy, ia berkata: Aku pernah mendatangi Hudzaifah bin Al Yaman 
saat ia bercerita tentang malam isra' Muhammad SAW, beliau : 
bersabda, “Aku -atau kami- pergi lalu ia menemuiku, kami pergi 
hingga sampai Baitul Magdis." Tapi keduanya tidak masuk. Aku 
berkata, “Tapi Rasulullah SAW memasukinya di malam itu dan shalat 
di dalamnya.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Siapa namamu hai 
botak, aku mengenali wajahmu tapi aku tidak kenal namamu.” Aku 
menjawab, “Aku Zirr bin Hubaisy.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, 
“Apa dalilmu bahwa Rasulullah SAW shalat di masjid itu di malam 
itu?” Aku menjawab, “Al Ouran memberitahukan hal itu padaku.” 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Barangsiapa berbicara dengan Al 
Ouran maka ia beruntung, bacalah! Lalu aku membaca, "Maha Suci 
Allah, yang Telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam 
dari Al Masjidil Haram'.” (Os. Al Israa' (17): 1) aku berkata, “Aku 
tidak menemukan (dalil) bahwa beliau shalat di dalamnya.” Hudzaifah 
bin Al Yaman berkata, “Hai botak! Apa kamu menemukan (dalam 
dalil itu) bahwa beliau shalat di dalamnya?” Aku menjawab, “Tidak.” 
Ia berkata, “Demi Allah beliau tidak shalat di dalamnya pada malam 
itu, andai beliau shalat di dalamnya pastilah diwajibkan atas kalian 
untuk shalat ditempat itu seperti halnya diwajibkan untuk shalat di 
baitul 'atig, demi Allah keduanya tetap bersama Burag hingga 
dibukakan baginya pintu-pintu langit, keduanya melihat surga dan 


Musnad Imam Ahmad — 


neraka serta janji akhirat seluruhnya, kemudian keduanya kembali 
ditempat semula, lalu ia tertawa hingga aku melihat gigi gerahamnya.” 
Rib'i berkata: Mereka bercerita bahwa beliau mengikatnya (Burag) 
-agar tidak lari tapi Allah yang mengetahui alam ghaib dan nyata 
menundukkannya untuk beliau. Aku bertanya, “Hai Abu Abdullah! 
Hewan apakah Burag itu?” Ia menjawab, “Hewan putih dan panjang 
seperti ini, langkahnya sejauh mata memandang.” 


JA AP Up LAS oa MN EI5 -yrava 
Ia OS 2 OLI ai TN 59 Jalar oi ia DP ab gi 
SA ge IN 5 Aman Kel Bj Jaa Ol Cai pa 
sk Ly Data Kh ata aa dah 3 AB ia 3 
2 I su Le Jai d ASI :J gb Lg ar 


23179. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Syuraik 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair dari Rib'i bin 
Hirasy dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, Rasulullah SAW 
— pasti berdoa saat hendak berbaring di malam hari, beliau meletakkan 
tangan kanan di bawah pipi kanan, “Dengan nama-Mu aku hidup dan 
dengan nama-Mu aku mati." Saat bangun malam beliau berdoa, 
“Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku setelah mematikanku 
dan kepada-Nya kita kembali." 


“ Sanadnya shahih, At-Tirmidzi 5/307 no. 3147, ia mengatakan bahwa hadits 
ini hasan shahih, pada pembahasan tentang tafsir surah Al Isra”. Namun ada yang 
mengatakan bahwa ia adalah hadits dhaif, namun mengamalkannya lebih baik dari 
pada . yang datang dari logika. 

Sanadnya hasan, karena keberadaan Syarik, redaksi hadits seperti ini telah 
disebutkan sebelumnya pada no. 23164. 


— Musnad Imam Ahmad 











Sea ad YINEIL SIS Lp Saga GAS YAA, 


“ 
» 


5g jan et Lea 0 10.3 0 .1 o- #0. o- o 
Al Iya JB JB Ole or Karl 08 SI AS GP hp 


Se AN em an AI UI Ae AA la AN 
Pat: 3 -, re pi Lon 3 3 - 
JAS Se BI Fais 


23180. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Bakr bin Amru dari Abu 
Abdul Malik dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Keutamaan rumah dekat masjid dengan rumah yang 
jauh dari masjid seperti keutamaan orang yang berperang dan orang 
yang tinggal di rumah. La 


£, 
Pt . 


Ai bl ee MEA YAAA 


CA saat 3 Sen du aa Ii Lah VI Uma 
D EK AP An ca, aa 


Io Ban 33 Ie 


ta Oa PA pe aa AN T3 2 3S 
36 KA GA Lab CNP JS mili JG Jb 
ANE IS WS II GA Pd 5 sad 
AL Ig ap dada ding AI ia At IG 
Ode On Ge Ya 

23181. Abu Ashim menceritakan kepada kami, Katsir bin 


Abu Katsir At Taimi menceritakan kepada kami, Rib'i bin Hirasy 
menceritakan kepada kami, dan Ishag bin Sulaiman. Katsir 


“4 Sanadnya dhahif, Abu Abdul Malim adalah Ali bin Yazid Al hani Ad- 
Dimasygi. Ia dinyatakan dhaif jika diriwayatkan sendirian dan ia tidak pernah 
mendengar dari Hudzaifah. Al Haitsami menganggapnya dhaif 2/16, namun ia tidak 
mengisyaratkan adanya status mungathi'. 


Musnad ImamAhmad — 


menceritakan kepada kami, dari Rib'i bahwa ia pernah mendatangi 
Hudzaifah bin Al Yaman di Mada'in untuk mengunjunginya dan 
mengunjungi saudara perempuannya, lalu Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata, “Apa yang dilakukan kaummu wahai Rib'i, apa ada seseorang 
di antara mereka yang keluar?” Ia Rib'i menjawab, “Ya.” Lalu Rib'i 
menyebut nama beberapa orang. Itu terjadi saat orang-orang pergi 
mendatangi Utsman. Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa meninggalkan 
Jamaah dan melecehkan kepemimpinan, maka akan bertemu Allah 
dalam keadaan tidak memiliki wajah."? 


. Do Ic 


La Data rear api 3 Ea —YYYAY 


He 


Pan ea MA dag 
EOS Ai Ta ia aan Ka 


., GG. 0. cc 0. JJo 

»—3 OLI oa are yan pa ani w sat an pat 
5x 

—3 Ya yan pe ag u 2G va 2353 ale OS 1 ga 
23182. Wahab bin Jarir menceritakan kepada “kami, 

Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Muhammad dari 
Abu Ubaidah bin Hudzaifah dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: 
Ada seorang peminta-minta di masa Nabi SAW. Orang-orang tidak 
mau memberinya. Kemudian ada seseorang yang memberinya, dan 
orang-orang pun ikut-ikutan memberinya. Lalu Nabi SAW bersabda, 
“Barangsiapa memberi contoh kebaikan dan diikuti orang, ia 
mendapatkan pahalanya dan pahala-pahala orang yang mengikutinya 


“ Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23177. 


— Musnad Imam Ahmad 














tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun, sebaliknya 
barangsiapa memberi contoh keburukan lalu diikuti orang, maka ia 
mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa 
dikurangi dosa mereka sedikitpun. 23 : 


? 


| pl HAN AE Gie Cena KE SIS —YYNAY 


an AN Hi . y £ ai Lara .. . 0. No. 4 
He IN Iyan Ad KAI PI al 3 Wa 
nata Tan ea aa Na 
233 J5 DP O pending Agt Ga pa Ou :JE lag 

Ban AU EU JS ga Lg 
23183.  Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Hushain menceritakan 
kepada kami, dari Abu Wa'il dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Kaum-kaum sungguh akan mendatangi 
telagaku lalu mereka gelisah tanpaku lalu aku bersabda: “Rabb! 
Sahabat-sahabatku, Rabb! Sahabat-sahabatku'. Lalu dikatakan 
padaku: Engkau tidak tahu apa yang mereka buat-buat 
sepeninggalmu. Sak 


ag Ab 


Rae de (Logan GAS —YYIAL 

$ o ey 2 2. . . ap AIA . . . KEP 
IE 5 AI LG Gapil MIL JG Ab op OLS 
, s Tes AAN ? Yy 0 18 & NI 7. Lag 2. . 8 Ui 
IS par Bd 9 Nop Tile Tana YP 


. 





4 Sanadnya shahih, Muhammad adalah Ibnu Sirin. Hadits ini telah banyak 
diulang sebelumnya. Lihat 10504, 10696, 19083 dan 19102. Al Haitsami 
mengatakan bahwa Ahmad Al Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath telah 
meriwayatkannya. Para perawinya adalah shahih selain Abu Ubaidah bin Hudzaifah, 
karena ja adalah tsigah. 

“1 Sanadnya shahih, para perawinya tsigah lagi masyhur. redaksi hadits seperti 
ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 20387. 


Musnad Imam Ahmad — 


Os 


Bab pergi an Gn Hu 
SAP 4 SAN SN NN Mb La ii lag ale 
PANEN TA an aa IG ng ala Jo Ip 3, 
OP te 1 DAY SA Sa GA AA Ah hop Ye 
AS LN Wb LA AL IG KS je Me sial 
Ran 


23184. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab, ia 
bekata: Abu Idris A'idzullah bin Abdullah Al Khaulani berkata: Aku 
mendengar Hudzaifah. bin Al Yaman berkata, “Demi Allah, aku 
adalah orang yang paling mengetahui fitnah yang akan terjadi antara 
aku dan kiamat, itu tidak lain karena tidaklah Rasulullah SAW telah 
bercerita sedikit pun mengenai hal itu melainkan beliau 
merahasiakannya dari orang lain, hanya saja Rasulullah SAW 
bersabda —beliau bercerita di hadapan majelis dan aku berada 
disana— beliau ditanya tentang berbagai fitnah, beliau menyebutkan 
berbagai fitnah, di antaranya ada tiga macam yang tidak membiarkan 
apa pun baik yang besar atau yang kecil laksana angin di musim 
panas.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Lalu mereka pergi kecuali 
aku. $ 


. 3.03 


da 3 BI Teen up 23 Toer —YYAAO 
Ae nye 


“' Sanadnya shahih, para perawinya tsigah lagi masyhur. Muslim 4/2216 no. 
2891 pada pembahasan tentang fitnah, bab: Kabar dari Nabi Tentang Hari Kiamat. 


— Musnad Imam Ahmad 























23185. - Fazarah bin Amru menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Shalih bin Kaisan 
menceritakan kepada kami... ia menyebut riwayat serupa.” 


Tao 0 PI . 302301 3, 6 - 
CO YAH Gya UI #inatny Ban gpp Ogjla Lido —YYYAL 


?, ?, 
30. 18 


” . . . 
HA Hn Dab ad SEE II PS BL AG AB 


3 1 02 2 BI 0, 022 Aan SF 

P3 ps pi - 

LIS ea ale Ah Le Jsmg JB TON AI MUI Gp Rip) 
BN ULe 53, 


23186. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, 
—dan aku mendengarnya dari Harun— Ibnu Wahab menceritakan 
kepada kami, Amru bin Al Harits menceritakan kepadaku bahwa 
Amru bin Syu'aib menceritakan kepadanya, bahwa budak milik 
Syurahbil bin Hasanah menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar | 
Ugbah bin Amir Al Juhani dan Hudzaifah bin Al Yaman berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Makanlah apa yang dikembalikan oleh 


panahmu. Ld 


3 . Pe 


V— rp Bas Gang bd (yana kran —NYYAV 
Epi Jep Jp den Te Gi ape PIA 
To. BG 


2 S 2 2...9. H4 . 2... 2 2 ss. 
” Ha . or . . . 3 NA . AA “ , 3 rd 
Un Ula 53 C JS ia dile AI Ko Al Iya) 





49 Sanadnya hasan, karena keberadaan Fazarah bin Amr Abu Al Fadhl. Adapun 
Al Husaini mengatakan, bahwa hadits ini masih harus diteliti. 

50 Sanadnya dhaif, karena ke-majhul-am Maula Syurahbil bin Hasanah. redaksi 
hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya pada'no. 17361. : 


Musnad Imam Ahmad — 


23187. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah 
menceritakan kepada kami, Amru bin Al Harits menceritakan kepada 
kami, dari Amru bin Syu'aib, bahwa budak milik Syurahbil bin 
Hasanah menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Ugbah bin 
Amir Al Juhani dan Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Makanlah apa yang dikembalikan oleh panahmu. '”! 


Sta 1 JB 1JB Jalal 52 RS) GAS —NYNAA 


OR Nan os 0. 


AA TAG C3 (31 IG Ii JB RL 33 Ep Al a3 13 
| JEMAAT 
. 3 dals ai uda 
23188. Waki' menceritakan kepada kami, dari Isra'il, ia 
— berkata: Abu Ishag berkata: dari Abdullah bin Ghalib, dari Hudzaifah 
bin Al Yaman, ia berkata, “Pemimpin keturunan Adam pada hari 
kiamat adalah Muhammad SAW.”” 


33 Bah Aa 5P Da UAS eolan AI YAA 
ae SA KA Gp GS Ap Ao SIG UE 3P AE yi DI Ke 
. “5 . or. 4 
“3 “ls al 
23189. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syuraik 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag dari Abdullah bin Ghalib 


dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, “Pemimpin keturunan Adam 
pada hari kiamat adalah Muhammad SAW.”3 . 





?1 Sanadnya dhaif. Redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya. 
“2 Sanadnya shahih, Israil adalah Ibnu Yunus. Abu Ishak adalah As-Subai'i 
. kakek Israil. Abdullah bin Ghalib Al Haddani, ia dianggap tsigah dianggap shahih 
oleh At-Tirmidzi dan ia juga menganggapnya hasan. redaksi hadits ini telah 
disebutkan sebelumnya secara marfu' pada no. 10929. 
?3 Sanadnya hasan, redaksi Hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 











G- 3 20 5 o- 35 KG 


He Una Cia JASA Gp an Gi NYA 






2... 


KS Pj ah Ta IRR Ip Ab gi B5 OS 


alah ale Ii KS 


23190.  Husain-bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syuraik menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag dari Abdullah bin 
Ghalib dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Pemimpin keturunan 
Adam pada hari kiamat adalah Muhammad SAW.” 


sea Td 


d3 Jala Es Sa KA TE AAN 


OLI 


KAN A3 GI Apa Ye DB ap Ab gi BI yA OA 
ag dls & JIka SAS 

23191. Abu Ahmad Az Zubairi menceritakan kepada 

'kami, Isra'il menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag dari Abdullah 


bin Ghalib dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, “Pemimpin 
keturunan Adam pada hari kiamat adalah Muhammad SAW.”” 


V3 IP 5 Dl) Ab 3 de era —YYAAY 


603 0 . 43 8 oo 
IA HR gi OKE PN AR EN He 


3 0 


DLS HAL JG “dis Sl Pl IU IA SA gi 
Panen Ne NIAS 


“4 Sanadnya hasan, karena keberadaan Syuraik. redaksi hadits seperti ini telah 
disebutkan sebelumnya. 
55 Sanadnya shahih, redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 





23192. Isma'il bin Umar dan Khalaf bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yahya bin Zakariya bin 
Za'idah menceritakan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar dari 
Muhammad bin Abdullah Ad-Du'ali, ia berkata: Abdul Aziz, saudara 
Hudzaifah berkata: Hudzaifah berkata: Bila Rasulullah SAW 
dirundung suatu masalah, beliau shalat.8 


0 4 0-3 


Hn yaaa BI OR 7 MA ES -ypyar 

— 3: LI en jp REI 3 AS Ab Ob 
Teen Pa gg aa 
— dekan ad Dl Ra SE ay aa 
San ank -JU 


KE SAS 3) Urai 03 Ji Tam aa G5 12,53 
aa 


23193. Suraij bin An Nu'man menceritakan kepada kami, 
Hammad menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, 
saudara sepupu Hudzaifah menceritakan kepadaku, dari Hudzaifah bin 
Al Yaman, ia berkata: Aku pernah shalat malam bersama Rasulullah 
SAW pada suatu malam, beliau membaca tujuh surat yang panjang 
dalam tujuh rakaat, saat mengangkat kepala dari ruku' beliau 
membaca: Sami 'allaahu liman hamidah, setelah itu beliau membaca: 
al hamdulillaahil-Jadzi dzil malaakuut wal kibriyaa" wal azhamah. 


5 Sanadnya shahih, para perawinya tsigah lagi masyhur. Muhammad bin 
Abdullah bin Abu Gatadah Ad-Dw'ali adalah tsigah haditsnya menurut Abu Daud. 
An-Nasa'i 1/289 no. 599 pada pembahasan tentang waktu- waktu shalat dari Umar. 


.— Musnad Imam Ahmad 














Ruku' beliau seperti lamanya berdiri dan sujud beliau seperti lamanya 
ruku', Shalat pun usai dan hampir saja kakiku patah.” 


— GAN CA Lab OLS BIS YNA 

0. o- oj PN INN E.. o- so. ca Yo. 0 
PENIS 3 ME PPP ON AA AP Oi 
AN, :J6 aing Ae AN Jo 3 Ob oi pki 13 Ja 


KASN SA ap Dr Sp DAS aa ya 

23194. Sulaiman Al Hasyimi menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Ja'far mengkhabarkan kepada kami, Amru bin Abu Amru 
mengkhabarkan kepadaku dari Abdullah bin Abdurrahman A1 Asyhal 
dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Nabi SAW bersabda, “Demi 
Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, hendaklah kalian 
memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran atau hampir 
Allah mengirim adzab atas kalian dari sisi-Nya lalu kalian berdoa 
pada-Nya dan Ia tidak mengabulkannya untuk kalian. ah 


“ .. 3. 2 .. an 2 013 Pp 
Ie Pa "dll pe .OLauk kara —YY140 


PMI 3 TAI 33 HA ALI AE op Aa 3 
- $ Y Ot Saga to te a 


. 
. 


51Ssnadnya dhaif, karena majhul-nya perawi dari Hudzaifah. Demikian juga 
dari seorang lelaki dari Hudziafah. Abu Daud 1/321 no. 874, An-Nasa'i 2/199 no. 
1069. hadhits ini shahih dan telah disebutkan berbagai redaksi yang berbeda pada 
no. 19005, semuanya terdapat dalam Ash-Shahihain. 

si Sanadnya shahih, Amr bin Abu Amr, ia adalah maula Al Muthalib, “ia tsigah 
haditsnya menurut para ulama. Abdullah bin Abdurrahman bin Asyhal, ia tsigah lagi 
masyhur haditsnya dalam As-Sunan. Muslim 1/536 no. 772, At-Tirmidzi 4/468 no. 
2169 dan ia dianggap hasan dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir 10/180 no. 10267. 


Musnad Imam Ahmad — 


Bana sa en 39, 3, 12. Pr an AN, 9 
pny KAL IE Ab TOL G3 Y JB ML) ale MI Ke 
“G PAS PORN Mo Pai Se Ja ban E 

SIA Sp uh Setah 

23195. Sulaiman menceritakan kepada kami, Isma'il 
mengkhabarkan kepada kami, Amru dan Abdullah bin Abdurrahman 
Al Asyhal menceritakan kepadaku dari Hudzaifah bin Al Yaman, 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian 

membunuh pemimpin kalian, kalian menebas dengan pedang-pedang 


kalian sementara ia mewarisi rumah-rumah kalian dan keburukan- 
keburukan kalian." 


Pe teeta Jet CAS cat Ek —ypy an 
| | .. | | o- Jo UI AE 29 
Do Tel Hah yan aya. 
LEUU ya Aka OI LSN JB Ia ale di Ko 


23196. Sulaiman menceritakan kepada kami, Isma'il 
menceritakan kepada kami, Amru menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abdurrahman Al Asyhali menceritakan kepadaku, dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Nabi SAW bersabda, “Kiamat tidak 
akan terjadi hingga orang yang paling bahagia didunia adalah orang 
hina putra orang hina."9? . 





“ Sanadnya shahih, At-Tirmidzi 4/468 no. 2170, ia menganggapnya hasan, dan 
Ibnu Majah 2/1342 no. 4043. 
“ Sanadnya shahih, At-Tirmidzi 4/493 no. 3209, ini adalah hadits hasan gharib. 
Lihat pada no. 15775. 


— Musnad Imam Ahmad 














03 o- 


Ou ib BSA Lppr oi LA Ay EL —YrYAV 


| Io X5 TE SS JB BS Gp JI SPN 
Pe nat aa 


gen 2 En VE : Ts as 


' Aa an 


3 


KN 


23197.  Wahb bin Jarir menceritakan Kewada kami, ayahku. 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Al 
A'masy dari Abu Wa'il dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: 
Dajjal disebut-sebut didekat Rasulullah SAW lalu beliau bersabda, 
“Sungguh fitnah sebagian dari kalian lebih aku takutkan dari fitnah 
Dajjal dan tidaklah seseorang selamat dari fitnah sebelumnya 
melainkan pasti selamat dari fitnah setelahnya dan tidaklah fitnah 
kecil atau pun besar dibuat sejak dunia ada melainkan untuk 
fitnahnya Dajjal." 


Ta aga yi Jebat Anto 23 Pi GAS YNA 

DA gi GA jp Ka Cab PIL Ca) PI JA Gp 

:J—5 SAS Sei S5 iis Of | Jas is Ja 133 Ade 

Je Ip JG Adit pg AAN Jo AI Ia ta 
3 Edi Jan Sah ala Ai 


23198. Yahya bin Sa'id Al Oaththan Abu Sa'id Al Ahwal 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, Ibrahim menceritakan 
kepadaku sejak kurang lebih enampuluh tahun dari Hammam bin Al 
Harits, ia berkata: Seseorang pernah melewati Hudzaifah bin Al 


Sl Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 2372. 


Musnad Imam Ahmad — 


Yaman lalu dikatakan, “Orang itu melaporkan pembicaraan kepada 
para pemimpin”, Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda -atau Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah 
masuk surga orang yang suka mengadu domba. ui 


II RS EL abi Ba Ek -yaaA 


- 


LAN A EN A9 Ie ale :JW BL 3 Ag die 
# 3 3 3 ng 
A3 RA GA Oh G3 OI 3 beb SAN GA 


daa 2JE SA UG RIAU UEA 3G Ea 0) U NJE AA 
Ma A3 AI 3 A5 Jab ani 


Tn 
Te 
& 


TC 


23199. Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, : 
Ubaidullah bin Iyad bin Lagith menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar ayahku bercerita dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia 
berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hari kiamat, beliau 
bersabda, “Pengetahuannya ada disisi Rabbku, tidaklah ada 
menampakkannya pada waktunya kecuali Dia, tapi aku beritahu 
kalian tanda-tandanya dan apa yang ada dihadapannya, menjelang 
kiamat itu ada fitnah dan haraj." Mereka berkata, “Wahai Rasulullah! 
Fitnah telah kami ketahui, lalu apa itu haraj?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Bahasa Habasyah, artinya pembunuhan, dan keterasingan 
dilemparkan diantara sesama manusia hingga tidak seorang pun 


mengenal seorang lainnya."? 


“ Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23140. 

83 Sanadnya shahih, Iyad bin Lagith dinyatakan oleh sebagaian ulama bahwa ia 
tidak mendengar dari Hudaifah. Namun mayoritas ulama lainnya menganggapnya 
mendengar. Hadits ini hadits ini telah disebutkan pada no. 19520. 


— Musnad Imam Ahmad 








oc 90 3 s8 te. 35. 5 5. 
pgn YP Kai AS Cjinae pp Neban Kasua Ud —YYY AA 
s 2, 


e oo. 


lea Ka Ui pa ai Ba 
tea pa nia Ba 


23200. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Rib'", ia 
berkata: Aku mendengar seseorang saat mengantar jenazah Hudzaifah 
bin Al Yaman, ia berkata: Aku mendengar penghuni tempat 
pembaringan ini berkata, “Tidak apa-apa bagiku dengan sesuatu yang 
aku dengar dari Rasulullah SAW, bila satu sama lain di antara kalian 
saling menyerang, aku akan masuk rumahku, bila ada yang masuk ke 
rumahku aku akan mengatakan, “Ini, kembalilah membawa dosaku 
dan dosamu?.”4 


3 30 R20. 3 Pe 


53 Jalal Erat en BG UN 5YYY AA 
Aj. Alas Lia CA : JB In gi ga IS XS GP Blush 
Het Eh ia lh alat Io Ai dya Aa 
Ing ale Jo Jaa AN SA OS LI dita LA, 
He, HE SL IE LAN EL) Gan 
PAR ALAN of du, aaN Ala yA AKA ip Delima 

A5 AA 


“ Sanadnya shahih, Telah disebutkan secara marfu' pada no. 21222. dari Abu 
Dzar. | 


Musnad Imam Ahmad — 


23201. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Isra'il menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag dari Abdurrahman 
bin Yazid, ia berkata: Kami pernah mendatangi Hudzaifah bin Al 
. Yaman, lalu kami berkata, “Tunjukkan pada kami siapa orang yang 
paling mirip Rasulullah SAW dari segi tingkah laku dan sifatnya, 
. kami akan mengambil darinya dan mendengarnya.” Ia lalu menjawab, 
“Orang yang paling mirip Rasulullah SAW dari segi tingkah laku dan 
sifat adalah Ibnu Ummi Abd hingga ia bersembunyi dariku 
dirumahnya. Para sahabat-sahabat Muhammad SAW yang terjaga tahu 
bahwa Ibnu Ummi Abd adalah yang paling mirip diantara mereka 
dengan Rasulullah SAW.” 


Boo 1G 


Ya MAN op ust SGP X2 Cas —YYY.Y 

UU pg ale Oo AI IG 3 F8 JG TS 53 II yg 
aa ae 53 Tan TE Yanta PKU aj u 
Lab Jaan ANA us PO An NK nd NT 


Nop Jne Pa 2 

.43 - ol) Y Aa 
23202. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengkhabarkan kepada kami dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW berdiri di suatu 
tempat, tidaklah tertinggal suatu hal pun yang ada sebelum kiamat 
melainkan beliau telah menyebutkan, orang yang menghafalnya pasti 
menghafalnya dan orang yang melupakannya pasti melupakannya. 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Aku tahu banyak hal yang dulu 
aku lupakan layaknya seseorang mengenali wajah orang lain yang 


S8 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23169. Al Bukhari 
7/102 no. 3762 (fath) dan At-Tirmidzi 5/673 no. 3807, ia berkata, “Hadits hasan 
Shahih.” 


— Musnad Imam Ahmad 








lama pergi lalu melihatnya dan mengenalinya.” Waki' berkata, “Lalu 
melihatnya dan mengenalinya.” 


2 0 5. 


UB yyata Y6 oktan CA ANA SAS -YYYY 

Can OR Jia Ia) OS AJB ARIS 1G CA 2 al 
ke 2 PAP . or A 2 b3 £ . . aa, “ - Ar, . S 
S2 lag “ads Pn) uile ai Ja) Tana AI J8 Ga daa Ca 
ME SEE JKN 
23203. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada. kami dari Manshur dari Ibrahim dari Hammam 
dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Seseorang melaporkan 
pembicaraan-pembicaraan Hudzaifah bin Al Yaman kepada Utsman, 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, “Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. si 


0. IA - Fa kat BIAN AG tara 

OP PASI GP Uk In Si as IA NYY 

PEP ore 4, "5 kat “To, 0 25 0 LT .. Teo. o ” 
ag Ala AI Je GI Ol Tabia 5 P3 pi Wp GP BA gi Jani 
8 Pa aa ul ke 70. 2 Aga 1G ... PA 
— 055 SIG Jba 0 SU SIG BR SI Ga ISI OS 


.. 
. 


s - £ “ ja e. PL nang & Pa NP er Aa Le 
LIB Kala NG HERI C3 bal JBS IL lag AP AI elo 
| ME 3 Matan 
23204. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Sa'id bin Ubaidah dari 
Shilah bin Zufar dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Nabi SAW bila 


membaca ayat ancaman beliau meminta perlindungan dan bila 


&€ Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23167. 
61 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23198. 


Musnad Imam Ahmad — 


membaca ayat rahmat beliau berdoa. Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata: "Saat ruku' Nabi SAW membaca, 'Subhaana rabbiyal 


azhiimi', dan bila sujud beliau membaca, 'Subhaana rabbiyal a'laa'. pia 


AS Ing BL AA EL Yr o 
Ao ea SEN Ketan eat 4 . 9. ..3 0... 2 . g Aa 3. 
dy Ab dl LAI PE UI, SY Ha Up :J8 83 ai 
AN Io Jon AGS Je SU ISA YAN ISU 2Ayii 3 
KAN ARE 3 SA ya WAR GA WE oa pg le 
PI de ea) KE op Or, Ogah AS ph 
PH Sip le DAA Ii Cant Ke 
PS bg 


23205. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, 
Razin Al Juhani menceritakan kepada kami, Abu Ar-Ruggad 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah keluar bersama 
tuanku, dan saat itu aku adalah seorang budak, lalu aku diserahkan 
kepada Hudzaifah bin Al Yaman, saat ia berkata: Sungguh ada 
seseorang yang mengucapkan sepatah kata di masa Nabi SAW 
sehingga ia dianggap munafik karenanya, padahal saat ini aku 
mendengarnya dari salah seorang di antara kalian sebanyak empat kali 
dalam satu majlis, hendaklah kalian memerintahkan kebaikan, 
mencegah kemungkaran dan menganjurkan kebaikan atau Allah akan 
menimpakan adzab pada kalian semua, atau orang-orang jahat di 
antara kalian diangkat menjadi pemimpin, kemudian orang-orang 
terbaik di antara kalian berdoa namun doanya tidak dikabulkan.” 


& Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23154. 
8 Sanadnya shahih, karena ke-majhul-an Abu Ar-Rigad Al Abasi. redaksi 
hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23171. 


— Musnad Imam Ahmad 











23 P4 . 


2 .- .. Je 25 | 
AAS US BAL ey ABI Tya SAS NYA 
.. ore 4 La , ? s Ta Anna 3 0 — & at 
ala Ke AI Calo AI Sya) OS 1G Lipa Tarasa "JB Iko yS 
: AAA 3G Lai aa GG) 
23206. Mu'awiyah bin Amru menceritakan kepada kami, 
Za'idah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy dari Syagig, ia 
berkata: Aku mendengar Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Bila 


Rasulullah SAW bangun untuk shalat tahajjud, beliau menggosok- 
gosok mulut dengan siwak.” 


Ca Ae vi MU 3 SEL YAN 
0 : . S Pena 0. Tor (3 .. os 90 Pari 7 £ 
Tana HIB Tila 56 II Sh PL SD gi 
- 9 : ban S3 AN 5 A.A Man Re Tn 
AYI G3 #Sya eng MAS Mi lo MI Jp) 
. tr ., Pa Ty . .. 3 LA Pa 3 AL Ge 15, . 
AS EM 3 APP Gea HI | oeli V7 Kadi! 
| | IN 
23207. Yahya bin Abdul Malik bin Abu Ghaniyyah 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari 
Al Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Hudzaifah bin Al 
Yaman, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah kalian minum dalam (wadah) emas dan perak, jangan 
memakai sutera tebal dan sutera tipis karena hal itu untuk mereka di 

dunia dan untuk kalian di akhirat." 


7 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23135. 

7'Sanadnya shahih, Abdul Malik bin Abu Ghunaiyyah, ia adalah tsigah 
haditsnya dalam Ash:Shahihain, ia dinasabkan kepada kakeknya, bapaknya bernama 
Humaid bin Ghunaiyyah, ia termasuk perawi yang tsigah lagi masyhur. redaksi 
hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23162. 


Musnad Imam Ahmad — 


Re ry Mug rena -YYYA 

Pa: Na: AA tan Ain gl PLP bh gia 
Pe es BI WBS A3 Ajar pa ae Ai 
Kelas Ll Na ra JB dewan TI JB on 


Kn an 20.3 Tp Aina Kab IG, da Ca JI al 3 -JG 
Aa ne AA Ia GAS UB S3) NBA YP Ag gi NS 
Kala 


23208. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit dari Zaid bin Wahab 
dari Tsabit bin Wadi'ah, bahwa seseorang dari Bani Fazarah 
mendatangi Nabi SAW dengan membawa biawak yang ia kumpulkan, 
lalu ia membolak-balik seekor biawak di hadapan beliau, beliau 
bersabda, “Ummat yang telah berubah bentuk." Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata, “Setahuku, ia berkata, “Aku tidak tahu bagaimana 
kondisi biawak-biawak itu, bisa jadi itu termasuk bagiannya.” 
Berkata Syu'bah, “Aku mendengarnya.” Hushain berkata dari Zaid bin 
Wahab dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Ia menyebut sesuatu 
yang mirip dengan riwayat ini, ia berkata, “Rasulullah SAW tidak 
memerintahkan dan melarang seorang pun.” | 


ai P3 Ip laa EA S5 Af Bis —yryaa 
hah IL aa TA £ S gila Op Khey LN 1 Jaka 


. 


Bea Aa da dg de Jo Ir 





? Sanadnya shahih, telah disebutkan dari Tsabit bin Wadi'ah pada no. 1784. 


— Musnad Imam Ahmad 











yu 3 BS Kh 23) Ao TA d 
kas 133 Kai y & Wi oo 
23209. Abu Daud menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah dari Abu Ath-Thufail, ia 
berkata: Aku pernah pergi bersama Amru bin Shulai' hingga kami 
mendatangi Hudzaifah bin Al Yaman. Ia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Sekelompok perkampungan dari Mudhar 
ini tidaklah meninggalkan seorang hamba shalih pun dimuka bumi 
untuk Allah melainkan pasti disiksa dan dibinasakan, hingga Allah 
mempertemukan mereka dengan bala tentara dari hambaNya lalu 
mengalahkannya hingga mereka tidak mampu disini ujung 
saluran air." 


up SAS EA ori KS BA -YYYA 
KS PP gara 3 2 pi ala Aa di Ape olagan LP 
ya de 2 3La Ca Tan 3 s2 Jb -JG si CAN BI Gia PET sat an 

3. Sat 34, 2... 

MEA AN Dea Sh 3 Ha san sa tag ant) Fa 
dan ta Ja pa 
23210. Abdushshamad menceritakan kepada kami, 
Hammad menceritakan kepada kami, dari Ashim dari Zirr dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “(Jarak) 
telagaku seperti jarak antara Ailah dan Mudhar, bejananya lebih 


banyak -atau bersabda: Sejumlah bintang dilangit, airnya lebih manis 
dari madu, lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, lebih wangi dari 


3 Janadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 11760. 


Musnad Imam Ahmad — 


minyak kesturi, orang yang meminumnya tidak akan dahaga 
setelahnya." 1 


: Pa 


PE 13 Tales Ip BUS BIS WS ES —YYYAA 
-... sa NX 8, 3. ... 0 TT 0. Ti Ta e- » .. 
Olus Ju us Gpag JB Tg s3 Gian ass 
23211. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ashim dari Zirr dari 
Hudzaifah, ia berkata: Jarak antara dua ujung telaga Nabi SAW 


seperti jarak antara Ailah dan Mudhar, lalu ia menyebutnya. Seperti 
itulah yang dikatakan Yunus, seperti yang dituturkan Affan juga.” 


. 43.0 


16 BB yA EA sae 33 Soul EA yr 
Jen Ka ten dapat Uh ye Aly ab us 
Aa Ga ala At ds At J5) SG d3 el ala 
Ie AN HA Aa 5 BS yah Saki 
PA ga & 
23212. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, 


Syu'bah menceritakan kepada kami dari Oatadah dari Abu Nadhrah 
dari Oais, ia berkata: Aku berkata kepada Ammar, 


. 


" Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 19690. 
7 Sanadnya shahih, redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya. 


1521 — Musnad Imam Ahmad 











“Menurut kalian, perbuatan yang kalian lakukan ini karena pendapat 
Ali yang kalian ketahui atau sesuatu yang diperintahkan Rasulullah 
SAW kepada kalian?” 'Ammar berkata, “Rasulullah SAW tidak 
memerintahkan apa pun kepada kami dan tidak pula beliau 
memerintahkan kepada seluruh manusia, hanya saja Hudzaifah bin Al 
Yaman memberitahu kami dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Ditengah sahabat-sahabatku ada duabelas orang munafik, delapan 
diantaranya tidak masuk surga hingga unta masuk ke lubang 


jarum 176 


2 23 Pt 7 2. ag 7. Pt . 
Pp Oki Wb cab 3 Jeli ia —YYYAY 
o- NA ng o A.A 8,3 AA WN ANN TER AA ON o- , 
aa alel Ko yA Jai JB Lini PO) OP 
Mei AN €5 2 PNP. Opera n be & 5 ore Pi 
Ang TE IN Ko (SE Dp SE CSI 3 ale P3 yaa 
23213. Isma'il bin Umar menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ashim dari Zi dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, “Nabi SAW tidak pernah shalat 
di baitul magdis, andai beliau pernah shalat di sana pastilah salat Nabi 
kalian diwajibkan untuk kalian.” 
CL 3 Ld TA o- 0 36- 185. 
NN EA Oh agung -YYY IL 
La 2 .. (3 A2 0-3 -. OLI en eh 
Lena Je Jasilal! A5 Tea 1 Je sand O aa Ad kwJ— 
Ja Pan ika Panen SANA apa Tia MAN PP 
ad JAN 00 Pro ag A3 ai OS IG Piala pd Gia 
4 can Naa Laci . 0 Ke &, 33 pe ia 3 Haa ve 
SIB AAA LA 5 SI BAL HIS LAI ya OS 


Ao san Ha Sana aa Tya 





76 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 18787 dari Amar. 
T' Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23178. 


Musnad Imam Ahmad — 


0 Jo Pe KUAT We na 3 Ne o- 4 
Re TS Oh JB jae Rn PASS Je Ja Ter 
Ad AL Agalg Jae TNI Ga OS NA ia ea Pit 
£ T...o As 2 Pra 3. Yo. 040 .... 
JL GAN GR 33 CA Ai Saad DP Aa as 
ui Ai Jah GA Ula CNG BSE UA53 Iga sana yA 
() - : . ... Tua Be Bg 10 Aa Pa are Aa 
Ay ena SA HJ gi snf Tae Udh cela di 
“ p a LAN c. 9 8 2 .. Pn Pa PA 
AT II gk S8 Idi TI sa JS PPNI 
IE AA Oya 3 GP 23 
23214. Muhammad bin Abdullah bin Az Zubair dan Abu 
Nu'aim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Walid bin 
Jumai' menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim berkata: dari Abu Ath- 
Thufail, seperti semua riwayat yang ada. Abu Ath Thufail 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Pernah terjadi 
kekurangharmonisan antara Hudzaifah bin Al Yaman dan salah 
seorang pengikut baiatul Agabah layaknya yang terjadi di antara 
banyak orang, Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Aku bersumpah 
kepada Allah untuk kalian, berapa jumlah para pengikut bai'atul 
'agabah?” Orang-orang berkata kepada orang yang ditanya Hudzaifah 
bin Al Yaman, “Beritahu dia, dia bertanya kepadamu.” Orang itu 
berkata, “Kami pernah diberi tahu, jumlah kami empatbelas orang.” 
Abu Nu'aim berkata: kemudian orang itu berkata, “Kami diberitahu 
bahwa jumlah mereka empatbelas orang.” Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata, “Bila kamu termasuk di antara mereka -Abu Nu'aim berkata, 
“Dalam golongan mereka”- berarti jumlahnya limabelas orang dan 
“aku bersaksi dengan nama Allah bahwa duabelas diantara mereka 
memerangi Allah dan rasul-Nya di dunia dan pada saat ditegakkannya 
persaksian.” Abu Ahmad berkata, “Persaksian dan ia menyebut tiga 
orang.” Mereka berkata, “Kami tidak mendengar penyeru Rasulullah 
SAW dan kami tidak tahu apa yang dikehendaki oleh kaum.” Abu 


— Musnad Imam Ahmad 














Ahmad dalam haditsnya berkata: -saat itu ia berada di Harrah- beliau 
berjalan lalu berkata kepada orang-orang, “Air yang ada hanya 
sedikit, karena itu jangan ada yang mendahuluiku.” Ternyata ia 
melihat sekelompok kaum telah mendahuluinya lalu ia melaknat 
mereka saat itu." 


5 o. 50 35- 4 Pepe 


Ia Ga CA Oi AA Gi asa Gis —YYY AO 
aa as ab ang atu sb nan Ye LI IN IS oa D3 
e 2 Kyt Pan PEN Ken MP 2 MP Pa . x 3 SG a. 
5 Al 015 Ia Gb Hu EN Cal ale Al elo AI Syah 
DAS AI ata BISA AE) AAN oh 3 Ap) LA 
o ni e " NG or A 2, , - oo. na .G 3 
MI Se ag dia at Jo Jan BN 


23215. Muhammad bin Abdullah bin Az Zubair 
menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Aus menceritakan kepada kami, 
dari Bilal Al Absi dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, “Tidak 
ada satu kemah pun di sekitar Rasulullah yang sering dilindungi dari 
serangan musuh melebihi kemah yang diletakkan di kawasan ini.” 
Masih melalui jalur periwayatan yang sama, Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata, “Saat ini kalian wahai bangsa Arab, melakukan hal-hal yang 
dimasa Rasulullah SAW dianggap sebagai kemunafikan menurut 
belian”7 


MAS Up Talia ai JI 5 Giat Udan —YYYAA 


AN Joy Of UII 3 WS 32 Il Oi ab GP Ol ul 


3 Sanadnya shahih, Muslim 4/2144 no. 2779, pada pembahasan tentang sifat 
orang-orang munafik. 
? Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23159. 


Musnad Imam Ahmad — (s5 : 


sg 3 Or, 0 Dae . ,- ce . 3.0 0. ore A "5 
JP JA HER LA JI oa F3 TRI pg dl dia 
3 Gb . os 
Oya PI 1 
23216. Hasan menceritakan kepada kami, dari Hammad 
bin Salamah dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Rib'i bin Hirasy 
dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sekelompok kaum dikeluarkan dari neraka setelah neraka 
menghanguskan - mereka, mereka disebut mantan narapidana 


jahannam." 


t- J0 3 65. 


AG NE Ab og TA GA SA: 

Wi Goa ol an gol BY OK 6 
Y d5 3 AN Kep dag Aa Cit Sal JG 
Koni EA JS GIS Weh SY) 


2 Bia Sarah 5 Tadi F3 Ig pi ag 4273 sai aa 
Bag GI, 


23217. Hasan dan 'Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Salamah dari menceritakan kepada 
kami, Utsman Al Batti dari Nu'aim, Affan berkata dalam haditsnya: 
Ibnu Abu Hind dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku sandarkan 
Nabi SAW didadaku lalu beliau bersabda, “Barangsiapa 
mengucapkan Laa ilaaha illaallaah —Hasan berkata: Karena 
mencari— wajah Allah dan ia mati dengannya, ia masuk surga, 
barangsiapa puasa sehari karena mencari wajah Allah dan ia mati 
dengannya, ia masuk surga dan barangsiapa mensedekahkan sesuatu 


80 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 14428. 


— Musnad Imam Ahmad 




















karena mencari wajah Allah dan ia mati dengannya, ia masuk 


surga. Sik 


SN Jet p Long Ci eBAR SAS -YYYAA' 
HA JG candi 15 385 OA AT aki Lah dl 5 
3 - 3 3 Lp 2, s8, y ca ep: 4 
KIE 13 IL AE Ko Al Iyan Ce 
23218. Hasyim menceritakan kepada kami, Mahdi 
menceritakan kepada kami, dari Washil Al Ahdab dari Abu Wa'il dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia pernah mendengar ada seseorang yang 
mengadu domba, lalu Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah masuk surga orang 
yang suka mengadu domba. Goa 


» 2 


Kue ren 


ro. 30 3 6 - 6 


2 ... 
JNg op HP Vila ni Bes CA OS SAS -YYYIA 
2 Pa Mn P .t- ta LN Ia - 0. ae PE AATA YP 0. Y .- 
dg Al le Al ko Jp) Cena 1JW Akil YP) YP 
. 3 50 
Saka Ie ora dit 


23219. “Affan menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah menceritakan kepada 
kami, dari Zirr dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Al Ouran diturunkan dalam 
tujuh bahasa. Lai | 


81 Sanadnya shahih, Utsman Al Bitti adalah Ibnu Muslim, ia ahli fikih yang 
masyhur dan tsigah haditsnya dalam kitab As-Sunan. Nu'aim bin Abu Hind Al 
Asyja'i adalah tabiin yang tsigah. Al Haitsami mengatakan, 7/215: Para perawinya 
shahih, selain Utsman bin Muslim Al Bitti dan ia adalah tsigah. 

82 Sanadnya shahih, Muslim 1/101 no. 105. 

33 Janadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 103/21 


Musnad Imam Ahmad — 


Olga Gis Ba & Spasi 2 Jawa PAKAR 

Heh abah ad ena yat 
0 S -o 0 3 00pe . 20.1 8 3. A - 
ea A6 AS KE gp Ona, tida AE sah 
SI Meli Ya EA 
23220. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, budak Bani 
Hasyim menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal dari Amru bin 
Abu Amru dari Abdullah bin Abdurrahman, salah seorang dari Bani 
Abdul Asyhal dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Nabi SAW 
bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan- 
Nya, hendaklah kalian memerintahkan kebaikan dan mencegah 


kemungkaran atau Allah akan mengirim suatu kaum pada knlian 
kemudian kalian berdoa kepada-Nya lalu tidak dikabulkan.” 


TE Cab gk Cia Saad AE YAA 
HA JUAN DU yi UNS 0 2 AA 33 
— Ly ta Ja sn Tata Ma Ss 
SE deh JIN gais 3 :JE KAL LE JB G3 Lg Sd 

SN Ia ND AA Tah Ka Cai Wati 


23221. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, 
Shafwan menceritakan kepada kami, As Safr bin Nusair Al Azdi dan 
lainnya menceritakan kepada kami. dari Hudzaifah bin Al Yaman, 
bahwa ia pernah berkata, “Wahai Rasulullah! kami dulu berada dalam 
keburukan kemudian Allah melenyapkan keburukan itu, lalu Ia 


4 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23194. 


HIS | — Musnad Imam Ahmad 














membawa kebaikan melalui tangan tuan, apakah setelah kebaikan ini 
ada keburukan?” Rasulullah SAW bersabda, “Ya." Ia (Hudzaifah bin 
Al Yaman) bertanya, “Apa itu?” Rasulullah SAW bersabda, “Fitnah- 
fitnah seperti bagian malam yang gelap yang saling mengikuti satu 
— sama lain, ia mendatangi kalian dengan samar' seperti muka-muka 
sapi, kalian tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk." 


3 30 590. 3 


NW ah EA NASA Ap Ine GA YYYYY 
He pa Pj a A SOh AP imb P 
pa Jin Aap 2 AA At 3 
S3 Ag La IE an & HE Pentap “Gd 
na uban 
Hakan Tea So DS LI al, IA 
HS YA Aa dg ale Jo 3 las LA 
LH Si ya RI ia os BA LA PG La 
LG BAU NAN Gi 2IW KPU Sisa DL JB aa 
Ob P3 IG 3 33 P3 SPP Ud ah ud 
Aan ostag aki Sah JP PN Ani HSD 
dana Tab6 lh Eli Jah Naga AG aka SP 
| AA Lop3 Si Jl atas 


85 Sanadnya dhaif. Karena keberadaan As-Safar bin Nusair. redaksi hadits 
shahih ini ini telah disebutkan sebelumnya secara panjang pada no. 23175. lihat 
18351. 


Musnad Imam Ahmad — 


23222. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Isra'il menceritakan kepada kami, dari Maisarah bin Habib dari Al 
Minhal bin Amru dari Zirr bin Hubaisy dari Hudzaifah bin Al Yaman, 
ia berkata: Ibuku bertanya, “Sejak kapan kamu kenal Nabi SAW?” 
Aku menjawab, “Sejak sekian dan sekian.” Lalu ia mencelaku dan 
mencemoohku, aku berkata padanya, “Biarkan aku, aku akan 
mendatangi Nabi SAW untuk shalat maghrib bersama beliau lalu aku 
tidak meninggalkan beliau hingga beliau memintakan ampunan 
untukku dan untukmu.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Kemudian 
aku mendatangi Nabi SAW, lalu aku shalat Maghrib bersama beliau. 
Setelah itu Nabi SAW shalat Isya' lalu pergi, aku mengikuti beliau, 
lalu ada seseorang yang mendatangi beliau, beliau membisikinya 
kemudian orang itu pergi, aku mengikuti beliau lalu beliau mendengar 
suaraku, beliau bersabda, “Siapa itu?" aku menjawab, “Hudzaifah.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Kamu kenapa?" aku pun menceritakan 
masalahku lalu beliau bersabda, “Semoga Allah mengampunimu dan 
ibumu." Setelah itu beliau bersabda, “Tahukah kamu siapa yang 
mendatangiku tadi?" aku menjawab, “Tidak.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Dia adalah salah satu malaikat yang belum pernah turun 
ke bumi sebelum malam ini, ia meminta izin Rabbnya untuk 
mengucapkan salam padaku dan menyampaikan khabar gembira 
padaku bahwa Al Hasan dan Al Husain adalah pemimpin pemuda- 
pemuda penghuni surga dan Fathimah adalah pemimpin kaum wanita 
penghuni surga, radhiallahu 'anhum." 





2 Sanadnya shahih, Maisarah bin Habib, ia adalah tsigah haditsnya dalam As- 
Sunan. Al Minhal bin Amr dan Al Asadi adalah tsigah haditsnya dalam kitab Al 
Bukhari. At-Tirmidzi 5/660 no. 3781 pada pembahasan tentang pekerti. Ia 
mengatakan bahwa hadits ini hasan gharib, An-Nasa'i 193 dan 2600 pada: 
pembahasan tentang keutamaan sahabat, dan Ibnu Khuzaimah 2/207 no. 1194 


— Musnad Imam Ahmad 











0 Ao 


SR op Jill nata UAS Hi Spa WAS —YYYYr 
an Ja 2 JB Wi 1 Lea PP 
Pa NA gn 
TU 2G Ds dal 3 Ie Ti up ALA 
IP OB JIE 3 Naa OS La san Jb Gain seal 
IS JB AA Ja AE Mat Kg se 3 Ara 
astn at ya nge (AI IA Haji 


23223. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami,dari Ibnu Abi As Safar dari Asy Sya'bi dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Aku pernah mendatangi Nabi 
SAW, lalu aku shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' bersama 
beliau, lalu aku mengikuti beliau saat hendak masuk ke salah satu 
bilik beliau, beliau berdiri sementara aku berada dibelakang beliau 
sepertinya beliau berbicara dengan seseorang, kemudian beliau 
bersabda, “Siapa itu?" aku menjawab, “Hudzaifah.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Tahukah kamu, siapa tadi yang bersamaku?" aku 
menjawab, “Tidak.” Rasulullah SAW bersabda, “ Jibril datang 
memberiku khabar gembira bahwa Al Hasan dan Al Husain adalah - 
pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga." Lalu Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata, “Mintakanlah ampunan untukku dan ibuku.” 

Rasulullah SAW bersabda, “Semoga Allah mengampunimu wahai 
Hudzaifah dan ibumu." 


8! Sanadnya shahih, Ibnu Abu As-Safar adalah Abdullah, ia dari golongan 
' tsigah lagi masyhur, haditsnya terdapat dalam kitab shahihain. redaksi hadits seperti 
ini telah disebutkan sebelumnya. 


Musnad ImamAhmad — 


LS 3 H3 ES os NE -yrrye 
“ 3 Tera 3. Pi ea BE PN NU en 
Ipa AN eh Ki APE J3 Ta 2 sei yi plak 5 ah 
2 H3 PA Se Bea B aa. TOT A.A P , - - 3 Dg Sena ig : 
SA Y dya Lag SE lo MN Iya) Tah ida J6 
| Ed 3 
| 23224. Abu Oathan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam dari Ibrahim dari 
Hammam bin Al Harits, ia berkata: Seseorang lewat lalu mereka 
berkata, “Orang itu suka melapor kepada para pemimpin.” Hudzaifah 
bin Al Yaman berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

Tidaklah masuk surga orang yang mengadu domba'." 


Taken HA FI MEA Cerah Bb —NYYYO 
PEN Oa Brad AA 0 10. o- Pn. 080. Tree. 0 - 
Ka Jago Lai 5 Ap OIL A JG al ale Ih Ia 
«. Kana Ka : red er - A3 9 2... 
(MA AE Jayeng Ul onab Jl bab AE Up GL 
IS UG SI H3 MAA LAGI oma ad 5 51 
. 3. o.. ... TN ” Papa 0 Ie . 
Si AA D3 JB Com SI 3 Jar Ao Aib 
SA ra OA Ia Gatau AA ola 
J5 de SA Organ -JG Ca ji Fs nda SA 
« £ ..  Kees Oi ek Kg Mun tunai Ang 
BI s1 GAC 3) #3 — aa JS —& Aa 


E 
- ». a 2 0... 


- 2 ne LA Ito “H0 4 -£ 0. » 
Ya AURA Sa KAA SS SM CAN si IL SES esai 
“ Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23203. , 


— Musnad Imam Ahmad 














1 


Sa Ai Gita Ide Sid JP JB Oia 
Madara Bad IN La Sy JB WA sm 3 Oo 
IT 253 Ka Tn Tika Sg De za Aka JG SE ale 
Ti 


23225. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Bahdalah dari 
Zirr bin Hubaisy dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Burag dibawa dihadapanku, ia adalah binatang 
putih dan panjang, ia meletakkan kaki depannya didekat batas akhir 
tatapan matanya, Jibril dan aku tetap berada dipunggungnya hingga 
aku sampai di Baitul Magdis.” Zirr berkata: Aku berkata padanya 
(Hudzaifah bin Al Yaman), “Ya, beliau shalat.” Hudzaifah bin Al 
Yaman bertanya, “Siapa namamu hai botak, aku mengenali wajahmu 
tapi aku tidak kenal namamu.” Aku menjawab, “Aku Zirr bin 
Hubaisy.” Hudzaifah bin Al Yaman bertanya, “Apa dalilmu bahwa 
Rasulullah SAW shalat di masjid itu di malam itu?” Aku menjawab, 
“Al Ouran memberitahukan hal itu padaku.” Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata, “Barangsiapa berbicara dengan Al Ouran, maka ia beruntung, 
bacalah!” Lalu aku membaca, “Maha Suci Allah, yang Telah 
memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil 
Haram ke masjidil Agsa yang kami berakhi sekelilingnya agar Kami 
memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Kami, Ia Maha Mendengar 
lagi Melihat." (Os. Al Israa' (17): 1) Hudzaifah bin Al Yaman 
bertanya, “Apa kamu melihat beliau shalat didalamnya? Andai beliau 
shalat niscaya kalian pasti shalat didalamnya seperti kalian shalat 
dimasjidil haram.” Zirr menjawab, “Beliau mengikat hewan itu 
dengan tali yang dipakai oleh para Nabi 'alaihimus Salam.” Hudzaifah 
bin Al Yaman berkata, “Apa beliau khawatir binatang itu akan pergi 


Musnad Imam Ahmad — 


meninggalkan beliau, padahal Allah telah memberikannya untuk 
beliau.” | 


Pa 303. Ka 


ala Ke 23 Tapa Can tegap Ji Ye KLa— —YYYYA 


“ . 0 .... P3 -g. 
dya) Of OI yi RE 8 MI oi In op Tai 3 he Ss 


MA Ae IA man R3 LN ana PB Da 
AJB AA SB WA 06 ala Jo Ai 
. 3 3 @ . . ee o - 0 £ 
Ld 53 202 JB) JIN Ti Ul Cal MR aa 
3G seba UI 
23226. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, : 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ashim bin 
Bahdalah menceritakan kepada kami, dari Zirr bin Hubaisy dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Burag 
didatangkan untukku." Lalu ia, Hudzaifah bin Al Yaman, 
menyebutkan makannya. Hasan dalam haditsnya berkata: Maksud 
hadits ini adalah, keduanya melihat surga dan neraka. Affan berkata: 
Dibukakan bagi keduanya pintu-pintu langit lalu keduanya melihat 
surga dan neraka.” 


BE op MASA IP AN GAS gini Gis —NYYYV 

o G Ie Ma Ana Mena .. . GG. 3... c. So Ka 
A Tn an ini £ . 0.8 o- - ... ak dan 0 
Il IA Ian (ah MAL UN G K0 3 taria 8,SII at 
ES IIS AN GNU JB Wayan alay ala 
USU TAG IE dig WS AN JG SA 


bg Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23213 secara panjang. 
” Sanadnya shahih, redaksi hadits ini telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 














AA Ada J3 JG ai ja adi, PN Je ega 
ea Sabu an KAN ia Sdn BE Ab 3 
up Ie Ai Up gia den eh MI 
Heh je Mop Ilgu pa sud Padahal 
dedy Jep BE 3 ne Al 
| Ja Ai Jar La :JUS Ka karya 3d Apa 
Ana Tab p3 BL be ap pu 
SG ia JS P3 Ag dn LAJU is 
Syah HE Ia SU ob dhan LA S3, Ad ah 
Ud ES bae (Ga AN an Pabak ui 
SAN Dale GR (ja 3 JaSU Bana 
VI KENA m9 PA 3 Hah LN :JG at 
jasa G UUS seni 3 Oia HN AS 2G V3 SE) SS 
ee yang Die aa JI dilala 1 YA BEI 
TAG ae Ae Sbd: Je: aa 
— Ea, BSI Sala AI gua an SEA CG SIM 
San os em Gb oa 
Asy ud bea aa ai 
He Sp Go Ab Oei Jain yh daa 2 IE 
dia Jo DI Jpn KEY 38 9 NI Bis gt ui s3 


Musnad ImamAhmad — 


ed 


e . Te Luh sg Puan KN, ap PN TA SA Tana 
Pb be abah elah Ale Ah Io Iya) Il AA) 
£... 4 Ma aa Gi o .. TT £ Te 0 8 - PN 9. 
Ob He ai Ae SD si 3) Sal Ja Bli yaa 
3... c 


-... (J . . . 31 F (3 
Olah? 2 SI B3 AL UB ad AN) Mn SIS Bali 


a Fi Haha Ju o- 3 LT Ps : 2 Ag ss 3 "o-, PA o A4 y - 0, . 
Ha PA Ta JI EU PE LI Y ella 
» Ht IPP 2 


. 


AAS JLN IN Tali tu 

23227. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag Yazid bin 
Ziyad menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi, 
ia berkata: Seorang pemuda di antara kami dating dari Kufah berkata 
kepada Hudzaifah bin Al Yaman, “Hai Abu Abdullah! kamu melihat 
dan menemani Rasulullah SAW?” Ia menjawab, “Ya, wahai 
keponakanku.” Ia bertanya, “Apa yang kalian lakukan?” Ia menjawab, 
“Demi Allah dulu kami lelah.” Pemuda itu berkata, “Demi Allah andai 
kami menemui beliau niscaya kami tidak akan meninggalkan beliau 
dan tentu beliau kami tempatkan di atas leher-leher kami.” Hudzaifah 
bin Al Yaman berkata, “Hai keponakanku, demi Allah kami dulu 
bersama Rasulullah SAW di parit, beliau shalat malam kemudian 
menoleh ke arah kami lalu bersabda, 'Siapa yang mau berdiri lalu 
memperlihatkan kepada kami apa yang dilakukan orang-orang - 
Rasulullah SAW mensyaratkan baginya agar kembali- maka Allah 


akan memasukkannya ke surga”. Tidak seorang pun berdiri kemudian: 


Rasulullah SAW malam kemudian menoleh ke arah kami lalu 
bersabda, “Siapa yang mau berdiri lalu memperlihatkan kepada kami 
apa yang dilakukan orang-orang -Rasulullah SAW mensyaratkan 
baginya agar kembali- maka aku meminta kepada Allah agar menjadi 
temanku disurga'. Tidak ada seorang pun yang berdiri karena sangat 
takut, lapar dan kedinginan. Karena tidak ada seorang pun berdiri, 
akhirnya Rasulullah SAW memanggilku, aku mau tidak mau harus 
berdiri saat beliau . memanggilku, lalu beliau bersabda, “Hai 


— Musnad Imam Ahmad 














Hudzaifah, pergi dan masuklah ke tengah-tengah kaum, lihatlah apa 
yang mereka lakukan, jangan melakukan apa pun hingga kamu 
mendatangi kami”. Aku pun pergi dan masuk ketengah-tengah kaum. 
Saat itu angin dan bala tentara Allah melakukan tugasnya hingga tidak 
ada satu tungku, api dan bangunan pun yang bertahan. Lalu Abu 
Sufyan bin Harb berdiri dan berkata, “Hai sekalian kaum Ouraisy! 
Hendaklah setiap kalian melihat teman disampingnya”. Hudzaifah 
berkata, “Aku meraih tangan seseorang yang ada didekatku, lalu aku 
bertanya, “Siapa kamu?” Orang itu menjawab, Fulan bin fulan. 
Setelah itu Abu Sufyan berkata, “Hai sekalian kaum Ouraisy! Demi 
— Allah kalian kini tidak ada lagi tempat bertahan bagi kalian, kawasan 
— sudah hancur, Bani Ouraizhah telah meninggalkan kami, kami dengan 
sesuatu yang tidak kami suka dari mereka, kita menghadapi angin ini 
seperti yang kalian lihat, demi Allah tidak ada satu tungku pun yang 
berdiri tegak, tidak ada satu perapian pun yang bertahan dan tidak ada 
satu bangunan pun yang bisa kita jadikan pegangan, karena itu 
hendaklah kalian pergi karena aku akan pergi. Lalu ia pergi 
menghampiri untanya yang terikat lalu ia duduk diatasnya, ia 
memukul untanya lalu meloncati tiga orang, ia tidak melepaskan 
ikatannya kecuali saat ia berdiri, demi Allah andai Rasulullah SAW 
tidak memerintahkanku untuk tidak melakukan apa pun hingga aku 
menemui beliau, andai aku mau pasti aku membunuhnya dengan 
panah?” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Kemudian aku kembali 
menemui Rasulullah SAW dan beliau tengah berdiri shalat 
mengenakan kain berbulu milik salah seorang istri beliau. Saat 
melihatku, beliau menyuruhku masuk ke kediaman beliau lalu beliau 
melepas ujung kain berbulu yang beliau kenakan, setelah itu beliau 
ruku' dan sujud mengenakannya. Saat beliau salam, aku 
memberitahukan berita pada beliau. Bani Ghatafan mendengar apa 
yang dilakukan kaum Ouraisy, akhirnya mereka pulang ke kampung 
halaman mereka.” 


9! Sanadnya shahih, Yazid bin Ziyad adlaah Al madini Al Makhzumi maula 


Musnad ImamAhmad — 


— Musnad Sa 


4 0. 0. B- 3 30 5 o. 3 Pn 


Pe aa Era ana ChaPeA 0 Gyasan Lada —NYYYA 
Sa JA IE Tb ag Lb gta di pb 
0 Aan 2 An Ui Gg BALA UI ii KA TS RS 


an Hi sal SEN AE 2 loh dea Jo AN IA 
A3 as UG gaib PO 3 Ja ab Aas 
23228. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syaiban menceritakan kepada kami dari Manshur dari Rib'i bin 
Hirasy, ia berkata: Aku pernah menghadiri jenazah Hudzaifah bin Al 
Yaman, kemudian ada seseorang berkata, “Aku pernah mendengar ia, 
maksudnya adalah Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, “Tidak apa- 
apa bagiku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, 
bila kalian saling menyerang satu sama lain, aku akan melihat bilik 
paling jauh dalam rumahku lalu aku akan memasukinya, bila ada yang 
masuk ke rumahku aku akan katakan, “Ini, kembalilah membawa 
dosaku dan dosamu'. sada 


Se0.3 2 0 Pt ad 


Na Na Maa ang AI BIS OLS BAL -1ryya 
LE ya Mt gal Adaa AA papi Olga 
c. Aa UN ag RAN Le MI 5 LE J3 
De Nian ga tara y at 
Pe SE DER, 2G H3 TER Un y Ai Gal 


8 - 0 kd 


3 53 Ae AL au HB Jan A 





Iyasy bin Abu Rabi'ah, ia adalah tsigah. Muslim pada pembahasan kentang jihad 
3/1414 no. 1788. 
9? Sanadnya Shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23200. 

















HA GUY HI dala 1 Has HOW EELG 
2 5 .. 3: Bi af Hn RL AI Ni daa 36. 3 
Hb O yaaa Ca Kemah Joran ya dg (8) Te Daan 
Sea “ang '.. . o ore — or #0. - 30. ? 
AS PI JW CN Jon an melo Oa Ul Ogan 
WB al Uda Ip db be dn ls da Ja 
. 9 0 na nge, . Pap H0 8. 5. ... 0 Le 3 ha Muka ye 
Sa AL ab) Pa Y) Jar Pu SER aa, UI) 
- Te3 T- St Iii 2. tok - & - ane LA ebd 
as Y, AAS ol Gile) Case L— ch, “26 Lag 
& : 2 Tok ... Nan Pa Na TP Bo, 237 - Io 1 ato 
Pa) £ Tok so. 0... o Loco adi 0 Hi 
AINI Pa PN HS IG Jai 
. . .. . . - 0 A4 g 
LA de SA Ca st Uje Kai At, II Edi jas 
ge by as 
23229. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Hubairah menceritakan kepada kami, 
bahwa ia mendengar Abu Tamim Al Jaisyani, ia berkata: Sa'id 
mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW tidak kelihatan, 
beliau tidak keluar hingga kami mengira beliau tidak akan keluar. Saat 
keluar beliau sujud lama, kami mengira nyawa beliau telah dicabut, 
saat beliau mengangkat kepala, beliau bersabda, “Rabbku Tabaraka 
wa Ta'ala meminta pendapatku tentang ummatku: Apa yang akan Dia 
perbuat terhadap mereka, aku berkata, “Terserah Engkau wahai 
Rabb, mereka adalah makhluk-Mu dan hamba-hamba-Mu'. Lalu Dia 
meminta pendapatku untuk kedua kalinya, aku memberi jawaban yang 
sama lalu Dia berfirman, "Aku tidak akan membuatmu sedih karena 
ummatmu wahai Muhammad'. Dia memberiku khabar gembira bahwa 


yang pertama masuk surga dari ummatku adalah tujuhpuluh ribu 
orang, setiap seribunya bersama tujuhpuluh ribu, mereka tidak 


Musnad ImamAhmad — 








dihisab. Kemudian Ia mengirim utusan padaku dan. menyampaikan, 
Berdoalah pasti dikabulkan dan memintalah pasti diberi — Aku 
berkata kepada utusan-Nya, “Apakah Rabbku akan mengabulkan 
permintaanku?' Utusan itu menjawab, Dia tidak mengutusku 
menemuimu melainkan untuk memberimu'. Rabbku 'azza wajalla 
memberiku -bukannya membangga-banggakannya- dan mengampuni 
, dosaku yang telah lalu dan yang kemudian dan aku berjalan dalam 
keadaan hidup dan sehat, Dia memberitahuku bahwa ummatku tidak 
akan kelaparan dan dikalahkan, Dia memberiku kautsar, ia adalah 
sungai dari surga yang mengalir ke telagaku, Dia memberiku 
kejayaan, kemenangan dan rasa takut yang merayap dihadapan 
musuhku selama sebulan, Dia memberitahuku bahwa aku adalah nabi 
pertama yang masuk surga, Dia menghalalkan harta rampasan 
perang untukku dan ummatku, Dia menghalaikan untuk kami 
sebagian besar yang dilarang oleh ummat-ummat sebelum kami dan 
Dia tidak membebani kami." 





303 03 


WA 2 Ah ES HASAN Gi ia CM NY 
J8 YG Ke sa SP HA ak di op A3 
Beat Pd Je ba ba sie Io Iya, 
SA dab ja Ad REA) SK Ian 
sn gal ur og “JS Ugal 


| 23230. Suraij bin An Nu'man menceritakan kepada kami, 
Husyaim menceritakan kepada kami dari Al Mughirah dari Abu Wa'il 
dari Ibnu Mas'ud dari Hushain dari Abu Wa'il dari Hudzaifah bin Al 
Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku mendahului 


9 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23183, 21211 dan 
19869. 


— Musnad Imam Ahmad 














kalian ditelaga, aku menunggu kalian agar beberapa orang dari 
kalian diangkat untukku hingga saat aku mengenali mereka, mereka 
justru gelisah tanpaku, lalu aku bersabda, “Rabb! Sahabat-sahabatku, 
Rabb! Sahabat-sahabatku'. Lalu dikatakan padaku, “Engkau tidak 
tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu '. si 


3... B3 Z0 50 3 Pt 


Ja Up IA Elis HAMA Oi eyaaa Wat —YYYYI 
Noda A9 SR Oi pd gi TA ta Yap Te 
Ig 3 PA Aan Oa SEN Ca el US atuh ale 
HIS KE EA aah OH BA Ha Sana 


. . 3g AT na . oo. GG. 


He HE Sh Le an 


rd 


23231. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syaiban menceritakan kepada kami, dari Manshur dari Rib'i bin 
Hirasy dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal, yang ada 
bersamanya adalah api yang membakar —Husain berkata: Terbakar- 
dan sungai air dingin, barangsiapa di antara kalian yang 
menjumpainya maka jangan sampai binasa olehnya, hendaklah ia 
memejamkan mata dan menjatuhkan diri dibagian yang terlihat 
seperti api karena itu adalah sungai air dingin. sa 


Pt 6-5 902023 A6 - 


Sa ai Oa ok (hazua Op bo —YYYYY 


Ne j GA Gp yel DA DIAN Aap ES 
AS ats Ng Aw iga 4 





“4 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23183. 
95 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23172. 


Musnad Imam Ahmad — 








TE ANA den ae Cg BA AA ga - J3 
SO MEN 6 ye 5. AD, Pata 
PA BA S5 GA Lean ag ale W Koi 


TO EN NA Or 


23232. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik dari 
Rib'i dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: seseorang mendatangi 
Nabi SAW lalu berkata, “Aku bermimpi. bertemu dengan salah 
.seorang ahli kitab lalu ia berkata, “Sebaik-baik kaum adalah kalian, 
andai saja kalian tidak berkata: Maa syaa'allaah wa syaa'a 
Muhammad'” Lalu Nabi SAW bersabda, “Aku memang 
membencinya, maka katakanlah: Maa syaa'allaah tsumma syaa'a 
Muhammad. 


sara - 


—YYYrr 
HN tu SIB Wib 15 Ya A3 
ma era aa selatan al 


au Tata 3. zL (ds pa 1 anis G PA Sp 


abah al jar ja GS KA 6 


af € —an ya Ai ay tea 29 SS 33 JG 
BL AI gn JS BAE Jl d6 dg ale Ie AM Jpn 
aa 

23233. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Abu Al Mughirah dari 


Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Aku mempunyai kekurangan 
yaitu pedas bicara terhadap keluargaku, dan aku tidak mau 


26 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23158. 


— Musnad Imam Ahmad 

















menularkannya kepada yang lain. Aku sebutkan persoalanku ini 
kepada Nabi SAW. Lantas beliau bersabda, “Seberapa banyak kamu 
— ucapkan istighfar hai Hudzaifah? Sebab aku sendiri beristighfar dan 
bertaubat kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari." Ia 
berkata: Lalu ia menyebutkan hal itu kepada Abu Burdah bin Abu 
Musa, kemudian ia bercerita kepadaku dari Abu Musa, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Aku beristighfar kepada Allah dan 
bertaubat padaNya sebanyak seratus kali dalam sehari semalam." 


-. 0. 2.0 03 30 35. 3 5 


da Up TS Kar Cha 3 Karun Lodo- —NYYYL 

3 4, 2 P4 ad ah y . 2 Sie oa Lan Ba 
dia Ko LA Eh V5 Va yA Calo) ipa J6 :J8 
Kah OI ai ON INA oa or DRA ANA 


23234. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Al A'masy menceritakan kepada kami dari Syagig, ia berkata: 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Orang yang paling mirip Nabi 
SAW dalam hal tingkah laku, kehidupan dan sifat adalah Abdullah bin 
Mas'ud, sejak ia pergi hingga pulang, aku tidak tahu apa yang ia 
lakukan dirumahnya.” 


3 ? | 3 ”, 
AAN ap SAN EA yA Ip BIA EMS YO 
F Cc 0. 0 pe 3 8. Dgn .. Ss ik 2 HA 2 
HI sya Ip AN AS Ja usil Ha Me LIS 1JU Gaka YP 


"1 Sanadnya dhaif, karena majhulnya Abu Al Mughirah dan ia juga disebut 
' dengan nama Ubaid, lihat no. 23264, namun hanya Abu Ishak yang meriwayatkan 
hadits ini, mereka mengatakan bahwa ia adalah majhul. Hadits ini shahih, telah 
disebutkan pada no. 9769 dan akan disebutkan pada no. 23255. 

9 Sanadnya shahih, hadits ini telah disebutkan pada no. 23201. 


Musnad Imam Ahmad — 








0 PP ta «, y 3 — Dita » Gg, -. 2 Ia oah 
en ea an V3 Lan Geli Gl ol amin 
Sabat an Ta Ca SE 
2 PN EA set Mena 3 Opi de Na Ay pala 
Pre an Jaa AI Ae Al La Ma ol pl 
23235. Za'idah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy 
dari Syagig, ia berkata: Aku pernah duduk bersama Hudzaifah bin Al 
Yaman kemudian Abdullah bin Mas'ud datang lalu Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata, “Orang yang paling mirip Rasulullah SAW dalam hal 
tingkah laku, peri kehidupan dan sifat sejak ia pergi dari rumahnya 
hingga pulang, dan aku tidak tahu apa yang ia lakukan dirumahnya, 
adalah Abdullah bin Mas'ud, demi Allah para sahabat-sahabat 
Muhammad SAW yang terpercaya tahu bahwa Abdullah adalah salah 


seorang di antara mereka yang paling dekat wasilahnya disisi Allah 
pada hari kiamat.” 


oo. 


Gp Ing Di He UV Taka EL AL rm 

SA Ba ia Jan Ol AA ya Aoi 
JH (108 ab an TA ah Ja Lag 16 35 
Sa LAGI ea Gasa SJ GA Sab 
J5 ea 5 3 Ia d3 ia J8 28 IU, Ea G3 
SA Jb UU aiih Jb lp 3 udi la 3 
HJ GAS Gay UB JB Ka Go Y, UG 


” Sanadnya shahih, redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 




















SA 39 Io sda CB IE Ito mi Ja Ba 


LS aa Ela ah sii Yi Ii Hind Ji 2 Can 
. s .... . - 2. . P o ” 4 
Ka da) al RAI In) Waie J3 Ad damai 3 ai 
Aa nah, La ai ata as Pen WI 


23236. Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
Ashim bin Bahdalah mengkhabarkan kepada kami dari Zirr bin 
Hubaisy dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa Rasulullah SAW diberi 
Burag, ia adalah binatang putih dan panjang, ia meletakkan kaki 
depannya didekat batas akhir tatapan matanya, Jibril dan aku tetap 
berada dipunggungnya hingga aku sampai di Baitul Magdis, kemudian 
pintu langit dibukakan untuk keduanya yang membuat keduanya bisa 
melihat surga. Perawi berkata: Hudzaifah mengatakan bahwa 
keduanya tidak melaksanakan shalat di Baitul Magdis. Zirr berkata: 
Aku katakana kepada Hudzaifah bin Al Yaman, “Ya, beliau shalat.” - 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Siapa namamu hai botak, aku 
mengenali wajahmu tapi aku tidak kenal namamu.” Aku menjawab, 
Aku Zirr bin Hubaisy.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Apa 
dalilmu bahwa Rasulullah SAW shalat di masjid itu dimalam itu?” 
Aku menjawab, “Al Our'an memberitahukan hal itu kepadaku.” 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Barangsiapa berbicara dengan Al 
Ouran, ia beruntung, bacakanlah!” Lalu aku membaca, “Maha Suci 
Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari 
Al Masjidil Haram ke masjidil Agsa yang kami berkahi sekelilingnya 
agar Kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Kami, Ia Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat." (Os. Al Israa' (17): 1) Hudzaifah bin 
“Al Yaman berkata, “Apa kamu melihat beliau shalat didalamnya? 
Andai beliau shalat niscaya kalian pasti shalat didalamnya seperti 
kalian shalat di masjidil haram.” Kemudian dikatakan kepada 
Hudzaifah bin Al Yaman, “Beliau mengikat hewan itu dengan tali 


Musnad Imam Ahmad — 








yang dipakai oleh para Nabi 'alaihimus Salam.” Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata lagi, “Apa mungkin beliau khawatir binatang itu akan 
pergi meninggalkan beliau, padahal Allah telah memberikannya untuk 
beliau?”0 


2 - or 3. Tia si 2 8.5 as 2 2 Pe 

Olagk—w Ela 2JB Tab SAS OLS BH —YYYYV 

ka Lo. o- 2 0 pa o .- 3? Pa a03 . os 0 Ia -g 
File GP P5 gor Uap OP Do jimat PP Ska Gi Bata PP il 
ka (3 be # RA -: PP ore Aa, “ 2... 2 4 
Okta HAL GA Iii OS tali KLO AN eko Naa ce Hi 


Y 155 24 " ng de pg Obat 23 - 33 , sad 3 
BE AU Y, ds Ui, 


23237. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah berkata: 
Aku pernah bertanya kepada Sulaiman lalu ia menceritakan sebuah 
riwayat kepadaku dari Sa'ad bin "Ubadah dari Al Mustaurid dari 
Shilah bin Zufar dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa ia shalat 
bersama Nabi SAW, saat ruku' beliau membaca: subhaana rabbiyal 
adhiim dan saat sujud beliau membaca: subhaana rabbiyal a'la, dan 
tidaklah beliau membaca ayat rahmat kecuali beliau berhenti lalu 
berdoa dan tidaklah beliau membaca ayat adzab kecuali beliau 
meminta perlindungan diri.'”' 


A Hi — Oa Bas Hu Pj Cas —NYYYA 
CI 2G RAS ENI SEN ai 5 telah Gg 32 BL 


. 
- 


CI PL Alah die Lo MI, 


10 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23178 dan 23225. Muslim 


.1/145 no. 162. Inilah yang paling rajah menurut Hudaifah. 


"1 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23154. 


— Musnad Imam Ahmad 








23238. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Abu Ishag menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag dari Nuhaik As 
Saluli menceritakan kepada kami, Hudzaifah bin Al Yaman berkata: 
Aku melihat Rasulullah SAW mendatangi tempat pembuangan 
sampah suatu kaum lalu beliau buang air kecil dengan berdiri. 


oo 25. 


ve n ve Mu Up US El Os BA —YYYYA 
Hd Jaa jp Gn Na 
FI Tg J2 slaad CAN ad yA ia IBL ET adg i 
La Iya Mila Se &, « tah SI 39 oa 2 CG Sh, 
ang san as Sh 


23239. Affan menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, dari Ashim dari Zirr dari Hudzaifah bin Al 
Yaman bahwa ia berkata: (Jarak) telaga Nabi SAW seperti. jarak 
antara Ailah dan Mudhar, bejananya lebih banyak atau sejumlah 
bintang dilangit, airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, 
lebih dingin dari es, lebih wangi dari minyak kesturi, orang yang 
meminumnya tidak akan dahaya setelahnya." 


. .. 3... 


Ha lam Lp ana Bit Coli —YYY 
A3 CA, SN si Maa An ne PI 


BA #A Ja 


san 22 
OM AS A3 3 Le AP ST) WI Aa 


102 Sanadnya shahih, Nuhaik bin Abdullah As-Salul, ia dianggap shahih oleh 
Ibnu Hibban, namun dalam hal ini Abu Hatim tidak berkomentar. redaksi hadits 
seperti ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23134. 

109 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23210. 


Musnad Imam Ahmad — 








23240. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Manshur dari Abdullah bin Yasar dari 
Hudzaifah bin Al Yaman dari Nabi SAW bersabda, “Janganlah kalian 
mengatakan: maa syaa 'allaah wa syaa'a fulaan (kehendak allah dan 
kehendak fulan), tapi katakanlah: ma syaa'allaah tsumma syaa'a 
Julaan (kehendak Allah kemudian kehendak fulan)" | 


Pe ta. 3036. 3 as 


OP App OP Ka AS ujian ji abah Gian —NVYAN 
Ah oke CX :J8 3 Ae “ba 53 4 Pie : 
Ha Ne LSG IU OB Ai AS JG sada - 


. 0. oJor- Santi GA Wa 2 . 30 — 1: 2 nu NP 30 - 

4 Op J2 CS) LS Va id yaaah pp JUS (Aipda) J yaaa 
. . - bd - . PP 2... . 

BA Bebi Ja dan ap BS AA DE Hu G3 


. . 


AA: Hi . 8. 3. 2-0 TA 9 “ (Td .. eco ... 
BD Ip Kaseny HSE YA V3 Tya SANG 0) (3 Haindaa Up 
. 5 
Pn Iu Ice 0 0363 9032 0 KPI Tensi & 3. uu. 0 
&- ye . Sy - 


"4 & 4 29. ... “. 2 2g , 7, e 2... . 5 0 K) 
AS Al AR God A3 Jalir 21 Ain ARA Lo Teman Uje gan) 
Aa 2 diah 1g kn siar da3 


23241. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah dari Abu 
Al Bakhturi Ath Tha'i dari Abu Tsaur berkata: Saat perang Jara'ah, 
Utsman mengutus Sa'ad bin Al 'Ash lalu orang-orang pergi 
menemuinya dan mengembalikannya. Saat itu aku, Abu Tsaur, duduk 
' bersama Abu Mas'ud dan Hudzaifah bin Al Yaman lalu Abu Mas'ud 
berkata: Menurutku ia tidak kembali kepada mereka tanpa 
menumpahkan darah. Kemudian Hudzaifah bin Al Yaman berkata: 


14 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 2318. 


— Musnad Imam Ahmad 





Tapi aku tahu, ia akan kembali tanpa menumpahkan darah, aku 
mengetahui semuanya saat Muhammad SAW masih hidup hingga 
seseorang dipagi harinya beriman kemudia disore harinya ada sesuatu 
dalam dirinya, di sore hari beriman kemudian pada pagi harinya dalam 
dirinya ada sesuatu yang tidak beres, ia memerangi kelompoknya hari 
ini dan esoknya Allah akan membunuhnya, hatinya terbalik dan 
duburnya terangkat. Aku (Abu Tsaur) Bekal Bagan bawahnya. Ia 
(Hudzaifah bin Al Yaman) Berkata: Duburnya.' 


0. J3 s0 0.343. Ah 


ea Lah da aja ja Rs -yrrtro 





Pa. SL. 0 0... Pa 


te aa PE AN, Has JG HI Ae 9g ayak LP OP gi 

y Men Un SA, AI sana 3,3 Y Ep 0 
Ha ah as ulis Ia jd Ii ali AS 
cabang ala Ii Kei pes JEC Jp LE aan 


23242. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Tsarwan 
dari Amru bin Hanzhalah berkata: berkata Hudzaifah bin Al Yaman: 
Demi Allah, Mudhar tidaklah meninggalkan seorang hamba shalih 
pun dimuka bumi untuk Allah melainkan pasti disiksa dan 
dibinasakan hingga Allah mempertemukan mereka dengan bala 
tentara dari hamba-hamba-Nya lalu mengalahkannya hingga mereka 
tidak mampu mencegah ujung saluran air. Lalu ada seseorang yang 
berkata padanya, “Patutkah kamu mengatakan seperti itu hai Abu 
Abdullah padahal engkau berasal dari Mudhar?” Hudzaifah bin Al 





105 Sanadnya shahih, Abu Tsaur adalah Al Harani, ia tsigah haditsnya menurut 
At-Tirmidzi. Abu Al Bukhtari Ath-Tha'T adlaah Sa'id bin fairuz, ia dalah tsigah lagi 
masyhur. Muslim 4/2219 pada pembahasan tentang fitnah. Lihat pada no. 23221. 


Musnad Imam Ahmad — 








Yaman berkata, “Aku tidak mengatakanya kecuali seperti yang 
dikatakan Rasulullah SAW.” ! 


2 
1G £ 


- . 3 rd 5 & 
Merah II AA ES OR AI NYA 
AP Jaa VA MAAN IG An oi GAS Ke 33 HA 
- eka Jo Lt 2. . or Aa #5 , 3. ot. . 
Ud ES AU A5 AA ANE AI Ko BI Jap SAN, LAN 


S3 Ona ae IN Jan AJ PAR US ang eh al aa Se 


. 
.. 070 £ 


..... 2.8 o- 0 or “1 o, oo 3 30 03 
Ia ot GA Gg MR mena Ig AP il oa 3 Ie Kh 
Ia GP Bag DA ma eat Ala Ip TN RA Is ad 
| Ar Ir PA Ia Ia ae 
23243. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, berkata Abu Ishag telah mengkhabarkan 
kepadaku dari Abdurrahman bin Yazid berkata: Kami berkata kepada 
Hudzaifah bin Al Yaman, “Beritahukanlah kepada kami orang yang 
mirip Rasulullah SAW dari segi sifat dan tingkah laku agar kami bisa 
mengambil darinya?” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Aku tidak 
mengetahui seorang pun yang mirip Rasulullah SAW dari segi sifat 
dan tingkah laku hingga ia tertutup oleh dinding rumahnya melebihi 
Ibnu Ummi Abed —kami tidak mendengarnya dari Abdurrahman bin 
Yazid— para sahabat Muhammad SAW yang terjaga tahun bahwa 


Ibnu Ummi Abid adalah orang yang paling dengan wasilahnya disisi 
Allah 'azza wajalla.” ' . 


18 Sanadnya shahih, Abdurrahman bin Tsarwan adalah tsigah haditsnya 
menurut Al Bukhari. Amr bin Hintzhah telah dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban, 
namun Abu Hatim tidak berkomentar dalam hal ini. redaksi hadits seperti ini telah 
disebutkan sebelumnya pada no. 23209. 

OP Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23201 


— Musnad Imam Ahmad 

















1 Pn Abe An 
LE or AG IP R3 BIS WS Bab —yYYrt 
' aa To. 9. 2G 0 
23244. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah dari 
Walid bin Al 'Aziz dari Abu Amru Asy Syaibani dari Hudzaifah bin 
Al Yaman dengan itu semuanya. 


p 5 5 . 
C5 pH HI AE Gi MU Gl -YYYto 
“na sJU & Gp Nae Aa ak 


nabila NA SAN IE JB CA oi At 
Pera ba Ie dl Ag 3 Dila sie AI Ke dp 
3, An LL sya Ba Tai Lely bg “egg Ye) 


33 


Ai 0. dai SPAN na wa Tadi apalya 
ES, mt da n Jaa m3 ae 


23245. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid 
bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu Raug 'Athiyyah bin Al 
Harits menceritakan kepada kami, Mukhmil bin Dimats berkata: Aku 
berperang bersama Sa'id bin Al 'Ash lalu ia bertanya kepada orang- 
orang, “Siapa diantara kalian yang pernah shalat khauf bersama 
Rasulullah SAW?” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Saya, 
Rasulullah SAW shalat mengimami shaf yang ada di belakang beliau 
sebanyak satu rakaat, kemudian barisan ini mundur menempati 
barisan kelompok yang menghadap musuh, lalu beliau shalat bersama 





108 Sanadnya shahih, Al Walid bin Al Aizar adalah tsigah haditsnya dalam 
.shahihain. redaksi hadits seperti ini telah Mseuutan sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 





barisan berikutnya sebanyak satu rakaat kemudian salam. Rasulullah 
SAW shalat dua rakaat, masing-masing kelompok shalat satu 
rakaat.!0 


9 be - s, 3 8 - 
SARI AS Bi Aa pt Bab Wu BA —YYY EA 


. Lea. PN naro . ES 


Gita CN UTS y Ab Lp Kab JG: 3 gai Pp 
Ma SN TAP AAN Aan pn Jake 
Sl Eh St es SU GT TA og SA Te AI 
Ts sa gai KU aa Ya asu abi 
DS Aa brg Ol ida Bal BAN JG IG Le 2G Gp 3 
Ld Se ia aa Ja AU di pain Ud S3 
Hse cat pad Ska defu as ob d ja del 
J5 Aa pa da 6 aah 53 Sad yaah Jab 
aa Legi BEI 2 Gal UB pal Aas 5 Uu Ol Nag 
SI 5 Aa Un Ga On As Ld 
aa 36 Lajisa L AR obi JI) Yale yo HA 

Mae ea doa | dan SA kans aa 


Namu Papa di Ne TAPE TANK TNO Ba 


GE, 


19 Sanadnya shahih, Mukhmil bin Damats dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban 
dan tidak dianggap ada cela oleh Ahmad. redaksi hadits seperti ini telah disebutkan 
sebelumnya pada no. 23161. 


— Musnad Imam Ahmad 




















23246. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Umair menceritakan 
kepada kami, dari Rib'i berkata: Ugbah bin Amru berkata kepada 
Hudzaifah bin Al Yaman, “Ceritakanlah kepada kami apa yang kamu 
dengar dari Rasulullah SAW?” Ia Hudzaifah bin Al Yaman berkata, 
“Aku mendengar beliau bersabda, “Yang ada bersama Dajjal saat ia 
muncul adalah air dan api, yang terlihat seperti api itu adalah air 
dingin dan yang terlihat air itulah api yang membakar, barangsiapa 
diantara kalian yang menjumpainya maka hendaklah menjatuhkan 
diri pada bagian yang terlihat seperti api karena itu adalah sungai air 
tawar yang dingin '." - 


Masih melalui jalur periwayatn yang sama seperti hadits 
sebelumnya, Hudzaifah bin Al Yaman mengatakan: dan aku 
mendengar beliau bersabda, “Seseorang sebelum kalian didatangi 
oleh malaikat untuk mencabut nyawanya, malaikat itu bertanya, “Apa 
kamu melakukan kebaikan sedikitpun?” Orang itu menjawab, “Aku 
tidak tahu'. Malaikat itu berkata, “Lihatlah'. Orang itu menjawab, 
“Aku tidak melakukan kebaikan sedikitpun hanya saja dulu aku 
pernah berjual beli dengan orang-orang dan aku menjual secara 
taksiran pada mereka, aku dulu pernah memberi tangguhan 
(pembayarah hutang) orang yang tengah kesusahan dan dulu aku 

pernah membebaskan (hutang) orang kaya'. Lalu Allah 'azza wajalla 
memasukkannya ke surga." | 


Masih melalui jalur periwayatn yang sama seperti hadits 
sebelumnya, Hudzaifah bin Al Yaman mengatakan: Aku mendengar 
beliau bersabda, “Dulu ada seseorang sekarat, saat ia putus asa untuk 
hidup, ia berwasiat kepada keluarganya: Bila aku meninggal, 
kumpulkan kayu bakar yang banyak untukku lalu nyalakan api hingga 
saat api memakan dagingku dan merembet ke tulangku hingga hangus 
terbakar, ambillah dan taburkan di lautan. Mereka melakukannya lalu 
Allah 'azza wajalla mengumpulkannya, Allah bertanya padanya, 
Kenapa kamu melakukan hal itu?" Orang itu menjawab, “Karena 


Musnad Imam Ahmad — 





takut pada-Mu'. Lalu Allah 'azza wajalla mengampuninya." Ugbah 
bin Amru berkata, “Aku mendengarnya Hudzaifah bin Al Yaman 
mengatakan hal itu dan orang tersebut adalah penggali makam.” 


Aa Ip Ul bang SA 5 MS EA ryan 
ti 8 P 3 3 & 3, 
ska 21 EA aa Pa AAA Na ea tan Asi 
g Te bisa : P? PN aa Sea 


Us Y yag aga of saia U SIB OI A3 ni Wis 


- 
. 


LB GARA Dn AAS AP m3 es dish J3 ab 
Va aa Ji pa Tiban AM Ce ta NA 
JI AI 036 al ale di Ko AM In Ea ja 
| Kala In Ine) paka HS GH 


23247. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, dan aku mendengarnya dari Abdullah bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Abu Usamah dari Al Walid bin Jumai' 
menceritakan kepada kami, Abu Ath Thufail menceritakan kepada 
kami, Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Tidak ada yang 
menghalangiku untuk turut serta dalam perang Badar kecuali saat itu 
aku pergi bersama ayahku Husil lalu orang-orang kafir Ouraisy 
menangkap kami, mereka bertanya, “Kalian hendak menemui 
Muhammad?” Kami menjawab, “Kami hanya ingin ke Madinah.” 
Lalu mereka menyumpah kami untuk pergi ke Madinah dan tidak 
berperang bersamanya (Rasulullah SAW). Lalu kami mendatangi 
Rasulullah SAW lalu kami memberitahukan hal itu. Rasulullah SAW 





"0 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23146. ini termasuk kategori 
hadits yang masyhur. 


— Musnad Imam Ahmad 











bersabda, "Pergilah kalian berdua, penuhilah janji mereka dan kami 
meminta pertolongan kepada Allah untuk melawan mereka." 


HA LES Ela Aa ES Ole BA —NYYEA 

He Je Aaj UE 3 Yo iis Kas 
nb adah ya eka tan 1 Jelang uu 
An aka HS 1 2 NAS ah Bag AS GL ah, AS 
SA RA NN Gasi Kep IS da ul) Kaad O Ja 
SPA Uap BI SAP Ia Ai dia 
1d ag ad al B3 sela ale AM Io Dk. 


| 23248. “Affan menceritakan kepada kami, Hammam 
. menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Farafishah telah bercerita 
kepadaku seseorang dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa ia 
mendatangi Nabi SAW lalu beliau berabda, "Saat aku shalat, aku 
mendengar seseorang mengucapkan: Ya Allah! Segala puji bagiMu 
seluruhnya, bagiMu kerajaan seluruhnya, ditanganMu-lah kebaikan 
seluruhnya, kepadaMu-lah urusan kembali seluruhnya, yang nyata 
dan yang rahasia, Engkau layak dipuji, Engkau Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Ya Allah! Ampunilah seluruh dosanya yang telah 
berlalu dan jagalah diriku pada usiaku yang tersisa, karuniakanlah 
amal suci yang dengannya Engkau meridhai aku." Lalu Nabi SAW 
bersabda, "Dia adalah malaikat yang datang untuk mengajarimu 
memuji Rabbmu. ai : 


1! Sanadnya shahih, Muslim 3/1414 no. 1787. 
12 Sanadnya dhaif, karena ke-majhul-an perawi dari Abu Huzdaifah, demikian 
juga yang dikatakan oleh Al Haitsami pada no. 10/96. 


Musnad Imam Ahmad — 


7 
Pt . 


- P3 3 P3 5 8 
II Bel AP R5 Eib WUR SIS NYA 

an “N 2 y.. 3 Yo na KPS | (ng 0.3 0.90 3 3 0 — 
Se edko AI San SE JB Tipib 76 AB G3 laa Lekala 
Ch Ob MS JI II 1G st alan 1 (Bb akan Aa 


IN SIB GI pon 5 8 ob ai 


23249. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata: Aku 
mendengar Muslim bin Nudzair dari Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata: Rasulullah SAW memegang otot betisku atau betis beliau lalu 
bersabda, "Ini adalah tempat sarung, bila kamu enggan maka 
sebawahnya dan bila kamu enggan maka tidak ada hak bagi sarung 
sebawah mata kaki atau tidak ada hak baik dua mata untuk 


sarung. "113 


- 
Ana 


. . P4 . - PJ F. “3 9, s | 
1 (SSI BAL Anh GAS OLS SID —YYYO: 
. 38 . . @ » - ne € . 2. 
D— TA Oli Selim IA OI Kajie- Ol dd al Dal ata 
Op S5 EA in Ja SI Jep UB RAS Las 
LL. “ . 5 .. .. Pr or2 4 . 8, » £. 38. 
BI ET 3 SI AE eling le AI ato AI In 
Sea na BN ea 0 Uba An Mn Menang nata 2 
SPI GI PU 2053 Fe JI Ta, 
23250. Menceritakan kepada kami, 'Affan menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Al Hakam berkata: 
Aku mendengar Ibnu Abi Laila bahwa Hudzaifah bin Al Yaman 
pernah berada di Mada'in, lalu bejana dari perak berisi air penuh 


diberikan kepadanya, lalu Hudzaifah bin Al Yaman mengambil dan 
membuangnya, kemudian ia berkata, “Tidaklah aku melakukan hal 


13 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23135. 


— Musnad Imam Ahmad 














seperti itu melainkan aku telah melarangnya, namun ia tidak jera, 
Rasulullah SAW pernah melarangku untuk minim dalam bejana emas, 
perak, melarangku mengenakan sutera tebal dan sutera tipis, beliau 
bersabda, "Itu untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kalian 
diakhirat."' 


Eren - 


A3 Ia Hi Ala 3 de CAS —1yYoA 
1313 55 Aa Abal Sa ai Isa AA PL LJB ga 


ea AA 


Io Ai Cai Ol Gbk Ia AR pe KAN mam 5 PA al 
Ae Opa an 


23251. Menceritakan Ba kami, 'Ali bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam berkata: Aku 
menemukan tulisan dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya tapi 
aku tidak pernah mendengarnya darinya: Dari Ootadah dari Abu 
Ma'syar dari Ibrahim An Nakha'i dari Hammam dari Hudzaifah bin Al 
Yaman bahwa Nabi SAW bersabda, "Pada ummatku ada para 
pendusta dan Dajjal. Dajjal sebanyak duapuluh tujuh, diantara 
mereka ada empat orang wanita, aku adalah perut para nabi, tidak 
ada nabi setelahku."''? 


1 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23207. 
1S Janadnya shahih, redaksi hadits Tana ini telah disebutkan secara panjang 
sebelumnya pada no. 22294. 


Musnad ImamAhmad — 





- 
Pet 


IA EA esa BIS WA BAK —YYYOY 
LIL ayal 3 Jo Gp Aap AT aib 5 IG cal Ge LL 
“ Pa Tg. bd Dea Maa NI n y 3. 8 0 
AS TI JPN Y 1S AM AO MN elo Ml Jaya) nata 
23252. Affan menceritakan kepada kami, Mahdi 
menceritakan kepada kami, Washil Al Ahdab menceritakan kepada 
kami, dari Abu Wa'il dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa ia 
. mendengar dari seseorang yang mengadu domba lalu ia (Hudzaifah 
bin Al Yaman) berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 


bersabda, “Tidaklah masuk surga orang yang suka mengadu 
domba. "15 


18 - 


JH EA saga EA US BAL -YY Toy 

V9 3 HI eh Hn 53 Ig al ap 
ala 3 HI 163 ato 13 Ulah UB GAS 
Kal na AE IS di GE ega 18 1G BAN sa 
Te AA Ih IU tan Caga HS K0 dat KL JB 


23253. Affan menceritakan kepada kami, Mahdi 
menceritakan kepada kami, Washil Al Ahdab menceritakan kepada 
kami, dari Abu Wa'il dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa ia melihat 
seseorang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud, saat orang itu usai 
shalat, Hudzaifah bin Al Yaman memanggilnya lalu berkata, “Sejak 
kapan kamu shalat seperti ini?” Ia menjawab, “Sejak sekian dan 
sekian.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Kamu belum shalat” -atau 


116 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23218. 


— Musnad Imam Ahmad 

















berkata: Kamu tidak shalat satu shalat pun untuk Allah- Mahdi ragu, 
dan aku kira ia Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Bila kamu 
meninggal, kamu meninggal bukan diatas sunnah Muhammad 
Ss Aw.?117 


1.” 2 303 bu Pen Pe 


se LV, Kekar 3 SAS: bsa coli kk —YYYot 
dm Hill SALA IE pb ii PA 


AB ea ar ala sa ap talas padi yi ie dia Dypa 
ANT 3 Gan dah PA YO: N Lae 


Os ge 


Ii Ka: Hb BE ia ab sama Gp 5 ep Ust 
— HJ Spul Ai Sa Ai lan Po MO 3 J3 


3 


Aa Ap Aa ea ia TU dea alat Ol GS nadi 3 


J9 af SAS IG 189 PA DE Ab domlah damai CS Jala 


deg En ig in Da Jan AN ka SA ab 
alah ala 


23254. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, 'Ashim bin Bahdalah 
— mengkhabarkan kepada kami dari Zirr bin Hubaisy berkata: Aku 
makan sahur kemudian aku pergi ke masjid, aku melewati rumah 
Hudzaifah bin Al Yaman, aku masuk kemudian ia meminta unta 
perahan, kemudian dimasak dalam tungku. Ia berkata, “Mendekatlah 
lalu makanlah.” Aku Zirr berkata, “Aku puasa.” Ia Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata, “Aku juga puasa.” Lalu kami pun makan dan minum, 
setelah itu kami pergi ke masjid, shalat pun diigamati kemudian 


7 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23151. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Seperti itulah yang Rasulullah 
SAW lakukan bersamaku.” Aku Zirr berkata, “Setelah shubuh?” 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Ya, itulah shubuh hanya saja 
matahari belum terbit.” Berkata Zirr, “Jarak antara rumah Hudzaifah 
bin Al Yaman dengan masjid sejauh antara masjid Tsabit dengan 
taman kebun.” Hamad berkata: Hudzaifah bin Al Yaman berkata, 
“Seperti itulah yang aku lakukan bersama Nabi SAW dan yang beliau 
lakukan bersamaku.” 


5 to. 3035. 3 ia 


maa de Cia Gi laba Wilh -YYYoo 

Kan ad -aai uu ea Juga 
dat ie un Et Or cdi Ls Sd TN AP Ra | 
Sain, P3 AE AJ MERE La CA Gal sdt 
Hp Ul Yi 


23255. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu 
Ishag berkata: Aku mendengar Al Walid Abu Al Mughirah atau Al 
Mughirah Abu Al Walid bercerita bahwa Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata, “Wahai Rasulullah! aku adalah orang yang lidahnya pedas, 
dan begitulah keluargaku seperti itu.” Lalu Rasulullah SAW bersabda, 
“Seberapa banyak engkau mengucapkan istighfar hai Hudzaifah? aku 
beristighfar kepada Allah seratus kali dalam sehari semalam."'? 


"8 Sanadnya shahih, An-Nasa'1 4/142 no. 2152 dan Ibnu Majah 1/541 no. 1695 
keduanya pada pembahasan tentang puasa, bab: Mengakhirkan sahur. 
"19 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23233. 


— Musnad Imam Ahmad 





4 0. Kena "NG so. KI 


2 wd ae 6 Pa SU Energi DAS —YYYoT 

In Jaja He IS IE Ta 3 TA DI AS jab 
IA ea Ia GA alan dl lo 
LIL San GA pa ATAP Aa In Ka 
A5 an aah, : LI SA wo 3 ai LL 


aan Pn 2 5 0 50 . 35 3 3 #09... 


DS IA) Ke SAB A0 Ia 0d yaaa aka 2 


23256. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin "Umair telah bercerita 
kepadaku, saudara sepupu Hudzaifah menceritakan kepada kami, dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, "Aku pernah melaksanakan 
shalat malam bersama Rasulullah SAW pada suatu malam, beliau 
membaca tujuh surat yang panjang dalam tujuh rakaat, saat 
mengangkat kepala dari ruku' beliau membaca: sami'allaahu liman 
hamidah, setelah itu beliau membaca: alhamdulillaahil ladzi dzil 
malakuut wal jabaruut wal kibriyaa' wal 'adhamah. Ruku' beliau 
seperti lamanya berdiri dan sujud beliau seperti lamanya ruku'. Shalat 
pun usai dan hampir saja kakiku patah."'2 


Lo AA gta NA CAS -NYYOV 
Ay Um 5P OP SI BII db SI Yg il of Jalwa 


NG Ti AR II Ula aa LP J3 SS ag 


120 Sanadnya dhaif, karena majhul-nya anak pamah Hudzaifah. redaksi hadits 
seperti ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23193. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ie Ae 5 MAA IU aa Ta dh DAS SU 


LAB 2JU EK 1J Gay dad Oo Up 1 1 da 
LI AN HE JB Mr) Ha nd onai IG UI NG 0 
Soo Pd s Tn JAN GAA 4 “. BA ama Oa ..3 3 2 
AA Y JB plg EA lk Gal SU JB ee 
VI SA Yp AI IA Y 3 IS AT 
- Naa -” ... 23 Peta AP 2-0 3 
SPN GE 3 PB CA V3 HI AE 
23257. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Aun dari Mujahid dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: Ibnu 
'Aun menceritakan kepada kami, dari Mujahid dari Abdurrahman bin 
Abu Laila berkata: Aku pernah pergi bersama Hudzaifah bin Al 
Yaman menuju kerumunan ini, ia meminta air kemudian ia diberi 
bejana perak berisi air penuh lalu ia melemparkannya di wajahnya, 
kami berkata, “Diamlah kalian, diamlah kalian”, bila kita tanyakan 
padanya ia tidak akan menceritakannya kepada kami. Kami pun diam. 
Setelah itu ia Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Tahukah kalian 
kenapa aku melemparkannya di wajahnya?” Kami menjawab, 
“Tidak.” Hudzaifah bin Al Yaman, “Aku dulu pernah melarangnya. 
Lalu ia menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Janganlah kalian 
minum dengan menggunakan bejana emas." Berkata Mu'adz, 
“Janganlah kalian minum dengan wadah emas, perak, jangan memakai 
sutera tebal dan sutera tipis karena keduanya itu bagi mereka (orang 
kafir) di dunia dan untuk kalian diakhirat."?! 


22! Sanadnya shahih, Ibnu Aun adalah Abdullah. redaksi hadits seperti ini telah 
disebutkan sebelumnya pada no. 23250. 


— Musnad Imam Ahmad 








uan . 


9 ga SN Gi cita Ae —YYYOA 


Nae Ef TEA ala ale Ai AI JB Jb ia 
I— 2 ya) 
Na Sl 


23258. Menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah 
menceritakan kepada kami, Al A'masy dari Syagig dari Hudzaifah bin 
Al Yaman berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Dajjal itu buta 
sebelah matanya, rambutnya ikal, surga dan neraka bersamanya, 
nerakanya adalah surga dan surgannya adalah neraka. Li 


.. 3 Panda Kara 


2 AS pai A9 uya ME -yrrod 
— 6 Unang ala Ai be 1 Pang 5 2JU Aan ng 
SE INA 2 PRSN ara MEA G Ob Lagi 2g 
23259. Abu Mu'awiyah dan Ibnu Numair menceritakan 
kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Syagig dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata, “Bila bangun malam, Rasulullah 


. SAW menggosok-gosok mulut beliau.” Ibnu Numair berkata: Aku 


bertanya kepada Al A'masy, “Dengan siwak?” Ia menjawab, “Ya.” 2 


. .. 3 033 u ah 


aa an SAN ES GA Gl Ela -YrYT, 

tia IE TH oh ba ALAN oi ap PA ya H3 sake 
ip al KA gan aa aa de 

ba 3 3 PAS ta Sa UB ah Ia 5 UB AI 


12 Janadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23143. 
13 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23206. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 
eng D4, 


HA Una Pi Uh rae TB Juba a B 
— Ea nb Jgn pn lia 
LI Ia Tr GAS EA 3G edi 3 OA ajaa 


25 AN 3 
| BAB Ia ap Bata OS Ie in Ola 
' 23260. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin "Ubaidah dari Al 
Mustaurid bin Al Ahnaf dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata: Aku pernah melaksanakan shalat bersama Nabi SAW 
pada suatu malam. Beliau memulai dengan surat Al Bagarah, beliau 
membacanya hingga sampai penghujung ayat seratus, aku berkata, 
“Setelah ini pasti ruku”, beliau terus membaca hingga sampai ayat 
duaratus, aku berkata, “Setelah ini pasti ruku””, beliau terus membaca 
hingga sampai khatam, aku berkata, “Setelah ini pasti ruku”, lalu 
— beliau membaca surat 'Aali 'Imraan beliau membaca dengan agak 
cepat, Bila beliau membaca ayat rahmat, beliau berdoa dan bila 
membaca ayat adzab beliau meminta perlindungan, aku berkata, ' 
“Setelah ini pasti ruku””, lalu beliau membaca surat An Nisaa', beliau 
membacanya kemudian ruku'. Saat ruku' beliau membaca, 
“Subhaaana rabbiyal 'adhiim.” Lamanya beliau ruku' beliau sama 
seperti saat berdiri, setelah itu beliau mengucapkan, “Sami'allaahu 
liman hamidah”, kemudian beliau berdiri lama hampir sama seperti 
saat ruku', lalu beliau sujud dan membaca, “Subhaana rabbiyal a'laa”, 
dan lamanya sujud beliau hampir sama seperti saat berdiri. 


'4 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23237. 


— Musnad Imam Ahmad 

















- - 
9 3 o- AG 


Daan Eh YG ai Pr SI KS KAS —YYYAN 
SA 9 Tapa Tema TI ed OLS SI ay Ku SI “3 
DE TE Iga da ala Ai 


23261. Abdurrahman dan Abu Nu'aim menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, 
dari Manshur dari Ibrahim dari Hammam bin Al Harits, ia berkata: 
Kami pernah berada didekat Hudzaifah bin Al Yaman lalu dikatakan 
padanya: si fulan melaporkan ucapan-ucapan kepada Utsman, 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidaklah masuk surga orang yang suka mengadu 
domba. "2 


OI K3 12 OA 13 AL AS CI -YYYAY 

A.A ERP Dn LAI data - . 0 0. o- 
HE Ip (AI OS JB NS 8 la oi al OP ab 
S3 Gt aula SA tt MAh Ob anta JI 3 


? 


2 ag Ba ag ME bh LI 1G Bait 


23262. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan dari Abdul Malik bin Umair dari Rib'i bin Hirasy dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Bila hendak berbaring ditempat 
tidur, Rasulullah SAW berdoa, “Dengan namaMu ya Allah! Aku mati 
dan aku hidup." Dan bila bangun beliau berdoa, “Segala puji bagi 
Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada- 
Nya-lah tempat kembali." 2 


12 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no.23224. 
126 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 12164. 


Musnad ImamAhmad — 


3 0 ( . 


Ou Se 2 ea tarua « REA AS —NYYIY 


La. 
- Ie 


3 . or. . 
oo Ia da Ht 6 
Ht bo Sa 
23263. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Malik dan Ibnu Ja'far 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Abu Malik Al Asyja'i dari Rib'i dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata 


Ibnu Ja'far dari Nabi SAW, ia berkata: Nabi kalian SAW bersabda, 
“Semua kebaikan terhitung sedekah." 


Ao rara 


Be gl ae DEA 33 yA A5 5 

IM di gd 2 R3 NG TA ya aa ia Ya 
cb 8 AI dek of esa 8 MA ulas 
BK #3 Pj Je HA OI "aa Pi) JAR Sa : 
kerah IE il 


“ll 


23264. Abdurrahman menceritakan kepada kami dari 
Sufyan dari Abu Ishag dari Ubaid bin Al Mughirah dari Hudzaifah bin 
Al Yaman, ia berkata: Aku adalah orang yang sering berkata kotor 
terhadap keluargaku lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah! aku 
khawatir lidahku memasukkanku ke dalam neraka.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Seberapa banyak engkau mengucapkan istighfar hai 
Hudzaifah? aku beristighfar kepada Allah seratus kali dalam sehari." 


1! Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23145. 


— Musnad ImamAhmad 











Abu Ishag berkata: Aku menyebutkannya kepada Abu Burdah lalu ia 
berkata dalam riwayatnya, “Dan aku bertaubat pada-Nya."'2 


Teh eat YP Obi Do PLN AG CL -YYNO 
pi Af Ayat Sa Fa Ol ain 52 WE Gak ie 
Pig die Ie J5 JB UR FS AB ol ale 


23265. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari 
: Sufyan dari Abu Ishag telah bercerita kepadaku salah seorang sahabat- 
sahabat kami dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa kaum musyrikin 
menyumpahnya bersama ayahnya agar tidak memerangi mereka saat 
perang Badar lalu Rasulullah SAW bersabda, “Jadikan mereka 
sebagai pemimpin kalian dan kami akan meminta pertolongan kepada 
Allah untuk melawan mereka. Ld 


3 PRA 5P OA 9 GAN AP Si -NYYAA 
Te Ke Ir SE IE Te YP gl ye TS 
2 356 ge La Il AS LA aa pala Cb Al 


16 dapt IE WS UE ne can al ala AI Jo 
Op tel ale Ai Ko LA JG bag abu) le Ko 


128 Sanadnya dhaif, karena majhul-nya Abu Al Mughirah Ubaid bin Al 
Mughirah. Lihat 23255. ia adalah shahih. 
12 Sanadnya dhaif. Karena majhul-nya perawi dari Hudzifah. Lihat no. 23247, 
' da adalah shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 





si san rat 2 4 - AN 300 BL Tg 
SA SI Gabe Jonikag TN Ca ENY er jatt US OI 
| ASN pegal IA AL 


23266. Abdurrahman dari Sufyan menceritakan kepada 
kami, dari Al A'masy dari Khaitsamah dari Abu Hudzaifah dari 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Suatu ketika kami bersama 
Rasulullah SAW kemudian makanan dihidangkan, kemudian seorang 
badui datang, sepertinya ia didorong lalu ia meletakkan tangannya di 
atas makanan, Rasulullah SAW meraih tangannya, lalu anak kecil 
tiba, sepertinya ia didorong lalu ia meletakkan tangannya diatas 
makanan, Rasulullah SAW meraih tangannya, kemudian Rasulullah 
SAW bersabda, “Saat kalian melemahkan setan, ia datang bersama 
badui dan anak kecil itu untuk mendapatkan makanan bila tidak 
disebut nama Allah, dengan nama Allah, makanlah'."' 


1 - 8.5 Pa Lo. 30386. 3 as | | 
SI PP 3 BA cyhate G3 Kaban ide —YYNV 


. 


Ah Oka) 2G iabaah aan Ol lb JI al Gi ata 10 


$ ig -.. . -.' co. He Ai Pep Io o 
AN Ig Ol ad EU SL Ju de AL Tah ya 
. Ea .. Pa 7 . Pte PN Da ore to ra 
133 Ha, HAN IST 3 3S Ol UG lh ale Al Jp 
Ba sae sd 2033 AAA -1 
BPN SI GA 3 AA J6) AN LAI 
23267. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, ia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Abi Laila bercerita bahwa bahwa Hudzaifah bin Al 


Yaman meminta air, lalu seseorang memberinya bejana dari perak 
berisi air, lalu Hudzaifah bin Al Yaman mengambil dan 


18 Sanadnya shahih, Khaitsamah adalah Ibnu Abdurrahmah, ia memiliki hadits 
yang tsigah menurut para ulama. redaksi hadits seperti ini telah disebutkan 
sebelumnya pada no. 23143. . 


'— Musnad Imam Ahmad 














membuangnya lalu berkata, “Aku pernah melarangnya tapi ia tidak 
jera, Rasulullah SAW melarangku untuk minum dalam bejana emas, 
perak, melarangku mengenakan sutera tebal dan sutera tipis, beliau 
bersabda, Itu untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kalian 
diakhirat "3" 


... to. 3036- 3 AS 


ji pp PS ES ajaa 13 Usah Kabur Wil —YYY IA 


-g 
..o. 0. «9 


TE ia IPA aa J3 GS KAP, 
AI gir iba ha do Mare Pe 
"IG akan, : LI, an 0 3 AA An 206 ala 
. LIA - Fs . 

FI Pan “Iii OS A5 2 AS ea MA 
».0 . 33 F ... 2 Ye 
Io OS 0) Ip 3 0 SB ag 
AG Aa La NS 0 ym NS Kania Akan apaan 
AE t Pan Ie Y Lo 3 Yi La. -J 3, 
pi Ch ai IP (3 Oa SENI 13 Obat 2djih 
—) IA Uh JAR Ud 03 nadi Tya pa oom 
HA La ARI KAM MN Os JT, nga Aa KAU 
MN PA OM 
23268. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah dari Abu 
"Hamzah, seseorang dari Anshar dari seseorang dari Bani Abas dari 
Hudzaifah bin Al Yaman bahwa ia shalat bersama Rasulullah SAW 


pada suatu malam, saat memulai shalat, beliau membaca: allaahu 
' akbar dzul malakuut wal jabaruut wal kibriyaa” wal 'adlamah. 





331 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23257. 


Musnad Imam Ahmad — 


Kemudian beliau membaca surat al bagarah lalu beliau ruku', ruku' 
beliau hamir sama seperti saat berdiri, beliau membaca: subhaana 
rabbiyal 'adliim, kemudian beliau mengangkat kepala, dan berdirinya 
beliau hampir sama seperti saat ruku', beliau membaca: alhamdu li 
rabbiyal hamd, kemudian beliau sujud, sujudnya beliau hampir sama 
seperti saat berdiri, beliau membaca: subhaana rabbiyal a'laa, 
kemudian beliau mengangkat kepala, dan duduk diantara dua sujud 
beliau hampir sama dengan saat beliau sujud, beliau membaca: 
rabbighfir li, rabbighfir li. Berkata Hudzaifah bin Al Yaman: Beliau 
membaca Al Bagarah, 'Aali 'Imraan, An-Nisaa', Al Maa'idah dan Al 
An'aam. Syu'bah ragu pada Al Maa'idah dan Al An'aam.'? 


to 3. 386. 3 Pa 


. : : 
ag G3 Bas Cyinor 3 Iaoua Lala —NYY IA 
. Pr bapa 0 at r To Ae TR 1“. 
Pa ma IS) KAL Oi PU Jina al LP BE 3 3 in 
2 ka £. sad ig Z. er : 2 3 4 Pa : he v. 5 2 ” 
Wib JS JG ala bal) 3 J3 AAS JG Jina UT Lana 
20 . ore Aa 25 7 Pd 3 SA . () £ 5 PEN 0 ” ar 
dg KO AN Gala kabin Old de dala Jl) 3 A3 ja O jala 
.... z0, 8 Pan NA are Ana an N 9, y, pakrannd Luth 
JB AAA Lah 3 3 ya peka ALE AA Cleo Ml Iya) Ga 2JE3 
| 20. . ra 5 . 
Aipda Jaan jl Bd ARA JB as 
23269. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah dan Hajjaj telah kepadaku Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dari Gotadah dari Abu Mijlaz Lahig bin Humaid dan berkata 
Hajjaj: Aku mendengar Abu Mijlaz berkata: Seseorang yang duduk 


ditengah-tengah halagah, lalu ia Hudzaifah berkata: Terlaknat melalui 
lisan Nabi SAW. Abu Miljaz berkata: Rasulullah SAW melaknat 


12 Sanadnya dhaif, karena majhul-nya perawi dari Hudzaifah. redaksi hadits 
seperti ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23256, ia adalah shahih. Lihat 
komentar pada no. 23193. 


— Musnad Imam Ahmad 























orang yang duduk ditengah-tengah halagah. Berkata Hajjaj: Berkata 
Syu'bah: Abu Miljaz tidak bertemu Hudzaifah.'” 


o- 35015. 3 aa 


Lena JB AR Gan Gan yA Es SNYYV. 
Ora pal oe: DN Gp Digi Uta ny Ui 
JUS Tn Ba SA AJ eka ale AN Jo SI dya) 4S 
NI 22 2 aa 5 
CA GI BE 2: sa Kata 3 
23270. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Abu Ishag bercerita dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah 
bin Al Yaman bahwa ia berkata: Penduduk Najrah mendatangi Nabi 
' SAW lalu mereka berkata: Utuskan orang kepercayaan Tuan bersama 
kami, lalu Rasulullah SAW bersabda, “Aku akan mengirim orang 
kepercayaan yang sebenar-benarnya." Hudzaifah bin Al Yaman 


berkata: Orang-orang merasa mendapat kehormatan karenanya lalu 
Rasulullah SAW mengutus 'Ubaidah bin Al Jarrah radliallahu 'anhu."? 


o- 30145. 3 6 


Ah EA oi yi Sa Es —Yrrvi 


PENARI Manar Pen an aa 36 Le 


. 


13 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23156. 
188 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23165. 


Musnad Imam Ahmad — 


23271. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag dari Muslim bin 
Nudzair dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Rasulullah SAW 
memegang otot betisku atau betis beliau lalu bersabda, “Ini adalah 
tempat sarung, bila kamu enggan maka sebawahnya dan bila kamu 
enggan maka tidak ada hak bagi sarung sebawah mata kaki atau tidak 
ada hak baik dua mata untuk sarung." 


8. . 23X... Pee te. 321035. 3 Pi | 
Kanaan 18 K3 Was Cia jp Kebun Uodon  —YYYVY 


8.36 - 


II Ke PU 13 ih GP AS AAN ai ale 
bet Jo. 8 5 S5 2 Maan: or. 
ke Sya JS JG alay ada 


23272. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu 
Malik Al Asyja'i bercerita dari Rib'i dari Hudzaifah bin Al Yaman dari 
Nabi SAW bahwa beliau bersabda, “Semua kebaikan terhitung 
sedekah. "38 | 


- 


s3... .. it 
hn - 


“ 16 
px 5 


to 30 3G. 4 KS 


Cp Kebun C5 —YYYVY 


Ja Kab TG daa s3 28 A5 Ia oi Loh 
Ht BU pan Gd db la Aa IA 
PA SAB ah GS ea SA 55 KU GA) Ul alas 
Be Tee 


18 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23249. 
13 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23263. 


(2021 — Musnad Imam Ahmad 














23273. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur dari Rib'i bin 
Hirasy dari istrinya dari saudari Hudzaifah berkata: Rasulullah SAW 
berkhutbah, beliau bersabda, “Wahai sekalian kaum wanita! Ingatlah, 
kalian boleh mengenakan perak sebagai perhiasan, ingat, tidak ada 
seorang wanita pun diantara kalian yang mengenakan emas yang ia 
tampakkan melainkan ia akan disiksa pada hari kiamat karenanya. Pe 


to. 3035. 3 ig 


In GAS YG aan pia Gp Anna Vida —YYYV£ 


023, 


II 5 IA ya eta Ba pp 
LA AJ 14 H3 A3 DI A3 CAN mena jo 


Ac 3 


LOYG gl & Si A3 


23274. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dari Manshur dari Abdullah bin Yasar dari Hudzaifah bin Al Yaman 
bahwa ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian 
mengatakan: maa syaa'allaah wa syaa'a fulaan (kehendak Allah dan 
kehendak fulan), tapi katakanlah: ma syaa'allaah tsumma syaa'a 
fulaan (kehendak Allah kemudian kehendak fulan)."'? 





137 Sanadnya dhaif, karena majhulnya perwmpuan Rib'1 bin Hirasy. Khudaifah 
adalah fathimah. Abu Daud 4/93 no. 4237, An-Nasa'1 pada pembahasan tentang 
perhiasan 8/156 no. 5137 dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang meminta izin 
2/362 no. 2645. | 

138 Ganadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23240. 


Musnad Imam Ahmad — 





| IA aan Gp di YYYVO 
. - Ta : 3.3 0 21 02 o TA 0-3 Sigi Pan 
aa SM deh bni 


23275. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair dari 
Rib'i bin Hirasy dari Ath Thufail, saudara seibu 'A'isyah bahwa 
seorang yahudi bermimpi, lalu ia menyebut hadits.'?” 


Ae ih Ha « Fa Sae Kena EA -YYY VI 
ore 4 0 8 3 Pd oo (Tg e . . 
IN Ken lu 26 ISU) Sl A2 Oh JUAN SB al 
Pa ah or A . Y, - . Seno La MA bo 0. 
ag Ala Al Cadbuk Iyan ya Menata uh, 2D gramd MN J6 NS 
23276. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin "Umair dari 
Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah bin Al Yaman dari Nabi SAW 
bersabda tentang Dajjal, “Ja membawa air dan api, apinya adalah air 


dan airnya adalah api, maka janganlah kalian binasa." Abu Mas'ud 
berkata: Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. 


. 3036. 3 


Pe aa Ma -YYYVV 


1? Sanadnya shahih, Ath-Thufail adalah Ibnu Sakhbarah dan ia termasuk 
golongan sahabat. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Ath-Thufail bin Abdulah 
bin Al Harits bin Sakhbarah. Lihat hadits no. 23232. 

1g Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23246. 


— Musnad Imam Ahmad 











sar j : 4 ol - | 8. PRO SM MEN AS 
Sandi sma ET SG Ca aa AE 3 UN 


Iga Lp Bagi ah JJ Op MB SN 
ala ala An Io AI 
23277. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair dari 
Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah bin Al Yaman dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa salam: Bahwa seseorang masuk surga, ia ditanya, “Apa 
yang dulu pernah kamu lakukan?” Ia menjawab: —mungkin ia 
menyebutkan atau disebutkan— aku dulu berjual beli dengan orang- 
orang, aku memberi penangguhan (pembayaran hutang) bagi orang 
yang kesusahan dan aku membebaskan uang. Lalu ia diampuni." 
Berkata Abu Mas'ud: Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW.'” 


.30 9, 30 6- 


& Ai CS dug HE BI —YYYVA 

eh 5 ae us yi deal as dot ae 5 

SEA YA Yah Oh JGA pg ale A1 Jo BI sp Wib 
MA Te GE Jai aa JAN IE dm 3 


23278. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, 
Haiwah menceritakan kepada kami, Bakr bin Amru menceritakan 
kepada kami, bahwa Abu Abdul Malik 'Ali bin Yazid Ad Diamsygi 
pernah bercerita padanya, bahwa ia mendengar dari Hudzaifah bin Al 
Yaman dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, “Keutamaan rumah 


141 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 22942. 


Musnad Imam Ahmad — 


dekat masjid dengan rumah yang jauh dari masjid seperti keutamaan 
orang yang berperang dengan orang yang tinggal dirumah." 


PGA IL Bi ae YAA Hi —xpyva 
SERA Ia Hd 0g , o- 0-2. Pa 0 0 
IJB Lilo OP PMA aa as sd 5 Gan Be Peng 
-, ofa or Pa Mn aa 3 h7 . 90 50, 0 
La ld II JB A3 MEA Ito AI In) Ale LIS 
2 aa v 1 12. 0. s2 Nge PA INA 
PS Pi) Il ea SAK Up dll AL C3 dl JA 
LX . Pd o 5 TN na 2... 3. . LI 
AAN Lap KS NAN JA AS NAN, US 
23279. Muhammad bin "Ubaid menceritakan kepada kami, 
Salim Al Muradi menceritakan kepada kami, dari Amru bin Harim Al 
Azdi dari Abu Abdullah dan Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata: Saat kami berada didekat Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, “Aku tidak tahu seberapa lama aku bersama kalian, maka 
teladanilah dua orang sepeninggalku" beliau menunjuk Abu Bakar 
dan Umar "Ikutilah petunjuk 'Ammar dan perintah Ibnu Ummi Abd 

radliallahu 'anhuma.”143 


803 &. as 


di SAP ME Ip SES SIS —YYYA: 
SJ tega 5 3 Ol Tia Ja 1JG J3 ca 5 HI 
AS Ti JAN dai Sg la Ko an WA 


42 Sanadnya dhaif, karena keberadaan Ali bin Yazid bin Al Alhani Ad- 
Dimasygi Abu Abdul Malik. Hadits ini telah disebutkan pada no. 23180. 

M? Sanadnya shahih, namun masih perlu diteliti lagi. Hadits ini shahih bagi 
orang yang mengatakan bahwa Abu Abdullah disini adalah yang oleh Amr bin Harm 
diriwayatkan darinya, sebagaimana pada no. 23296. namun bagi orang yang 
berpendapat bahwa Abdullah Al Mada'ini adalah magbul, dan redaksi ini adalah 
magbul, dan yang selain keduanya adalah majhul. Hadits ini telah disebutkan pada 
no. 23138. 


1069 — Musnad ImamAhmad 











23280. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, 
dari Mahdi dari Washil Al Ahdab dari Abu Wa'il, ia berkata: 
Dikatakan kepada Hudzaifah bin Al Yaman: Bahwa seseorang 
mengadu domba lalu Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku 
"mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah masuk surga orang 


yang suka mengadu domba." 


BA 0. - &0 145. 3 K6 


ISA jp VP Oil GP SAP Gi Laba Cita —YYYAN 

“ie AN 2S 206 163 5, 2 An de Sae Ju :JB 

Us ye tg Jia la IA TN IG GA 

An Hala SI ara alas palet Io IP eU, 

Le, ap GA 3 Ha Lea BO Sd 

IA ga Ab PB ea Yg ale AI 
TS Jp 2 SUN BN Tadi SA 


23281. Muhammad bin 'Adi menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Aun dari Muhammad, ia berkata: Jundub pernah berkata saat 
terjadi perang Jara'ah: Di sana ada seseorang berkata, “Demi Allah, 
darah akan tertumpah. Orang itu berkata, “Tidak, demi Allah.” Ia . 
berkata, “Kenapa kamu tidak bilang, “Ya”.” Ia berkata, “Tidak, demi 
Allah karena itu adalah hadits Rasulullah SAW yang beliau 
sampaikan padaku.” Ia berkata, “Demi Allah, bagiku kamu adalah 
teman yang buruk sejak hari ini, kamu mendengarku bersumpah 
padahal aku pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW.” Lalu aku 
berkata, “Untuk apa aku marah?” Lalu aku meninggalkan kemarahan 


14 Sanadnya shahih, para perawinya tsigah lagi masyhur. redaksi hadits seperti 
ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23252. 


Musnad Imam Ahmad — 


kemudian mendatanginya, aku bertanya padanya. Ia berkata, 
“Ternyata orang itu adalah Hudzaifah.”' 


Jo. IG 


CE Iri HE aga II AN KE ES -YYYAY. 

.. 2 sa - Pi 90. 0 LoL o- . -. . Ta) . “0 
CS db ga (aa gai Talas gp IU HAN gp SAN 
Spa) Ha PI X0 Jak UT JL HE ds jab 


P 8, Pn “8, 8 Ber 3 Ie ri Pa ... 3 a, 5. 2 As 05 , 
Gila Wny Ala late Us El ain Jua alay dls adi ko 
Bd 3 Wa Utan JS P5 li aa Jaa ya 

. Ma AG Be Man 

Na lw ad A25 ) wa uekas 

23282. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan “kepada. 

kami, dari Sufyan dari Al Asy'ats dari Al“Aswad bin Hilal dari 
Tsa'labah bin Zahdam Al Yarbu'i berkata: Kami pernah bersama Sa'id 
bin Al 'Ash di Thabaristan, ia berkata, “Siapa diantara kalian yang 
pernah shalat khauf bersama Rasulullah SAW?” Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata, “Rasulullah SAW mengimami kami, kami berbaris 
satu shaf dibelakang beliau dan satu baris lainnya menghadap ke arah 
musuh, beliau shalat bersama orang-orang yang ada di belakang beliau 
isatu rakaat kemudian mereka pergi ke barisan kelompok yang 


“menghadap ke arah musuh dan mereka datang, lalu Rasulullah SAW 
shalat bersama mereka satu rakaat kemudian salam.” 46 





M9 Sanadnya shahih, para perawinya tsigah. Muslim 4/2219 no. 2893 pada 
pembahasan tentang fitnah. . 

MC Sanadnya shahih, para perawinya tsigah lagi masyhur. Tsa'labah dianggap 
Shahih oleh Al Ijli dan Ibnu Majah. redaksi hadits seperti ini telah disebutkan 
sebelumnya pada no. 23245 


— Musnad Imam Ahmad 


























- 
LG 


uv Ha v Abe 5 Oki Sg bl —YYYAY 

Ing ale ID SEA OS Tris JB SE CLS 
La IE ra la sja AN se dan al ye Etis 
Ne 35, a: 

JII G3 Papa 


23283. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari 
Atha' bin As Sa'ib dari Abu Al Bakhturi berkata: Berkata Hudzaifah 
bin Al Yaman: Para sahabat Nabi SAW bertanya beliau tentang 
kebaikan, tapi saya justru bertanya tentang keburukan. Ia ditanya, 
“Kenapa kamu melakukannya?” Hudzaifah bin Al Yaman menjawab, 
“Barangsiapa menjaga diri dari keburukan, ia berada dalam 
kebaikan.” 


A3 up Oam Ul ot HOKI SAK -yyyat 
,,? FG Ananya .. . " .8 0 0. o- o #1 
AI Jy—any OS JB Tile GP Aa yi al UP ant oi MI 
- ps 0 : LE TR GAP 2 PL ore tah “ 
eta yaly GE Ulat MAN JG Alah SE) Oa ale AI lo 
D3 NG AA CAK CC at Ad KLS IU R8 IN, 
23284. Sulaiman bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari 
Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Bila hendak 


berbaring ditempat tidur, Rasulullah SAW berdoa, “Dengan namaMu 
ya Allah! Aku mati dan aku hidup." Dan bila bangun beliau berdoa, 


M' Sanadnya shahih, An-Nasa'i pada pembahasan tentang keutamaan Al 
Our'an no. 58 dan Ibnu Majah 2/1317 no. 3981. 


Musnad ImamAhmad — 





“Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan 
kami dan kepadaNya-lah tempat kembali." 


SP IP SAR Ip Oki AL PP Uh -NYYAO 
Pop Ho alan la IA AD hb Tana 
is BAY ega Ka IE Bra sg aa: Sa all 


23285. Mu'ammal menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari 'Ashim dari Zirr dari Hudzaifah bin 
Al Yaman berkata: Bilal mendatangi Nabi SAW saat beliau tengah 
makan sahur dan aku bisa melihat tempat-tempat tombakku. Aku 
(Hudzaifah bin Al Yaman) bertanya, “Apa telah memasuki waktu 
shubuh?” Bilal menjawab, “Setelah shubuh, hanya saja matahari 
belum terbit.”!49 


o Ps » 3 
TE AA Ie Ela PP CAS IYA 


19 


ala Ia So di dye) J6 J6 Lp SP Es 
J3 d3 Masa A1 Gp At Gerai 23 Ag 
Ban FU RI SI ge GA 3 
23286. Mu'ammal menceritakan kepada 3 kami, Abdul 


'Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Hushain menceritakan 
kepada kami, dari Abu Wa'il dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: 





18 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23262 dan Sulaiman bin Hibban 
Abu Khalid Al Akhmar adalah tsigah haditsnya menurut para ulama. Dan ia 
masyhur denagn julukannya. 

. 8 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23254. 


— Musnad Imam Ahmad 


na MN ane 











Rasulullah SAW bersabda, “Kaum-kaum sungguh akan mendatangi. 
telagaku lalu mereka gelisah tanpaku lalu aku bersabda: Rabb! 
Sahabat-sahabatku, Rabb! Sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan 
padaku: engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat 


sepeninggalmu. 1 


ae ed 


H3 A3 2 Ma Ga aa ? Te —YYYAV 


oa Ag YG UE Tb gl aj 
PUT Jen Ba Oa dia Para No Ipa) sp 


23287. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bakr bin Amru bin Utbah dari 
Ibnu Hudzaifah, Mis'ar berkata: Ia, Abu Bakr, pernah menyebutnya 
dari Hudzaifah bahwa doa Rasulullah SAW sampai pada seseorang, 
anaknya dan cucunya.'”! 


na aa Pa SJ Trs aa aan treka — YYYAA 
ba ala hn Jo MP CA IG Te 33 Ja 1 Gis 


#0. 


S3 Dada erna J Mr AE 


23288. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Al Walid 
bin Jumai' menceritakan kepada kami, Abu Ath Thufail menceritakan 
kepada kami, dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Rasulullah SAW 
pergi saat perang Tabuk, terdengar oleh beliau bahwa air yang akan 
dituju hanya sedikit lalu belia memerintahkan seseorang penyeru, 


150 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23230. 
51 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23170. 


Musnad Imam Ahmad — 





lalu menyeru ditengah-tengah khalayak agar jangan ada seorang pun 
yang mendahului menuju air. Saat beliau datang ternyata telah 
didahului oleh sekelompok kaum lalu beliau melaknat mereka.'52 


IG AAN GP Ia Ca tea TES -yPYAs 

AI Pn ale Fo MIA Jl tau Hilih JG 1G 

Ke dh SN ale aga alan Il An Ona 
sa Ia ya Gb 


23289. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Al 'Aizar. berkata: 
Berkata Hudzaifah: Aku bermalam bersama keluarga Rasulullah SAW 
pada suatu malam, lalu Rasulullah SAW bangun, beliau shalat 
mengenakan ujung selimut sementara ujung lainnya dikenakan 
'Aisyah saat ia sedang haid dan tidak shalat.'5? 


nge 0 z 8.5 ia 2 25 Hn 

#Be JB AR3 EL DUA ra | 
SEA ole AI Ing Of ain PA Ui iba Lebah "J5 Una 
2g PNG cal Sa al 5 (UI) SA DAS Jadi HIU gia 


Xx 


AA gan Sa UT 5 LA UG 3 

23290. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag berkata: Aku mendengar Shilah 
bin Zufar dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa Rasulullah SAW 
bersabda kepada penduduk Najran, “Aku akan mengutus seseorang 





'8? Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23214. 
"8 Sanadnya shahih, Al Bukhari 1/430 no. 33 (fath) dan telah banyak 
disebutkan sebelumnya dari Aisyah. 


— Musnad Imam Ahmad 








terpercaya - yang sebenar-benarnya kepada kalian -beliau 
mengucapkannya lebih dari dua kali- lalu orang-orang pun merasa 
mendapat kemuliaan karenanya”, lalu beliau mengutus Abu "Ubaidah 
radliallahu 'anhu.' i 


86. 


2. ed 5 8. ee , 
ae AR MAS EMS OS BA YAN 

. LE AS a 4 (2 , Ha 2 “Can 0. o- . 
Oi SIB At Ale AN elo MN Iyan) Ob ada GP 1) 56 sel 

. tj 3 An . P3 . LL. Kg 2 
Ia AI EA ai JA Kp AL Ale Jajar 
pi 0 - PE la P3 Naa 3 0 5 3 
Ce KY ca adi ka an li akan ya Eta 
: F 2... Pd 30 6 8. 
Sa IE JG OT Ol 1G bas 
23291. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ashim dari Zirr dari 
Hudzaifah bin Al Yaman bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Aku 
bertemu dengan Jibril 'alaihis Salam di Ahjarul Mira' lalu aku 


berkata: Hai Jibril, aku diutus untuk ummat buta huruf, kaum wanita, 
anak dan orang tua renta yang tidak bisa membaca tulisan sama 


—. sekali, Jibril berkata: Al Our'an diturunkan dalam tujuh dialek." 


HI PI Fe dj 3 ale dis pyar 

SAN An oi Kab GEA ji ab Dp LN 3 li Gis 
AI mi Sp AA 98 EU cet 
Yap MA an SB SA Gd aa 


154 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23165. 
158 Janadnya shahih, telah disebutkan pada no.23219. 


Musnad Imam Ahmad — 








FB OS Uh ab G5 Ob Ih SI 3 Mane UI 
LAB OS Le Jaa SAS AS G3 Bia SAI AN kata OS Kh, A3 
At A3 3 AG DS Ji tee 9 Ob Op Kata &, 
JA II Wait it Ken SU SU Ja HA US 
AS SE Se 3 day ah SE SU Th 

53 IS 


23292. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami, Al Alla' bin Al 
Musayyib menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah dari 
Thalhah bin Yazid Al Anshari dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: 
Aku mendatangi Nabi SAW pada suatu malam di bulan ramadhan, 
beliau berdiri lalu shalat, saat takbir beliau mencucapkan: Allaahu 
Akbar dzul malakuut wal jabaruut wal kibriyaa" wal 'adlamah. 
Kemudian beliau membaca surat Al Bagarah lalu beliau ruku', ruku' 
beliau hampir sama seperti saat berdiri, beliau membaca: subhaana 
rabbiyal 'adliim, kemudian beliau mengangkat kepala, dan berdirinya 
beliau hampir sama seperti saat ruku', beliau membaca: alhamdu Ii 
rabbiyal hamd, kemudian beliau sujud, sujudnya beliau hampir sama 
seperti saat berdiri, beliau membaca: subhaana rabbiyal a'laa, 
kemudian beliau mengangkat kepala, dan duduk diantara dua sujud 
beliau hampir sama dengan saat beliau sujud, beliau membaca: 
rabbighfirli, rabbighfirli, kemudian beliau berdiri, beliau shalat dua 
rakaat kemudian Bilal tiba lalu mengumandangkan adzan untuk 
shalat.!56 & 


86 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23268 dan Al Ala' bin Al 
Musayyab Al Kahil adalah tsigah haditsnya dalam shahihain. Dan Thalhah bin 
Yazid Al Anshari adalah tsigah haditsnya menurut Al Bukhari. 


— Musnad Imam Ahmad 





. | r 
M2 TAG Ui HAB Lp Okik Gea) DAH —NYYAT, 
25 h3 AA Sta 02 0. Bana, H0 Lang 003 02 | 
AN : 30 Siah age ...3 PN SAT ND PO 
adbat Sa OR VI IG GA 2 Plh ala Al 
23293.  Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari 
Ashim bin Bahdalah dari Zirr bin Hubaisy berkata: Aku bertanya ' 
kepada Hudzaifah bin Al Yaman: Kapan kalian bersahur bersama 
Rasulullah SAW? Ia Hudzaifah bin Al Yaman menjawab: Disiang 
hari hanya saja matahari belum terbit.!7 


- 


- ( 5 ee - | x A P 
AE Ip SAN jp Kn SAS Up) Blm —YYY AE 

-.. “. 3 5 To — Pant Ter. Li -. 
sub 25 aj Pi! Ulama Ke Ado (simmian :J8 PN ai Oi sa 
Had a Ha an # Pra Rn Ma an 2 : Pn 5 3 
LAB Sdh AIR SATA FA de JA 3 ca ii Ka 
A “ hn y . 2 N Pai 0. pan .. Oo. en . £ 
Bl Ip abi Ing Of baja slh J3 Cngi CS Iso Ws 
2... “4 . Li £ . 3 Se En Te 
LG) KASI AI ST 2G FUN ya GP Upah Ke 
SA SO ON dop 
23294. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam dari Abdurrahman bin Abu 
Laila berkata: Hudzaifah bin Al Yaman meminta air, lalu seseorang 
memberinya bejana dari perak berisi air, dan diberikannya kepada 
Hudzaifah, namun Hudzaifah bin Al Yaman membuangnya, setelah 
itu ia menghadap ke arah kaum dan menyampaikan alasan, ia berkata: 
Aku sengaja melakukan seperti itu karena aku pernah melarangnya, 


Rasulullah SAW melarangku untuk minum dalam bejana emas, perak, 
melarangku mengenakan sutera tebal dan sutera tipis, beliau bersabda, 





157 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23285. 


| Musnad Imam Ahmad — 











. 


“Itu untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kalian 
diakhirat. "98 


18 BE ad P Okik BIS (AS) SAS -YYYAO 
2 G3 “GA a $ Nadi aa Tn Cal O3 0.2 0 o 4 
| Ig PAN Ke Iya AN 2JB Raih 5P JA oh pad 
Ol EU Ia Jin aa OB GI Anta Tia HI at lan 
23295. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag dari Muslim bin Nudzair 
dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Rasulullah SAW memegang 
otot betisku lalu bersabda, “Ini adalah tempat sarung, bila kamu 


enggan maka sebawahnya dan bila kamu enggan maka tidak ada hak 
bagi sarung sebawah mata kaki." 


- 
9 


» 2. 2.9. 3 2.9 Pt Ca 

AI SPN Bi AS UAL -—yrran 

pe AJE ra NA X6 Jb Ju B3 ala 
kd ore 4, “ MR Aa - Kg CR o- y o- 

Aang KIP AN la Al gag hal UG HAAN 1 Bl aU 
NN PANEN Sam na Na nan 
SE Tea un "dah Gina :J8 byr) Bisa 
23296. Waki' menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu 
Oilabah berkata: Abu Abdullah berkata kepada Abu Mas'ud atau 


berkata Abu Mas'ud kepada Abu Abdullah maksudnya Hudzaifah bin 
Al Yaman: Apa yang pernah engkau dengar Rasulullah SAW 


158 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23250. 
189 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23271. 


— Musnad Imam Ahmad 

















komentarkan tentangku? -Orang-orang bilang--Ia meneruskan bicara: 
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Engkau seburuk-buruk 


binatang tunggangan seseorang." 


os .— 3 &£o. 3 ad IS 


GEA Oi AN 3 el Ip S9 Cod. —YYYAV 
Ai di Ala la Io JD Up 206 ia 
abal Ia ba ala Bj 


23297.  Waki' menceritakan kepada kami, dari Yunus dari 
Al Aizar bin Huraits dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku 
bermalam di kediaman Nabi SAW, beliau bangun lalu shalat 
mengenakan baju yang ujungnya beliau kenakan dan ujung lainnya 
dikenakan oleh istri beliau.'"' 


5 CL) -, c 

Pes JI pp Obih BS 4S) Bb -YYYAA 
"gp P4 . . ox XL 25 , 2. . PE Pu Maa 0 . 
AA play ANE AI ep Al Ja) C3 FU JG Ai 2 JI 
Kp Aap Aa BU F3 NIS GP Ka KAU 
23298. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Rasulullah SAW berdiri ditengah- 
tengah kami, beliau memberitihukan kepada kami apa saja yang 


terjadi hingga hari kiamat, berita ini dihapal yang menghapal dan 
dilupakan yang lupa.'? 


10 Sanadnya shahih, Abu Abdullah adalah Hudzifah. redaksi hadits seperti ini 
telah disebutkan sebelumnya pada no. 17012. 

101 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23289. 

12 JSanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23167. 


Musnad Imam Ahmad — 





ha P3 5 53 AR Cia cas) Cie —xryaA 


& 


II de Md AN JUS Gp ae Da Gala S5 Ol 
an an SIG ed ale 
Sada KE alami TEA 


23299. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah dari Abu Miljaz bahwa 
seseorang duduk ditengah-tengah halagah, lalu Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata: Rasulullah SAW melaknat -atau- terlaknat melalui 
lisan Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam—- orang yang duduk ditengah- 
tengah halagah.'? | 


ala PB ga GP OA ES AS NYY 

Te Io AN NN LA 2 IG AS 32 33 3 
an Ja Ng ea yo is 
II Ion AA UP Ed JG Cat Ca Ul Ub3 1 K3 Jt 
Aa Oa ba Nada ab db 


A 
300 Y 
TA) 


23300.  Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari 
Abu Ishag dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata: Seorang tuan dan budak mendatangi Nabi SAW, keduanya 
berkata: wahai Rasulullah! Utuskan orang kepercayaan Tuan bersama 
kami -Waki' berkata: Seorang kepercayaan- Rasulullah SAW 


'9 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23269. namun ada yang 
mengatakan bahwa Lahig bin Humaid Abu Mijlaz tidak pernah mendengar dari 
Hudzifah. 


— Musnad Imam Ahmad 

















bersabda, “Aku akan mengirim orang kepercayaan yang sebenar- 
benarnya." Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Para sahabat berdiri 
berjingkat diatas tunggangan lalu Rasulullah SAW mengutus "Ubaidah 
bin Al Jarrah radliallahu 'anhu.' 


Ae 33 Bedah dl 39 Jaa DAS ES NYA 

Ipa Eta AU AA 5 Ep aa 3 IE gi ge 

AN A3 Fa Ning sangan 55 et la ala An Ji hi 
2 Ap GA ala ale AN Jo AI Pan Ia VR V3, EL 


| 23301. Menceritakan kepada kami, Waki' dari Isra'il dari 
Abu Ishag dari Abdurrahman bin Yazi berkata: Kami berkata kepada 
Hudzaifah bin Al Yaman, “Beritahukan pada kami siapa orang yang 
paling mirip Rasulullah SAW dari segi sifatnya, kami akan 
mengambil darinya dan mendengarnya.” Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata, “Orang yang paling mirip Rasulullah SAW dari segi sifat dan 
perilaku adalah Ibnu Ummi 'Abid.”9 


Kara £ 


2 giaa yr BL A5 3 dh PSI MAS SY 
NN aa 
AA SEN “J3 d6 AS yg 


. 23302.  Waki' menceritakan kepada kami, dari Walid bin 
Abdullah bin Jumai' dari Abu Ath Thufail dari Hudzaifah bin Al 
Yaman bahwa Nabi SAW berada dalam suatu perjalanan, beliau 


14 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23270. 
“1S Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23243. 


Musnad Imam Ahmad — 





mendengar bahwa air hanya ada sedikit, beliau bersabda, “Jangan ada 


seorang pun yang mendahuluiku menuju (tempat) air." 8 


3 0 Pt . 


Ii AG 5 SEL 3P LN AE ES era 

ISP OS IE II DA BAL IE Moi sn op AA 
ld) 1 IE hn Hp ah Era dua ian -JG 
5 . . - Mba “1 7. 2 S . 2» . Ia bah 8, 
ata DA Sa OI NG Jana ala la AN Jo 


, 
30. sa 


B3 ap SE 3 Gu 

23303. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari 

Sufyan dari Ibrahim bin-Muhajir dari Rib'i bin Hirasy, ia berkata: 

telah orang yang tidak berdusta padaku pernah menceritakan kepada 

kami, ia berkata: -bila ia (Ibrahim) Berkata: Orang yang tidak berdusta 

padaku pernah menceritakan kepada kami, yang ia maksud adalah 

Hudzaifah bin Al Yaman: Rasulullah SAW bertemu Jibril di Ahjarul 

Mira' lalu Jibril berkata: Ummatmu lemah, maka barangsiapa yang 

membaca (Al Ouran) dengan suatu dialek, jangan beralih kepada 
dialek lain karena membencinya.'” 


20. 18 - 


IN BIS AEAGA DPN KESAN YA. t 

AI Wae Gaia GA AA FA oi MN Ke 
Aa Gb bon Te Haa nk sa Ki Ma Anang 
Bala P3 A3 lean Crot 25 lh ale Ai Ko A1 3, 


me Lae Tah bagi ono Sma PA an 20 8 Ubah 0 or 
SU ide Clingang pad Jia Kinon Bel Ra UV) RI Cara 


Fog Ad. 1 Pa s2 


9 . to . . Aing pe 2. () « 3 #a 0 209 
CA an IIS A0 Oa NA Kal) hi MA Oa 


1 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23288. 
197 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23166. 


— Musnad Imam Ahmad 











ea 


EA AI SIG me te al LSN JG HS 
2 se KE IG 208 JAN Ga Sg Ale, Jan NP AS 
| : ' : Pd a87 z 


23304. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada 
kami, Za'idah menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin 
Umair telah bercerita kepadaku keponakan Mudzaifah dari Hudzaifah 
bin Al Yaman berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW pada suatu 
malam untuk mengikuti shalat beliau, beliau memulai shalat, beliau 
membaca dengan suara yang tidak terlalu lirih dan tidak terlalu keras, 
beliau membaca dengan baik secara tartil, beliau 
.memperdengarkannya kepadaku, kemudian beliau ruku' seperti saat 
beliau berdiri, kemudian beliau mengangkat kepada seperti saat ruku', 
beliau mengucapkan: sami'allaahu liman hamidah, lalu beliau 
membaca: alhamdulillaahi dzil jabaruut wal kibriyaa' wal 'adlamah, 
hingga beliau usai dan pada sebagian malamnya beberapa orang 
mengikuti shalat beliau. Berkata Abdul Malik: Itu adalah shalat 
sunnah malam.'8 | 


Ke 
2 0 yang 


IE PS MA IP Ab HI PES NYA 

2 J3 CB Kp Van ylar OS 1S Khan ata SBY aa Ap Saba 
Wb BE 9 dl le Ie MO Jp bang AS 
al HJ ale Ula ne di LJB JG LS 


0 Gg . 0.1 OLgaa tc,.G - 2 - "5 Pa re .. 
IG Anik AN Bakal alkali UAS) go) 22093 J5 


188 Ganadnya shahih, Abu Hudzifah adalah Abdul Aziz. redaksi hadits seperti 
ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23256. 


Musnad Imam Ahmad — 


GG Gn ad Go ae ar 
Bala at SIB SG Ji 5 Sati YLKI :UG 

Sg J6 Abe oa Bela un LB LAN G3 lg AS 
poem KPU Gg Gia JB dB Bab 
Ky ol Ia US 3 SIB LAI 54 ai A3 os: As 03 Haa 
CA ya Abs Of die Egi BEI Oa laa 1G ta 2 


30 — 


Sae LAN Ia As Gas AG 


23305. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Al 
A'masy, Syagig menceritaan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 
Hudzaifah dan Waki' darri Al A'masy dari Syagig dari Hudzaifah dan 
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid berkata: Kami 
duduk dikediaman 'Umar lalu ia bertanya, “Siapa diantara kalian yang 
hafal sabda Rasulullah SAW tentang berbagai fitnah?” Hudzaifah bin 
Al Yaman menjawab, “Aku hafal seperti yang beliau sabdakan.” 
Umar berkata, “Kamu gegabah atas beliau.” Aku, Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata, “Fitnah seseorang terhadap keluarga, harta dan 
tetangganya yang (dosanya) bisa dihapus dengan shalat, sedekah, 
memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran” Umar 
berkata, “Bukan itu yang aku maksud, tapi fitnah yang bergelombang 
layaknya samudera.” Aku, Hudzaifah bin Al Yaman, berkata, “Kamu 
tidak bermasalah dengannya wahai Amirul Mu'minin, diantaramu 
dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup.” Umar bertanya, “Apakah 
didobrak atau dibuka?” Hudzaifah bin Al Yaman menjawab, 
“Didobrak.” Umar berkata, “Kalau begitu berarti tidak tertutup.” 
Kami bertanya, “Apakah Umar tahu siapakah pintu itu?” Hudzaifah 
bin Al Yaman menjawab, “Ya, seperti halnya ia tahu bahwa yang 


— Musnad Imam Ahmad 

















menghalangi hari ini dan hari esok adalah malam hari.” Waki' dalam 
haditsnya berkata: Masrug berkata kepada Hudzaifah bin Al Yaman, 
“Hai Abu Abdullah! Umar mengetahui yang ia ceritakan.” Kami 
bertanya, “Apakah Umar tahu siapakah pintu itu.” Masrug menjawab, 
“Ya, seperti halnya ia tahu bahwa yang menghalangi hari ini dan hari 
esok adalah malam hari, aku diberitahu suatu hadits yang tidak salah 
tapi kami takut pada Hudzaifah bin Al Yaman untuk menanyakan 
siapakah pintu itu, lalu kami memerintah Masrug lalu bertanya 
padanya”, ia, Hudzaifah bin Al Yaman, menjawab, “Pintu itu adalah 
Umar.” ' 


3 Bela NS TAP Pa BA YAA 
2. 5) £ ka sa 2. . La 2 ' " g 5 oh ” 
Hah AI 2 KE AG dia AN Ito BI Ja JUN ALI, 
# 7. 2 y Pd 9 #.. «nd P3 PF. 
TI Lang RAN Sio AI Jp 053 Gin EL D3 5 
o- 8 o, 0 NT Tg - 
KE Ip Ya 


23306. Yahya dari Syu'bah menceritakan kepada kami, 
Abu Ishag menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Yazid, 
ja berkata: Kami berkata kepada Hudzaifah bin Al Yaman, 
“Beritahukan pada kami siapa orang yang paling mirip Rasulullah 
SAW dari segi perilaku dan sifatnya, kami akan mengambil darinya 
dan mendengarnya.” Ia, Hudzaifah bin Al Yaman, berkata, “Aku tidak 


19 Sanadnya shahih, dari jalurnya yang tiga. Hadits ini masyuhr. Al Bukhari 
2/8 no. 525 (fath) pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, Muslim 4/2218 no. 
2892: At-Tirmidzi 4/524 no. 2258, ia mengatakan bahwa hadits ini shahih, Ibnu 
- Majah 2/1305 no. 395 semuanya pada pembahasan tentang fitnah dan Al Humaidi 
1/212 no. 447. 


Musnad Imam Ahmad — 





mengetahui orang yang paling mirip Rasulullah SAW dari segi 
perilaku dan sifat seperti Ibnu Ummi Abed.”'” 


2 in - 


Sab AI PSI op pala Ket BERES SAN 

AB gap dpl Ae Lo NU IG an 3 

JL aeaa ta 3 Op S GE ang PIL 5 
Aa Jean UB ata 1653 La 


23307. Yahya bin Sa'id dari Al A'masy menceritakan 
kepada kami, Syagig menceritakan kepadaku, dari Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata: Aku bersama Nabi SAW disuatu jalan, beliau 
menjauh lalu mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, 
aku menjauh dari beliau lalu beliau menyuruhku mendekat hingga aku 
berada didekat tumit beliau lalu beliau buang air kencing dengan 
berdiri, beliau meminta air lalu beliau berwudhu dan mengusap sepatu 
beliau.!”! 


Sg en Oa HA HAN 
TAN sa Is J8 Ja, Ti pain jp Wit 
Sala ba aa ab IE Sal 
Ny 0 2 Lagi Jamil 2RS) JB, Jb 
23308. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan dan 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari Manshur | 


"10 Sanadnya shahih, Abdurrahman bin Yazid adalah An-Nakha'l, ia tsigah 
haditsnya menurut para ulama. redaksi hadits seperti ini telah disebutkan 
sebelumnya pada no. 23301. 

1! Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no.23139. 


— Musnad Imam Ahmad 

















dan Hushain dari Abu Wa'il berkata Abdurrahman dan Al A'masy dari 
Abu Wa'il dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Bila Rasulullah 
SAW bangun malam -Waki' berkata: untuk shalat tahajjud- beliau 
menggosok-gosok mulut dengan siwak.”17? 


keran . 


Ab AA PA Gis (AS) Wa NYA 
EA BEA Pra td ab dl adi JAN AO laga 
s5 AS MI 6 IE tan LI 3 JARG 


. MAN ka Ol an le Le Mp 


23309.  Waki' menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sirin berkata: Nabi 
SAW keluar lalu Hudzaifah bin Al Yaman bertemu dengan beliau, ia 
menjauh dari beliau lalu mandi, setelah itu ia datang lagi, Rasulullah 
SAW bertanya, “Kenapa kamu?" ia menjawab, “Aku tadi junub.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Orang muslim itu tidak najis." 


Ap JP Ip Hina ia GI) Sa NYA 
PA bean dn Sia PA 1 
(AI dual 1JB Gelr 3 Je en si na aa 


23310. Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar 
menceritakan kepada kami, dari Washil dari Abu Wa'il dari 
Hudzaifah bin Al Yaman dari Nabi SAW sepertinya bahwa ia bertemu 


12 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23026. 
173 Sanadnya shahih, dan tidak mungathi'. Lihat hadits no. 23157. 


Musnad Imam Ahmad — 


Nabi SAW lalu ia menjauh, ia mandi kemudian datang lagi, 
Rasulullah SAW bersabda, “Muslim itu tidak najis." 


Hana “Tor “. Hd 15. 

HJ (pa SP ay EL 
-1 Ae bs X 8 anna nana PAN He 
2 — IS 9 peka del AI lo Ca :JB db 2 JUa 
AN AA HI NA aa & 
23311.  Waki' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi 
Laila, diriwayatkan dari seorang guru bernama Hilal dari Hudzaifah 
bin Al Yaman berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW 


tentang segala sesuatu hingga tentang membasuh tongkat, beliau 
bersabda, “Sekali atau tinggalkan. "7 | 


oa SI a53 OA CAS AS) Ela YAN 


rt. .. o. 3 


? Lean .. Paud 0,3 0. 0. 21 3 
II Telo GP Ap Or en PAP ai ai dp up 
SG LS d3 dh ala A1 To Date Uh 
ig Z —. $ PPn 2 .. o. PE kap” 
JL AS) Kd SE aki Da SA SU S3 
: 3. 


A5 


(3 
4 


3 ta. 30-35... 
Ma aa 

23312. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair dari seorang 
budak milik Rib'i bin Hirasy dari Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah bin 
Al Yaman berkata: Kami pernah duduk didekat Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Aku tidak tahu seberapa lama aku bersama kalian, maka 
teladanilah dua orang sepeninggalku" beliau menunjuk Abu Bakar 





'# Sanadnya shahih, redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya. 
173 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23168. - 


1269 — Musnad Imam Ahmad 








dan Umar "Apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud kepada kalian 


percayailah. Lek 


pp Cp | Gi ng Aa Ba -yYrir 
TES Ai ala dn Io Ih Jb HJ ajib peluh 
LAS Td 
23313. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy 


menceritakan kepada kami, dari Ibrahim dari 'Hammam dari 


Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


“Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. sai 


15 Gal Kena Ika Ea ca) Gb -YYrVto 
23 gal EL ge LG TN 1 Ta oi IR 
kale IN SUS SKB ak II RAKI US 
LA AR Kb UAN ga 16 yg 
| 3 
23314. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan 


. menceritakan kepada kami, “dari Abu Ishag dari Ubaid bin Al 


Mughirah dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Lidahku sering 
melontarkan kata-kata yang pedas untuk keluargaku, namun itu tidak 
menjadikan mereka menularkan kepada yang lain. Aku melaporkan 
hal itu kepada Nabi SAW, beliau bersabda, “Seberapa banyak engkau 


176 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23279. 
17! Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23261. . 


Musnad Imam Ahmad — 





istighfar hai Hudzaifah? Aku saja beristighfar kepada Allah seratus 
kali dalam sehari." 


ec 0. Pt o- 30 35. 3 IG 


pala jp ES jan Ip SA —YYYo 
J3 Jaa aiaas apa al oleh Ya Ui han 26 
se ih TA Henayapa Ae etos 1S) jar. Ios 
Pi 2 AI MERY ala Se di T pan Ong “sa 5 an Y 5353 
AE be Je 
23315. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Wa'il bercerita bahwa Abu Musa terlalu berlebihan 
dalam masalah buang air kecil, ia berkata: Bani Isra'il dulu bila salah 
seorang diantara mereka terkena air kencing, tempat yang terkena 
kencing itu digunting. Hudzaifah bin Al Yaman berkat4, “Aku ingin ia 
tidak terlalu berlebihan dalam hal ini, aku pernah melihat Rasulullah 


SAW mendatangi -atau berkata "berjalan menuju'- tempat pembuangan 
sampah suatu kaum lalu beliau buang air kecil dengan berdiri.”'7? 


o- 3035. 3 as 


3 Es MG Dag Pra Dena BS -YYYAA 

Ii de AA, Ab JB AAA 3 Lay GP JAS Ip 
Ala PA eta : 25 Gaia UB AS la ale 
ti ox 


Ae Pa ea JB Dgn VA Edi lan Snail 


178 Sanadnya dhaif, karena majhul-nya Abu Al Mughirah Ubdaidah bin Al 
Mughirah. Hadits shahihnya telah disebutkan pada no. 12133. : 
? Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23307. 


— Musnad Imam Ahmad 

















23316. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dari Hammad dari Rib'i dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata Syu'bah 
ia memarfu'kannya kepada Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah 
mengeluarkan sekelompok kaum yang berbau busuk yang telah 
dihanguskan oleh api neraka karena syafaat mereka yang memberi 
syafaat lalu Allah memasukkan mereka ke surga, mereka disebut 
sebagai jahanamiyyun (Mantan narapidana jahannam)." Hajjaj 
berkata, “Jahanamiyyin.” 180 | 


SIS MAL Up ARA EL opa yN CS -YYYAV 
PA AP ore 4 “5 9 . 2 . . 0G 5 0 
ASI tekan AOA ato GI PSI Jln Oi al na 
23317. Abu An Nadbr menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Hammad, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Rib'i bin Hirasy bercerita dari Nabi SAW, lalu ia (Rib'i) 
menyebutnya." 


Lo. 2036. 3 6- 


HA G3 Ela Sa Kena —YYYYA 

Alina jati LI pa Libi Vip Lena JET 
LAGI ea il Jan PA ah LI star 
1 PAN Do MAP SIK 3 NP Sg rn 4 AP 8-6 Pan - 
#dyA Bag Kiplo- ya IL A5 GI Lala na dl dlbu se 
SA Adi 32 Bs ng ala Ito M Ioi AK 0S 


. 


HE asa Pb in ag ya MIA Ulas GA 3 


180 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23216. 
18! Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 





ka ... 0G Ke s£ As CA oi at og Tian 2. 
“an 21) Gel (dl "J8 Gta kawal Ud 103 tu "JB 1 

Na San Senat na So Seng peta Pa 
— ika OS 3 J6 SISLA 3 2S JB La Kal 2S 
Ae Na at sen al Sa man Aa Se LI ln PU 
cal Ob JB HIU iles OS 5 2J SSL 3 1 2 1333 
AA EKO PARA PO PeNnKO Vi TN TAMPAN | SS 
is MAA: 2: 2 2. Oto Pa ne 0. . 90 9 sa 2 
II Fpi Ia Ge Ah gai F3 PN 3 DA 3 
5 2. 2 Sania oi bag jar 5.5. Kena None ena 
Tea & 2 gm 3 3 1JU «Jl TP3 6 db "13 S3 


320 - 2... 330 PJ Iso ya, - 0. Pad - 2 TS £ .. Pa 5 
0233 — 99 Sae 0 JP? oyad Jb) elo JB 3 sa JB 
() Sant ge Tah an AL “Jaa Kenapa 20 3n gg Yao 02. 
: JB 3 1S 1JB co) 3 Jang 0 px you JS yag 


“ Ea ea Sri Aa NA Tan MEA 0 “0 
ii Has JB ARUN GP GIS SS SU cat 


Mb Ea dia Io LB YA UP TI 3 Ja 


. - 7 - Io. - “ - 
BA SU SE LS JB 33 MU MI, 
| PJ 
0. 20 30 aa 


8.0 8 - “.- 5 
ba AG GP Aa Pan Sg 


1. 


as. - G & o- 
1 aa bana XS 
2 3. 390 ” 3 .— £ 93 2. Lana Pa Sa 4, - o Oo. 0 
I— 3 asal das, :J83 Colina Jaa 5 A3 Anal NE oi Kam LP 


0 NG. 


PMN ENI ea GAS DI ih Wb UG Op 18 3, 
DG IG SE) SB TANAM MS 3 Ka Ale PN dl 
niy S2 2 In 106 MG IN, ab 

23318. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu At-Tayyah berkata: Aku 
mendengar Shakhr bercerita dari Subai', ia berkata: Mereka 
mengutusku dari Ma" (nama tempat, pent.) ke Kufah untuk membeli 


hewan ternak, kami mendatangi tempat ibadah dan disana ada 
sesorang bersama sekelompok orang. Kawanku pergi untuk membeli 


— Musnad Imam Ahmad 











hewan ternak sementara aku mendatangi orang itu ternyata dia adalah 
Hudzaifah bin Al Yaman, aku mendengarnya berkata, “Dulu para 
sahabat Rasulullah SAW bertanya kebaikan kepada beliau sementara 
aku bertanya tentang keburukan pada beliau.” Aku bertanya, “Wahai 
Rasulullah! Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan seperti 
sebelumnya?” Rasulullah SAW bersabda, “Ya." . Aku bertanya, 
“Bagaimana cara melindungi dari darinya?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Pedang lebih mulia" -Abu At Tayyah dalam riwayatnya 
berkata: Pedang lebih mulia-. Hudzaifah bin Al Yaman berkata: 
Kemudian aku bertanya, “Lalu apa?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Selanjutnya akan ketenangan diatas perselisihan. " Aku bertanya, 
“Lalu apa lagi?” Rasulullah SAW bersabda, “Kemudian akan ada 
para da'i sesat." Rasulullah SAW bersabda, “Bila saat itu kamu 
melihat khalifah Allah diatas bumi, ikutilah dia meski ia menyiksa 
ragamu dan merampas hartamu, dan bila kamu tidak melihatnya 
larilah ke suatu tempat meski kamu mati dengan menggigit tonggak 
pohon." Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku bertanya, “Lalu apa?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Kemudian Dajjal muncul." Aku bertanya, 
“Apa yang ia bawa bersamanya?” Rasulullah SAW bersabda, “Ia 
membawa sungai -atau bersabda: Air- dan api, siapapun yang masuk 
ke air maka pahalanya dihapus dan wajiblah dosanya dan 
barangsiapa yang masuk ke api, wajiblah pahalanya dan dosanya 
dihapus." Aku bertanya, “Lalu apa?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Andai kamu merawat kuda .hingga beranak, kamu tidak 
menunggangi anaknya hingga kiamat terjadi." Syu'bah berkata: Abu 
Bisyr dalam sanadnya menceritakan kepadaku, dari Hudzaifah bin Al 
Yaman dari Nabi SAW, Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku 
katakana, “Wahai Rasulullah! Apa itu ketenangan diatas 
perselisihan?” Rasulullah SAW bersabda, “Hati yang tidak kembali 
lagi seperti sedia kala." Abdush Shamad menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abu At Tayyah menceritakan 
kepadaku, Shakhr bin Badr Al 'Tjli menceritakan kepadaku, dari Subai' 
bin Khalid Adl Dluba'i lalu ia menyebutkan maknanya, ia berkata 


Musnad Imam Ahmad — 





dalam riwayatnya, “Pahalanya dihapus dan dosanya dihapus, " 
Rasulullah SAW bersabda, “Meski ia menyiksa ragamu dan: 
merampas hartamu." Yunus menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, dari Abu At Tayyah dari Shakhr dari 
Subai bin Khalid Adl Dluba'i lalu ia menyebutkannya: ia berkata 
dalam riwayatnya, “Meski ia menyiksa ragamu dan merampas 
hartamu”, dan ia juga berkata, “Pahalanya dihapus dan dosanya 
dihapus.”'?2 


jap BG Ta Up ai te Ka —YYYAA 

3g Olga Va Ne yi Me AD pegi 
Ia wan di pa men LSI BI Ly PS 
LI Gbu Ja Jeng Ia Mag ari aa Gagal 
Ia 3 dia asu na SI ya: 

DI :JE Kn An Ie dn ea wa Ap 2 
Te Le Tre An Aoa aan Oh JR ai SI 
HI ai ab Kb dan ya NI ab ya ag 
PA Atap PRA AS UI ia AM St 2 
dota lay M3 UG Sori gemas 2 and 2 


In 


Oo SAI Ip Us JAN 52 SEN SG jadi 3 23 
We IG ai IE Ie ae pl ak 


Tag Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23175. Shakhr adalah Ibnu 


— Badar Al Ijli dan Subai' adalah Ibnu Khalid Adh-Dhuba'i. keduanya adalah tsigah 


yang diambil riwayatnya oleh Abu Daud. 


— Musnad Imam Ahmad 














2 gta o Ooh - £ 2 e Panen y . 3 jha o 
AL Kim A05 Jay K5 JG HAN 2JG KI Jgn G Kenal 


Pn na ia Kane Eh Te DS Le Mug aa 

3 "os JB Tan ds Lan) ea Pa Sa OS (3 "JB San 

de SW kan al 0 op MUA 263 ag 3 206 MU 

FA Sila Se Le Ah as Oy 2G adu In aneh at 

na . . 2 . PA Sa ab , «- . 

Kang dat ya EA Inn alan Ie DI sp Tap 1 2 
Jo. 


8 2 0G 3. Uang 2 86. aa 2 3 0, 0 Lane Se 
— PA Alap EP yak JA Lean) Kab) pb og Oleo 4g 


ag PA In aU Se AA Ig ICA AG db Ma 
ka Ly 061. 330 Dena La 0. io 0. 330, 8 1. 330 
NS MA Ie Bi An Se Diy SI SA 
4 0 2 8 SG a Tas Ur sen at AP TON 2 
PLAN BN (35 SS AS S3 de MU 


4 


Pai 3S DS Land 1JU Gala Haram A3 A39 OA IE La 
2 23 7:9 aa 83 - Prona ee .. . ain 8g “5 
2 ab at KU IR Ti oh dB DP 5 


PA 


s PN Ea TN ST lg Tt 1 tap 2... T- oz : 2 2 
HENNA J3 PKP Hedi 033 JP Wah ale Jai 
35 II 1 IV ai AA 


23319. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami dari Oatadah dari Nashr bin Ashim Al 
Laitsi dari Khalid bin Khalid Al Yasykuri, ia berkata: Aku pergi saat 
Tustar ditaklukkan hingga aku tiba di Kufah, aku masuk masjid, 
ternyata disana ada perkumpulan, disana ada orang kuat dan bergigi 
bagus, ia dikenal sebagai orang Hijaz. Aku, Khalid, bertanya, “Siapa 
dia?” Orang-orang menjawab, “Apa kamu tidak mengenalinya?” Aku 
menjawab, “Tidak.” Mereka berkata, “Dia adalah Hudzaifah bin Al 
Yaman, sahabat Rasulullah SAW lalu duduk, ia (Hudzaifah bin Al 
Yaman) bercerita pada jamaah, ia berkata, “Dulu, orang-orang 
menanyakan kebaikan kepada Rasulullah SAW, tapi aku bertanya 


Musnad Imam Ahmad — 





tentang keburukan. Orang-orang mengingkarinya lalu ia (Hudzaifah 
bin Al Yaman) Berkata, “Aku akan memberitahu kalian kenapa kalian 
. mengingkarinya, Saat Islam datang, muncullah suatu hal yang berbeda 
dengan perihal jahiliyah, aku telah diberi pemahaman tentang Al 
Ouran, orang-orang datang lalu bertanya tentang kebaikan tapi aku 
bertanya tentang keburukan”. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah! 
Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan seperti sebelumnya?” 
Rasulullah SAW bersabda, Ya”. Aku bertanya, “Bagaimana cara 
melindungi dari darinya?” Rasulullah SAW bersabda, "Pedang lebih 
mulia'. Kemudian aku bertanya, “Lalu apa?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Selanjutnya akan ada perselisihan dn kekurangan diatas 
asap". Aku bertanya, “Lalu apa lagi? Rasulullah SAW bersabda, 
Kemudian akan ada para da'i sesat'. Rasulullah SAW bersabda, 
Bila saat itu kamu melihat khalifah Allah diatas bumi, ikutilah dia 
meski ia menyiksa ragamu dan merampas hartamu, dan bila kamu 
tidak melihatnya larilah ke suatu tempat meski kamu mati dengan 
menggigit tonggak pohon”. Berkata Hudzaifah bin Al Yaman: Aku 
bertanya, “Lalu apa?” Rasulullah SAW bersabda, Kemudian Dajjal 
muncul'. Aku bertanya, “Apa yang ia bawa bersamanya?” Rasulullah 
SAW bersabda, Ja membawa sungai -atau bersabda: Air- dan api, 
siapapun yang masuk ke air maka pahalanya dihapus dan wajiblah 
dosanya dan barangsiapa yang masuk ke api, wajiblah pahalanya dan 
dosanya dihapus'. Aky bertanya, “Lalu apa?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Unta melahirkan anak tapi tidak dinaiki hingga kiamat 
terjadi, orang-orang yang kuat ditebas'. Sabda Rasulullah SAW, 
Pedang' hal ini ditafsirkan oleh Gatadah sebagai kemurtadan yang 
terjadi dimasa Abu Bakar dan sabda Rasulullah SAW, 
Kepemimpinan diatas kotoran dan hujan'.” -Shulh berkata dalam 
riwayatnya: Di atas asap, ia berkata: Diatas dendam. Dikatakan 
kepada Abdurrazzag, bahwa penafsiran dari siapa? Ia menjawab, 
“Dari Gatadah, namun ia hanya mengira.” '8 





Ke Sanadnya shahih, redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 

















2 to. 30 3G. 3 Papa 


Ka CA tyinie Ly Katun do —YYYI, 


v . 28 - 
LN Ig) HIS ialah p Ob Dj Gi MI) Unta - Ju 
Tata - ad : Pi cd ? 7. Of “- o rd On or tah 

SN at th daa Sh 38 giasa pk ale Al 

23320. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 

Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman, ia berkata: Aku 

mendengar Zaid bin Wahab bercerita dari Hudzaifah bin Al Yaman: 

Rasulullah SAW menceritakan kepada kami dua hadits, salah satunya 

telah aku ketahui sementara yang lain aku tunggu. Lalu ia (Hudzaifah 


bin Al Yaman) menyebut hadits.!" 


ki Z . € : voc Pe 
Vi 335 EA AN ABI GI Bab -NYYYA 
Apa 5 


SA ES ba La BSI aa 2 NE oi Tm LP Yi 

ay Tabu 1I9 CARA Sad HA dis 

23321. Bahz menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah 

menceritakan kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami dari 

Nashr bin Ashim dari Subai' bin Khalid, ia berkata: Aku tiba di Kufah 

saat Tustar ditaklukkan. Lalu ia menyebutkan seperti makna hadits 
Ma'mar dan berkata: Dosanya dihapus.!' 





184 Sanadnya shahih. 

18S Sanadnya shahih, Khalid bin Khalid Al Yasymari berkata, bahwa An-Nigad 
adalah Subai” bin Khlaid. redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya 
pada no. 23175 dan 23283. 


Musnad Imam Ahmad — 

















PU BA IK CAS IN AS CA peni 

HI 55 Tata Ama AT otg giat Ul ant Tp Tea 
Ke A1 Sg okay LAS Sa og Git UM Wu Oa 
6 AS Ry AN ga SL og ad ya al ale 
SAI AN Lah MAY Da ASI ENG RUN, SU 
La Je Ga La Eh ISU GI Ip “Aa DL 1 Lena 


ba TI 


23322.  Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Bakkar 


. menceritakan kepadaku, Khallad bin Abdurrahman menceritakan 


kepada kami, bahwa ia mendengar Abu Ath-Thufail bercerita, bahwa 
ia mendengar Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Wahai sekalian 
manusia! Apa kalian tidak mau bertanya kepadaku, dulu para sahabat 
bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah SAW sementara aku 
bertanya tentang keburukan. Allah mengutus nabi-Nya lalu ia 
menyerukan manusia dari kekufuran menuju keimanan, dari kesesatan 
menuju petunjuk, sebagian orang menerimanya dan hidup dari 
kebenaran setelah sebelumnya mati dan matilah orang karena 
kebatilan padahal sebelumnya hidup, setelah itu nubuwwah pergi 
kemudian disusul khilafah diatas manhaj nubuwwah.”!86 


2 0. Pt - 


SP USA AS AL per 


238 - o . ed 
DA GA SEA SAB yi daa BAE 33 PE 





186 Sanadnya Shahih, redaksi hadits ini telah disebutkan sebelumnya. Namun 
ada yang mengatakan bahwa redaksi hadits ini masih belum jelas karena Zaid bin 
Wahb adalah mudallas dari Hudzaifah. Ia adalah dari Al Makhdharamin dan telah 
mendengar dari sepuluh sahabat yang meninggal dunia sebelum Hudzaifah. 


1361 — Musnad Imam Ahmad 

















In IA dapa aa aa IE ta JS DB US 
.. de "3 . 2. 2 2. 2 .. 0. 8 - 
jadi ARIS SAAG 2G Haha IR SPI 0 lah le 


- 


SA Saad IG IE LSI Ja K3 ah SA Oh JB SA 
3 3 - 3. 2... 8 : ah “.- LX 90. 2 4 5 aa €. o-, H 
Lala sa Sirah AN Lely SPI WAN AS) adil 


. 


td s 3 $ 0 . - . . . - 

peta ala B ed ba Jab UB as OA 

23323.  Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishag menceritakan kepadaku, 
orang yang pernah bersama Sa'id bin Al Ash dalam -salah satu 
peperangan yang disebut perang Khasyab, bersamanya ada Hudzaifah 
bin Al Yaman, Sa'id berkata, “Siapa diantara kalian yang pernah ikut 
shalat khauf bersama Rasulullah SAW?” Hudzaifah bin Al Yaman 
berkata, “Saya.” Lalu Hudzaifah bin Al Yaman memerintahkan 
mereka untuk memasang senjata, setelah itu berkata, “Bila sesuatu 
menggejolakkan kalian maka peperangan 'telah tiba.” Lalu ia 
(Hudzaifah bin Al Yaman) shalat mengimami salah satu dari dua 
kelompok sebanyak satu- rakaat sementara kelompok lainnya 
menghadap ke arah musuh, selanjutnya kelompok yang shalat pergi 
dan menempati posisi kelompok yang menghadap ke arah musuh lalu 
Hudzaifah bin Al Yaman shalat bersama mereka satu rakaat 
berikutnya, selanjutnya salam." | 


Ca. 5. Pt) - 


3 0... La 
IP AB) GP paka ye EL Gp Oki Bab —YYYL 
P) ” . . 3 co LL AN 2. 2. DN Aa 5. 
HE AJ J3 SEE SIS SIA gi gn 


187 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23321. 





Musnad Imam Ahmad — 











£ : en ak 2, , “ 4 -— e -— 5. TE -£ Ooo 
V Oya peng Al AI Abe Al Jgn) Cant "JCI NAN 
aa 3 o- 

MAS Ai JR 


23324. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, 
dari Manshur dari Ibrahim dari Hammam bin Al Harits, ia berkata: 
Kami pernah bersama Hudzaifah bin Al Yaman lalu seseorang lewat, 
mereka berkata, “Orang itu menyampaikan pembicaraan-pembicaraan 
kepada para pemimpin, lalu Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak bakalan masuk surga 
orang yang suka mengadu domba." 


AA 5 ME A5 ia MA ta -Yrrro 
2 TE Ta at 0-3 0. 3. ka s0 Ti 0. 5 
Wib G3 IE JGA EA AE A2 IE 3 ah Pp Pra 


OA 9 Uta Gian YA BAGI Mp al DAY Fi ah 
Nda Ja ia Lan YNA JB pa Hi 


23325. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Abdul 
Jabbar bin Al 'Abbas Asy-Syami menceritakan kepada kami, dari Abu 
Oais, Abdul Jabbar berkata, menurutku hal itu dari Huzail berkata: 
Hudzaifah bin Al Yaman berdiri berkhutbah dirumah 'Amir bin 





"8 Sanadnya hasan, Khalad bin Abdurrahman, ia dianggap majhul oleh Al 
Oaththan dan dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban, namun ia dianggap hasan karena 
banyak yang mengikutinya. Bakar adalah Ibnu Abdullah bin Wahb Ash-Shan'ani, ia 
dianggap tsigah oleh Ahmad, Yahya, Ibnu Numair dan Ibnu Hibban. redaksi hadits 


ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23283 dan 23321. 


1389 — Musnad Imam Ahmad 


























Hanzhalah disana ada At Taimi dan Al Mudharri, ia (Hudzaifah bin Al 
Yaman) ia berkata, “Akan tiba masanya yang saat itu Mudhar tidak 
meninggalkan seorang hamba shalih pun di muka bumi untuk Allah 
melainkan mereka pasti membunuhnya dan benar-benar menebasnya, 
mereka tidak mampu mencegah ujung saluran air atau bagian bawah 
saluran air." Lalu ada seseorang yang berkata padanya, “Patutkah 
kamu mengatakan seperti itu hai Abu Abdullah padahal engkau 
berasal dari Mudhar?” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Aku tidak 
mengatakannya kecuali seperti yang dikatakan Rasulullah SAW.”189 


. ? 
Jo Lo AG 
. 


HA Ina CA AE 5 1 € 


. 


— rn 


SB JB PMS Oh) GP JA GP aa oi rah 
Aa de 2G ala ala AI Ko 1D Dipa Ho 4 
AA — at ea au s3 & Tang 23 -JG SIS, (ag Aa 
IE RE Jala Se Kg ee Ke 
Ka Yi HB Kat 3 Ulat Sa ES LAI 3 as Lama 


PJ 
2. 8 


| CP Pb le 

23326. Zaid bin Al Hubab mengabarkan kepada kami, 

Isra'il telah mengabarkan kepadaku, Masirah bin Hubaib 
menceritakan kepada kami, dari Al Minhal dari Zirr bin Hubaisy dari 
Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Ibuku pernah bertanya, “Sejak 
kapan kamu kenal Nabi SAW?” Aku menjawab, “Sejak sekian dan 
sekian.” Lalu ja mencelaku, aku berkata padanya, “Biarkan aku, aku 
akan mendatangi Nabi SAW untuk shalat maghrib bersama beliau, 





189 Sanadnya dhaif, karena majhulnya perawi dari Sa'id bin Al Ash. Dan telah 
dijelaskan penafsirannya pada no. 23245, ia adalah shahih dan akan dipaparkan pada 
no. 23346: Sulaim bin Abdus-salul telah dianggap tsigah oleh Al Ijli dan Ibnu 
Hibban. 


Musnad Imam Ahmad — | 


dan aku tidak akan meninggalkan beliau hingga beliau memintakan 
ampunan untukku dan untukmu.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata: | 
Kemudian aku mendatangi Nabi SAW, lalu aku shalat maghrib 
bersama beliau. Setelah itu Nabi SAW shalat 'isya' lalu pergi.' 


td 


pala CAS Gaal SO pd KE EA -YYYYV 


Al Jan HSE 3 II dl oh gan ME 3 dalah 5 


- aan Panin D 8 Pn - PN ANN Pe NX Oa 
H3 IE of) Kadi, Hi IT 3 LS of uh ale Io 


TN (ST 3 2 Iu) CU AI al of 
23327. Abdul 'Aziz bin Abdush Shamad menceritakan 
kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari Mujahid dari 
Abdurrahman bin Abu Laila dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: 
Rasulullah SAW melarang kami minum dalam bejana emas, perak dan 
makan dengan menggunakannya, (beliau melarang) kami memakai 
sutera tebal dan sutera tipis, beliau bersabda, “Itu untuk mereka 
(Orang kafir) di dunia dan untuk kalian diakhirat."'?! 


oo 0.0. 


an Ka Jin Ian ain IA TA Ip al yul 
IE SSS Ra Uang ba sal Va 33 Ji 


HB PE X5 Hp alas Url ing BAK —YYYYA 


"9 Sanadnya shahih, Telah disebutkan pada no. 23313. . 

'!Sanadnya hasan, karena keberadaan Abdul Jabbar bin Al Abbas Asy- 
Syibami, mereka masih memperbincangkan hafalannya. redaksi hadits seperti ini 
telah disebutkan sebelurnnya pada no. 23242. 


— Musnad Imam Ahmad 











23328. Yazid telah mengabarkan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin "Abis dari ayahnya 
dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa mensyaratkan sesuatu kepada 
. saudaranya yang tidak ingin untuk dipenuhi, ia seperti orang yang 


memberi uluran untuk tetangganya tanpa kekuatan." 


2 at MIA TE na Gi nj EA -YYYYA 
“- 


js -Ju JS gi TN ya Mp di ab “ ta sb 
Aa an JAN Ia SEN La Hal Aing alan Ie Apar 


2.33. 


aye ah dp Gaal sd eh Kaset GUA Oa 
Pia De S3 GE 33 PA Ng Aa up 
HR Sad GC AA AP 


? 


—53 AS Pp na HE HL 
—g 
23329. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abu 
Malik Sa'id bin Tharig Al Asyja'i menceritakan kepada kami, Rib'i bin 
Hirasy menceritakan kepadaku, dari Hudzaifah bin Al Yaman, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku mengetahui yang dibawa 
Dajjal, ia membawa dua sungai yang mengalir, salah satunya secara 
kasat mata putih airnya dan yang lain secara kasat mata berupa api 
yang berkobar-kobar, bila salah seorang diantara kalian menjumpai 
maka hendaklah mendatangi sungai yang terlihat seperti api lalu 
hendaklah menutup mata untuk menundukkan kepalanya lalu 





19 Sanadnya shahih, - para perawinya tsigah lagi masyhur. redaksi hadits seperti 
ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23222. 


Musnad Imam Ahmad — 





minumlah karena itu adalah air dingin. Dajjal itu buta sebelah 
kirinya, diatasnya ada kulit tebal, diantara kedua matanya tertulis: 
Kafir, yang bisa dibaca oleh setiap mu 'min yang bisa baca tulis 
ataupun buta huruf." 


AA gi ab PA AU hp Bts -YYYY. 
Heat Ia Ii Edan AI US JG Ta ats In pad ikan 13 


He IN Ip IP el 2 SI da la Io 
AB 3 da GA ya 
k Ce BS Oa Jl ya 1 :JG e Ja aj6 Sh ala 
da den Io Jaa IP ae KI GI Bag Fall, 
Bkun: Tes GG YG pnya ai 3 Pa 

CA Pp ss af di 5 AB NA NN KO “JB dj 
Lela elang II as GR Bb mai Pp oi Je 
SA yi Je to Sai Jap KU sa SI al 3 
NA Spa ANN LN AAN 2 Ia Ja 
LY O55 SKE YG Gajaa BAY TS Ju, GA GTA 
Kes 3 ing di TA WA ia ip Al 
Ad o5 aa Ai j3 SIB sa ba sae ay ang ea YG 


4 
0 





13 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23257. 


— Musnad Imam Ahmad 











Tax 2.73 


Ia Ld an af Si ES ES das JG GIKS 3 ot 
INEU 3 Was bhi Jah 


23330. Yazid telah mengabarkan kepada kami, Abu Malik 
menceritakan kepada kami, dari Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah bin 
Al Yaman bahwa ia pulang dari kediaman Umar. Saat kami 
menghampirinya, ia (“Umar) bertanya kepada sahabat-sahabat 
Muhammad SAW, “Siapa diantara kalian yang pernah mendengar 
sabda Rasulullah SAW tentang berbagai fitnah?” Mereka berkata, 
“Kami mendengarnya.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Mungkin 
yang kalian maksudkan fitnah seseorang terhadap keluarga dan 
hartanya.” Mereka berkata, “Betul.” Hudzaifah bin Al Yaman, “Bukan 
itu yang aku tanyakan yang (dosanya) bisa dihapus dengan shalat, 
puasa dan sedekah, tapi siapa diantara kalian yang pernah mendengar 
sabda Rasulullah SAW tentang berbagai fitnah yang bergelombang 
layaknya samudera.” Mereka terdiam dan aku (Hudzaifah bin Al 
Yaman) mengira bahwa yang dituju adalah aku lalu aku menjawab, 
“Aku.” (Umar) Berkata, “Kamu, bagus.” Aku (Hudzaifah bin Al 
Yaman) berkata, “Fitnah dibentangkan di hati seperti dibentangkannya 
tikar, setiap hati yang mengingkarinya maka diberi satu titik putih dan 
setiap hatinya menyerapnya maka diberi satu titik hitam hingga hati 
pun menjadi dua macam, hati putih seperti benda jernih, fitnah tidak 
akan membahayakannya selama langit dan bumi masih ada, dan yang 
lainnya hati hitam berdebu seperti panci kotor -belian memiringkan 
telapan tangan- ia tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari 
kemungkaran kecuali sesuatu yang terserap dari hawa nafsunya." Dan 
aku (Hudzaifah bin Al Yaman) padanya bahwa antara dia (Umar) dan 
fitnah terdapat pintu tertutup yang hampir saja didobrak. Umar 
berkata, “Didobrak? kamu tidak punya bapak.” Aku (Hudzaifah bin 
Al Yaman) berkata, “Ya.” Umar berkata, “Bila pun dibuka pasti akan 
ditutup kembali.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Tidak, tapi 
didobrak.” Hudzaifah bin Al Yaman berkata, “Aku bercerita suatu 


Musnad Imam Ahmad — 


hadits yang tidak keliru padanya bahwa pintu itu adalah seseorang 
! padanya 
yang dibunuh atau mati.” 


303 — 8- 


Si yu Sepi aru Ang BAL YA 
HM asia ot AI “ Y 3 Pa PE PAN SE INN ap Hn 308 o 
eU 013 Pte SAN” 5 D3 ie . s3 
59 IS aa alel Jah 0 GIE Ce Gal Ofp BXp AS SAI 
as CG Y3G AE S8 
23331. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abu 
Malik mengabarkan kepada kami, Rib'i bin Hirasy menceritakan 
kepada kami dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Semua kebaikan itu sedekah dan kata-kata nubuwwah 


terakhir yang berhubungan dengan orang-orang jahiliyah adalah bila 
kamu tidak malu, berbuatlah semaumu. A9 


PAP ae 3 Una KAA ng Cs —YYYYY 
di Ke Ulu na ai ba IA gi) AAS do 
YEN AT 5 Aa aU GE ala AI Jan ADA 
Alba SAS IYA AG 28 SA IA nas 
23332. Yazid menceritakan kepada bai Syuraik bin 


Abdullah dan 'Ashim bin Abu An Najud mengabarkan kepada kami, 
dari Zirr bin Hubaisy berkata: Aku bertanya kepada Hudzaifah bin Al 


I4 Sanadnya hasan, karena keberadaan Al Hajjaj bin Artha'ah. Demikian yang 
diisyaratkan oleh Al Haitsami 4/167 dan Abdurrahman bin Abis adalah tsigah 
haditsnya pada Ash-Shahihain. Bapaknya bernama Abis bin Rabi'ah An-Nakha'i, ia 
tisgah menurut para ulama. 

195 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23172. 


— Musnad Imam Ahmad 











Yaman, “Hai Abu Abdullah! kamu pernah bersahur bersama 
Rasulullah SAW?” Ia (Hudzaifah bin Al Yaman) menjawab, “Ya.” 
Aku (Zirr) bertanya, “Apa orang masih melihat tempat tombaknya?” 
Ia (Hudzaifah bin Al Yaman) menjawab, “Ya, itulah siang hanya saja 
matahari belum terbit.” | 


. 303 Gu 


Bea Ian is Jb 2 tara Naa 


ut TA (ea Takan Ju 


P) Pad 


BN JAN Ti KAN 


23333. Rauh dan "Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
dari Ashim bin Bahdalah dari Zirr bin Hubaisy dari Hudzaifah bin Al 
Yaman berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda tentang salah 
satu jalanan Madinah, “Aku Muhammad, aku Ahmad, pengumpul, 
penghujung dan nabi rahmat. sa Lai 


s0. 16- 


aj ap ee ae Cia —YrrrE 

Ia AJ APN op yA 2 JA PA gi 

TUK ar AA H3 Ntar: & Ls Jap Ol pakan SY Ayang 
Se Ud 


23334.  Amru bin 'Ashim menceritakan kepada kami, dari 
Hammad bin Salamah dari 'Ali bin Zaid dari Al Hasan dari Jundub 


196 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23173. 
19 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23145 dan 23147. 


Musnad ImamAhmad — 


dari Hudzaifah bin Al Yaman dari Nabi SAW bersabda, “Tidak 
sepatutnya seorang muslim merendahkan dirinya sendiri." Beliau 
ditanya: “Bagaimana orang merendahkan dirinya sendiri?” Rasulullah 
SAW bersabda, “Menghadapkan diri pada ujian yang tidak ia 


mampu. "198 


Pep Ki Pukul AG 2 Gb —Yrrro 
ISI JB aa ap al UPK WA IG 6 IN ad 33 
G-. SAN 2 MUDA Jan eat ON . Naa 
NE pe Una ui: BIA Eka api ding LE elo Iya 
8 — 8. .. 1. Ac 0 
II AANG AG TI Aa KS Ag 


23335. Aswad bin 'Amir menceritakan kepada kami, Abu 
Bakr menceritakan kepada kami, dari Ashim dari Abu Wa'il berkata: 
Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Saat aku berjalan dijalan Madinah, 
ternyata Rasulullah SAW tengah berjalan, aku mendengar beliau 
bersabda, “Aku Muhammad, aku Ahmad, nabi rahmat, nabi taubat, 
nabi yang mengumpulkan seluruh manusia, penghujung nabi dan nabi ' 
peperangan." | 

sean AA 46 23 Ipul Bi —1Yrra 
A € 4 12, (3 
al Peng adp og LS 
Ana Na Rea Da 2 


23336. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra'il 
mengabarkan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah menceritakan 
kepadaku, Al Mughirah bin Hadzf dari Hudzaifah bin Al Yaman 


198 Janadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23293. 
La Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 19541. 


— Musnad Imam Ahmad 











bahwa Rasulullah SAW menyertakan tujuh orang di antara kaum 
. muslimin untuk satu ekor sapi.” 


Pt 7 


CE met P3 IA KAL natal LS SAS —YYYYV 
EN aa ana, 
Nan hati AN Ade IS Mal Hae Le 
Ol das Pen na ana 

BA Anh aa JA or 


23337.. Abdush Shamad menceritakan kepada kami, 
Hammad menceritakan. kepada kami, dari Ashim dari Zirr dari 
Hudzaifah bin Al Yaman bahwa Jibril 'alaihis Salam menemui 
Rasulullah SAW di Ahjarul Mira' lalu Rasulullah SAW bersabda, 
“Hai Jibril, aku diutus untuk ummat buta huruf, kaum wanita, anak 
— dan orang tua renta yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali." 
Jibril berkata: Al Ouran diturunkan dalam tujuh dialek." 


dp Pa K5 Ci aa KE BLS -NYYYA 

Ha Ss Ing Ula tip :J6 Fa Ma 3 Kabar 
Ya KB TAG PLS ES Ie ML 
Fed Aa in Ma SS 5 is Ka 


200 Sanadnya hasan, karena keberadaan Ali bin Zaid. At-Tirmidzi mengatakan, 
4/522 no. 2254, bahwa hadits ini hasan gharib, dan hal ini menurut Ibnu Majah 
2/1331 no. 4016, keduanya dalam pembahasan tentang fitnah. 

201 Sanadnya shahih, Abu Bakr adalah Ibnu Iyasy, redaksi hadits seperti ini 
telah disebutkan sebelumnya pada no. 23335, namun pada redaksi ini ada tambahan. 


Musnad Imam Ahmad — 








CV mm UE IA K3 5 ya Ia 
ya Je dan Sah Ji 5 KS 
Maa 


23338.  Abdush-Shamad menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdullah Al 
Jabir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
melaksanakan shalat jenazah di belakang 'Isa, budak Hudzaifah, di 
Mada'in ia takbir lima kali kemudian menoleh ke arah kami lalu 
berkata: Aku tidak salah dan tidak lupa, tapi takbir seperti takbirnya 
tuan dan wali nikmatku, Hudzaifah bin Al Yaman, ia shalat jenazah 
dan takbir lima kali kemudian ia menoleh ke arah kami lalu berkata: 
Aku tidak lupa atau salah, tapi aku takbir seperti takbirnya Rasulullah 
SAW untuk jenazah, beliau takbir lima kali. 


GG. 


Oi AP BIS SUS ENI ena AL GAS -yrrra 

Pad in ag ya MG SB IG WI 2 CN 3 

(3 aa ae naa Je un 
155 Ar ay Nag ora bah ala neh AGAN 

3 ai LI 3 ba JAS Min AG ya li Ea P3 06 

Be MA A3 oi dala Ie Ata SR Ma 


. 


Kr 


202 Sanadnya hasan, karena keberadaan Israil. Adapun Al Mughirah bin Hadzf 
dianggap tsigah oleh Ibnu Hulfum, dan ada yang mengatakan bahwa ia adalah 
msyhur. redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya pad ano. 14359. 


148 $ — Musnad Imam Ahmad 








23339. Abdush Shamad menceritakan kepada kami, : 
Hammad menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid . menceritakan 
kepada kami, dari Al Yasykuri dari Hudzaifah berkata: Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah! Apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan 
seperti sebelumnya?” Rasulullah SAW bersabda, “Hai Hudzaifah! 
Bacalah kitab Allah dan amalkanlah isinya." Lalu beliau berpaling 
dariku lalu aku mengulangi sebanyak tiga kali dan aku tahu bila hal itu 
baik aku pasti mengikutinya dan bila jelek pasti aku menjauhinya, lalu 
aku berkata, “Apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Ya, fitnah buta, bisu dan para penyeru 
sesat diatas neraka jahannam, barangsiapa yang menerima mereka 


maka mereka akan melemparkannya ke neraka jahannam. 108 


AP den Gaga 52 Sea Is sea —yrrt 


3 0. 








. “4 . 
Aas Ll JAN Y Aib Jeda 
23340. Abdush Shamad menceritakan kepada kami, dari 
Mahdi dari Washil dari Abu Wa'il dari Hudzaifah, ia mendengar 
bahwa seseorang mengadu domba lalu ia berkata: Aku mendengar 


Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah masuk surga orang yang suka 
mengana domba. "#4 


23 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23303. 

204 Sanadnya shahih, Yahya bin Abdullah bin Al Harits Al Jabir adalah layin, 
haditsnya dianggap hasan karena banyaknya penguat. Hadits ini telah disebutkan 
pada no. 19215 dari Zaid bin Argam. At-Tirmidzi 3/334 no. 1023 mengatakan 
bahwa ia adalah hasan shahih dan menurut Muslim 2/659 no. 657 sebagaimana 

yang telah disebutkan sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 





Can SU at GAS Uap Gi AN GAS —YYrA 

ana er A ke - 2 0... MARGA 0. $$ aa. $ - 

ia la Ja nb ap JB AS 50 53 GP Uople 

Ad 3 FS Lp Ih 3 ip Kn s na ai A3 
SAN p AS SR EN ON) peluh La Cg EA, 


23341. Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ayahku 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ashim dari 
Zirr dari Hudzaifahm, ia berkata, “Telaga Muhammad pada hari 
kiamat, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih 
dingin dari es, lebih harum dari minyak kesturi dan jumlah gelasnya 
. sejumlah bintang dilangit.” 


- Span Ca den KB KA Ci -YYYLY 
Kg 


La ig JW si, ON AT uan GP Ap Oi al)! tara 


. 


Pa Peta TA Tales Hak 5 HB JG KUR J3 
big 2B OB) Ob) 06 lb 2G KO 2 AJ Na 
KTEBLA PA Ia AL Jai Ta al mabuk lai 

Bale 3 23 Yg Ja PA 


23342. Muhimimad bin Bakar menceritakan kepada kami, 
Katsir bin Abu Katsir mengabarkan kepada kami, Rib'i bin Hirasy 
menceritakan kepada kami, dari Hudzaifah bahwa ia (Rib'i bin Hirasy) 
mendatangi Hudzaifah di Mada'in lalu Hudzaifah berkata padanya, 
“Apa yang dilakukan oleh kaummu?” Ia balik bertanya, “Kondisi 


205 Sanadnya hasan, karena keberadaan Ali bin Zaid. redaksi hadits seperti ini 
telah disebutkan sebelumnya pada no. 233323. yang dimaksud Al Tasykuri adalah 
Subai' bin Khalid. 


1501 — Musnad Imam Ahmad 














mereka yang mana yang kamu tanyakan?” Ja (Hudzaifah) berkata, 
“Orang yang keluar diantara mereka untuk mendatangi orang itu, 
maksudnya 'Utsman.” Lalu aku menyebut nama-nama orang pergi 
mendatanginya lalu ia (Hudzaifah bin Al Yaman) ierkata: Aku pernah 
mendengar Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang meninggalkan 
jamaah dan melecehkan kepemimpinan, ia bertemu Allah 'azza 


wajalla dalam keadaan tidak memiliki wajah. ne 


2 Hg - 


CA Ja CL GT PES ITE 


- Ta 0.175 KTI 


AI Jp 33 SERI YP SL yi Taka 56 kat ji 
an 33 PAI nata ai ab An 2 naa 
23343. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il 

menceritakan kepada kami, Al Hakam bin 'Utaibah menceritakan 

kepada kami, dari Al Mughirah bin Hadzf dari Hudzaifah berkata: 


Rasulullah SAW menyertakan tujuh orang diantara kaum muslimin 
untuk satu ekor sapi saat beliau haji.” 


HA Jaa SAS ja AE rr 
AA pH Haa GIE ed aa gi pa ya EL | 


. 


Aa Sd Jab gno we, 2 Any Oa bs 
J3 Dejan 25 Ag Sa ita Si Iya & -n Jai 


sil Aa, Gala Ia 3 Ab D ya pg Ora pari Ni Ata 


206 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23280. 

201 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23210. Wuhaib bin Jarir 
ayahnya adalah Jarir bin Hazim, keduanya adalah tsigah lagi masyhur menurut para 
ulama. 


Musnad Imam Ahmad — psi 








oz 1 ban P Lan 5 3 - 
HA Haa DPS Aa NS AI 
. Antar, 2 On: Sh Tah AA Ma Lea tag DAA 
Ba SI 


a AG 1 aa Laba an 3 B5 aa sb rw adl 2 


banar DAA SA kaka HA DIAN 6 Ag ja 
pa G 28 AAN, BL 3 UAN an aa 


He ani ea pln) cah Ta ANA aa YA MO NY 5 
JI AI Ja AA PASI Lp Hah AAA Ol Ulama A3 aki 
38, 


23344. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag dari Sulaim bin Abdu As 
Saluwi berkata: Kami pernah bersama Sa'ad bin Al Ash di Thubrustan 
bersama beberapa sahabat Rasulullah SAW lalu Sa'ad bertanya, 
“Siapa diantara kalian yang pernah shalat khauf bersama Rasulullah 
SAW?” Hudzaifah berkata, “Saya, perintahkan para sahabatmu untuk 
membentuk dua kelompok, satu kelompok ada di belakangmu dan 
kelompok lain menghadap ke arah musuh lalu bertakbirlah, dan 
mereka semua bertakbir, setelah itu engkau ruku' lalu mereka semua 
ruku', setelah itu engkau mengangkat kepala lalu mereka semua 
mengangkat kepala, kemudian engkau sujud dan kolompok yang ada 
di bekalangmu sementara kolompok menghadap ke arah musuh tetap 
berdiri menghadap musuh, bila kamu mengangkat kepala dari sujud, 
mereka sujud kemudian mundur lalu kelompok lain maju lalu berdiri 
ditempat shaf kelompok pertama sementara kelompok lain berdiri 
menghadap ke arah musuh, bila kamu mengangkat kepala dari sujud, 
mereka sujud lalu kamu salam sementara mereka salam satu sama 


1 


— Musnad Imam Ahmad 











lain, perintahkanlah para sahabatmu bila mereka diserang musuh 
berarti perang telah tiba, demikianlah. Ta 


pl. Ya Tea aa Pa aa ara —Yrrto 
Y :JG C3 Ou SA daki Gp aa Jb 3 Pa 


Mu Mr gn mn 
23345. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, 

Hubaib bin Sulaim Al Abasi dari Bilal Al 'Absi menceritakan kepada : 

kami, dari Hudzaifah bahwa bila ada seseorang meninggal dunia, ia 


berkata, “Jangan beritahu siapa pun aku khawatir adanya ratapan 
karena aku mendengar Rasulullah SAW melarang meratap.” 


oc.t 0 


Pagi ab dia Treta aa aa San 


To 25. -0 


Sndd BSN ola ". kaan ea 0 ph ad 


AAS aa GA MBA Ab LA YA YEN Oa 
dea Ol Ye “£ In Ie Un JET pR 


23346. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Umar bin Muhammad dari "Umar, 
budak Ghufrah dari seorang Anshar dari Hudzaifah berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Setiap ummat itu ada majusinya dan 


208 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23177. 
209 Sanadnya shahih, Israil adalah Ibnu Yunus. Telah disebutkan pada no. 
23338. | | 


Musnad Imam Ahmad — 





majusinya ummat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada 
takdir, jangan jenguk dia dan barangsiapa yang meninggal dunia di 
antara mereka, jangan kamu hadiri jenazahnya, mereka adalah 
golongan Dajjal sebenarnya, laik "bagi Allah 'azza wajalla untuk 


menyamakan mereka dengannya. kali 


. 84015. 3 Pa - 4 Pa 


DP Pb Gi AAA AAS (JS Hi gaga CAS —yrrtv 

II IN IE CPI Gi gi aya 
Pj des AA Ia bg de 
(ini das Gp Jo Hak aa GAN Dai 1G 3 ah Hi 
V5 SB MA FI Apa SA Yi 98 ae Aa de 


LoL BATAN 
As aU 


23347. Musa bin Dawud menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Jabir menceritakan kepada kami, dari Amru. bin 
Murrah dari Abu Al Bakhturi dari Hudzaifah, ia berkata: Kami pernah 
bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah, saat kami sampai 
dimakam, beliau duduk diatas tepi, beliau membalikkan pandangan 
kemudian bersabda, “Orang mu min dihimpit didalamnya hingga 
bawaan-bawaannya lenyap dan orang kafir (makamnya) dipenuhi 
api." Setelah itu beliau bersabda, “Maukah kalian aku beritahu 
hamba-hamba Allah yang paling jahat, orang yang sombong. Maukah 
kalian aku beritahu hamba Allah yang paling baik: orang lemah yang 


210 Sanadnya shahih, Sulaim bin Abd As-Salul dianggap tsigah oleh Al Jjli dan 
Ibnu Hibban. redaksi hadits seperti ini yang majhul dari Hudzaifah telah disebutkan 
'sebelumnya pada no. 23325. 


ai Musnad Imam Ahmad 





ditindas dan berbaju lusuh, andai ia bersumpah atas nama Allah . 
pastilah Allah memenuhi sumpahnya."” 


PRE ar Pa: “JG pia 23 Kaban Es —NYYEA 
A1 To 05 IE TA 3 LAGI ut hah JB yaa 


BI 8 P3 3 an 1 Inah 


23348. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Syu'bah menceritakan kepadaku dari Hushain berkata: Aku 
mendengar Wa'il bercerita dari Hudzaifah, ia berkata: Bila bangun 
untuk shalat tahajjud, Rasulullah SAW menggosok-gosok mulut 
beliau dengan siwak.?? 


& o- 1D 


IN ae Sa Oa Upi aa Are Gis —YYrEA 

sean obahonka Pee Pal 

Ba 5 Lt al Bah JB apl 1S) Yel 
Kagnra Ih ae adu aa db db aah : JG 


23349.  Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin "Umair dari Rib'i bin 
Hirasy dari Hudzaifah, ia berkata: Bila hendak berbaring ditempat 


211 Sanadnya shahih, Hubaib bin Sulaim Al Abasi dianggap shahih oleh At- 
Tirmidzi dan Ibnu Majah. redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya 
pada no. 23163. 

212 Sanadnya dhaif, karena 'majhul-nya perawi dari Hudziafah. karena 
keberadaan Umar bin Abdullah maula Ghafrah. Ia telah dianggap dhaif oleh An- 
Nasa'i dan Ibnu Adi dan Ibnu Hibban. Dalam hal ini Ahmad ridha terhadapnya, ia 
mengatakan bahwa mayoritas haditsnya adalah mursal. Abu Hatim mengatakan 
bahwa haditsnya telah didokumentasikan, namun hanya ia yang Ea dan 
karenanya ia dhaif. Abu Daud 4/222 no. 4692. 


Musnad Imam Ahmad — 





tidur, Rasulullah SAW berdoa, “Dengan nama-Mu ya Allah! Aku mati 
dan aku hidup." Dan bila bangun beliau berdoa, “Segala puji bagi 
Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan 
kepadaNya-lah tempat kembali. si 


Sr ye 3 Uh Is MA GL -yryo. 
SA APA NA Ie Se Gajah Al OS JL 

j5 as Bt pp Ke JA Ik pd Tie 
Pa PA Para Deo Yg PEG BEN GG 
29 Na Pura Kakak beraneka 


16 30 “Bas 


3 Pa Upin Ilsp Ui Ker kep -5 ben ES Ojk 
| Hanan Ba ana 


23350. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, 
berkata: Syu'aib memberitakan kepada kami dari Az Zuhri, ia 2 
Adalah Abu Idris 'A'idzullah bin Abdullah Al Khaulani berkata: Aku 
mendengar Hudzaifah berkata: Demi Allah, aku adalah orang yang 
paling mengetahui fitnah yang akan terjadi antara aku dan kiamat, itu 
tidak lain karena tidaklah Rasulullah SAW telah bercerita sedikit pun 
mengenai hal itu melainkan beliau merahasiakannya dari orang lain, 
hanya saja Rasulullah SAW bersabda -ia beliau bercerita dihadapan 
majlis dan aku berada disana- beliau ditanya tentang berbagai fitnah, 
beliau menyebutkan berbagai fitnah, diantaranya ada tiga macam yang 
tidak meninggalkan apa pun baik yang besar atau yang kecil laksana . 


Bia Sanadnya hasan, karena keberadaan Muhammad bin jabir, walaupun masih 
diperbincangkan. redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 
6077 dan 12415 da ri Anas. Dalam periwayatannya terdapat Muhammad bin Jabir. 


— Musnad Imam Ahmad 








angin dimusim panas, ada kecil dan ada yang besar. Berkata 
Hudzaifah bin Al Yaman: Lalu mereka pergi kecuali aku." 


3. 
3 3 JI o- P1 ana KS 


GP pawai iko Chan a Ing Usa oo —YYYON 
AA SI Tag ale Lo ai J n OS db Kahis 58 Ja 
Sd 28 Loyag Jah . 
23351. Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, 
Manshur menceritakan kepada kami, dari Abu Wa'il dari Hudzaifah 


berkata: Bila bangun untuk shalat: tahajjud, Rasulullah SAW 
menggosok-gosok mulut beliau dengan siwak.25 


yaa ta Sa AS Ik Hj Lah EA —NYYON 


Data Hata 


Tiga bike ta IA Gi ai LA aoi 
Ag Ban AG, TEE ATA Spa Jai try 


20. PN Aa 


Ni Lg PA TNpA pa ang 
Jb Pena AKG saka Ja LAS GB Ol JB GL BF, NG 
0 ve... 1 (X4 - 4 Par ... Ie. 
Ba A per nd Ha Jala ai 238 2 
0... ro ec -.9 Er 03 8.9... Ho 

23352.  Mush'ab bin Sallam menceritakan kepada kami, Al 
Ajlah menceritakan kepada kami, dari Gais bin Abu Muslim dari Rib'i 
bin Hirasy berkata: Aku mendengar Hudzaifah berkata: Rasulullah 
SAW memberi perumpamaan kepada kami satu, tiga, lima, tujuh, 


214 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23135. 
215 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23284. 


Musnad Imam Ahmad — 








sembilan dan sebelas untuk kami. Hudzaifah berkata: Lalu beliau 
membuatkan kami satu perumpamaan dan meninggalkan yang 
lainnya, beliau bersabda, “Suatu kaum, mereka adalah orang-orang 
lemah dan miskin, mereka diperangi orang-orang congkak dan orang- 
orang berjumlah banyak, lalu Allah memberi kemenangan kepada 
orang-orang yang lemah itu, lalu mereka berbalik menyerang musuh, 
mereka peralat dan mereka datangkan kemurkaan Allah atas mereka 


hingga hari kiamat. si 


Pt . 


AP aa Bi Upik Gi Hah Gis -YYYor 
Ia ht JB Ap an aan gi 
buka LI Goa 9 yaa Pi) 
x mean DI alah ale Lo A1 
Pn tan Pebal sebah selena SIB ISI 5X0) 
es UI Ini ake GUA AN 2S AG FS JK 
LAN Knp ea ya daa 23 ju Yos Era 
au: IR PAN JG aa SEE Oa OS Lah A6 
iga ah Jo pa as dan Yen pen 
CH SB: Ig log be AI Ko 1 Iya) ata a sa aa 


. 


5 ii bdg sa Ju 35 Jp Si ha 


0. 3 
220 


ABI 3 IE) BEN NS jap3U Wale Lay ya Pali | 


Kanaan 


216 Sgnadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23184. 


— Musnad Imam Ahmad 











. . 


Pa SD ah SIB US Aa IK SA O,in 
Je Se Bait dag ala Ai Ko Ip 


23353.  Mush'ab bin Sallam menceritakan kepada kami, Al 
. Ajlah menceritakan kepada kami, dari Nu'aim bin Abu Hind dari Rib'i 
bin Hirasy berkata: Aku menemani Hudzaifah dan Abu Mas'ud Al 
Anshari, salah satunya berkata, “Ceritakan yang kamu dengar dari 
Rasulullah SAW.” Ja menjawab, “Engkau, ceritakanlah. Lalu salah 
satu diantara keduanya bercerita dan yang lain membenarkannya.” Ia 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, - Seseorang 
didatangkan pada hari kiamat lalu Allah berfirman: Lihatlah amalan- 
amalannya. Orang itu menjawab: Aku tidak melakukan kebaikan 
sedikit pun, hanya saja dulu aku punya uang dan aku bergaul dengan 
orang-orang, orang yang memiliki kemudahan aku perlakukan 
dengan mudah sementara yang sedang kesusahan aku beri tangguh 
hingga ia memiliki keleluasaan. Allah 'azza wajalla berfirman: Aku 
yang lebih berhak memberi kemudahan. Lalu Ia mengampuni orang 
tu'.” Ia berkata: Kamu benar, aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW menyabdakannya. Selanjutnya ia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW 'bersabda, “Seseorang didatangkan pada hari 
kiamat, ia berwasiat kepada keluarganya: Bila aku meninggal, 
kumpulkan kayu bakar yang banyak untukku lalu nyalakan api hingga 
saat api memakan dagingku dan merembet ke tulangku hingga hangus 
- terbakar, ambillah dan taburkan di lautan. Mereka melakukannya lalu 
Allah 'azza wajalla mengumpulkannya, Allah bertanya padanya: 
Kenapa kamu melakukan hal itu? Orang itu menjawab: Semata-mata 
karena takut kepada-Mu. Lalu Allah 'azza wajalla mengampuninya." 
Hudzaifah berkata: — Aku mendengar Rasulullah SAW 
menyabdakannya.”' 


217 Sanadnya shahih, telah disebutkan pada no. 23350. 


Musnad Imam Ahmad — 





Per anta AN Bei Ae ST 


Ie AI Di JA ea Ma ah LE AT 
TA ai Op ad CN IT Ca ai Ol Oi aa dl 
Tara aa pl Ika KA 3 UU, San enak aral 


Jos 4 


ERA gp MN 3 


23354. Ali bin 'Ashim menceritakan kepada kami, Yazid 


bin Ziyad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu | 


Laila berkata: Aku pernah bersama Hudzaifah di Mada'in, ia meminta 
air kemudian bejana dari perak berisi air penuh diberikan lalu 
Hudzaifah bin Al Yaman membuangnya lalu berkata: Aku melakukan 
seperti itu karena aku pernah melarangnya tapi ia tidak jera, 
Rasulullah SAW melarangku untuk minum dalam bejana emas, perak, 
melarangku mengenakan sutera tebal dan sutera tipis, beliau bersabda, 
“Itu untuk mereka didunia dan untuk kalian diakhirat." Ini adalah 
hadits terakhir Hudzaifah bin Al Yaman radliallahu 'anhu.”'? 


IA Aa Bis Gian Gp Lelah Ela - -YYroo 

DA Ht Haa Di ugtn d nd 
Iga Ia nba GL: :-U Was JB ea pala ah 
Wa Bi AA PMA IG Geg la At Ko Ai 


218 Sanadnya hasan, karena keberadaan Al Ajlah bin Abdullah Al Kindi dan Al 
Haitsami mengisyaratkan hal itu, 5/232. 


— Musnad Imam Ahmad 











SAW bersabda, "Seseorang didatangkan pada hari kiamat, ia 
berwasiat kepada keluarganya: Bila aku meninggal, kumpulkan kayu 
bakar yang banyak untukku lalu nyalakan api hingga saat api 
memakan dagingku dan merembet ke tulangku hingga hangus 
terbakar, ambillah dan taburkan di lautan. Mereka melakukannya lalu 
Allah 'azza wajalla mengumpulkannya, Allah bertanya padanya: 
Kenapa kau melakukan hal itu? Orang itu menjawab: Semata-mata 
karena takut kepada-Mu. Lalu Allah 'azza wajalla mengampuninya." 
Berkata  Hudzaifah, "Aku mendengar Rasulullah SAW 
menyabdakannya. Kd 


oo 0. o KS 


AS 38 2 Ang IS ee 3 ja Ui —YYYOT 
sat EN an es SE AI 


Hd ami IU 2S Ah atas 36 Kei 


oh. 0 


A1 Ip) 2 ia 4 Ja ARA PWI LAI IG :JU 
” —. Pd Tn da jas A 9, 

Ga Op Lidi, KN 3 LAS st ug Ty IE Ke 
TA 3 IE 3 PE EN AI 

23356. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Yazid 

bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Laila 
— berkata: Aku bersama Hudzaifah di Mada'in, ia meminta air kemudian 
bejana dari perak berisi air penuh diberikan lalu Hudzaifah bin Al 
Yaman. membuangnya lalu berkata, "Aku melakukan seperti itu 


karena aku pernah melarangnya tapi ia tidak jera, Rasulullah SAW 
melarangku untuk minum dalam bejana emas, perak, melarangku 


219 Sanadnya hasan. redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya pada 
no. 23277 dan 23246. 


Musnad Imam Ahmad — 





NO NN ea LI Oo “Ul Ie IA  0 30 
Ig HE SI Kp AN Sya) Lana "JB NI 3XP3 Xlp 
8 2 2 ... 2 ra A, : 2 .. Pn 0. 2 23 hg je 
Un) gia ae SI 2 Jd GAN Gi Jera Sp dh 
£ t pi @ £ - ab Li ae Ie an By PS 
AS 13 A3 et 3 Ju Jos er ja tis 
4 an . 2 PN Kao 5 og... ore 3 0G. $ PJ 
PL Goa IE aga OS aa Al Dah No ya 
y -g . A3 9 Aa ta Bd Ia PIPA MPA NP £ ar 
aa Meta RAN UE Ka Kran an en at Me dernan Pt Ba PA An Ma BKO Ta 
Ale eka Bl Jgn) Tahan SE 3 Aa Iya lag le Ml kp 
2.5.3 Rap . o PLAT AA 3 angan 20 ts 
SPI Can UT Ih dat Ju 3 pra anal (2 SR Tan leg 
Pan gn Mina j0 Selatan tee Le ana KO aa xx 31 
SV —3 Bl aa 1G Unple U) a Ialaital Oa Sya 
PS SI BA La JB TES Ja BAN GI JI 
NN Bg st NA, @: , - AP Daus NA Pd 

23355.  Mush'ab bin Sallam menceritakan kepada kami, Al 

Ajlah menceritakan kepada kami, dari Nu'aim bin Abu Hind dari Rib'i 
bin Hirasy berkata, Aku pernah menemani Hudzaifah dan Abu Mas'ud 
Al Anshari, salah satunya berkata, Ceritakan yang kau dengar dari 
Rasulullah SAW. Ia menjawab: Engkau, ceritakanlah. Lalu salah satu 


diantara keduanya bercerita dan yang lain membenarkannya. Ia 
berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang 


IN 


didatangkan pada hari kiamat lalu Allah berfirman: Lihatlah amalan- 


amalannya. Orang itu menjawab: Aku tidak melakukan kebaikan 
sedikit pun, hanya saja dulu aku punya uang dan aku bergaul dengan 
orang-orang, orang yang memiliki kemudahan aku perlakukan 
dengan mudah sementara yang sedang kesusahan aku beri tangguh 
hingga ia memiliki keleluasaan. Allah 'azza wajalla berfirman: Aku 
yang lebih berhak memberi kemudahan. Lalu Ia mengampuni orang 
itu." Ia berkata, "Kau benar, aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
menyabdakannya." Selanjutnya ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 


— Musnad Imam Ahmad 


PN Pa SNP AA aan PRA Ana NN AN OT MN NN an EA TAN 


Tn 








mengenakan sutera tebal dan sutera tipis, beliau bersabda, 'Itu untuk 
mereka didunia dan untuk kalian diakhirat. "2 


20 Sanadnya shahih, Yazid bin Abu Ziyad adalah Al Madini, ia adalah tsigah. 
redaksi hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23250. 


Musnad Imam Ahmad — 








Hadits Dari Seorang Sahabat Nabi SAW 


210 36. 3 Pe 


Me aa —NYYOV 

Pa TA : - : f 

AI —e AI d3 2 Ep :JU MI v8 Ii 0S Cal 

5 ara Pa aa Sei, KAN JS ah 
FP MSN .. Pen. SN eta Lo. 9 
"S3 PI 2 jam oi 9 paliow Pa an aah an An eh 
SN GA die SI toke JB Io ea CAN J3 amel 

- 23357. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 

dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari seseorang, dari Anshar dia 
berkata: Kami pergi bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah 
seseorang dari kaum Anshar, saat itu aku masih kecil, aku bersama . 
ayahku. Rasulullah SAW duduk ditepi makam, beliau berpesan 


kepada penggali kubur, "Lebarkan bagian kepala dan kedua kaki, 
semoga menjadi dahan baginya disurga." 


Hadits Dari Seorang Sahabat Nabi SAW 


o- Lo 4 - Pa Ia 


- 3 Tag AL —YYOOA 


21 Sanadnya shahih. 

Lihat Mushannaf Abdurrazzag (3/508, no. 6500) 

Pada cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi, Al Azdi, dan ini Tampan 
distorsi. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16214. 


— Musnad Imam Ahmad 














WI lg le Io DI Moe aa Ja 
G5 de Ke Cu ag ap au kait oat 


23558. Abdussalam bin Harb menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Abdurrahman Ad-Dallani menceritakan kepadaku, dari Abu 
Al Alla' Al Audi, dari Humaid bin Abdurrahman, dari seorang sahabat 
Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila dua orang mengundang maka 
penuhilah yang pintunya lebih dekat karena yang pintunya paling 
dekat diantara keduanya adalah tetangga yang lebih dekat dan bila 
. salah satu dari keduanya mendahului yang lain maka penuhilah 
undangan yang lebih dahulu mengundang." 2 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


.o. Ai. 3. 


Io aa (aga 3 LAN 312 GAS -yroo9 
ATA maa yi Gp GAN Ae gi Kia oa kg 
Pi pa FA Aa pig dl at Io AN lu le 
daa op AI Ga GC GG 2 Ah) 
23559. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 


dari Malik, dari Sumai, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari 
seorang sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW terlihat lemah, beliau 





2 Sanadnya hasan. 

Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani banyak mendapat kritikan dari para ulama 
mengenai hapalannya. Selain ita, haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

HR. Abu Daud (3/344, no. 3756), Ath-Thahawi (Al Musykil, 4/29): dan Al 
Baihagi (7/275). 2-3 

Abu Al Ala' Al Audi adalah Daud bin Abdullah Al Audi Az-Za'rafi. Dia dinilai 
tsigah oleh Ibnu Ma'in dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. 


Musnad Imam Ahmad — 


mengguyurkan air diatas kepala saat beliau puasa karena panas atau 


haus.?? 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


£, 
9 . 


AL Ka GAN o Can BAK YA 

Ad aka la Fo Ae Ia IS PIP 3 
Va Ir taka PA an ala da do "A03 
Ia sel Ed Ea Net 


23360. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari seorang sahabat Nabi 
SAW bahwa seseorang berkata kepada Nabi SAW: Beritahukanlah 
kalimat-kalimat padaku yang dengannya aku hidup dan janganlah 
Anda memperbanyaknya hingga aku lupa. Rasulullah SAW bersabda, 
"Jauhilah marah." Orang itu mengulangi lagi bertanya, lalu 
Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah marah." 


23 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23116. 

?4 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23065. 
Biografinya telah disebutkan pada no. 15320. 


1668 — Musnad Imam Ahmad 














Hadits Al Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin Al Hakam RA 


3 0- - aa 


LAI IS Joan tara Data Wa —yrran 


0. Lo 


Sad La YP Una Dp ig db Wa dal 1 
ea EP AL Jb (ai tag 
Ia 5 Ma Dn b  D 
AP ai IG di ala Aa Ip BI Ol 1 anal 3 


23361. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan 
dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan dan 
Za'idah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari 
Al Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin Al Hakam berkata 
Abdurrahman dalam haditsnya: Aku melihat Rasulullah SAW buang 
air kecil lalu berwudhu, beliau memercik-mercikkan air di kemaluan 
beliau. Yahya berkata dalam haditsnya: Bahwa Nabi SAW buang air 
kecil dan beliau memercik-mercikkan air pada kemaluannya.” 


os 9 


yap jp Oia taara gan Si —NYYYIY 
ANE AN IRR BP ai 2 Ja GP Ye ma 2 
Aa 3 IG aa ala ar Sa denyut -JG ka 


23362. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari 
seseorang, dari Tsagif, Al Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin -Al 


3 


225 Sanadnya shahih. Para perawinya adala perawi tsigah masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15322. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hakam berkata: Aku melihat Rasulullah SAW buang air kecil, beliau 
memercik-mercikkan air pada kemaluannya.2 


IL IE aa Ci ale 3 Spul CS IYA 

29 2. aan “ 04 SIAGA o Pa Ta 

ang OA ito II Na ln aa 
abu GP Ly pat HP Kh) Eee 21333 SARI ae jl Jb 


J8, as bedakan ipa eh IP Oia yi SI ye 


ang 2 Jaa T cialima 2, 1 PE 
or o GP uya pi P3 
3553 ... Ag ala Ai 3 A 


23363. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya pada keluarga 
— Al Hakam bin Sufyan, mereka menyatakan bahwa Al Hakam tidak 
pernah bertemu Nabi SAW. Abu Abdurrahman berkata: diriwayatkan 
oleh Syu'bah dan Wuhaib, dari. Manshur, dari Mujahid, dari Al Hakam 
bin Sufyan, dari ayahnya bahwa ia melihat Rasulullah SAW. Selain 
keduanya berkata: dari Manshur, dari Mujahid, dari Al Hakam bin 
Sufyan, dia berkata: Aku melihat Nabi SAW... Diapun 


menyebutkannya.?” 


2 Y k00 “Le | 
0d Jatiy as AS Ling 3 AP Ju) NYA 


0-3 LA Oo 


2 AI ega Hp in AS cab 33 dai 


.n6 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 
221 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Syarik. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17553. 


— Musnad Imam Ahmad 














IG ak le Io LD SE ai aa TOL Yi SI 


- 
Is 0, 


Ha male 

23364. Abdullah berkata: Aku menemukan dalam kitab 

ayahku dengan tulisan tangannya: Ya'la bin Ubaid menceritakan 

kepada kami, Sufyan, dari Manshur menceritakan kepada kami, dari 

Mujahid, dari Al Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin Al Hakam bahwa 

Nabi SAW buang air kecil kemudian beliau memercik-mercikkan air 
pada kemaluannya.2' | 


Lgi YP OA EA ehi 3 PE GA NYA MO 
Obi Obi Gi SI A9 Te og ar) GP Aa GP 


- 3 
000,1 G3, 


Ap ai SO aa BAN Io A1 IA 08 SI 
23365. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari 
seseorang, dari Tsagif, Al Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin Al 
Hakam, dia berkata: Aku melihat Nabi SAW buang air kecil 
kemudian beliau memerciki kemaluannya (dengan air).?” | 


Hadits Seorang Sahabat Anshar RA 


Cygna—i 5 s Op Ba Chania un ae Ag rar —YYYTI 
La MAA Ia J3 Sein 1 Segi 3 1JB Yatim H2 
Ng , Ka Te NET Po Paniai XL - G ... 
cie ag Ag kg 3 :J8 Godun 3 dals ag cd Apung EA 
28 Sanadnya shahih. 
29 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


3. Pa EK Lan eR AA "GM e0a BMA an EPA SS 
(— II 5 Pl JW Led ae al BY ya pekan Ade AI 
ole tetu JS ag ale da Io Ian) JB 18 GI 


4 0. Pat PA MN NG P3 


K3 Ea PB ah Ui ag SI 3 G3 rel) 
Je NE GA eU L 


SAM 3 S #3 LIS ah 
23366. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada .kami, Jarir 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dia berkata: 
Aku dan Yahya bin Ja'dah bertamu ke kediaman salah seorang 
Anshar, seorang sahabat Rasulullah SAW, ia berkata: Mereka 
menyebut seorang budak milik wanita milik Bani Abdul Muththalib 
didekat Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, "Ja shalat malam 
dan puasa disiang harinya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 
"Tapi aku kadang tidur dan kadang shalat (malam), kadang puasa 
dan kadang berbuka, maka barangsiapa yang mengikutiku maka ia 
termasuk golonganku dan barangsiapa yang membenci sunnahku 
berarti tidak termasuk golonganku, setiap amal itu ada saat-saat 
rajinnya dan ada saat jedanya, maka barangsiapa yang jedanya 
menuju bid'ah maka ia sesat dan barangsiapa jedanya menuju sunnah 
maka ia mendapat petunjuk. Last 


Pa 3 0. 


35 55 CA an A3 Janam oI— CT» Tara SAYA 


A0 o- 0 


II IP GUA IE KE IP GEA gi ARI 


230 Janadnya shahih. 

HR. Ibnu Al Mubarak (Az-Zuhd, 239, no. 1102) dan Ibnu Hibban (170, no. 
653). 

Hadits ini telah disebutkan juga dengan redaksi yang tidak dd berbeda ketika 
menyebutkan ketiga hadits masyhur dalam kitab Shahihain. 


(701 — Musnad Imam Ahmad 











hi EA IS AK kh NG Tumtp Ang ale MI Io 
5 - 

As 2 at LI MERE 5 HS 1JU pal 

23367. Rauh menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu 
Arubah menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Abdurrahman 
bin Salamah Al Khuza'i, dari pamannya, dia berkata: Pada pagi hari 
kami pergi menemui Rasulullah SAW di hari Asyura' dan kami sudah 
makan pagi, beliau bertanya, "Apa kalian puasa hari ini?" kami 
menjawab, "Kami sudah sarapan." Rasulullah SAW bersabda, 


"Sempurnakanlah sisa hari kalian." 


Hala ab AA PS LIS (Te) GAS —YYYAA 
.. - yt 2... , . ra 9. 8- 0 1 0-3 -. 
Aa Sy) GI 1JB cegah Was KG pipe 
3 o P Pr aa” 5 5 0 2. aa" 
GUSI II SI 3 AN BEI GI 2de KI 


' 23368. Rauh menceritakan kepada kami, Auf menceritakan 
kepada kami, dari Hasna' binti Mu'awiyah, dari Bani Shuraim dia 
berkata: pamanku menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
berkata: Wahai Rasulullah! Siapa yang ada disurga? Rasulullah SAW 
bersabda, "Nabi di surga, orang mati syahid disurga, bayi lelaki dan 
bayi perempuan (disurga)."? 


31 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 19353. 

232 Sanadnya shahih. 

Hasna' binti Muawiyah telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat, 
dan tidak ada satu pun ulama yang menilainya cacat. 

Ibnu Hajar berkata dalam At-Tagrib, "Dia (Hasna' binti Muawiyah) adalah 
perawi magbulah (riwayatnya diterima)." 

Para ulama mengatakan, paman Hasna' bernama Aslam bin Sulaim. 

HR. Abu Daud (3/15, no. 2521), pembahasan: Jihad, bab: Keutamaan mati 
syahid, Ibnu Abu Syaibah (5/239), Ath-Thabarani (Al Kabir, 19/140, no. 307), dan 
Al Baihagi (9/163). | 


Musnad Imam Ahmad — 


- 








Hadits Dzu Mikhmar, Seorang Sahabat”? Nabi SAW 


Ka oi OS 3G AGAN CAS ea) KAS YAA 
IN Jp Aa Ia JI Pa 3 IP Ui Ie 6 
DAA DA dya GAS pAg Dai TP Ab Ea IN 


S0 NN) PPA Na ato. 2 $ o- Le Lag tai 
Lala Anil mat Oa Jry aa Ula S3 TN Lg Oh maa pi 
4 8, z NI ML KA TAN Naa Lt In Mor Pt a Pa ANN BUSA 
530 AJI Aoi Cinalunal! Ga Je) Uang abal Ce 1 ig 
- 3 oz Na BA 00,» 3 83 220- 0, O penata 
O palu) :0a C3 J8 Korel O gran 9 cag yIay 3 Ji23 
| Op ya 5 (Oya Oya II) 
23369. Rauh menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, dari. Hassan bin Athiyyah, dari Khalid bin 
Ma'dan, dari Dzu Mikhmar, seorang sahabat Nabi SAW berkata: Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, "Romawi akan berdamai dengan 
kalian dengan aman kemudian kalian akan memerangi mereka dan 
mereka adalah musuh lalu kalian menang, aman dan mendapat harta 
rampasan perang kemudian kalian pergi hingga singgah di tanah 
lapang yang berbukit, kemudian- seorang Nasrani menegakkan salib 
dan berkata: Salib menang, kemudian seseorang, dari kalangan kaum 
muslimin marah lalu menghampirinya dan memukulnya, saat itu 
Romawi berkhianat dan mereka bersatu untuk menyerang." Berkata 


| Rauh, "Kalian akan selamat, mendapat harta rampasan perang, lalu 


kalian tinggal sebentar, kemudian pulang."24 


23 Biografinya telah disebutkan pada no. 16768. 

24 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah orang-orang Syam tsigah lagi 
fagih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16769 dan 23050. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 














IE 2 AH KSEI GAS Ip Ig GAS YYYV 
LI Si Ken GP) Lk A06 Te Gp Lejad SANG S yA 
Ia de Ja Ii Ion DD AE yA ta Dp 


HB HPA AE SN IE IU Fa 3 TAN DA 


Sia Diah La - JG aa -JG ri 


23370. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Mujalid bin Sa'id 
Athiyyah, Asy-Sya'bi menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Ibnu Umar, aku berkata: Unta dan sapi mencukupi 
tujuh orang. Ibnu Abbas menjawab: Hai Asy-Sya'bi! ia memiliki tujuh 
nyawa. Aku (Asy-Sya'bi) berkata: Para sahabat Muhammad mengira 
bahwa Rasulullah SAW menyontohkan unta dan sapi untuk tujuh 
orang. Asy-Sya'bi berkata: Kemudian Ibnu Umar berkata kepada 
seseorang, "Apa seperti itu hai Fulan?" Dia menjawab, "Ya." Ibnu 

Umar berkata: Kau tidak merasa seperti itu.” 


Hadits Saudari Mas'ud bin Al Ajma', dari Ayahnya RA 


9 2.8. 


1 | 2 td - 
.. .. 2... ... ( 
AI se clay us CO 3 yg Kao —YYYYVI 
Lan . . 0.“ o @.- 0 Pust O . 7 0. td 
Pd . Pd P4 7. P. . 
$ : Pa Gt oa 2 " or - 7. 1 o 0... 9 Ae . 
A8 II IE Aa Di AI MMA PA ska DS ol 
' ae 7 ae ep. 2 (4 Se 8. 30 .. . Pp 7 or 1, 8, 
s3 GA Khas CS SI nga deng dle  olo 
235 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Mujalid bin Sa'd. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23338. 


Musnad Imam Ahmad — 








LT mo. Gr '£ Ang ore A4, 25 y 2 SS 2 2g, #. - 
Ud 5 Tele ON Ge benak mar na Mae: 


23371. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Yazid bin Abu Hubaib, dari Muhammad bin Ishag, 
dari Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rukanah bahwa bibinya, 
saudarinya Mas'ud bin Al Ajma' bercerita kepadanya bahwa ayahnya 
berkata kepada Rasulullah SAW tentang wanita, dari Makhzumi yang 
mencuri kain sutera yang ditebus empatpuluh ugiyah, Rasulullah 
SAW bersabda, "Bahwa ia disucikan itu lebih baik baginya." 
Lalubeliau memerintahkannya. Kemudian tangan wanita itu dipotong. 
Dia berasal dari Bani Abdul Asad. 


Hadits Seorang dari Bani Ghifar RA 


Pt 7 ag Td 


ce a53 Es ang el Kena Gijan Md— —YYYVY 
He lo Ne oat Yi P3 PA spp 
Eee MG et Ta AS Gia ea IG 
23372. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Amru Al Ma'afiri menceritakan 
kepada kami, dari seseorang yang berasal dari Bani Ghifar bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa tidak mencukur bulu 
kemaluan, memotong kuku dan mencukur kumisnya maka tidak 


termasuk golongan kami." 


236 Sanadnya shahih. 

"Al Haitsami (6/ 258) mengisyaratkan adanya tadlis Ibnu Ishag, namun dia tidak 
mengungkapkannya. 

HR. Ibnu Majah (2/851, no. 2548). 

237 Sanadnya hasan. 


— Musnad Imam Ahmad 








Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


- 8 .- 30, 20 1.9... 


Na ad AI alas Bab —YYYVYr 


S3 pra ana Aoi: Key s NG d3 Ce IG G Can 


Bana pi kl ia Si dan J6 nd Jaa Gaal Gp 
(Hk S6 JD Ja NJG WEE II GUY OA 
| Kap ata SAS asoy 


23373. Abdullah bin Al Walid Al Adani menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzda' 
menceritakan kepada kami, dari Abu Oilabah, dari Muhammad bin 
Abu Aisyah, dari seorang sahabat Muhammad berkata: Rasulullah, 
SAW bersabda, "Sepertinya kalian membaca (surah Al Faatiha) saat 
imam membacanya?" Beliau mengucapkannya tiga kali, mereka 
berkata: kami melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan 
kalian lakukan kecuali bila salah seorang diantara kalian membaca 
Al Fatihah." 


Al Haitsami (5/1676) mengisyaratkan bahwa ada tadlis Ibnu Ishag, namun dia 
tidak mengungkapkannya. 

. 38 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Al Walid Al Adani adalah Abu Muhammad Al Makki. Dia dinilai 
tsigah, termasuk muhaddits dan perawi masyhur. Muhammad bin Abu Aisyah RA 
adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17988. 


Musnad Imam Ahmad — 





Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


5 ana cilas 5 aejiah (3 asa GAS —YYrVE 
—le ka PN DS HA ES JB gal 
A5 Ha dn NA Aa sang 
Hi Ia ola IC Al & CA Ag Dyist IG pi 
Ur 4 Jali bani AG Ja 1, 
23374. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
dari Atha', dari Abu Abdurrahman, dia berkata: seorang sahabat Nabi 
SAW yang pernah mengajari bacaan Al Ouran pada kami 
.menceritakan kepada kami, bahwa mereka mempelajari sepuluh ayat, 
dari Rasulullah SAW, mereka tidak mempelajari sepuluh ayat lain 


hingga mereka mengetahui ilmu dan amal yang ada didalamnya. 
Mereka berkata: kami mengetahui ilmu dan amal.2” 


Hadits Seorang dari Taghlib RA 


IE HP jp AE oi ba 1P Cap Ga - —YYYVO 

Aa FA Mp3 Pp ja In 

2 Je SN) Spb noh Je Gb iba plan 
| SMAN, 


29 Sanadnya shahih. 

Atha' adalah Ibnu As-Sa'ib. Abu Abdurrahman adalah As-Sulami, namanya 
Abdullah bin Habib, seorang ahli gira'at yang masyhur seperti Ashim, Al Kisa'i dan 
Hamzah. 


176 — Musnad Imam Ahmad 











23375. Jarir menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As- 
Sa'ib, dari Harb bin Hilal Ats-Tsagafi, dari Abu Ummah, seseorang, 
dari Taghlib bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kaum 
muslimin tidak berkewajiban membayar pajak (sepersepuluh), yang 
wajib membayar pajak (sepersepuluh) adalah Yahudi dan 


Nasrani." 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


20 2 Ai aa - 2 dita G .. Pe | 
teli—SI ME SAS cam 23 Jebat GAS —YYVVI 
NI JA LS IE AE UP JAE ali JAR hp 
: - P s .. e Pa bag 2g PAN ba oh 
Ip Api ena aa Ja GP JI il TN ne Bra 
Ti Tak AA “ 3 - Bora LX. NX 
KT | Dag ale IN ye oa Ha (el y dls AI 
- - FN . PPn Baya Lara 23 o IA oo 
SAE NYAS Uni ea pe GA (ala GA ea HE A3 
23376. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Khalid Al Hadzda' menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abu 
Ammar, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Dulu aku mengatakan bahwa 
anak-anak kaum musyrik termasuk golongan mereka, lalu seseorang 
bercerita. kepadaku dari sahabat Nabi SAW bercerita, aku 
menemuinya lalu ia bercerita, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, 
"Rabb mereka lebih tahu tentang mereka, Dia yang menciptakan 
mereka, Dia lebih tahu tentang mereka dan apa yang mereka 
lakukan." | 


40 Sanadnya dha'if, karena ada perawi yang bernama Harb bin Hilal. Atha' 
menyangka bahwa telah terjadi kekeliruan padanya. 
— Lihat komentar kami pada no. 15840 dan hadits sebelumya. 
41 Sanadnya dha'if, karena perawi yang berasal dari sahabat dinilai majhul. 
Hadits ini shahih dan sudah sering disebutkan dengan redaksi yang tidak jauh : 
berbeda. 


Musnad Imam Ahmad — 





Hadits Seorang dari Kaum Anshar RA 


Pe 


5 Ha ana aa Jet Was —YYYVY 
Oya Sa 2 3 SAN 2 bera us doi Pi 
Hp Gi en 29 JB lag ala Ri Io Ai Sang 
Jaa Sal Y) aras 


23377. Isma'il menceritakan kepada kami, Al Hajjaj Ash- 
Shawwaf menceritakan kepadaku dari Yahya bin Abu Katsir, dari Al 
Hadhrami bin Lahig, dari seorang Anshar bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Bila salah seorang diantara kalian menemukan kutu di 


bajunya hendaklah dibuang dan jangan dibuang di masjid."“2 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


2. IS 


Haa Ap Mata 1IE ala 2 PI GS -YYYYA 


.310 3 os 


— PP 
Sdn ga datanya gd aya 

BS BIAN LA Ae ar 

23378. Yahya bin Said menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Kami mendengarnya dari Al A'masy, Abdullah bin Yasar 
menceritakan kepadaku, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari 


Lihat hadits no. 20575 dan 10192. 

42 Sanadnya shahih. 

Al Hadhrami bin Lahig At-Tamimi Al Oash adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud. 

Al Haitsami (2/20) berkata, "Para perawinya adalah perawi tsigah." 


'— Musnad Imam Ahmad 














seorang sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Andai 
aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku pasti aku perintahkan 
mereka bersiwak setiap hendak shalat.” 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


3 A3 Gl 6 dogd CS Jela EMS —1rrva 


He Ko 3 takag IE AN Jae LN Aa Ia JR 
padi KA — 1 Sa03 Ia WF AS La OI JL 
IS 3 at aji Ap aU an ta Kh or 


£. 
. 


h) 5 1. 2 on IP or. A N 4 (2 ga. () . . 0. 
Bp 3ahig AAN AN MAS AISI AR) Bl 3 Aa) LI HIS 
AI Ja SG Vla 


23379. Isma'il . menceritakan “kepada kami, Ayyub 
menceritakan kepada kami, dari Abu Oilabah, dari seorang sahabat 
Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sepeninggal kalian 
atau dibelakang kalian ada orang yang sangat pendusta dan 
menyesatkan, rambutnya ikal dan ia akan berkata, 'Aku Rabb kalian'. 
Barangsiapa yang berkata, 'Kau dusta, kau bukan Rabb kami tapi 
Allah Rabb kami, kepada-Nya kami bertawakal dan kepada-Nya kami 
kembali, kami berlindung kepada Allah darimu', maka (Dajjal) tidak 


bisa menguasainya." 


23 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21580 dan 9890. 
24 Janadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23033. 


Musnad Imam Ahmad — 





Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


Pt - 


“Jia PMA Pan Gas let K5 —YYYA: 
eh jera al Ip pd LLIb Ia 
Te Ko AI Ipa Hata 1G (AAS BN ame al 
3. 4 5 . Ani ore 4 KP Ng 2 . - £.. HO 
Ig ri ira la Lo AI Iga) SE JE ep 
Sin is ae LA 5 Bb sanak AI 
Jala Ju EU Ca TA Pay Fi SANATA 
23380. Isma'il menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, 
— dia berkata: Aku menemani seorang tua, salah seorang sahabat Nabi - 
SAW di masjid Kufah, ia bercerita kepadaku, ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda atau Rasulullah SAW bersabda, 
"Wahai sekalian manusia! Bertaubatlah kepada Allah dan 
memintalah ampunan pada-Nya, karena aku bertaubat dan meminta 
ampunan kepada Allah seratus kali dalam sehari." Lalu aku (Abu 


Burdah) berkata: Ya Allah! aku meminta ampunan kepada-Mu dua 
kali. Sahabat itu berkata: Itu yang aku katakan padamu.” 


45 Sanadnya shahih. 
— Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23314. 


— Musnad Imam Ahmad 











Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


AP WA Ah ES jarak ES YAN 


Ja Gd pi Kla AN Japan Ta pai AS das 
Ie RSU Or Ae SI) Yeah gua anu) Tj 
TAN Ag SPB Lae PGA FI 
Ii Io Ai NG CA BLN AA Se SPI, Sl 
AAL Sia Aa GIE ar Ap JG Nia e BRA: 
an BOB GTA AG AJ im ak Ge Gb ata ta. 
PA Pads YG da Sih ata KU 3 
Ai Ki (Suk 3 dia pr HAB SAN MAS 

| La aa aa -JG 23 Ja Ali 16 


23381. Isma'il menceritakan kepada kami, Sa'id Al Jurairi 
menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, orang yang pernah 
mendengar khutbah Rasulullah SAW ditengah-tengah hari tasyrig 
menceritakan kepadaku, beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia! 
Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu, ingat! Tidak ada kelebihan 
bagi orang arab atas orang ajam (non Arab) dan bagi orang ajam 
atas orang arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas 
orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit 
merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" 
mereka menjawab: Rasulullah SAW telah menyampaikan. Rasulullah 
SAW bersabda, "Hari apa ini?" mereka menjawab, "Hari haram". 
Rasulullah SAW bersabda, "Bulan apa ini?" mereka menjawab, 
"Bulan haram". Rasulullah SAW bersabda, "Tanah apa ini?" mereka 


Musnad Imam Ahmad — 





menjawab, "Tanah haram". Rasulullah SAW bersabda, "Allah 
mengharamkan darah dan harta kalian diantara kalian -aku (Abu 
Nadhrah) berkata: Aku tidak tahu apakah beliau menyebut 
kehormatan atau tidak- seperti haramnya hari kalian ini, di bulan ini 
dan di tanah ini." Rasulullah SAW bersabda, "Apa aku sudah 
menyampaikan?" Mereka menjawab: Rasulullah SAW telah 
menyampaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah yang hadir 
menyampaikan kepada yang tidak hadir." 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


30325. 3 IS Pp 


dag “ (Gel 1 Iecus Ly Ian le ka — —YYYAY 
an me Ji gai Yan Ea O: JB sa yag 


Hand an . 3, 2 
c 


LA PA era ang ea) Jd (3 S5 ya :JG 4 daas 5 gai 
Hg G6 aan ali aa UU Lesu: 
Ia 5 ia bid Kp Jp dor CA 
1G alus le 2 de Gea ale Lo Apt 
Ata Fi yah j5 


. 23382. Isma'il menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib berkata: 
tidaklah Murtsid bin Abdullah datang ke masjid melainkan pasti 
membawa sesuatu untuk disedekahkan. Pada suatu hari ia datang ke 
masjid membawa bawang merah. Aku (Yazid) berkata padanya, "Hai 


PJ 


C3 





1 Sanadnya shahih. 

Hadits ini sudah sering disebutkan dalam kitab Shahih, dan ini merupakan 
khutbah perpisahan yang telah dikenal tuas 

Al Haitsami (3/266) berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih." 


G1 — Musnad Imam Ahmad 

















Abu Al Khair! Mau kau apakan bawang merah itu, bawang itu akan 
membuat bajumu berbau tidak sedap". Dia (Murstid) berkata, "Hai 
keponakanku! Demi Aan, dirumahku tidak ada apa pun untuk aku 
sedekahkan selain ini." Seorang sahabat Rasulullah SAW 
menceritakan kepadaku, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Naungan 

orang mu min pada hari kiamat adalah 2g. 1341 | 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


. ... 6 


— EL Cc ANA ipa Jet Ab —NYYAY 


DA — Aa dan mana up Jan 2 KA 
Alay di Lari as HER 2 btn, B3 ah la Jia 
AA ae ma dat Lah ya Ul 


.. 


Oa Lgi Pn Una PA PU V3 Bara 


23383. Isma'il menceritakan kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib 
menceritakan kepada kami, dari Arfajah, dari salah seorang sahabat 
Nabi SAW bahwa beliau menyebut-nyebut Ramadhan, beliau 
bersabda, "Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka 
ditutup, syetan-syetan dibelenggu dan setiap malamnya ada yang 
menyerukan: Wahai pencari kebaikan kemarilah dan wahai pencari 
keburukan berhentilah, hingga Ramadhan berakhir." 





4! Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi masyhur. 

HR. Ibnu Khuzaimah (4/95, no. 2432), pembahasan: Zakat. 

Al Haitsami (3/110) berkata, "Para perawi Ahmad adalah perawi tsigah." 

Al Mundziri (2/16) menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah. 

48 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 18699 dengan makna yang 

sama. : 
Arfajah adalah Ibnu Abdullah Ats-Tsagafi. 


Musnad Imam Ahmad — 


7 





Z, 
Pet - 


Ao AP SA up Aan G35 —YYYAL 

2 Ba dal la IU HA Ga Jas PA 
sa Tb be EP Ob gl ea So naga 
MIA IG NAN 233 Ga Tg di Haul S HA 
JS tabah, OI JS ra gi A1 Je ek 
BAD ak to a33 
Sh AN Jus AN sih di ata IE NAS gir | On 


Yo aga, nang ip WS 3 Aa UI AG JB edi, 
sg 2 3 dah aa An aan TEA LN 9. 
3 — SE 3 AA SIS bl Oh Ud Yi di 
AI NAN, 1 KAS 


23384. Isma'il menceritakan kepada kami, dari Al Jurairi, 
dari Abu Shakr Al Ugaili, sedrang badui menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Aku membawa barang ke Madinah dimasa hidup Rasulullah 
SAW, seusai berjual beli, aku berkata: Aku akan menemui orang itu 
dan aku akan mendengarnya. Dia menemuiku diantara Abu Bakar dan 
Umar, mereka berjalan lalu aku mengikuti mereka, dari belakang 
hingga mereka menemui seorang Yahudi yang membuka taurat, orang 
itu membacanya untuk menghibur diri atas meninggalnya seorang 
putranya, putranya adalah pemuda yang tampan, lalu Rasulullah SAW 
bersabda, "Aku bersumpah padamu dengan Yang menurunkan taurat, 
apakah kau menemukan sifatku dan kemunculanku dikitab itu?" Orang 
itu dengan isyarat kepala menjawab, "Tidak". Anak orang itu berkata, 
"Demi Dzat Yang menurunkan taurat, kami menemukan sifatmu dan 
kemunculanmu dalam kitab kami, aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah 


— Musnad Imam Ahmad 














(yang hag) kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah." Lalu 
Rasulullah SAW bersabda, "Dirikan orang Yahudi itu dari saudara 
kalian." Kemudian Rasulullah SAW mengkafani, memberinya 


wewangian dan menshalatinya.“? 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


2 
Pa Td 


PA ga SAS US Gis Jalal GAS —YYYAo 

3 nujh O Logiki IG JA VE yi oh KA Ga) 
S1 Jo as 18 ag al Ko au 
NI AA 3 Gap Jb 3 lh ae EP 


f Iso 2 00 2. Io. uc 


(03 Ka R9 KS Las 03 Ok (2 aa Y 


» 


| 
"t or ne # oz2 GL. 0 2 aa 2. 28 LX 8.4 Pen 2 - 
4 oem! Eilaka YI 3 A3 TM Jay po Kay Asi Splo JS 
Kadi Ja sd8 PUG Ju- JB ba Ja Op VI ea Ula 


, £ “ J3 2 s9 . aa - Pa 0 Sae te 0 28 9 
alat Dok Ula GA aa Ca, BIAN Jas LN 


MY 





49 Sanadnya shahih. 

Abu Shakhar Al Ugaili adalah Abdullah bin Gudamah, seorang perawi yang 
status sahabatnya masih diperselisihkan. Namun Al Bukhari dan Ibnu Hibban 
memastikan bahwa dia adalah sahabat. Seperti itulah yang dikemukakannya dalam 
At-Tajil. 

Al Haitsami (8/234) berkata, "Aku tidak mengenal dirinya, namun Ibnu Sa'd 
(1/1/123) menyebutkan biografinya serta menyebutkan haditsnya ini." : 

Ibnu Katsir (3/481) berkata, "Hadits ini gawi (kuat) dan memiliki syahid dalam 
kitab Shahih dari Anas RA." 

Hadits ini memang benar tercantum dalam kitab Shahih, namun tidak dengan 
gaya bahasa seperti ini. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi, 4) (Sesungguhnya aku). 


Musnad Imam Ahmad — jas 





23385. Isma'il menceritakan kepada kami, Khalid Al 
Hadzdza' menceritakan kepada kami, dari Al Oasim bin Rabi'ah, dari 
Ugbah bin Aus, Isma'il berkata: sesekali Ya'gub bin Aus, dari seorang 
sahabat Nabi SAW, dia berkata: Rasulullah SAW berkhutbah saat 
penaklukkan Makkah, beliau bersabda, "Tidak ada ilah (yang hag) 
kecuali Allah semata, Dia memenuhi janji-Nya, menolong hamba- 
Nya, dan menghancurleburkan pasukan musuh. Ingatlah bahwa 
semua kebanggaan jahiliyah yang selama ini diagung-agungkan dan 
dibangga-banggakan, juga semua darah dan harta jahiliyah, harus 
ditumpas dibawah dua telapak kakiku ini, kecuali kepengurusan 
baitullah dan pemberian minum orang-orang haji, ingat! Korban 
pembunuhan secara sengaja -Khalid mengatakan: atau dia 
mengatakan korban pembunuhan setengah sengaja-- sengaja itu 
hampir sama dengan pembunuhan sengaja, korban karena cambuk 
dan tongkat dendanya seratus ekor onta, empatpuluh diantaranya 


bunting." . 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


. 309 Da 1D 


MEP INA GE ola an 2 AN Ona SNTYAL:. 
Koe hap 4 pap MPA 
Pena 


23386. Yahya bin Sa'id Al Oaththan menceritakan kepada 
kami, dati Mujalid, dari Amir, dari Al Muharrir bin Abu Hurairah, 





250 Sanadnya shahih. 

Ugbah bin Aus atau Ya'gub adalah As-Sadusi, seorang perawi tsigah dan hadits 
ini diriwayatkan dalam kitab Sunan serta kitab Sahihain. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15324 dan 10356. 


— Musnad Imam Ahmad 











. dari seorang sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Barangsiapa yang jasadnya tertimpa sesuatu kemudian dibiarkan 
karena Allah maka itu sebagai penghapus (dosa) baginya. sal 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


2 De hu 


ui Pa HS elag Ka chain ee ( bwi— -YYYAY 
ah ng Pkn oi SMA AA 3 us sd 


San PE PETA MAAN para Pura bi Le 
US) Ups Ktp V5 LE, Uaal5 Ap 
23387. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ibrahim Al Asyhali, dari ayahnya bahwa ia mendatanginya lalu 
bercerita atau memberi khabar padanya bahwa ia mendengar Nabi 
SAW berdoa saat shalat jenazah, "Ya Allah! Ampunilah ampunilah 
yang masih hidup diantara kami, yang sudah meninggal diantara 
kami, yang hadir dan yang tidak hadir diantara kami, lelaki dan 
perempuan diantara kami, anak kecil dan orang dewasa diantara 
kami."252 





251 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernaa Mujalid. 

Al Muharrar bin Hurairah aadalah perawi tsigah dan telah disingung dalam 
musnad ayahnya. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16941. 

2? Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22518 dan 17475. 

Abu Ibrahim Al Anshari adalah Al Asyhali, seorang perawi tsigah dari generasi 
tabiin dan haditsnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi serta An-Nasa'i. | 


Musnad Imam Ahmad  — 





Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


2.6 


Pa UN —ib Pi rata caagam Ke aan Loe —YYYAA 


0. Lo 2 


An ea Ag AI aa 33 Tile 
Fa Ka) NA IU Ga OS Gp Jai dg ale AN Jo | 
9 — 2 ya Ai CA. IL Lap OS ha He SBYU— 
jek an Ira Jab AM NA AU ba OS Ya Ji Si 
23388. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu 

Ghifar menceritakan kepada kami, Algamah bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepadaku, seseorang menceritakan kepadaku, dari 
kaumku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah 
ia memuliakan tamunya -beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali- 
barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ' 


berbuat baik terhadap tetangga, barangsiapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam." 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


cs 3.20 Jo. 


0 3r£ Pan Petasan rear en Ta ana —YYYAA 
Te Ko PA PRO EPA HA PN IE Hp ia 2JU 
Na Natan NA ERA V3 FG 106 al 





253 Sanadnya shahih. 

Abu Ghifar adalah Ath-Tha'i. namanya adalah Al Mutsanna bin Sa'd atau Sa'id. 
Dia dinilai Isigah oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16322. 


— Musnad Imam Ahmad 





HO AS GA ad Ka ST Gl Opa idle Pata 


» AE Sia jp Monad POS 33 Ta 
Da Gn 3 Sp -JU (imo 


Sp Siryk , KAN op :JG bat : - JG SAI pa 3 
IL 1 dia Sal 3 din SAS 5. dh (Ka MAS Ca 
Se do Nia Sal dh (S3 Gin Sai PAS 

Y 3 IN SP KEP TAP sj PA Is 
Pe LA 3 ai oJkng Ja an Pa 383 
Dp dana Wae Ing SE S5 LA Ga Sain 


age 
90. 


Bepe ge JS AAU Art 


23389. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Amru bin Murrah menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Aku mendengar Murrah berkata: seorang sahabat Nabi 
SAW menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah SAW berdiri 
ditengah-tengah kami diatas unta merah, dari Hadramaut, lalu beliau . 
bersabda, "Tahukah kalian, hari kalian ini hari apa?" kami menjawab: 
Hari penyembelihan kurban. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian | 
benar, hari haji besar. Apa kalian tahu bulan kalian ini bulan apa?" 
kami menjawab, "Dzulhijjah." Rasulullah SAW bersabda, "Kalian 
benar, bulan Allah Yang Maha Kuat. Apa kalian tahu tempat apa 
ini?" kami menjawab: Masy'arul haram. Rasulullah SAW bersabda, 
"Kalian benar." Rasulullah SAW bersabda, "Darah kalian dan harta 
kalian haram bagi kalian seperti haramnya hari kalian ini, di bulan 
kalian ini dan ditempat kalian ini. Ingat! Aku mendahului kalian 
memuju telaga, aku menunggu kalian dan aku bangga jumlah kalian 
banyak melebihi ummat-ummat lain maka janganlah kalian 


Musnad Imam Ahmad — 





memalukanku. Ingat! Kalian telah melihatku dan mendengarku, - 
. kalian akan dimintai pertanggung jawaban dariku. Barangsiapa 
berdusta atas namaku maka hendaklah mempersiapkan tempatnya 
dineraka. Ingat! aku menyelamatkan beberapa lelaki atau wanita atau 
orang-orang lain, aku bersabda: Wahai Rabb! Sahabat-sahabatku, 
lalu dikatakan: kau tidak tahu apa yang mereka perbuat 
sepeninggalmu." 24 


Hadits Abu Ayub Al Anshari RA 


- 
35 Lo y 3 o- Pt Pen Ia 


OK GA 5 UAS (AE 5 de KAS —1yya. 
S5 IE GIA Lai al IP Uib oi DA Ia 
Ay ai ade nh aa So P3 
— da & aa OS IG Y, ia IX Ines Om 
aa Ta & Las MY 


23390. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada kami, dari Utsman bin 
Jubair, dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata: Seseorang 
mendatangi Nabi SAW lalu berkata: Nasehatilah aku dan 
peringkaslah. Rasulullah SAW bersabda, "Bila kau hendak shalat, 
shalatlah layaknya shalat orang yang akan meninggalkan (dunia), 
Jangan mengatakan suatu ucapan yang kelak kau akan menyesalinya 


dan kumpulkan keputusasaan atas apa yang ada ditangan 
"255 


manusia. 





254 Sanadnya shahih. 

Murrah adalah Ibnu Abdullah bin Tharig, seorang perawi tsigah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23381. 

28 Sanadnya hasan, meskipun Utsman bin Jubair pernah mendengar hadits dari 
Abu Ayyub. Dia juga mantan budaknya. Ada yang mengatakan, bahkan dia 


— Musnad Imam Ahmad 











dia 3 MR E ejaga 3 AS Gi NYA 

IG AS ASN 5 S3 CE IN X3 13 3 Tae 
“ Ka To dns JAN ea : 3 Ne eh BI 3 
GO or Gp aah ga HUI la Ya 


Pd 
2 2 Gc0 2... 


ed . 2 . PPT PI 3 

A3 Fb Wala an IS JG daa) 13 GEN HIU Soda 
Feb rb KP IE lo HIU Waah 
MI Hn 135 Keno buk Usa 
2 -. PAR LANPU te anta 200 5 0. 2 Le EN Eat en 
Ga ET AN BP al PG Ga BP oa dahi alah Kla Al cleo 
TAB PI 

23391. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah 

bin Lahi'ah menceritakan kepada kami, Huyai bin Abdullah Al 
Ma'afiri menceritakan kepada kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubali 
berkata: Kami berada di laut, kami dipimpin oleh Abdullah bin Oais 
Al Fazari, kami bersama Abu Ayyub Al Anshari, ia melewati pemilik 
harta rampasan perang yang menyuruh berdiri seorang tawanan, 
ternyata ada seorang wanita menangis, ia (Abu Ayyub) bertanya: 
Kenapa wanita itu? Mereka menjawab: Mereka memisahkannya 
dengan anaknya. Lalu Abu Ayyub meraih tangan anak wanita itu 


hingga disatukan dengan tangan ibunya, lalu pemilik harta rampasan 
perang mendatangi Abdullah bin Gais dan memberitahukan hal itu 





meriwayatkan hadits dari ayahnya, dari Abu Ayyub. Ada juga yang berpendapat 
bahwa dia meriwatyatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Dia seorang perawi tsigah 
menurut Ibnu Hibban, namun status penyimakan haditsnya masih diperbincangkan. 
HR. Ibnu Majah (2/1396, no. 4171), Ath-Thabarani (Al Kabir, 4/154, no. 3987): 
Abu Nu'aim (Al Hilyah, 1/462), dan Al Hakim (4/326). 
Al Hakim menilai hadits ini shahih dan hal ini disetujui oleh Adz-Dzahabi, dari 
Sa'd bin Abu Waggash. 
Sedangkan Al Bushairi menilai hadits ini dha'if. 


Musnad Imam Ahmad — 








padanya, Abdullah mengirim utusan untuk menemui Abu Ayyub dan 
menanyakan: Kenapa kau melakukannya? Abu Ayyub menjawab: 
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
memisahkan seorang ibu dengan anaknya, Allah .memisahkannya 
dengan orang-orang yang ia cintai pada hari kiamat." 


9 . 3016. 3 3 


5 ii Kaban El ca ale Ii lag AS —ryrar 

ag Ge gal 5 Saga 1 pegi vania dal A5 

HA Jo Ip La Oa lip Latah 

EA Gebang Gta (KG Ht GI ji ala 

— ii Ad SPN OI) Y di AS Naa ai 
“MA 


23392. Yazid bin Abdu Rabbih menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, Abu Salamah 
menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Jabir, dia berkata: Aku 
mendengar keponakan Abu Ayyub Al Anshari menyebutkan, dari Abu 
Ayyub, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Beberapa wilayah akan ditaklukkan, dan mereka akan mengutus 
beberapa suka relawan perang untuk kalian, namun seseorang 





288 Sanadnya hasan, karena ada perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah. Selain itu, 
hapalan Huyai bin Abdullah Al Muawi Al Mishri masih diperbincangkan. Haditsnya 
diriwayatkan oleh keempat imam hadits. | 

Abu Abdurrahman Al Hubuli adalah Abdullah bin Yazid, seorang perawi tsigah 
dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. | 

HR. At-Tirmidzi (3/571, no. 1283): Ad-Darimi (2/299, no. 2479): Ath- 
Thabarani (Al Kabir, 4/182), Ad-Daraguthni (3/67, no. 256): dan Al Hakim (2/55). 

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan gharib. 

Sedangkan Adz-Dzahabi tidak berkomentar tentang hadits tersebut. 


— Musnad Imam Ahmad 

















diantara kalian mengingkari suka relawan “perang itu hingga 
sukarelawan itu melarikan diri, dari kaumnya kemudian mendatangi 
kabilah-kabilah, ia berkata: Siapa yang mau menanggung diriku? | 
Dan juga sukarelawan-sukarelawan perang yang lain? Bukankah itu 
semua memperoleh pahala hingga tetesan darah terakhirnya?." 2 


Ana Oi AIA GA AR GIE ES tera 
“ 22 


ali ar Kari An Ma (OVanku aa Zl Tk Aa (aa CA DS 

AA NS UAN Aa AAA 
| : na Pe ore A, “, A 5 . 3 

AAS 0. Ag MIPA elo MN Ipa) pan Hj 

23393. Ali bin Bahr, yaitu Ibnu Barri menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Harb Al Khaulani menceritakan kepada kami, 

Abu Salamah Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 

Jabir Ath-Tha'i, keponakan Abu Ayyub Al Anshari menceritakan 

kepadaku, bahwa Abu Ayyub mengirim surat padanya seraya 


memberitahukan padanya bahwa ia mendengar Rasulullah SAW... 
lalu ia menyebutkannya.“' 





25! Sanadnya shahih. 

Yazid bin Abdurabbih adalah Az-Zubairi Al Himshi, seorang perawi tsigah dari 
kalangan muhaddits senior dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

Muhammad bin Harb adalah Al Khaulani, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Shahihain serta Sunan. 

Yahya bin Jabir bin Hassan adalah Ath-Tha'i, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

Abu Salamah adalah Asy-Syami Sulaiman bin Sulaim, seorang perawi #sigah 
dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. | 

HR. Abu Daud (3/16, no. 2525), pembahasan: Jihad, bab: Al Jul dalam 


Pep agan, 
| Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


2G ad IS Oo 2 Ara 18 - 5 : 16 ' 
Ah SAS ga OP Ig WAS dis AI SA —YYYAL 


rp 


2 8 -a o1 # Pa Lo. o - 0. o- 30 3 - 1“. 

Ol Carol (Ry gal Un cUlaA op MU GS Can Uji a0u ida 
# 7 . 

PN - - 


wy 3 2. . 0 ae Ng or X 9 1 2 Ana | 3. - Fi 
AI Aang selnya 2JU pln AS AI abo M Iya 0 dl — Dg Li 
Ola) pai) BLS S3 ANA padag da 4 Bj 


, Iyo ian PAN Ben po Hae 0 AA AN & 
WIL BSI JB SSI Ga JA AI ob JUS Ea 
BEN On 3 Taka adil J3 


23394. Al Mugri' menceritakan kepada kami, Haiwah bin 
Syuraih menceritakan kepada kami, Bagiyah menceritakan kepada 
kami, Bahir bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dari Khalid bin 
Madan, Abu Ruhm As-Sama'i menceritakan kepada kami, bahwa Abu 
Ayyub bercerita padanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa datang dalam keadaan menyembah Allah tanpa 
menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, puasa Ramadhan dan menjauhi dosa-dosa besar, ia 
mendapatkan surga." Mereka bertanya: Apa itu dosa besar? 
Rasulullah SAW bersabda, "Menyekutukan Allah, membunuh seorang 
muslim dan melarikan diri saat peperangan sengit.” 


- 
1G 


sa - Je ara 3 SE Gis -1rrao 


Aa 3 Ko abi BP EN yi Fa 3 





289 Sanadnya shahih. 

Al Mugri' adalah Abdullah bin Yazid Al Mugri' Abu Abdirrahman Al Makki 
nazil Baghdad, termasuk perawi tsigah masyhur dan haditsnya diriwayatkan oleh 

Abu Ruhm As-Sam'i adalah Ahzab bin Usaid, dia termasuk generasi tabiin 
senior, mukhadhram, dan ada yang mengatakan bahwa dia adalah sahabat. 

HR. An-Nasa'i (7/88, no. 4009) dari jalur periwayatan Haiwah. 


— Musnad Imam Ahmad 

















P4 


AE MN LA aan gi 2 Mulai 
P 2 - s8. s 3 .. 
ab DA TAN TING AS SAK IS Ol dai OS 


23395. Al Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Dhamdham bin 
Zur'ah, dari Syuraih bin Ubaid bahwa Abu Rahm As-Sama'i bercerita 
bahwa Abu Ayyub Al Anshari bercerita kepadanya bahwa Nabi SAW 
bersabda, "Setiap shalat menghapus kesalahan yang ada 
diantaranya.” 


Ge AS ia HI GIS ja Wib YAA 
Ya 2 - ka ' 2 - “ : 0. .- 0 
IN Iyan CA 108 esa Lot Ul of AgE ASN ale ae 
Te 13.5 3 “ 2 22148 ., ee IN SG 
It Hp aj 2IE3 Fiat Lea kaka lh GM ee 
Ko ro NY Cute 
ES INA 2 :J83 
23396. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Hubairah menceritakan kepada kami, 
dari Abu Abdurrahman Al Hubali bahwa Abu Ayyub Al Anshari 
berkata: Rasulullah SAW dihidangi sebuah piring yang ada bawang 


merahnya, beliau bersabda, "Makanlah." Beliau enggan makan dan 
beliau bersabda, "Aku tidak seperti kalian."”' 


20 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur, meskipun 
Ismail bin Ayyasy masih diperbincangkan. | 
Al Haitsami (1/298) berkata, "Sanadnya hasan, barangkali karena Ismail bin 

Ayyasy." . 

Al Mundziri (1/239) juga menilainya hasan. 

HR. ATh-Thabarani (Al Kabir, 4/126, no. 3879). 

261 Sanadnya hasan. 

Hadits ini dinukil oleh Al Khathib Al Baghdadi (Tarikh Al Baghdad, 11/419). 


Musnad Imam Ahmad — 











Ld 5 SI XS ES tap 3 ba —NYYAV 
ka Ag lia Ag Bab Ip ok Ada au 
di TA SI sea SAY Lt Una Ii CI Jt Gp 


PE MN Han pat eh 


2s AI G9 Aa Ra Mas Dang Gl ena ye 
bu ai dna: ba Sati SO 


ar Ipa An dala Jas ya J3 
SE pa Ab dn Real Ah Ga us HI 
aan Se ad Lo Ing ika Us u ol 

Ii Pig Ai Jan ida Gu: JS aa 
Ha Jo Born aa al SE 1,33 Pa ri 
Ha la Mn eny ES Ji ja CS al, 
op ana ang 9 MAY laga ya Ma: An uang 


2 


Kdi A3 alis 4 en ata a Aa saga Dag Nasa 


23397. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Oabil menceritakan kepada 
kami, dari Abdullah bin. Nasyir, dari Bani Sari', dia berkata: Aku 
mendengar Abu Ruhm, ahli ceramah penduduk Syam berkata: Aku 
mendengar Abu Ayyub Al Anshari : berkata: Pada suatu hari 
Rasulullah SAW menemui mereka lalu bersabda, "Rabb kalian 
menawariku antara 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab atau 
simpanan disisi-Nya untuk ummatku." Sebagian sahabat bertanya 
kepada beliau: Wahai Rasulullah! Apakah Rabb baginda 


— Musnad Imam Ahmad 






































menyembunyikannya?. Rasulullah SAW masuk rumah lalu keluar, 
beliau bertakbir lalu bersabda, "Rabbku menambahiku, setiap 
seribunya bersama 70.000, dan simpanan disisi-Nya." Berkata Abu 
Ruhm: Hai Abu Ayyub! Menurutmu, simpanan Rasulullah SAW itu 
apa? lalu orang-orang memakannya dengan mulut-mulut mereka. 
“Mereka bertanya: menurutmu, apa maksud simpanan Rasulullah 
SAW? Abu Ayyub berkata: Biarkan orang itu, dan aku akan 
memberitahu kalian tentang simpanan Rasulullah SAW seperti yang 
aku kira, bahkan seperti orang yang yakin bahwa simpanan Rasulullah | 
SAW adalah firman Rabb, "Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada 
ilah (yang hag) kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dan 
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya seraya lisannya 
membenarkan hatinya, maka Aku memasukkannya ke surga." 


ed 
1 - 


Pun ati Upi dang H3 US SAS —YYrAA 
J5 28 Log ad PGA Aa Gi of ina gi Me 
th ea BAP Naa ng ale So NI 
PG SI EA Wah Ah ME AN Ata 
Ka omi I33 RL BAN JS KASI Gs adi J3 
Tn ONE 
23398. Zakariya bin Adi menceritakan kepada kami, Bagiyah 
mengabarkan kepada kami, dari Bahir, dari Khalid bin Ma'dan bahwa 
Abu Ruhm As-Sama'i bercerita kepada mereka, dari Abu Ayyub, dia 


262 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Ibnu Lahi'ah dan Abu Oubail. 

Abu Oubail adalah Hai bin Hani' seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

Abdullah bin Nasyir adalah Al Kinani yang tidak dikomentari oleh Abu Hatim 
dan Ibnu Makula. 

HR. Ath-Thabamni (4l Kabir, 4/127, no. 3882). 


Musnad Imam Ahmad — 





berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menyembah Allah 
tanpa menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan shalat 
menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan menjauhi dosa besar, maka 
ia mendapatkan surga atau masuk surga." Abu Ayyub bertanya pada 
beliau: Apa itu dosa besar? Rasulullah SAW bersabda, 
"Menyekutukan Allah, membunuh. seorang muslim dan lari saat 


perang. "263 


Hp VA asas 3 CS G5 —yyraa 
Je Lt dn ae 
ai HA AN AA Ka dls da Bt Jd Ia pa 
Op s3 Kah daa la dada IL Gn 
MA dad dn al 3G ga dl 


2. 


ya 3 1 13 vape Lost AJ 2G Dy TN Call 

H Li il abu 6 ci Jana Jas AG Mia Ia 

Ana Ten MN In Ja ag da Jo 

- - an : 0 - Fa - - PN 58 

Hd paid 3 ai YG JB Olah aa Luth, :U Ha 
NU Par d3 5 gan 25 d3 Pegan Yu SER 

23399. Zakariya bin Adi menceritakan kepada kami, Bagiyah 

mengabarkan kepada kami, dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid -bin 


Ma'dan, dari Jubair bin Nufair, dari Abu Ayyub, dia berkata: Saat 
Rasulullah SAW tiba di Madinah, kaum Anshar membuat undian 





2 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23394. 


— Musnad Imam Ahmad 











siapa diantara mereka yang memberi tempat untuk Rasulullah SAW. 

“Abu Ayyub mendapatkan undian lalu ia memberi tempat untuk 
Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW diberi hadiah makanan, maka 
— hadiah itu otomatis dihadiahkan kepada Abu Ayyub. Pada suatu hari 
Abu Ayyub masuk, ternyata disana ada piring yang ada bawang 
merahnya. Abu Ayyub bertanya: Apa ini? Mereka menjawab: 
Rasulullah SAW mengirimnya. Kemudian Abu 'Ayyub mendatangi 
Nabi SAW dan berkata: Wahai Rasulullah! Apa yang 
menghalangimu, dari piring ini? Rasulullah SAW bersabda, "Aku lihat 
ada bawang merahnya." Abu Ayyub berkata, "Tidak halalkah bawang 
merah bagi kita?" Rasulullah SAW bersabda, "Halal, makanlah, 
hanya karena ada sesuatu yang aku merasa terganggu dan kalian 
tidak merasakannya." Haiwah berkata dalam riwayatnya, "Aku 
merasa terganggu, yang kalian tidak merasakannya." 


304 - 3 0. Papa 


Hn Hg Ea ea ban Yr 
— AP OP set GE yh Oa gi ME Gp 
SI BG SA AS IE bing la Jae NI Of ds otal 


23400. Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami, 
Bagiyah menceritakan kepada kami, Bahirah bin Sa'ad menceritakan 
kepadaku, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al Migdam bin M'adikarib, 
dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Nabi SAW an "Takarlah 
makanan kalian niscaya kalian akan diberkahi. usp3 


264 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23396. 
265 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17111. 


! 


Musnad Imam Ahmad — 


2, 
8 


Tg ara SATA ui JS X5 ES rta 


, 


23401. Abdul Jabbar bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Bagiyah menceritakan kepada kami, dari Bahir lalu ia menyebut 
hadits yang sama redaksi dan maknanya.” 


IG 


PA ul Was An aa na 2 Uh bo TTL Y 
en an aa an aa 3 
a VX. P3 n 8 y 4 Ie 2... Po una 
Io ialah Ale AN Ko AI Iya) JB JG Gara ig 1 
ca Inah 3G 2 
23402. Haitsam bin Kharijah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Bahir bin Sa'ad, dari 
Khalid bin Ma'dan, dari Al Migdam bin Ma'dikarib, dari Abu Ayyub 
Al Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Takarlah 
makanan kalian niscaya kalian akan diberkahi.” 


(4 2. an 


AP ing BUSA Bea 5 EA rt 
Ea JG To al 3 sa o naa janin gai JS 
Ba Wa 3 dad CA An en ep dat Si as 





26 Sanadnya shahih. | 
267 Sanadnya shahih, meksipun Ibnu Ayyasy masih diperdebatkan. 


— Musnad Imam Ahmad 




















. .. 3 Kana Mar 2. , he era or A 2 

PENA upah Op PWI MAA elu) ale AI lo 
. ig O 

23403. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu 

Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, 
dari Amru bin Al Aswad, dari Abu Ayyub Al Anshari berkata dan Ali 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin 
Abu Ja'far yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Al Aswad, 
dari Abu Ayyub Al Anshari berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


"Tangan Allah bersama hakim saat memutuskan perkara dan tangan 
Allah bersama orang yang bersumpah saat bersumpah." 


- 
RD 


HA kepa—) GIL WAP Pi BI Yk 
boat An be GI ad KI CU ih 


IE ts SE Md un Mo OI LEE Koi 


AN S3 Je Ld an SB ep ala S3 


23404. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, 
Risydin menceritakan kepada kami, Amru bin Al Harits mengabarkan 
kepadaku, dari Bukair, dari Abu Ishag, budak Bani Hasyim, Suatu 


268 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Ibnu Lahi'ah. 

Amr bin Al Aswad adalah tabiin senior dan perawi tsigah Mukhadhram serta 
haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

HR. Al Baihagi (10/123), pembahasan: Etika Hakim dalam pembagian. 

Az-Zaila'i (Nashb Ar-Rayah, 4/68) berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh 
Ibnu Lahi'ah." 


Musnad Imam Ahmad — 





hari mereka berbincang-bincang tentang kurma basah yang direndam 


' agar menjadi anggur. Lantas mereka berselisih paham perihal algar'. 


Kemudian Abu Ayyub Al Anshari melewati mereka, mereka 
mengirim seseorang untuk menemuinya dan bertanya: Hai Abu 
Ayyub! Bagaimana menurutmu perihal algar' (sejenis wadah yang 
terbuat dari buah labu yang dilubangi untuk prementasi kurma, ed) 
yang yang digunakan untuk merendam anggur? Dia (Abu Ayyub Al 
Anshari) Berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW melarang 
muzaffjat (wadah yang dilapisi dengan ter) yang digunakan untuk 
mengoplos anggur. Lalu orang itu menyerahkan algar' kepada Abu 
Ayyub Al Anshari dan Abu Ayyub Al Anshari menjawab seperti 
ucapan pertamanya.” 


0 30 3 “3 Hp 2 @ 8 - 


IS SP Ceria) rara ane ba —Yrs.0 

AA ega SENI 33 Ha ag JM 

. 0 2. Lea Ja Area SA .. A.A 2, y. . .c | 
O— Tg ja Jb A1 alay ale AI ce sa Iya 2 (GIA 
Pn 0. 2 042 AN Pan ad .. 2 An an 
JAN Fa sea ag GIA BB sa AI 
23405. Yahya menceritakan kepada kami, Risydin 
menceritakan kepada kami, Huyai bin Abdullah menceritakan 
kepadaku, dari seseorang, dari Yahshab, dari Abu Abdurrahman Al 
Hulabi, dari Abu Ayyub Al Anshari, dari Rasulullah SAW bahwa 
beliau bersabda, "Barangsiapa memisahkan antara anak dan ayahnya 
dalam jual beli (dalam penjualan budak), Allah 'Azza wa Jalla 
memisahkannya dengan orang-orang tercintanya pada hari 


kiamat." 





269 Sanadnya shahih. 

Abu Ishag maula bani Hasyim adalah Ad-Dausi, seorang perawi tsigah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 12135 dan 12038 dengan 
redaksi yang tidak jauh berbeda. 

70 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Risydin. 


— Musnad Imam Ahmad 











218 0 


Rn, 2. .. - 0 Ac 9 5 
BE 23 SC UE ejaan G3 Gea SAS NYA 


Eh Sp BE Ui Bb PI 3 


1 sa .. 3» EL. 0 se. NY .. .9 Pu 2 2.5 - o£ 
po eat TAS SALA) Tenang ya) Jis SL 
£ 2. t) at N 2, , 4 De pn aman 35 
at C3 Ol alah MEA Ke AI Ih JB, HI 
Anantng VA IE 6 IP Pa 


23406. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Malik 
mengabarkan kepada kami, dari Ishag bin Abdullah, dari Rafi' bin 
Ishag, budak Abu Thalhah bahwa ia mendengar Abu Ayyub Al 
Anshari berkata saat ia di Mesir, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang 
harus aku lakukan dengan tempat pembuangan ini, Rasulullah SAW 
bersabda, "Bila salah seorang, dari kalian pergi untuk buang air 
besar atau air kecil, jangan menghadap kiblat atau 
membelakanginya."”"' 


Lo Dae 0 1G 


-g n “ 53 g. 3 ha 
a— Tatan PI KT op Oleh Lol TT V 


ZA Al reg ara pat Pai o- 0... 8 sa ol X0 25-43 
Hal 3 Gang EP RAN AS ur SPP Um 


Lg ? @ 0 # o. o ».£ an os 7 5 ad . 39 
CE SU AS SN Aj Sab Ia SEAT UAN 


Sd Oi SAY 2d Ann le Ke Jp Ap Bata 
NX 


pare L LL AN s0 
A3 Opik bj WI 


Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23391. 

2 Sanadnya shahih. 

Ishag bin Abdullah adalah Ibnu Abu Thalhah, seorang paerawi tsigah masyhur, 
dan haditsnya dirwiayatkan oleh jamaah. 

Rabi' bin Ishag adalah perawi tsigah. Dia juga dinilai shahih oleh At-Tirmidzi 
sedangkan An-Nasa'i meriwayatkannya. 

HR. Al Bukhari (1/245, no. 144): Muslim (1/224, no. 264), Malik (1/193): An- 
Nasa'i (1/23, no. 22), dan Ath-Thabarani (Al Kabir, 4/141, no. 3931). 


Musnad Imam Ahmad — 


23407. Ishag bin Isa menceritakan kepadar kami, Laits 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Oais menceritakan 
kepadaku, ahli ceramah Umar bin Abdul Aziz, dari Abu Shirmah, dari 
Abu Ayyub Al Anshari bahwa ia berkata saat sekarag, "Dulu aku 
menyembunyikan sesuatu, dari Rasulullah SAW untuk kalian, beliau 
bersabda, "Andaikan kalian tidak berbuat dosa niscaya Allah SWT 
. menciptakan kaum yang berbuat dosa lalu Allah mengampuni 
mereka." | 


S3 33 ea andi Asy Bis tra 

0. 5 Lo. 6-3 2 an ... e' () . .. 
DP Apa ALA ai GP AP AP toll oi da YP 

LN an 05 aa Mina LN PN IN PO TE an Pa 5 
LA Ea die IA Jah 3 SIG CA Lagi 
. - 09 . Pu - P 5 - ad AP 
d3 UK sy5 sara en dug ts He 03 
ato NS Sea Men Men ena 3 0 . Ni Ag oc 0 An an TNO h3 
Dop YA) BY UNY sat Ore Jai AS ya La 1JU 
5.0. & 2 .. Ina - ERA o.' re og ye 
PAS 5 Un api Pa Up DN CSO) SAS OI 
. .. 8 - . N sis ed 3 s , “, 
BUS Vip Kanya Sby jan Jp AI Ke JS VIp cola 
SI BIS Cg Toer PE YG Gegomi S MMAN Gp Sx 
03 


Sia Erni SI IG Ka Gal aa Gal Cile AN las 
Aakia AlO MA Jae MI) 53 la Log 





7 Sanadnya shahih. 


Muhammad bin Oais Al Madani Al Oash adalah perawi tsigah masyhur dan 


haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

Abu Sharmah adalah sahabat, namanya adalah Malik bin Oais atau Oais bin 
Sharmah. : 

HR. Muslim (4/2105, no. 2748): dan Ath-Thabarani (Al Kabir, 12/172, no. 
12794). 


— Musnad Imam Ahmad 














23408. Abu Ja'far Al Mada'ini menceritakan kepada kami, 
Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada karni, dari Said bih Iyas, 
dari Abu Al Ward, dari Abu: Muhammad. Al Hadhrami, dari Abu 
Ayyub Al Anshari berkata: Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, 
beliau singgah ditempatku lalu beliau bersabda, "Hai Abu Ayyub! 
Maukah kau aku ajari?" aku menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba mengucapkan 
dipagi hari: Tidak ada ilah (yang hag) kecuali Allah semata, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian, 
melainkan dengannya Allah mencatat baginya sepuluh kebaikan dan 
menghapus sepuluh kesalahan, bila tidak maka ucapan itu disisi Allah 
seperti memerdekakan sepuluh budak, bila tidak, maka ucapan itu 
menjadi perisai, dari syetan hingga disore hari, dan tidaklah 
seseorang hamba mengucapkannya di sore hari melainkan seperti itu 
juga." Aku (Abu Al Ward) Berkata kepada Abu Muhammad: Kau 
mendengarnya, dari Abu Ayyub Al Anshari, ia (Abu Muhammad): 
Demi Allah, aku mendengarnya, dari Abu Ayyub Al Anshari 
menceritakannya, dari Rasulullah SAW. 


(Ra 


PI EA GA Hi Sp dak Al Bis —Yrt.A 
ASI og I5 apb sg ul 
Ip ala Ii Kayla Io Al Sya ol dojd al up ah 
sd aki - P3 Li. ep ore “ “ 3 
CA ABE II ala al Jia dh ala Io 3 
Tg Pa ap an Ah 25 s - , 9 Pan esa ge 2 
213 Sanadnya shahih. 
Abu Al Ward adalah Ibnu Tsumamah seorang perawi tsigah adan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Sunan. 


Abu Muhammad Al Khadhrami adalah Aflah maula Abu Ayyub, seorang 


perawi tsigah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16536. 


Musnad Imam Ahmad — 


Maa, - ” tp, A 2 4 LL .. . . Pa 
Ju Gelang AE Al doa KE ae cbr dsn 
3 . 5 . at 5 hei 5 "3 a, P3 P3 x 8, 3 
Hey DA Ya 5351 Jini io “dls PI) ud A 

NN .... 1. SL ema ktc 
dm nj sie Pagi «Jika e Data J3 lau ain 
PT An SANG x 8, Kana SA Da 3, Pa PN 
AI ea Sa al HPA le bab Alas OS Call 3 lah 
Ma eta aa So AD nana se db A33 Gp 
2 saia fa 0... PA as ali 
2 3 "4 .. .. 
— Ten A3 Up dls al Jab ap aU ep 
53 .A Ne 1 - Pa aa 4 3 
js : WA IU Lana et (Ia dalah ale Ko 
Bea of 3. “2 P3 P3 . ore A ., ? 
Ne Ta 1IG ART sel ale AN Ko AA 

"9 # Oa A 2 Le td - £ 
Mp dah aa Ai de aa us DS 
23409. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, budak Bani 
Hasyim menceritakan kepada kami, Tsabit Abu Zaid menceritakan 
kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al 
Harits, dari Aflah, budak Abu Ayyub, dari Abu Ayyub Al Anshari 
bahwa Nabi SAW turun, beliau berada dibawah sementara Abu 
Ayyub Al Anshari berada diatas, Abu Ayyub Al Anshari terbangun 
pada suatu malam, ia Abu Ayyub Al Anshari berkata: Pantaskah kami 
berjalan diatas kepala Rasulullah SAW? Lalu ia pindah, lalu mereka 
tidur disamping. Dipagi harinya, Abu Ayyub Al Anshari menyebutkan 
hal itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, "Bawah lebih 
bermanfaat bagiku." Abu Ayyub Al Anshari berkata, "Aku tidak akan 
meninggikan loteng sementara baginda berada dibawahnya." Lalu 
Abu Ayyub Al Anshari pindah ke bawah sementara Nabi SAW diatas. 
Dia (Abu Ayyub Al Anshari) membuatkan makanan Nabi SAW lalu 


mengirimkan kepada beliau dan bila makanan dipulangkan, ia (Abu 
Ayyub Al Anshari) bertanya dimanakah tempat jari-jari Nabi SAW, 


— Musnad Imam Ahmad 














lalu ia mengikuti bekas jari-jari Nabi SAW. Dikatakan padanya: 
Rasulullah SAW tidak makan, lalu ia (Abu Ayyub Al Anshari) naik 
dan bertanya: Apakah makanan itu haram? Nabi SAW bersabda, "Aku 
tidak suka." Maka setiap kali Nabi SAW diberi makanan, Abu Ayyub 
Al Anshari mengucapkan: Aku juga tidak suka, jika baginda tidak 
| suka. 4 


5 MO 9 20 S0 4, An 
ena yr. 


. 2. 
- 

. 

. 


2 Gada ema ban Ju 


pasa Bata SS Di Da amen 
Ti an pa TA Sa Pe 
BS Jah HH AN Ip Cegami  DGE Ga WA 


23410. Ishag bin Ibrahim Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Salamah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari 
'@asim bin Mukhaimirah, dari Abdullah bin Ya'isy, dari Abu Ayyub 
“Al Anshari berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa seusai 
shalat Shubuh mengucapkan: Tidak ada ilah (yang hag) kecuali Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya 
pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebanyak sepuluh 
kali maka ucapan itu seperti memerdekakan empat budak, dengannya 


. 74 Sanadnya shahih. 
HR. Muslim (3/1623, no. 2053): Ath-Thayalisi (80, no. 589), dan Ath- 
Thabarani (Al Kabir, 4/153, no. 3984). 


Musnad ImamAhmad — 


dicatat sepuluh kebaikan, dihapus sepuluh keburukan, diangkatkan 
baginya sepuluh tingkat dan menjadi pelindung, dari syetan hingga 


sore hari dan bila ks ai setelah shalat Maghrib maka seperti 
“275 
itu. 


et Ga ang Ca kta Ea cats Es rr 


. 


spa ank ap da Oi Ka 
Pen AS JB, Kanan. 2 


23411. Affan menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Ishag putra saudaraku Anas, dari Rafi' bin 
Ishag, dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa ia berkata: Aku tidak tahu 
apa yang harus aku lakukan dengan kakus-kakus di Mesir, Rasulullah 
SAW melarang agar kita tidak menghadap dua kiblat atau 


membelakangi keduanya. Hammam berkata: Saat buang air besar dan 


air kecil. 


3 0. Je Pipa 


Kur, Ke tara Gap HL opal op Agan Gas —NYNY 
at us AG ag -JU SSI pd ae BA 


. 


25 Sanadnya shahih. —. 

Yazid bin Yazid bin Jabir adalah Ad-Dimasygi Al Fagih. 

Al Gasim bin Mukhaimarah Asy-Syami adalah perawi tsigah dan termasuk 
orang yang memiliki keistimewaan. 

Abdullah bin Ya'isy disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat namun 
sebagian yang lain tidak mengetahuinya, seperti Al Husaini and Ibnul Jauzi. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23408. 

216 Sanadnya shahih. 

Ishag bin Akhi Anas adalah Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah Al Anshari, 
seorang perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23406. 


Ios — Musnad Imam Ahmad 











, 2 0 - naa - & £ 0. a. E Ou - o Tia 
dm 6 (SAI Lg B3 ala SI Ta) Dg up lbs 
' -. . jl aer 0. g e . Kadi Aa P3 Ti 2, 
MLS YUI j3 hee Tang ale Kp 


LAU PAS AI 

23412. Sa'id bin Manshur Al Khurasani menceritakan kepada. 

kami, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Laitsi menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar Ibnu Syihab berkata: Aku bersaksi atas 
Atha' bin Yazid Al-Laitsi bahwa ia menceritakannya, dari Abu Ayyub 
Al Anshari, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Tidaklah 
seseorang menanam tanaman kecuali Allah 'Azza wa Jalla mencatat 


pahala untuknya seukuran buah yang dikeluarkan oleh tanaman 
. ag, 0277 5 
itu. 


. Tip "30 y, x0- Pt 7 son as 
Pa La Cknag G3 AM app Monas (atm Uj 23 Code —YY NY 


er LA at IP Ola ad ala 53 ea lai hi 


Bat 5 23 pa 5 .. NX 2 y, n 303 0 — tis 
: 3... 9 


23413. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu 
Habib, dari Aslam Abu Imran, dari Abu Ayyub Al Anshari berkata: 
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Segerakan shalat 
Maghrib sebelum terbitnya bintang." 


27! Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al- 
' Laitsi, dia dinilai tsigah oleh Malik dan Sa'id bin Manshur. Sedangkan sisa 
perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Al Haitsami (4/67) juga berkata sepertiitu. - 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15139 dengan redaksi yang 
tidak jauh berbeda. 

218 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Ibnu Lahi'ah. 

Aslam Abu Imran adlah Ibnu Yazid, seorang perawi tsigah masyhur. 


Musnad Imam Ahmad — 


1G o d0 Pa 


PI up ad GA AI oa j3 203 SIS YA 

2 Dg AN hp s 
Manan inna Ii Pe te GE dagu 
sat aa tu aja balas ud Jah 
Hai MES :JE AI Ja Pa 


Aa ae yA" ja Aa 33 


| 23414. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Rasyid Al Yafi'i, dari Habib bin Aus, dari Abu Ayyub Al Anshari 
bahwa ia berkata: Suatu hari kami berada didekat Nabi SAW, 
kemudian makanan disuguhkan, aku tidak pernah melihat makanan 
yang lebih besar berkahnya melebihi makanan itu saat kami 
memakannya pertama kali, dan tidak ada yang lebih sedikit 
barakahnya diakhirnya. Kami bertanya: Itu bagaimana wahai 
Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Karena kami menyebut nama 
Allah 'Azza wa Jalla saat kami makan kemudian orang yang makan 
setelahnya tidak menyebut nama Allah sehingga syetan makan 


bersamanya." 


3 9. Pe Pt 7 


Je ye we Kar celah oa PUT ba —YY41o 
AE PA PA OS Aka Gi Anji Of Sa Jala 


Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17262 dan 15657. 

22 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Ibnu Lahi'ah. 

Rasyid bin Jundal Al Yaff'i dan Habib bin Aus. Ibnu Hibban telah menilai 
keduanya tsigah namun banyak yang tidak mengenal keduanya. 

Al Haitsami (5/23) berkata, "Habib bin Aus dan Rasyid bin Jundal si 
mempunyai satu perawi." 

Hadits Ibnu Lahi'ah adafah hasan. 


— Musnad Imam Ahmad : 









































PALA La Bl an ASI ah as ale yan Lal pl 
Be MI en ae SE Pa 
Pak, AS AN Ia US A4 BAY Dia Ia 
Mou ID was PALI Ugal Pl dea ig 


“log WAN, LAN ME Lp 


23415. Affan menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari seorang penduduk 
Makkah bahwa Yazid bin Mu'awiyah memimpin pasukan dimana Abu 
Ayyub Al Anshari ada didalamnya lalu Yazid masuk ke kediamannya 
saat sekarat, Abu Ayyub Al Anshari berkata padanya: Bila aku 
meninggal, sampaikan salamku pada orang-orang dan kabarkan 
kepada mereka bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa meninggal dunia dengan tidak menyekutukan Allah 
dengan sesuatu pun, Allah menempatkannya disurga." Hendaklah 
mereka berangkat bersamaku dan pergi ke negeri jauh bersamaku di 
kawasan Romawi semampu mereka. Di kemudian hari Yazid 
memberitahukan orang-orang saat Abu Ayyub Al Anshari meninggal 
dunia, orang-orang terpukul dan mereka pun mengantarkan 


2 ana da dal JB Ujian Lo. AAA Gas - —y san 
PTN Pe! La at Ka dg Cc elus Kr Pang Wat cal) 
S3 dadi LN Ad ala db di Je Ips 3636 
B0 Senndnya dho'if karena ada perawi yang tidak dikenal dari Abu Ayyub. 


Hadits ini sendiri marfu' dan telah disebutkan sebelumnya padan no. 21990 serta 
21356. 


Musnad ImamAhmad — 





V5 An Bath S3 Pj Ba , aka Yaa 


Al ah OPS PE Pes ar 

23416. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ma'mar bin Rasyid mendiktekkan kepadaku, Az-Zuhri 
mengabarkan kepada kami, dari Atha' bin Yazid, dari Abu Ayyub Al 
Anshari berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bila salah seorang 
diantara kalian masuk WC jangan menghadap kiblat tapi hendaklah 
menghadap timur atau barat." Abu Ayyub Al Anshari berkata: Saat 
kami tiba di Syam, kami menemukan WC-WC dibuat menghadap 
kilbat, kami pun mengubah arah dan meminta ampunan Tu 
Allah?! 


2 Dp AA AS jika 2 IA SAS YYLAV 
: Na 
Jah os :JB Ts LD gl 1 ge (3 pasa aa up Manga 


38 £ ... si Pa £. AI oT- A, a y 
Aly Pata Lana da JA ai Bala ada Ii 


- . 


IL KA Ara Bts PA at aa daa UI KG 
suri Jb IG ae yel ta BA II, Y 


23417. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir 
bin Samurah, dari Abu Ayyub Al Anshari berkata: Bila Rasulullah 
SAW diberi makanan, beliau memakan sebagiannya dan mengirimkan 
sisanya untukku. Pada suatu hari, beliau mengirim sepiring makanan, 
beliau tidak memakannya sama sekali, dalam makanan itu ada bawang 


. putihnya lalu aku bertanya kepada beliau apakah itu haram, beliau 





21 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya Sada no. 23406 dan 23411. 


(2121 — Musnad Imam Ahmad 








bersabda: "Tidak, tapi aku tidak suka baunya." Aku (Abu Ayyub Al 


Anshari) berkata: aku tidak menyukai yang tidak baginda sukai. La 


0. 03 30 15. 3 Pa 


13 ARUN del Bas CAS op Kapan Lidor —YYENA 


1S) aa Bem sauna ta A3 pa Sd 
gg Ian bani Saos ga 


Nb aan ba da ai 
"ig dat Sa Li Sa Maa aa ale 
dan aa Ja dpn KASN 3 
Hen G5 hn Je 3 Ii dia Uk 
KAN Gala ag IE PN YES ta in Ah ae 

ena LISA In UE JB JB saja ie ost 


23418. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Washil Ar-Ragasy menceritakan kepada kami, dari Abu Saurah, dari 
Abu Ayyub Al Anshari bahwa bila Rasulullah SAW diberi makanan, 
beliau memakan sekehendak beliau kemudian mengirimkan sisanya 
untuk Abu Ayyub Al Anshari dan didalamnya ada bekas tangan 
beliau, beliau diberi makanan yang ada bawang putihnya, Rasulullah 
SAW tidak memakannya sedikit pun dan mengirimkannya kepada 
Abu Ayyub Al Anshari, keluarganya berkata padanya lalu ia (Abu 
Ayyub Al. Anshari), "Dekatkan makanan itu kemari, aku 
memerlukannya." Saat ia tidak melihat bekas tangan Rasulullah SAW, 
ia menahan tangannya dan mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, 





282 Sanadnya shahih. 
Jabir bin Samurah adalah sahabat. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23409. 


Musnad Imam Ahmad — (213) 


"Wahai nabi Allah! Anda lebih aku muliakan melebihi ayah dan 
ibuku, baginda tidak memakan makanan ini, bolehkah aku 
memakannya?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya, makanlah.” 


An ai DP MUI JP GP 02) Cia YAA 

28 . s1 3 ,.? BA EA ". .. . 0 

Ala Ala BN elo AN Sya) JENG selat ah oat 53 

. 3) ..... ge . . 3 Nate 

MTI ee 9 JB So SEN G3) 1 J3 OJUSEN i 
23419. Waki' menceritakan kepada kami, dari Washil Ar 

Raggasy, dari Abu Saurah, dari Abu Ayyub Al Anshari dan, dari 

Atha' keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah 


baiknya orang yang menyela-nyela." Beliau ditanya: Menyela-nyela 
apa? Rasulullah SAW bersabda, "Saat wudhu dan makan." 


aa 


. P3 e 
PA ui elab P KA IP OA AI NYA 
-. Bai oa e Aa sa 3 ' 4 8, g. Hen Di 
Ai da ja an AR Io Ca SU ot ai 
res si ve yag dia 2 Ar Las ot Ta 33 2th 
EL 


23420. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Atha' bin Yazid, dari Abu Ayyub ia menyebut Nabi SAW, "Tidak 
halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari 


23 Sanadnya dha'if, karena ada perawi bernama Washil bin As-Sa'ib Ar- 
Raggasyi. 

Abu Surah Al Anshari bin Akhi Abu Ayyub, keduanya dinilai dha'if. 

Hadits sebenarnya shahih. Silakan lihat hadits sebelumnya. 

24 Sanadnya dha'if, karena ada perawi bernama Washil bin As-Sa'ib Ar- 
Raggasyi. ' 

Al Haitsami (1/235) menilainya dha'if karena Washil hanya sendirian. 

HR. Ibnu Abu Syaibah (1/12), dan Ath-Thabarani (Al Kabir, 4/1771, no. 4062). 


— Musnad Imam Ahmad 











berturut-turut, ia berpaling dan dia berpaling dan yang terbaik, dari 
keduanya adalah yang memulai salam." 


BAP ai yi 2 Sean KAS —YrEYA 
PARA Kan, Gl JG ul GP Ko oi AAS 
Er SA: SIB BI dal, Ane Aa 
ia ui Kh Jai dag la AI ia Ata ih GS 

| an Ma Apt SA 


23421. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Zaid bin 
Aslam, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari ayahnya, dia 
berkata: Al Miswar dan Ibnu Abbas berbeda pendapat —Abdullah 
berkata dengan redaksi 'berdebat'— tentang orang yang berihram 
menuangkan air dikepalanya. Lalu mereka mengirim utusan untuk 
menemui Abu Ayyub Al Anshari: Bagaimana kau melihat Rasulullah 
SAW saat membasuh kepala beliau? Abu Ayyub Al Anshari berkata, 
"Seperti ini, depan dan belakang." Sufyan mempraktekkannya. 28 


PSA gp md CAS dgan jd GAS YEN 

4 Na Ga Ae an AL Ra ut 3 - .- -... 2. 
II uko AI Iya) JU JL dejuaNI Log SP oi oi K3 
| KAP PI 3 IE Batal 3 Satar Ya | al ala 


25 Sanadnya shahih.. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16210 dan 18824. 

286 Sanadnya shahih. 

Ibrahim bin Abdullah bin Hunain adalah perawi tsigah. Haditnya dan hadits 
ayahnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (3/20, cet. Asy-Sya'b), pembahasan: Orang yang terhalang melakukan 
ihram (ada musuh atau sakit), bab: Mandi bagi orang yang berihram: dan Abu Daud (2/168, 
no. 1840), pembahasan: Manasik haji, bab: Mandi bagi orang yang berihram. 


Musnad Imam Ahmad — bisI 


23422. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Hakim bin Basyir, dari 
Abu Ayyub Al Anshari berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah 
paling utama adalah sedekah untuk kerabat yang menyembunyikan 


permusuhan." 


3 0 - aa 
IS ya KEP CAP 3 Okta SA YYLYY 
A . . i 0 o- 0 ...9 
as ae A ot Ka au (olata v CI IS Asludi 
ig 2 ia H 3 (3 . s . 
AN du ae ala 


23423. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amru, dari 
Abdurrahman bin As-Sa'ibah, dari Abdurrahman bin Su'ad, dari Abu 


Ayyub Al Anshari bahwa Nabi SAW bersabda, "Diwajibkan mandi 


karena keluar mani." 


- OA x 


na Ba (dekat Ga Aya Pi Tar ANE 
o .. 9 am 2 TO or. Aa ag y 4 3. of 
Jaana dia As LS) So ah “ds al sale al Jaw) ya 


03. 


OP JG GEA BGT AI LSI aah CAN J0) Urea JB 
g 2 4 2 P3 2G 0 San 3 - 2... 
Oa aa PE Comel JG Kia pe ln Apt 


287 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Al Hajjaj bin Arthah. 

Hakim bin Basyir dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban, sedangkan yang lain tidak 
- mengomentarinya. 

Al Haitsami (3/116) mengisyaratkan kepada Al Hakim, namun dia tidak 
berbicara tentang Hakim. 

288 Sanadnya shahih. | 

Abdurrahman bin As-Sa'ibah dan Abdurrahman bin Su'ad adalah perawi tsigah 
dan hadits keduanya diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 18914. 


Be Musnad Imam Ahmad 




















et Ie EMAS LB boy ayat 
SIB F6 IL Ui 3 GA HIU JB 


23423. 2. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, 


Ubaidah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Sahm bin 
Minjab, dari Oaza'ah, dari Al Oartsa', dari Abu Ayyub Al Anshari 
berkata: Rasulullah SAW membiasakan shalat empat rakaat saat 
matahari tergelincir lalu aku Abu Ayyub Al Anshari berkata: Wahai 
Rasulullah! Rakaat-rakaat apa itu? Rasulullah SAW bersabda, 
"Rakaat-rakaat yang aku perlihatkan padamu ini sudah biasa aku 
lakukan." Beliau bersabda, "Pintu-pintu langit terbuka saat matahari 
tergelincir dan tidak ditutup hingga shalat Zhuhur ditunaikan, aku 
ingin kebaikanku naik ke sana." Aku (Abu Ayyub Al Anshari) 
berkata, "Wahai Rasulullah! baginda membaca pada semua 
rakaatnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya." Aku bertanya, "Ada 
salam pemisahnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Tidak." 


oi 


Ke engan han H5 dayun Af Ela - -Y te 
Pe JG JG dya OA ap ab oi 


. Nata 


aa) Ae Wis dya Ag En san Wp 3 Olah) Ae La ia 


29 Sanadnya shahih. 
Ubaidah adalah Ibnu Humaid Adh-Dhabbi, seorang perawi tsigah. 
Ibrahim adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i. Sahm bin Minjab adalah perawi tsigah 
dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

Oaz'ah adalah Ibnu Yahya seorang perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan 
oleh jamaah. 

Oartsa' Adh-Dhabbi adalah perawi tsigah dari kalangan tabiin dan haditsnya 
diriwayatka oleh keempat imam hadits. 

HR. Ibnu Majah (1/365, no. 1157), dan Al Humaidi (1/190, no. 385). 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15332 dengan redaksi yang 
tidak jauh berbeda. 


Musnad Imam Ahmad — 





23424. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Sa'ad bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, dari Umar bin Tsabit, dari Abu 
Ayyub Al Anshari berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
puasa Ramadhan kemudian dilanjutkan enam hari dibulan Syawwal, 
terhitung puasa sepanjang masa." | 


210315. 3 ... L ran) 3 
Pa 2 2 Gan Pn 5 os . zo- ( . ed £ 0. . 
jas :JB CIA IP PMP PL uh 


bd 
32. . 


MB ha Pb Yan Je IA Aa Ran) ME Lai 
KA UNJ ah sJLS SAS DUS oh LIS Loji 
et PA pa so. A 8, N . PN EA. 3. @ 
Sih HL eling AE AI Cdao SI Jay Hal SET LAI Gas ot) 
& #5 35 a53 3 PNaa SG 25 4 9, y Pd Hg ban Ana Ai pe 
Pagu SIGN Iga lag Ala Gako AI Joo) Tata CI 
| KAB US ol IDA d Liga Je 

23425. Isma'il menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Martsad bin Abdullah Al Yazani berkata: Abu Ayyub Al Anshari dan 
Ugbah bin Amir mendatangi kami di Mesir untuk berperang, ia 
menunda Maghrib kemudian Abu Ayyub Al Anshari menghampirinya 
lalu berkata, "Kenapa shalat ini (tidak dilaksakanan, pent.) wahai 
Ugbah?" Dia (Ugbah) menjawab, "Kami sibuk." Abu Ayyub Al 
Anshari berkata, "Demi Allah, orang-orang pasti mengira kau 


melakukan ini karena kau pernah melihat Rasulullah SAW 
melakukannya, apa kau tidak pernah mendengar Rasulullah SAW 


28 Sanadnya shahih. ' 

Sa'd bin Sa'id adalah Ibnu Amr Al Anshari Al Madani, seorang perawi tsigah, 
dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim serta keempat imam hadits lainnya. 

Umar bin Tsabit juga seperti itu. Kedua perawi ini adalah tabi'in. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 14645 dan 14236. 


— Musnad Imam Ahmad 
















bersabda, 'Ummatku akan senantiasa baik atau diatas fitrah selama 
mereka tidak menunda Maghrib hingga bintang-bintang 


membaur,” 


o GA 0 20 A5. 9 Papa 


Pa Dana | uv Iozea “ae AG Ir Lad —YYLYI 


£ 
- 
TetiPa - ta CP £ 


Hu 33 IE AI Ki MAP aa Gi Ini HS 


Ata S3. Jan Je 5 Ap Ae oh Kis) ae 
23426. Muhammad bin Abi Adi menceritakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Ishag, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepada 
kami, dari Martsad bin Abdullah mengatakan, Abu Ayyub dan Ugbah 


bin Amir saat itu mendatangi kami di Mesir. Lantas ia menyebutkan 
hadis yang sama." 





yr GAN ng Cyan yee obat Ez —YYLYV 

ng pura Ga JI 316 Ll dip aja Al 
Ty gan Yg AG pe Sh GS AA 
2 La Ja IP WS Ad EA UB rol jd Ju LI, 


le “22 AI aki) A3 Eka 
23427. Isma'il menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid, dari 
Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bila 
salah seorang diantara kalian masuk WC jangan menghadap kiblat 
tapi hendaklah menghadap timur atau barat." Abu Ayyub Al Anshari 
berkata: Saat kami datang ke Syam, kami lihat tempat-tempat 


21 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumaya pada no. 23413. 


Musnad Imam Ahmad — 





pembuangan kotoran menghadap kiblat, kami pun mengubah arah, 
dan kami memohon ampunan kepada Allah 'Azza wa Jalla.” 


Ana 2 Pai Ul —YYLYA 


Pata 


Pa 2. PN ae Nana Panen & #0. te. 9 7 .. 
Ia sae lo MI Sya OI il dp Gam gi AP 


Ka Up ee bh Sea Usb JT sy os 
OT IS IE ATA AN IL GB la 3 Ep 3 
aur Bb Jua, 


23428. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Syu'bah, Simak menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Samurah, 
dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa bila Rasulullah SAW diberi 
makanan, beliau mengirimkan sisanya untuk Abu Ayyub Al Anshari, 
pada suatu hari beliau diberi sepiring makanan yang ada bawang 
putihnya, lalu Rasulullah SAW mengirimkannya untuk Abu Ayyub Al 
Anshari, ia datang lalu berkata: Wahai Rasulullah! Apakah ia haram? 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, tapi aku benci baunya." Abu Ayub 
berkata, "Aku membenci yang baginda benci." 


(Ia PI Aa Na « 


ee 
s0 LD aah 0 


Si JG Ol Kr ar kere Ma oa —YYLYA 
ET MN can Dp udara ud da asih ah 


L- Jm A3 pln II A3U pl isG gama Sy Kel ala 


. 


- AA “Ie he Na. Ma - 0. 3G AI. 9 Y 3. 
Oo elu) BE ig en Un ii BASA ds) 


29? Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23416. 

298 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23417 dan 23418. 


— Musnad Imam Ahmad 











. 


Na 

23429. Yahya menceritakan kepada kami, Amru bin Utsman 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Musa bin 
Thalhah bahwa Abu Ayyub Al Anshari memberitahunya bahwa 
seorang badui menghadap Nabi SAW saat beliau berada dalam 
perjalanan, orang badui itu meraih tali kekang unta beliau lalu berkata: 
. Wahai Rasulullah! Atau wahai Muhammad! Beritahukan padaku yang 
bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkanku dari neraka? Rasulullah 


SAW bersabda, "Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan- 


Nya dengan apa pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 
11294 | 


ASI S3 ANA paky lb BPS YAN LES JB JI 


.menyambung silaturrahim. 


- 
MD kB 


| AL O— dia AA Pi ba Ya 


—ie Ai Ma & aa) of Lot at An aa cast s Maka 3, 
SEA TI AP td ee EP IR TA 


. - 


sa) 


. 


23430. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Aun 
bin Abu Juhaifah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Al Bara', 
dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Nabi SAW keluar setelah matahari 
terbenam lalu beliau mendengar suara, beliau bersabda, "Orang-orang 
Yahudi disiksa dikuburnya."””” 


24 Sanadnya shahih. 

' Amr bin Utsman adalah Ibnu Abdullah bin Mauhib, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. Begitu pula dengan Musa bin 
Thalhah bin Ubaidullah. : 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 19116 dan 19054. 
28 Sanadnya shahih. 
Di dalam sanad hadits ini ada tiga orang sahabat, yaitui: 


Musnad Imam Ahmad — 





Pa 3 03 Jo 35- 3 Pte 


Pe Ebeg SAS AE Ai Sa SAS NYA 
- Pa Ap or. NX 2 NG Pa ae 0 - Snap 
Ca Eng OS eng ale lo Iya) Ol LA gi 3P Gilpa 


TA Se JIN Sp Sad R6 MG AE Yaa Jah 
Di Jo Ap Ii sega AN aa 
La Ia ED pe debina PP 54 0S aa ala AN Jo 

| PP 


23431. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Washil menceritakan kepada kami, dari Abu Saurah, dari Abu Ayyub 
Al Anshari bahwa Rasulullah SAW bersiwak dua atau tiga kali 
dimalam hari, bila beliau bangun malam, beliau shalat empat rakaat, 
beliau tidak berbicara, tidak menyuruh apa pun dan salam diantara dua 


rakaat. Bila Rasulullah SAW berwudhu, beliau berkumur dan 


membasuh jenggotnya dari bawah dengan air. 


3 


AS OLI H3 AB BASA YAN 

st & s3 (las Ga Ta ut ii JG uPa 
PF, 4, s - s “4. Dn ae. “9.4 

PIA Ibas sn ale At Io J5 JG UB Nb 


Pertama, Abu Hujaifah, yaitu Wahb bin Abdullah As-Sawa'i. 

Kedua, Al Barra'. 

Ketiga, Abu Ayyub RA. . 

Aun bin Abu Hujaifah adalah perawi tsigah dari kalangan tabiin dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (2/124, cet. Asy-Sya'b), pembahasan: Jenazah, bab: Berlindung 
kepada Allah dari siksa kubur, Muslim (4/2200, no. 2869), pembahasan: 
Karakteristik surga, dan An-Nasa'i (4/102, no. 2059). 
| 286 Sanadnya dha'if, karena ada perawi bernama Washil bin As-Sa'ib. 

Al Haitsami. (2/271 dan 1/230) menilai Abu Surah dha'if karena ada Washil 
saja. 

HR. Ath-Thabarani (Al Kabir, 4/178, no. 4967). 


(2221 — Musnad Imam Ahmad 














Hb G3 ai Ad bt GUI - Pp 
SK Ll Patra J8, ai Haa 2 Ia S5 AN, 

Ui J3 WS al Tah al db AI AE yi Je 
| SEL ap wr NA LA 


23432. Waki' menceritakan kepada kami, Ouraisy bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, dari Abu Washil, dia berkata: 
Aku bertemu dengan Abu Ayyub Al Anshari ia menyalamiku lalu ia 
melihat kuku-kukuku panjang, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Salah seorang diantara kalian bertanya tentang berita langit 
sementara ia membiarkan kuku-kukunya seperti kuku-kuku burung, 
disana terkumpul jinabat dan kotoran." Waki' tidak menyebut: Abu : 
Ayyub Al Anshari sementara yang lain menyebut Abu Ayyub Al 
Ataki. Abu Abdurrahman berkata: ayahku berkata: ia (Waki") salah 
ucap, ia berkata: Aku bertemu Abu Ayyub Al Anshari padahal dia 
adalah Abu Ayyub Al Ataki. 297 


Pt Ppt 


KI Lama ea UU Ad GIS On Cab NY 

Ae KAA ata Da Na Abab II Gaga 
2 spa L 0 

HS 5 aan EN TA Day dl 0) Nnang 


Ap Ang 3, top og da AS 


23433. Yazid menceritakan kepada kami, Abu Malik Al 
Asyja'i menceritakan kepada kami, Musa bin Thalhah menceritakan 


2! Sanadnya dha'if, karena ada perawi bernama Washil bin As-Sa'ib. 

Hadits ini juga mursal, sebab Abu Ayyub Al Ataki Al Maraghi tidak 
menyebutkan nama sahabat. Dia sendiri adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

HR. Ath-Thayalisi Gl. no, 596): dan Al Baihagi (1/175). 


Musnad ImamAhmad — |223| 


kepada 'kami, dari Abu Ayyub Al Anshari, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Sesungguhnya suku Aslam, Ghifar, Muzainah, Asyja' 
Juhainah dan orang-orang dari Bani Ka'ab adalah para penolongku 
selain manusia, Allah dan rasul-Nya adalah penolong mereka." 


9 


— aa Ag An Kara S3 Bas —yrtr4 
Pen Me Nu 
LED 3 NU AI 


23434. Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Ayyub atau, dari 
Zaid bin Tsabit bahwa Nabi SAW membaca Al A'raaf dalam dua 
rakaat shalat Maghrib.” 


GAN GP tega ee Oi Gis day | Gis -Yrtro 
AI 3 JB :JB (su La PN La Ip OP aa - 
23 ol Tn SE op ye Pes de Ie 
AG so gd Oh -d wa 
23435. Yazid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Husain 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid Al- 


Laitsi, dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Shalatlah witir lima rakaat, bila kau tidak mampu maka 


28 Sanadnya shahih. Para perawi hadits ini tsigah masyhur. 
HR. Muslim (4/1954, no. 2519): dan AG Phabeaani (MI Kabir, 4/140, no. 
3927). 
Al Haitsami (10/45) berkata, "Para perawi hadits ini adalah perawi shahih," 
. 28 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21539. 


— Musnad Imam Ahmad 


! 














tiga rakaat, bila kau tidak mampu maka satu rakaat dan bila kau tidak 
mampu berisyaratlah. 'S | 


Pe Tana 


Aa rb ta 3 SI CA dang BA YEN 
Aa h7 xg Per . Tana Tor (3 PN 
ag ada Ko dgn CA NBA 
00 Lan 3 28. at. An baba Ba ea Tae 
AAN Sp BMI AD Opa Y 00x) ALL OL Y 206 op :JU 


. . ..43 Awan Man 313 PAN 
I aj pb gir JA S3 sala Ap Ob Lp BSE 3 


ata 


43) 


23436. Yazid menceritakan kepada kami, Daud menceritakan 
kepada kami, dari Amir, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abu 
Ayyub Al Anshari bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Barangsiapa 
mengucapkan: Tidak ada ilah (yang hag) kecuali Allah semata, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebanyak sepuluh kali maka ucapan 
itu seperti memerdekakan sepuluh budak. 1-01 


o. 30 36-39 9 - 


"Yi Iamea Code —YYEYY 


3g. 3 - “ 
Ca PAN GS Chan bab « 
, 


$ 


Age gp ip Aug De 


10 Sanadnya shahih. 
HR. Ibnu Abu Syaibah (2/295): dan Ath-Thahawi (Syarh Al Ma'ani, 1/291). 
Al Haitsami (2/241) berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih." 
301 Sanadnya shahih. Para perawi hadits ini adalah perawi tsigah masyhur. 
Yazid adalah Ibnu Harun. Daud adalah Ibnu Abu Hind. Amir adalah Asy- 
Sya'bi. 
" Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 18440. 


Musnad Imam Ahmad — (2251 





2 


Si J3) - JG Mi Ta, ale Si .ko AD tahi au Gal 
30 - 33 4 Pa . 
OA EL Ja GA 


23437. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Hilal bin 
Yisaf, dari Rabi' bin Khutsaim, dari Amru bin Maimun, dari seorang 
wanita, dari Abu Ayyub Al Anshari, dari Nabi SAW bahwa beliau 
bersabda, "Surah Al Ikhlash menyamai sepertiga Al Our an."'2 


- 
3 o- AG 


y— LIL EA Usai GA X3 UAS —YYLYA 


IE :JU dal 3p KD Oi Al AP Oi GI 5 al yi 


LA Bh JAN At G3 ya 9 Bb 
Ka AN aa sa SE oh Jet N Data JUg Jadi 
3 9 a Hi ae 3G at - Ta oc. Mena SU K T- 
—A ah AA JB 5 Clagg pal) Kuda J3 Alb al, Ie 

Ii alan Io 


23438. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Malik menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibrahim 
bin Abdullah bin Hunain, dari ayahnya, dia berkata: Al Miswar dan 
Ibnu Abbas berbeda pendapat - Abdullah berkata dengan redaksi 
berdebat- tentang orang yang berihram menuangkan air di kepalanya. 
Lalu mereka mengirim utusan untuk menemui Abu Ayyub Al 
Anshari: Bagaimana kau melihat Rasulullah SAW saat membasuh 
kepala beliau? Abu Ayyub Al Anshari menuangkan air diatas 
kepalanya lalu menghadapkan tangannya ke depan dan belakang 


“0? Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Abu Ayyub. 
Hadits ini shahih dan telah disebutkan sebelumnya pada no. 17042. 


— Musnad Imam Ahmad 


















setelah itu Abu Ayyub Al Anshari berkata, "Seperti itulah aku melihat 
praktek Rasulullah SAW. n303 


- 4 “ag, As 
LE AU op SAE 3 ARI SAS (AS) Wide NY LYA 
Pa Han or A, Ho MR - 8 - £ #0... - 2 ... 
Kate Ka IE Iko AI Syah Ol Da BO hu ls 
AISI eltay DA 3 


23439. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Abdullah bin 
Yazid, dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Rasulullah SAW menjama' 
antara Maghrib dan Isya” di Muzdalifah. 


LUX 2026. 3 -- ta no- As. 


ji DA Ii ESA Ea can A5 3 Mim —Yrtt: 
Goresan ana Dea 


. 


Mat WNA HA IE ale ya ia 
Ape Web 4 IA PN ISS gg eter aka ak 
ado, Je Naa ORA WS LI Jaa BEI SPI 


23440. BBahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abdullah bin 
Mauhab menceritakan kepada kami, dan ayahnya, Utsman bin 
Abdullah bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah, dari Abu 


303 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23421. 
34 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21662. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ayyub Al Anshari bahwa seseorang berkata: Wahai Rasulullah! 
Beritahukanlah suatu amalan yang memasukkanku ke surga? Orang- 
orang berkata: Apa urusan dia dengan yang ditanyakan? Rasulullah 
SAW bersabda, "Bagus, engkau menyembah Allah tanpa 
menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, menyambung sillaturrahim. Biarkan saja dia." Musa berkata: 
Sepertinya orang itu diatas kendaraannya.” 


2. 2 


PA 9 Brp BAL GT Ii Ci -yrean 
a Lena Loh DP sa Gi IP ab gi ea gp 
De oi pa Ui: Ia AB JP AS DI ai 06 


Gl JS Situs dai lh ala Ai 2 S Ina SA 3 
Io Ia Jaa ne SAN LA Ga pet Ta 


23441. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Musayyib bin 
Rafi', dari Ali bin Ash-Shalt, dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa ia 
shalat empat rakaat sebelum zhuhur, dikatakan padanya: Engkau 
membiasakan shalat ini. Dia (Abu Ayyub Al Anshari) berkata: aku 
melihat Rasulullah SAW melakukannya lalu aku bertanya, beliau 
menjawab, "Ia adalah waktu pintu-pintu langit dibuka dan aku ingin 
amal shalihku diangkat saat itu." 





8 Sanadnya Shahih. 
Hadits i ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23429. 
306 Sanadnya Shahih. 

Ali bin Ash-Shalt, menurut An-Naggad, adalah Ali bin Mudrik An-Nakha'i 
seperti yang disebutkan alam Tahdzib Al Kamal. Selain itu, pada hadits no. 23464 
disebutkan bahwa dia adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23423 6 dan 15332. 


lz23| — Musnad Imam Ahmad 

















-, 
LG - 


HA gd ag bis an x2 ABS —yrety 
SEA ea ab pEN an MR opa 
He Ko Ig, ot is KE Aa gl aan 
J3 Blu UR YA UU CA de » sja Tua ng 
os Ai Ab aa UEA Al DJ SALA Nih 


ATP To 2 - PA - : 2. .. 1 Panen . 2.9 2 2.23 
BP Yg IP 26 Saad GAP Uh 1JU Ra G1 ah WE 
| PTP 


23442. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Haiwah menceritakan kepada kami, Abu Shakhr mengabarkan 
kepadaku, bahwa Abdullah bin Abdurrahman bin Umar memberi 
khabar padanya, dari Salim bin Abdullah, Abu Ayyub Al Anshari 
mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW melewati nabi 
Ibrahim pada malam isra', ia (Ibrahim) bertanya: Siapa yang 
bersamamu wahai Jibril? Jibril menjawab: Dia Muhammad. Ibrahim 
berkata kepada beliau: Suruhlah ummatmu memperbanyak tanaman 
surga karena tanahnya baik dan kawasannya luas. Rasulullah SAW 
bertanya, "Apa itu tanaman surga?" Dia (Ibrahim) menjawab: Laa 
haula wa laa guwwata illa billaah (tidak ada daya dan kekuatan 
kecuali dengan izin Allah). 


Menanam nang, 

“1 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar dinilai tsigah oleh Ibnu 
Hibban dan tidak ada seorang ulama pun yang menilainya cacat. 

Al Haitsami (10/97) pun mengatakan seperti itu. 

HR. Ath-Thabarani (Al Kabir, 4/132, no. 3898): dan Ibnu Hibban (3/103, no. 
821). : 


Musnad Imam Ahmad — 





Pe - Pd 
308 -. ah mn 0. 2 gen 


IPAR dag ARE IP hate P3 PI ES NY 
y o- 0 £ 0.2. — o- 8... KG Toe 3016. 3 5 £ 
Ol IS GS teu oya SAS US tanah Cola Cjror j Kapuny ab 
.. 22 Sp or. 4 2, y, £ a . 0 - 7 . 3 
Ge ata pekan MAA elo Al Iya ot de aa uji 
0 on @ 
23443. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, “dari 
Syu'bah, Adi bin Tsabit dan Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepadaku, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, 
dari Abdullah bin Yazid, dari Abu Ayyub bahwasanya Rasulullah 


SAW mengumpulkan dua shalat dengan jama'08 


TANI 3 BIN 53 ea D3 GAN AG Gi5 -YYttt 


3 0. 0 


o 0 0 oa @ gs - 0... o & 0 
SA on ea BA pe at ON Op UP 
D2 KAN ag TA op ad gali IA LP pra 
P3 . .... 23 Pp - Tag Pan PA 4 8, es 5 
— ag ol san Sma IG eagle Ko op Lagi 
OA NY Ai In D3 22 Up al 3 ora 
30-33 Paud - 20... 
OT ob JA 3 ana 5 
23444. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Za'idah bin Oudamah, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari 
Ar-Rabi' bin Hutgaim, dari Amru bin Maimun, dari Abdurrahman bin 
Abu Laila, dari seorang wanita anshar, dari Abu Ayyub, dari Nabi 


SAW bersabda, "Apakah heran salah seorang diantara kalian 
membaca sepertiga Al Our'an pada satu malam?, sesungguhnya 


308 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23439. 


— Musnad Imam Ahmad 





siapa yang membaca surah Al Ikhlash pada satu malam, maka 
sungguh dia telah membaca sepertiga dari Al Our 'an." 09 


0.9. 90 8... Hg Lo. 380 345. A4 Pa pa 
PO Aa Wa— Cha 3 Sabun Lulo —YYt Lo 


AP -JG Ce sal ina SI 33 aa 3 Pata P1 
| ra Ta era H- e 5 tan - Lv. an ore x € y 2 5 
Co pend 2G Coal 3 Tren peking KE dl Clan Al Sya) 


2 3 4 





23445. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari 
ayahnya, dari Al Bara', dari Abu Ayyub Al Anshari berkata: 
Rasulullah SAW pernah keluar pada saat matahari terbenam, perawi 
berkata: Jalu beliau mendengar suara lalu bersabda, "Itu adalah suara 
Yahudi yang sedang diazab di kuburnya."”' 


3 0 - ut 20.5, ip - 
nam JB (aah Code « 


, 


Lo. 30 1G. 3 Pa 


Cp Karun MI —YY,LI 
ke - 0 L 0..i& 0. - Oi naa Tere NOMBSA aNn AOA 
ola al up KL NN La Casnan ya Ia UP Dn cs 
& an an na Pan ANN SG: er X ra Na - 
Il Ca Lg Ulah) Ole ya 1B Meng KAP AN Ato Al Sy) 
II do 3 
23446. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: saya mendengar 


Warga' menceritakan, dari Sa'ad bin Sa'id, dari Umar bin Tsabit, dari 
Abu Ayyub bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa 


309 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23437 secara ringkas. 
310 Sanadnya shahih. | 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23430. 


Musnad Imam Ahmad — 








yang berpuasa Ramadhan dan enam hari di bulan Syawal maka 
seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. sa 


2. 
30 8G. 3 


23 SA GAS NY 


. 
pet . 


ba— YL3 aa « Fa 


- E re #0. - #0. Tor £ 0 SG. 3 0 8... 

Dal AP al UP Cg MP db Gal oa heran GS Uas 
s0. 2.2 ae NP PNP 2 NA Pa Ore: ta 2 5 . 
AAS Jas CSAH Calat II JGA alah LE AI lo up 
2 den oi e 2 0 Aa 5 Basa oo 33 .9 te 5 4 Tan 
Daakgp 1GA Jd cal MAS Ale op Sa Jail de JS deal 
Aa Ni Ae Ai 3 Pena Ta na ox. 

SIT alay AI Sang Ian JB EU akang Al 

23447. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan 

kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada-kami, 
dari Muhammad bin Abu Laila, dari saudaranya yaitu Isa, dari 
ayahnya, dari Abu Ayyub, dari Nabi SAW bahwasanya beliau 
bersabda: apabila salah seorang kalian bersin maka hendaklah dia 
mengucapkan alhamdulillah 'ala kulli haal (segala puji bagi Allah 
atas semua keadaan), dan hendaklah orang yang mendengarnya 
menjawab, yarhamukallah (semoga Allah menyayangimu), dan 
hendaklah dia membalasnya dengan mengucapkan yahdikumullah wa 
yushlih balaka (semoga Allah memberimu: pentunjuk dan 


memperbaiki kondisimu)". Hajjaj berkata: yahdikumullah wa yushlih . 
balakum.” 


Pa o 303146. 3 Pe 03 3 9 38. 35 


Gel CP Sauna Lado Cea£ 0y Kawua tra SNYLLA 
oa lir GE PS UNA Mad bi 


311 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23424. 

32 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 19584. 


— Musnad Imam Ahmad 











Haa an aa 





. » 8. . . . . . | K 23 2 
. 2 it Pa or a 2, , £ Bo 3 Fasa . & 3 ... PA 
IV alan To MIA SIB me 3 hg 


Jom 2 Na SU GB 
23448. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Thalhah bin 
Ubaidillah yaitu Ibnu Kariz, dari syaikh penduduk Makkah, dari 
Ouraisy, dari Abu Ayyub Al Anshari berkata: seorang laki-laki 
mendapati kutu pada pakaiannya kemudian dia mengambilnya dan 
ingin membuangnya di dalam masjid maka Rasulullah SAW bersabda 
kepadanya, "Jangan engkau lakukan hal itu, biarkan kutu itu di 
pakaianmu hingga engkau keluar dari masjid." 


Jo. 10 


dah GA 3 SES ES aral Ip Ii El resa 


9 . 


Be Sop ab Ah ME Ga Bg Ci 
: 2 Dasa Tara 9, , , An -.-y ag - : 0 
Van ale AI eko AI Jp) JG 1S KeeaN Lagi al P 
Ld 4 a? aa AO 

agan Yg (Sa ya ALAN N RE 


23449. Bahz bin Asad menceritakan kepada kami, Hammad 
yaitu Ibnu Salamah menceritakan kepada kami, Ishag yaitu Ibnu 
Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan kepada kami, dari Rafi' bin 
Ishag, dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Janganlah kalian menghadapkan kemaluan kalian ke arah 
kiblat (ketika buang hajat) dan jangan pula membelakanginya" 





21 Sanadnya dha'if, karena ada perawi yang majhul dari Abu Ayyub. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23377 dengan redaksi yang 
berbeda. 

?4 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23427 dan 23416. 


Musnad Imam Ahmad — 





3. 0-3 30 Pt 


Tn per REI o Cas ol Kas -YYto: 

po bat AA GP JS Mb ale MAKAN SAS dai DG 

SA Sio Bb jala Can UR SI 1JE pas Uh bs 

Ie Ipa Sanata Was Senat) Aa 233 33 

Io AI Iyan ta 3 Eta Cia JNE ala An 
ESA ES BAN DU dai da al 


23450. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Al 
A'masy, dia berkata: saya mendengar Abu Zhibyan dan Ya'la, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Abu Zhibyan, dia berkata: 
Abu Ayyub ikut dalam peperangan rum lalu dia sakit maka tatkala 
dijenguk dia berkata: jika aku wafat maka bawalah aku dan jika kalian 
menyerang musuh maka kuburkanlah aku di bawah telapak kaki 
kalian, dan aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadits dari 
Rasulullah SAW dan kalaulah bukan karena keadaanku seperti ini 
maka aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang wafat dengan tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun niscaya dia akan masuk 


surga" 315 


Pa 


da Maa II Anta 23 IR EA oa LA Bin Yeon 


£ #1 7. Pj La... .., . o » ba 
BA 02 ro ae Pe PA aa gi AA 

5 KD In To Ba Ine en PA INA Ma Me 
eh ep Di Sy) Kama IE ep Ke" » TP og 

315 Sanadnya shahih. 

Abu Zhabyan adalah Hushain bin Jundub, seorang perawi #sigah dari kalangan 


tabi'in senior dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23415. 


(p3al — Musnad Imam Ahmad 














Ap V5 J3 3 En AN Wan) Po Ha dj ea 
JAMI 


23451. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Sa'ad bin 
Sa'id Al Anshari saudara Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
Umar bin Tsabit mengabarkan kepadaku, -seorang dari bani Al Harits- 
Abu Ayyub Al Anshari mengabarkan kepadaku, dia berkata: saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa 
Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan syawal, 
maka itulah puasa setahun penuh"? 16 


4 0-3 30 Pa 


Sae 1 PA El aja GA CAS NY OT 


Ab 


IA 0. 


Ta: KA Log P3 Cabe Aj oi Ae 3 
Hay Ka DP Aa ae ke Jo dr 
AISI AI 


23452. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Yahya 
menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Abdullah bin 
Yazid Al Khathmi, dari Abu Ayyub Al Anshari bahwasanya dia 
pernah bersama Rasulullah SAW melaksanakan shalat Maghrib dan 
Isya' di Muzdalifah pada waktu haji wada'”7 


5. Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23446. 
211 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23439. 
Abdullah bin Yazid Al Khuthami adalah sahabat. 


Musnad Imam Ahmad — (2351 


03. PN 


CE SIA 5 Ea Pn ni ( Wa — —NYo£r 


SP dl ba 2:06 SI ip 3 Gp 3) bi 
AA SY pts Tea Gala SEN AJ Lu 
— pa Gi pg ale Aa BO) Gala NA F3 
alan Tu Ju NG Ika o Ya LS “Iya 

CAAN Lo ati H3 KAN Ip "SAJE Cp LA 2 its 


23453. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Hanasy 
bin Al Harits bin Lagith An-Nakha'i Al Asyja'i menceritakan kepada 
kami, dari Riyah bin Al Harits berkata: Serombongan orang 
mendatangi Ali di Rahbah, mereka mengucapkan: assalaamu 'alaika 
ya maulaanaa? Ali berkata: Bagaimana aku menjadi pemimpin kalian 
sementara kalian adalah kaum 'arab. Mereka berkata: Kami 
mendengar Rasulullah SAW bersabda saat perang Ghadir Khumm, 
"Barangsiapa yang aku adalah pemimpinnya maka orang ini adalah 
pemimpinnya." Riyah berkata: Saat mereka pergi, aku mengikuti 
mereka lalu aku tanya siapa mereka, mereka menjawab: Mereka 
adalah sekelompok orang Anshar, diantara mereka ada Abu Ayyub Al 
Anshari. '' 


Ke "— IL tj Kata CAN Pi Bas —YYtot 
SIB II SIP SE ANS JUAI Ga Gp ih 16 wi 
BEA BB Lena GI al GUI AJE KAI 





318 Sanadnya shahih. 

Hanasy bin Al Harits bin Lagith An-Nakha'i adalah perawi Kk dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Adab Al Mufrad. 

Rabah bin Al Harits adalah perawi tsigah dari kalangan tabi'in senior. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23001 dan 22841. 


— Musnad Imam Ahmad 














23454. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Hanasy 
menceritakan kepada kami, dari Riyah bin Al Harits, dia berkata: Aku 
mendengar sekelompok kaum dari Anshar mendatangi Ali di Rahbah 
lalu berkata: Siapa mereka? Mereka menjawab: Mereka adalah 
rakyatmu wahai Amirul Mu'minin... Lalu ia (Riyah) menyebut 


maknanya.” 


- - 
PN - 3 o- AG - 


Ba CoA CAS ag HAN K2 ih —ytoo 
OS SE Kat AP NP ah gi EA gp NI 
25 IG Y Ya - 5. v3 Lea ya », 55 -g or x 8, 2 5 
Si Ui Ja MA AN J3 Kat Ag SEA Ko 
SE ee SG m3 MN DG Oh JW Gal 
so -6 Fe - 9.” & 8, 5. 
TE AI Siah Ol 3 Se ah H 
23455. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Al Musayyab bin Rafi', dari seorang laki-laki, dari Abu 
Ayyub, dia berkata: Rasulullah SAW melaksanakan shalat empat 
raka'at sebelum zhuhur lalu dikatakan kepada beliau, sesungguhnya 
engkau melaksanakan shalat yang engkau tekuni, lalu beliau bersabda, 
"Sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka apabila matahari tergelincir 


maka tidak akan dibuka hingga shalat zhuhur, maka aku sangat 
senang jika yang naik ke langit adalah yang baik." 


BP MAA Aa Ie Oki —yreon 
Of Wgm In oi IN ME 5 KEMANA aj AE 3 eh 





319 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 
"80 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Abu Ayyub. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2344. 


Musnad Imam Ahmad — 





Ts ad Gea Aa Bona 
BISA Kana Map LAI GP ES 


23456. Saya membacakan riwayat kepada Abdurrahman: : 
Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Adi bin Tsabit Al Anshari, dari 
Ubaidillah bin Yazid Al Khatmi bahwasanya Abu Ayyub Al Anshari 
mengabarkan kepadanya bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah 
SAW melaksanakan shalat Maghrib dan Isya" dengan jama' 
(menggabungkan) di Muzdalifah pada waktu haji wada'.?! 


3 0o- 18. 3 


15 US ai Ale Gi GL G3 Lte EMS Yo 


ana Uta SI PL and HA 


& 575 AG Kas SAN bot Ul pat 


. 


23 aa aa ala AI Lo A Uap B3 sel ie 


AI GI Cik IE de LA SAS JENIS . PP 


Aa 


23457. Attab bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Lahi'ah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepadaku, 
bahwasanya Aslam Abu Imran At-Tujibi menceritakan kepadanya 
bahwasanya dia mendengar Abu Ayyub Al Anshari berkata: kami 
berbaris pada saat perang badar, maka diantara kami ada yang keluar 
ke depan barisan, maka Rasulullah SAW melihatnya seraya bersabda, 
"bersamaku bersamaku". dan seperti itulah ayahku berkata: Ma'mar 
berkata: fabadarat minna badirah (maka diantara kami ada yang 


221 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23452. 


— Musnad Imam Ahmad 














secara jelas keluar barisan) dan dia juga berkata: shafafna yauma badr 
(kami berbaris pada saat perang badar). 


5 ae 3 Jantan WS di Af Gis —yreon 
Pe home Sora us 
2 dn 2 JO any Mule Ae dental Cash 
TG Ul 8 I Sup Ya AYU: mena 
Pa ISA At gta Oa YP SE oi 
LG Dp AC apk GG 
AI dea ala S3 bj SSS aa Laga 
OI Jd gai Cap JB OP CAK WS IS JAN Ih ai 


23458. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Isma'il bin 
Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Amru, dari 
Khalid bin Ma'dan, dari Abu Ruhm As-Sama'i, dari Abu Ayyub Al 
Anshari, dari Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang ketika pagi 
hari mengucapkan 'Ia ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul 


Pd 


mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in 
gadir' (Tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sektu bagi-Nya, 
baginya kerajaan dan pujian, yang Maha Menghidupkan dan 
Mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) sebanyak 
sepuluh kali maka Allah akan menulis untuknya setiap satu kali dia 
ucapkan dengan sepuluh kebaikan dan Allah akan mengangkat 
darinya sepuluh kesalahan dan Allah akan mengangkatnya dengan 


?2 Sanadnya hasan. 

Al Haitsami (5/326) berkata, "Yang benar, Abu Ayyub tidak pernah ikut dalam 
perang Badar. Selain itu, dia juga berbeda dalam hal itu seperti yang tercantum 
dalam biografinya." 


Musnad Imam Ahmad — 


kalimat itu sepuluh derajat dan hal itu baginya seperti sepuluh 
pengawal yang menjaganya, dari awal siang hingga akhir dan dia 
tidak melakukan suatu amalan pada hari itu yang mengalahkannya 
Jika dia membacanya pada sore hari seperti itu."'2 


Ia and SN ( 3S Bj Lem ya LIL YK OA si 
"d3 (al Ui am Il aa d5 CON As W ut of aa Aoi 
Aga (Ip ita Ah Sat 5113 Ai Gi 
Pen Pa - JS Tan ala ds dle 
23459. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib 
bahwasanya “Aslam Abu Imran menceritakan kepada mereka 
bahwasanya dia telah mendengar Abu Ayyub berkata: kami berbaris 
pada saat perang badar lalu ada diantara kami yang keluar, dari 


barisan ke depan barisan, maka Nabi SAW melihatnya seraya 
bersabda, "Bersamaku bersamaku" | 


SA tah 


PI ap Oni 3 el ES eh BIS YAA 

Ti Ko ga Ha Tag Uh ega ph al Lp 
SEA Gi mp aa 9 La sha es 
He jab daa ad gd Bakba Lal uts 
HI Ja Jp SP al ab Jo dp, 





33 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16536. 
'2 Sanadnya shahih. 

. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23457. 


— Musnad Imam Ahmad 














BEP Dah BE LS ANA G3 ejaan Ui, 
LA, JS Aek alga ba LN EBA NYA 
ch, 5 S5 cela AI Ie SN IG (ola ob 


(4 


doa usa Feb Kia BE Las A3 Sai RD) Ulat Gl 
H1 Jan Ip IG Ol Haa Pia SIS 
ye ITA Ss Ul Ya 3 
8 IE Oh AI SB AI as AJE 3S 3 
DS esa lg abad 
JB LAB saya Djkio Ia sdh 1JB eagle AI lo AN ON 
3 Pede UU ae See Sl aA 


. 


au 


23460. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Yazid, dari Abu Al Khair, dari Abu Ruhm As- 
Sama'i bahwa Abu Ayyub Al Anshari bercerita kepadanya bahwa 
Nabi SAW singgah di rumah kami di bagian bawah dan aku berada di 
kamar, air tumpah di kamar lalu aku dan Ummu Ayyub mengambil 
kain selimut beludru milik kami untuk menyerap air karena kami 
khawatir air merembes mengenai Rasulullah SAW, aku adalah orang 
yang berbelas kasih. Aku berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
tidaklah patut bagi kami berada diatas Tuan, pindahlah ke kamar. Lalu 
Nabi SAW menyuruh agar barang bawaan beliau dibawa kemudian 
dipindahkan, barang beliau sedikit lalu aku berkata: Wahai 
Rasulullah! Tuan pernah mengirim makanan untuk kami, aku 
melihatnya dan aku tidak melihat bekas-bekas jari Tuan. Rasulullah 
SAW bersabda, "Benar, sesungguhnya didalamnya ada bawang 


.... 


“ust UC Ju 


Musnad Imam Ahmad — 


merahnya, aku tidak ingin makan karena ada malaikat yang 
mendatangiku, adapun kalian silahkan memakannya." Abu 
Abdurrahman berkata: aku berkata kepada ayahku: Sesungguhnya 
seseorang berkata: Barangsiapa shalat dua rakaat setelah Maghrib 
dimasjid, ia tidak membolehkannya kecuali bila dilakukan dirumah 
karena Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya ini termasuk shalat- 
shalat yang dilakukan dirumah." Abu Ruhm bertanya: Siapa yang 
berkata seperti itu? Aku menjawab: Muhammad bin Abdurrahman 
berkata Abu Ruhm: Alangkah baiknya yang ia katakan, atau berkata: 
Alangkah baiknya yang ia riwayatkan.' 


lb oi KSP ag SAS dya Eib YLU 
Ha sa BEP Be Ba 


1 SY Dao aja 
SAN DL AB Ia ah dip OS 
Ls gai Su) CA Pa ai 19 Lu 
AAS Op: PI Pp di aa 
Je NA et Cod Bora Agak PU oi AS Gi 
Jo lag Ale AI Ii mata Aa ln aa 


325 Sanadnya shahih. 

Abu Al Khair adalah Martsad bin Abdullah Al Yazani, seorang perawi tsigah 
dari kalangan tabiin senior. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23399. 


— Musnad Imam Ahmad 














A5 ESA ala aa ad 153 ARI Ai JL LA 
Ba KA) 
23461. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Muhammad 
bin Ibrahim At-Taimi menceritakan kepadaku, dari Imran bin Abu 
Yahya, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abu Ayyub Al 
Anshari, dari berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
- "Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at dan memakai wewangian 
Jika dia mempunyainya kemudian memakai pakaiannya yang paling 
bagus kemudian dia keluar hingga tiba di masjid maka hendaklah 
shalat bila mau dan tidak mengganggu seorang pun, selanjutnya diam 
saat imam keluar hingga melaksanakan shalat, maka hal itu 
merupakan penghapus dosa baginya antara Jum'at itu dengan Jum'at 
yang lainnya." Dan pada kesempatan yang lain perawi berkata: 
bahwasanya Abdullah bin Ka'ab bin Malik As-Sulami menceritakan 
kepadanya, bahwasanya Abu Ayyub sahabat Rasulullah SAW 
menceritakan kepadanya, bahwasanya dia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at -dan ada 
tambahan lafazh padanya- kemudian dia keluar dengan tenang 
hingga tiba di masjid." 


aa Bo. Pt 


IP eat Ii Ge CAS Ka EA Sai EA NYA 
IA Ipa) Hb IE KAM OA AP hj ga 
Ga Wa Aa 3 pl ada Di 





228 Sanadnya shahih. 

Ubdullah bin Ka'b bin Malik adalah tabiin senior. ada yang mengatakan bahwa 
dia pernah melihat Nabi SAW dan haditsnya diriawyatkan dalam kitab Shahikain. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 11707 dan 21626. 


Musnad Imam Ahmad — 





23462. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Adi bin Tsabit menceritakan kepada kami, 
dari Abdullah bin Yazid, dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata: 
Rasulullah SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya". 


KUA 


AA ab tabel FI AG GA yen 


ig 30 JA.o 


. 


3 

Liga pai on be al 

eng KE Pe 3 bea Ae Yaa 
Ih Call, OA diah os 


23463. Ahmad bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Adi bin Tsabit, dari 
Abdullah bin Yazid Al Khathmi, dari Abu Ayyub Al Anshari, dari 
Nabi SAW bahwasanya beliau melaksanakan shalat Maghrib dan 
Isya' dengan satu igamat.”? 


ON 30 NG. 3 


OPEN EA ora 3 NASA ES pen 

da 23 Lo dd tah Ou Pb gi BP abi La 

ing He Pe gp ah Jl JB dl jha 
PEN JUS Aa ai 


23464. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al . 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Al Musayyab bin Rafi', dari 
Ali bin Mudrik, dia berkata: saya melihat Abu Ayyub melepas 





227 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23439 dan 23456. 
Ki Ha Shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 

















khufnya lalu mereka menoleh padanya lalu dia berkata: sungguh saya 
telah melihat Rasulullah SAW mengusap keduanya (khuf) akan tetapi 


aku lebih menyenangi wudhu.” 


s3 SA SP SAE SN AS Oi —yrtnto 
SS IR gi PAN AS 33 KI gi PN AE Ip Oa Gi 
30 ... Na a aa - c.. PPN o Ni oo 
- : s3 a 0 2... 
“Udi ya sai "JB 
23465. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, Amru bin Dinar mengabarkan kepadaku, 
dari Abdurrahman bin Sa'ibah, dari Abdurrahman bin Su'ad dan dia 
adalah seorang yang sakit, dari penduduk Madinah, dari Abu Ayyub 


bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Air (mandi janabah) karena air 
(keluar mani)." 2 


3 os Pt Pd 


2 SAN p CA CAS ALA SAS KAA 

II aji dent Oa gl Ip dg Ii aj ala 

JI Kai ia Ieag OLGA, ee SI Bp ae Ani of pb) 
23466. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 


menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid Al- 
Laitsi, dari Abu Ayyub Al Anshari meriwatkan kepadanya, dia 


38 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22382. 
330 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23423. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata: tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan 
saudaranya lebih dari tiga hari, jika keduanya bertemu yang menoleh 
kesini yang satu menoleh kesana, yang paling baik diantara keduanya - 
adalah yang paling awal memulai salam.” 


“Lo. sa 3 0. Pt - 


EA ye AK AS CI Ai GAS — YAA 
Ai dn IL IG AI bag Gl 58 AN An 3 slab 
Yg HI JI Ian SAE Hi ala ale MI Lo 


MEI Wa La roh de LA Ea KI, ajaaa 
NS Dp alah 33 Pa Is an inap 
23467. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid Al- 
Laitsi, dari Abu Ayyub Al Anshari berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Jika salah seorang kalian ingin buang hajat maka 
Janganlah dia menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi 
hendaklah dia menghadap ke arah timur atau ke arah barat". Abu 
Ayyub berkata: maka tatkala kami pergi ke Syam kami mendapati wc- 
wc.yang dibuat menghadap kiblat maka kami pun miringkan badan 
dan beristighfar kepada Allah.” 


2 385. $ Pa 


TE AN SEA GAS NYEAA 


ND 


ca HS WA ap Ci CI GA aa 





sk Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya Sa no. 23420. 

?82 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24327 dan 23416. 


| — Musnad Imam Ahmad 


























to . to. kap & ro - 03 o , oc o- 20, 9. 
Sd TU J8 tulus Ji dr ag oi al Ke 23 - us 
AL Pa -JE Pal uas 
Alai J3 ee JS 5 Ei3 15 II Lai 
| Muda u, Si dl di LA J83 Y 

en sus safar, GI 2 di 12 Ol 

0. 2 $$ 0 rd os. 85 . ot Aa 
AJ Jati ng Je upah jai leh 
Pe nanya 2 Ata SE EB cenipa dla 
bt ah on adas de ena at: 

Dal ad la :JG SI al, ss Haag 36 OS, a13 (142) 
IN 1 at J3B coal panir JP Ara al de dah 
CA Ab: HI Ae LI Ju ad nh Tk Y Has 2D sh | 
dar 113 ng du & Oke 3 CA ar PE ag 
36 
23468. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, 
Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dan Hajjaj menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Juraij dan Rauh, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku, dari Ibrahim 
bin Abdullah bin Hunain budak keluarga Ayyasy dan berkata Rauh 
budak Abbas bahwa dia mengabarkan kepadanya, dari ayahnya yaitu 
Abdullah bin Hunain berkata: aku bersama Ibnu Abbas dan Miswar 
berada di Abwa' maka kami berbincang-bincang hingga kami 
membicarakan tentang orang yang ihram membasuh rambutnya, 
Miswar berkata: hal itu tidak boleh, Ibnu Abbas berkata: boleh, maka 
Ibnu Abbas mengutusku kepada Abu Ayyub, anak saudaramu 


Abdullah bin Abbas menyampaikan salam untukmu dan bertanya 
kepadamu bagaimana cara Rasulullah SAW membasuh rambutnya 


Musnad Imam Ahmad — 





ketika sedang ihram?, perawi berkata: dia mendapatinya sedang mandi 
di antara dua tiang sumur yang dibentangkan padanya kain, maka 
setelah aku menunggunya sebentar, dia merendahkan kain ke dadanya 
hingga aku dapat melihat wajahnya maka tampaklah olehku seseorang 
yang sedang berdiri mengosokkan air ke kepalanya, ia berkata: maka 
Abu Ayyub memberikan isyarat dengan semua jari di seluruh bagian 
kepalanya, ke arah dan belakang. 


Lalu Miswar berkata kepada Ibnu Abbas: aku tidak akan 


mendebatmu selamanya. Al Hajjaj dan Rauh berkata: maka tatkala 


aku menunggunya dan bertanya kepadanya, dia merendahkan kain ke 
dadanya hingga nampak olehku kepala dan wajahnya dan seorang 
yang sedang berdiri.” 


PP 


Ay — Abs 3 CAN o FTA Was —YY 414 
Na MA na mina gal 
OA ob ap Ya dy Yg jatt aa AE 
PA ON ai Opi Alai aa Aa 
23469. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zulri, 


dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, saya mendengar Abu Ayyub 


mengabarkan, dari Nabi SAW bersaba, "Janganlah kalian menghadap 
ke arah kiblat tatkala buang hajat atau kencing akan tetapi hadaplah 
ke arah timur atau barat." Abu Ayyub berkata: kami pernah pergi ke 
Syam lalu kami mendapati wc-wc yang dibuat menghadap kiblat 
maka kami menyimpangkan arah lalu beristighfar kepada Allah.” 


. 


N Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya ida no. 23438. 
“7 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23467. 


— Musnad Imam Ahmad 


laa Dat Sae an) Uas 








0 35. 


2 Pe oo ai BAL BAL Yr. 
ID IA Ijah JB “JB Lg SP Pp set dg 


MG & Hb 1343 Ultah Jadi LA lo sada ala 


23470. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Abu Dzi'b, dari Yazid bin Abu Habib, dari seorang laki-laki, dari 
Abu Ayyub, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat 
Maghriblah tatkala orang yang berpuasa sedang berbuka dan 


bersegeralah sebelum muncul bintang-bintang." 


Pa Pt . 


— due S2 Pc ni dah Ma— —YYLVI 
J5 :JG JS! -5 Lg .5 Aja Ta AS JAS 
Haa 52 pa id aa Se MA Jb rah Al 
3 o - 3 . 
SPN BIN CS, Ojesill 
23471. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin 
Arthah mengabarkan kepada kami, dari Makhul, dan Muhammad bin 
Yazid menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Makhul, dia 
berkata: Abu Ayyub berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Empat 
perkara yang merupakan sunnah para rasul yaitu memakai wangi- 


wangian, nikah, siwak, dan mengenakan pacar (pohon pewarna)" 


385 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Abu Ayyub seperti yang 
dikemukakan oleh Al Haitsami (1/310), namun dia ma bahwa para perawi 
Ath-Thabarani adalah perawi tsigah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23413. 

33 Sanadnya hasan. 

HR. At-Tirmidzi (3/382, no. 1080), pembahasan: Nikah: Ath-Thabarani (4! 
Kabir, 4/ 183, no. 4085): dan Ibnu Abu Syaibah (1/170). 


Musnad Imam Ahmad — 


15. 3 Pt 


Bean 0 Kaban GP UAP (aa —YYLVY 


ge 0 


— Ek jas JG Aa yi BAP ep d3 Ag HS 
H3 AI Ab ja Ie IA Pe pe 
sg bagus dua Ju MSG AA ala CJ coy 
Sia Si alah ale Ie In ih ah ab Ya oi 
Peang ala dea Fo In aa ul 

Kah gs jok EN De da Ja 


23472. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Ishag, Yazid bin Abu Habib menceritakan 
kepadaku, dari Martsad bin Abdullah berkata: pada suatu hari Abu 
Ayyub dan Ugbah bin Amir mendatangi kami ke Mesir, lalu dia 
(ugbah) mengakhirkan shalat Maghrib, maka Abu Ayyub berdiri dan 
berkata: shalat apa ini wahai Ugbah? Ugbah menjawab: Kami sibuk. 
Abu Ayyub Al Anshari berkata: Demi Allah, orang-orang pasti 
mengira kau melakukan ini karena kau pernah melihat Rasulullah 
SAW melakukannya, apa kau tidak pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Ummatku akan senantiasa baik atau diatas fitrah 
selama mereka tidak menunda Maghrib hingga bintang-bintang 


bertaburan." 


o- Pa 


Ab sn PAS BIS tp) GAS NY AVY 
Naas a—4 |Y LAI PPA oi dad LP Blah 


- 


HIV :JU 


Y 


237 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17262. 


— Musnad Imam Ahmad 














Jb FAR Cab ja IS Ie ah TN Sa Id una 
Je Na 3 Si GE ras os 


23473. Rauh menceritakan kepada kami, Umar bin Abu 
Zaidah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Amru bin 
Maimun, dia berkata: barang siapa yang membaca, "Ja ilaha illallahu 
wahdahu laa syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala 
kulli syai'in gadir' (tidak ada tuhan selain Allah, lagi Maha Esa, tiada 
sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, baginya segala pujian, dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) sebanyak sepuluh kali, maka 
sama seperti orang yang membebaskan empat orang budak dari 
keturunan Isma'i1.?8 


3 oc KS 0 8-4 


Ae AS GI Pi PAP ES (gan SAS NYA 
na ea TA uji! Ca 
0 aan Mara 32. - 2-0 03. 


: g Tor o Haa Tor . 19, & 
23474. Rauh menceritakan kepada kami, Umar bin Abu 


Zaidah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Safar 
menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Rabi' bin Hutsaim 


2 Sanadnya Shahih. 

Hadits ini juga mursal di sini, namun pada hadits Denenya diriwayatkan 
secara maushul. 

Amr bin Abu Zaidah adalah perawi tsigah dan kaditanya diriwayatkan dalam 
kitab Shahihain. 

Abu Ishag adalah As-Subar'i. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23436. 


Musnad Imam Ahmad — sig 


. memulai salam. 


seperti itu. Perawi berkata: saya berkata kepada Rabi', dari siapa 
engkau mendengarnya?, dia berkata: dari Amru bin Maimun maka aku 
berkata kepada Amru bin Maimun, dari siapa engkau mendengarnya?, 
dia berkata: dari Ibnu Abu Laila lalu aku berkata kepada Ibnu Abu 
Laila, dari siapa engkau mendengarnya?, dia berkata: dari Abu Ayyub 
Al Anshari menceritakan kepadanya dari Nabi SAW. 


3 0. Pai 


SB Ao abah SU BIS 1g) GAS —1Yt Vo 
An le Ko 3 toh SP ES Ong Hj abs ol 
hi Ian co 2 SE Op sa Op Jp S5 sJu Ai 


IL as ta) Ka laa Kai 

23475. Rauh menceritakan kepada kami, Malik dan Shalih 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab bahwasanya Atha' bin 
Yazid menceritakan kepadanya, dari Abu Ayyub, dari Nabi SAW 
bahwasanya beliau bersabda, "Tidaklah halal bagi seorang mukmin 
untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika keduanya 
bertemu yang satu menoleh ke sini dan yang satu menoleh ke sana, 


dan paling baik diantara keduanya adalah yang paling petang . 
"340 


0. Ao 3 0 8 


A5 Hi 3S Cas bagab Ui DN Ap Gi - —YYLVI 
R3 Ka) IE AR Gg oa Jl db « Pes 0 335 15 
SL Coyt ata 56 ale at aU ad Ja 





339 Sanadnya shahih. 

Ini adalah sambungan dari hadits sebelumnya. 

340 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23466. 


(2521 — Musnad Imam Ahmad 




















0. 


an Gasa en daa Joan Uang 


Ag an PS gai lag le Ko SI Op 
aa (P1 G1 RSU 


23476. Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, 
Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Shalih, 
dia berkata: pada suatu hari Marwan mendapati seorang laki-laki yang 
meletakkan kepalanya di atas kuburan, lalu dia berkata: apakah 
engkau mengetahui apa yang sedang engkau lakukan? Lalu diapun 
mendatanginya ternyata dia adalah Abu Ayyub, lalu dia menjawab: 
ya, saya mendatangi Rasulullah SAW dan bukan mendatangi batu. 
saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian 
menangisi agama ini jika diurus oleh ahlinya akan tetapi tangisilah 
agama ini jika diurus oleh yang bukan ahlinya.” 


41 Sanadnya shahih. 

Katsir bin Zaid dinilai tsigah oleh Ahmad. Dia juga diridhai oleh Ibnu Ma'in 
dan dinilai tsigah oleh FYbnu Ammar Al Mushili, Ibnu Sa', dan Ibnu Hibban. 

Sedangkan Abu Hatim menilainya shalih dan dia diridhai oleh Ibnu Adi, namun 
An-Nasa'i menilainya dha'if sementara Abu Zur'ah menilainya layyin (dha'7). Oleh 
karena itu, ada beberapa kalangan yang berpegangan kepada penilaian dha'if An- 
Nasa'i ini dan pendapat Abu Zur'ah. Bahkan mereka meninggalkan semua pendapat 
ulama yang lain hanya karena ingin men-dha'if-kan hadits ini. 

' Al Hakim dan Adz-Dzahabi menyalahkannya karena keduanya menilainya 
shahih dalam Al Mustadrak (4/515). Perlu diketahui bahwa para ulama menilai 
Katsir bin Zaid sebagai perawi tsigah dalam beberapa tempat. Itu berarti. bahwa 
penilaian tsigah dan tuduhan yang diarahkan kepadanya tunduk pada hawa nafsu 
dan madzhab. Ini tentunya merupakan pengkhianatan ilmiah. 

Mengapa mereka menilainya dha'if? 

Inilah sisi yang membuat keilmiahan yang disandangkan kepada mereka gugur, 
karena mereka berpendapat bahwa ini adalah dalil yang menegaskan bahwa 
seseorang boleh mengusap kubur. Apakah Abu Ayyub dulu mengusap kubur nabi 
SAW. Inilah dalil yang paling jelas yang mengungkap ketidakbenaran pendapat 
madzhab mereka. Lalu, apa yang diharapkan dari pengkhianatan ilmu itu? Kami 
tidak tahu madzhab mereka yagn sebenarnya, karena mereka mengklaim bahwa 
mereka adalah penganut madzhab Hanbali, namun di lain waktu mengaku tidak 
bermadzhab. Oleh sebab itu, mereka tidak mengikuti madzhab Hanbali. 


Musnad Imam Ahmad — 


ia - 


APN dia depe 33 Ia Pan Tai 
bi Job da dbsd ai GI 2 at en -JU CI 


"Aan alan Mens II Jaa So ai ale 


AP 


23477. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'id 
yaitu Ibnu Abu Ayyub menceritakan kepada kami, Syurahbil bin 
Syarik Al Ma'afiri menceritakan kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al 
Hubuli, dia berkata: saya mendengar Abu Ayyub Al Anshari berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Pergi atau pulang dalam berjuang 
dijalan Allah lebih baik dari hari terbit dan terbenamnya 


“1342 
matahari." 


0 BG. Ao 


JAS up da tara (ai 3 Ha Cie aa Pa 9 
Te Ko op Sep dp al Pe 


P3 


353, Je J3 da Kah Jab (S1 aa 8 gi | 
Aang ai “Suap ala 33 csi 33, AN AN 


SU 

23478. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Laila, 
dari saudaranya, dari ayahnya, dari Abu Ayyub, dari Nabi SAW 


Mereka juga menyelisihi Adz-Dzahabi sementara dia adalah penganut madzhab 
Hanbali. Mereka tidak bias menetapkan satu madzhab tertentu yang bias dijadikan 
sebagai acuan. 

Sanadnya Shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22766. 


— Musnad Imam Ahmad 
























bersabda: jika salah seorang kalian bersin maka hendaklah dia 
mengucapkan alhamdulillah 'ala kulli haal (segala puji bagi Allah 
atas semua kondisi), dan orang yang mendoakannya hendaklah 

mengucapkan yarhamukallah (Semoga Allah mengasihimu), dan 

hendaklah dia membalasnya dengan mengucapkan yahdikumullahu 

wa yushlih balakum (semoga Allah memberimu petunjuk dan : 
memperbaiki kondisimu).' 


8.3 0 


IT pi KA jp Hah Gas (yan Gak —yrva 


AS ad palu any 35, 2G camat Pi AD 
Tn ja, Laba mega Mae 
or, An Ad ocu. 3,09 : 
MSI alang AI Kd 1JE Kar aka 3 Or 
23479, Hasan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin 
Abu Laila, dari Saudaranya, perawi berkata: saya telah melihat 
saudaranya, dari ayahnya, dari Abu Ayyub, dari Nabi SAW kemudian 
dia menyebutkan seperti itu, hanya saja dia mengatakan: hendaklah 
dia mengucapkan yahdikallahu wa yushlih balaka (semoga Allah 
memebrimu petunjuk dan memperbaiki kondisimu) atau dia 
mengucapkan yahdikumullahu wa yushlihu balakum (semoga Allah 
memberimu petunjuk dan memperbaiki kondisimu). 


43 Sanadnya shahih. 

Muhammad bin Abu Laila dan saudaranya Isa adalah perawi ana Ayah 
keduanya lebih dikenal. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23447. 
M Sanadnya shahih, seperti hadits Sean 


Musnad Imam Ahmad — (2351 


Be (mel AM EL YEN: 
Len aa me en Aj Gis 


BAN ro 2 la ala Al la dpan 3 1 ea AI 
jo CA IS Bt 1 


2. . 
8 


JB 


23480. Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abdul Hamid 
bin Ja'far menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib 
menceritakan kepada kami, dari Bukair, dari ayahnya, dari Ubaid bin 
Tila, dari Abu Ayyub, dia berkata: Rasulullah SAW. melarang 
mengurung hewan untuk dijadikan sasaran tembak. Abu Ayyub 
berkata: jikalau aku memiliki ayam maka aku tidak akan 
mengurungnya untuk dijadikan sasaran tombak.” 


BN 0.) 


CS IP AI il Bata ca Ta pen SYYEM 
IE PEN IE LUNA db ap 
ya Co Mal ta AG CAS oa ae nh A8 ad yi 


S3 ah PA Ke SI IS do dut 3 | 
HAN J3 5 


23481. Suraij menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Al Harits, dari Bukair, dari 
Ubaid bin Ti'la, dia berkata: kami berperang bersama Abdurrahman 
bin Khalid bin Walid, lalu didatangkan empat orang algojo musuh 


48 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Al Asyaj dan Ad-Dabkari dinilai #sigah oleh Ibnu Hibban dan 
tidak ada satu ulama pun yang menilainya cacat. Ubaidullah bin Ya'la adalah perawi 
tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud, namun akan disebutkan nanti 
perbedaan yang muncul dalam sanadnya. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 12798. 


— Musnad Imam Ahmad 


















kemudian dia memerintahkan mereka (untuk membunuhnya), maka 
algojo-algojo tersebut dibunuh dengan cara dijadikan sasaran anak 
panah. Maka hal itu sampai kepada Abu Ayyub lalu dia berkata: saya 
mendengar Rasulullah SAW melarang membunuh dengan cara 
menjadikannya sasaran tombak.” 


3 e- Pt - 


— BA ES cdi Aa Ela LAS Ab —NYEAN 


Lo 203 an 


y Cd 


20 2 8-1 


pa an raya d3 OI ata eta AI ot BI Ui 
HA pian aa Jo 33 an Ika LAU 


23482. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, 
Bukair bin Asyaj menceritakan kepada kami, bahwasanya ayahnya 
menceritakan kepadanya bahwa Ubaid bin Ti'la menceritakan 
kepadanya bahwa dia mendengar Abu Ayyub berkata: Rasulullah 
SAW . melarang memenjarakan hewan untuk dijadikan sasaran 
tombak.7 


Pt) . 


So de Ea af Ea —ypear 
aki sena SP Ag Io sal up | 
ale AT UG ai AS TAKE sis, Aan $ Jd Ora Ad 3 ya 
at pe ea Ma Uang , o "ag cak La TO DM ud 
ala JB AN Sgp Gent cah Gea JA GAN II JUS ang 
PN SIG An agbib BAY IN US aiee IE 

46 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul yang bernama Abu Yaa, 
meskipun dia adalah Al Mundzir bin Ya'la, karena dia tidak pena mendengar 
hadits dari Abdurrahman bin Khalid atau pun dari Abu Ayyub. 


Hadits ini shahih seperti sebelum dan berikutnya. 
47 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — . 








2 Ba 


Y Hd saga :IU Wan as Cdi ale Io 
OB IS ET, sn ai 2 4 SJ dah Gi 
Is 6 IA la di Fe Sita SAN AP: 
bi age & “Isis Sl dy Wei Iya Wae 
Ai Kg AI bu RA Ui San Wal Gile ar 

LS ag Hito JS A20 aah ala Ne 


23483. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari saudaranya, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abu Ayyub bahwa ia tengah 
mengurus untanya lalu ada jin datang dan mengambilnya, ia 
mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila kau 
melihatnya, ucapkanlah bismillaah, turutilah Rasulullah." Makhluk itu 
datang lagi lalu Abu Ayyub Al Anshari mengucapkannya tapi ia tetap 
mengambil unta miliknya lalu jin itu berkata padanya: Sesungguhnya 
aku tidak akan kembali. Kemudian ia melepasnya lalu datang lagi 
kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaan 
fawananmu?" ia menjawab: Aku telah menangkapnya. Lalu ia berkata 
padaku: Sesungguhnya aku tidak akan kembali. Akupun melepasnya 
lalu ia datang lagi dan ditangkap sebanyak dua atau tiga kali, setiap 
kalinya jin itu berkata: Aku tidak akan kembali. Diapun mendatangi 
Nabi SAW lalu beliau bersada, "Bagaimana kondisi tawananmu?" ia 
menjawab: Aku telah menangkapnya, diapun berjanji tidak akan 
kembali." Tapi ia tetap datang dan Abu Ayyub Al Anshari 
menangkapnya. Jin itu berkata: Lepaskan aku, aku akan mengajarimu 
sesuatu yang kau ucapkan lalu tidak akan ada sesuatu pun yang 
mendekatimu, ayat kursi. Abu Ayyub Al Anshari mendatangi Nabi 


LM 


— Musnad Imam Ahmad 


















SAW lalu memberitahukan hal itu kepada beliau, beliau bersabda, "Ja 


benar dan ia amat pendusta." Lai 


PI . 


FA Bh Ol GP ud Ea Mega INN Pk 


AI Ea La Kh SI Sd RK 
A5 MS Lt AG II eaa 


23484. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Muhammad bin 
Abdurrahman menceritakan kepadaku, lalu ia menyebut hadits ini 
dengan sanadnya, yaitu hadits tentang jin. Abu Ayyub berkata: Khalid 
bin Zaid.” 


| Ns! o Xi 2 Ui Pe Saat Tarra -YY£A0 
di: HJ Dana Ne dri ye ob nina 
dai Goat sa 5 Sati LA ge gara! Pi aib tan 
Y Du Apaan ba Jo pa SES JG 
Bb ja es Ia 
23485. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu 
. Bakar mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Zhibyan, 


dia berkata: Abu Ayyub ikut berperang bersama Yazid bin 
: Mu'awiyah, perawi berkata: lalu (Abu Ayyub) berkata: jika aku wafat, 


48 Sanadnya shahih. 

HR. At-Tirmidzi (5/158, no. 2880), Ibnu Abu Syaibah (10/398, no. 9792), dan 
Ath-Thabarani (Al Kabir, 4/162, no. 4011). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadis ini hasan gharib." 
49 Sanadnya shahih, seperti sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — Cs 








maka masukkanlah aku ke wilayah musuh lalu kuburkanlah aku di 
bawah telapak kaki kalian dimana kalian bertemu musuh. Perawi 
berkata: kemudian dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Barang siapa wafat dengan tidak menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun maka dia akan masuk surga" 


3 303 2. G- 


13 Ea GA) SALA Ip Iii EA NYA 
AE GE GARA A5 oi Obi Gp PU ana 
Ha Sh HA je Gap Top dala yet 
En MAS JL ale 3 RAS Tenan AA TIA IA 
03, Naa) Aden Bunda, ad ad 2 
CA Ja gal IU AA 3 mn AI AS 
tata Bdg pan EA Io AI en JI B3 La 


J6 KU UB ya Le Ba eni PA iba 
3 

23486. Yunus bin Muhammad dan Hujain menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Laits bin Sa'ad menceritakan kepada 
kami, dari Abu Az-Zubair, dari Sufyan bin Abdurrahman, dari Ashim 
bin Sufyan Ats-Tsagafi bahwasanya mereka ikut dalam peperangan 
sulasil, namun perang telah usai, maka mereka berjaga-jaga kemudian 
mereka kembali ke Mu'awiyah dan di sampingnya ada Abu Ayyub 
dan Ugbah bin Amir, Ashim lalu berkata: wahai Abu Ayyub, kami 
telah ketinggalan perang tahun ini, dan kami telah dikabarkan 





380 Sanadnya shahih. 
Abu Bakar adalah Ibnu Ayyasy. 
Hadits ini telah disebutkan seelnya pada no. 23450. 


— Musnad Imam Ahmad 








bahwasanya barang siapa yang shalat: di masjid, Hunain berkata: 
empat masjid, maka dosanya diampuni, maka keponakanku berkata:. 
aku akan menunjukimu kepada perkara yang lebih mudah, dari itu, 
sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang 
siapa yang berwudhu sebagaimana yang diperintahkan maka akan 
“diampuni amalnya (dosa-dosa) yang telah lalu, bukankah su | 


wahai Ugbah?," dia menjawab, "ya". s5 


A3 UP Cab ang PA EA ijab SAS NY LAN 
13 eta 1 KAS Kaja £ AA gi Pe Sena 
1 - Para 3 Bir A da3 cle CI Lx Ag 9S 
me ea Hai EN ab EA Jo Ih 
Ai Je datang un NP aU or Baya) 
Hah op ni Se Ep aa, Gas 35 ja 
og ta 3G ga SUS Mae GAS AN 
J3 ag ya TAI SE De dh op 
“3 Wb 
| 23487. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Abdul Walid menceritakan 


28! Sanadnya shahih. 

Hujain adalah Ibnu Al Mutsanna, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Shahihain. Sufyan bin Abdurrahman Al makki adalah 
perawi tsigah dan haditsnya diriwaytkan oleh An-Nasa'i serta Ibnu Majah. Ashim 
bin Sufyan Ats-Tsagafi adalah perawi #sigah dan haditsnya diriwayatkan dalam 
kitab Sunan. 

HR. An-Nasa'i (1/90, no. 144), pembahasan: Thaharah, Ibnu Majah (1/446, no. 
1396), pembahasan: Shalat, Ath-Thabarani (Al Kabir, 4/156, no. 3994), dan Ibnu 
Hibban (69, no. 166). | | 


Musnad ImamAhmad —: 





kepada kami, dari Ayyub bin Khalid bin Abu Ayyub Al Anshari 
menceritakan kepadanya, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abu 
Ayyub Al Anshari sahabat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda kepadanya, "Rahasiakanlah pelamaran lalu kemudian 
berwudhu'lah dengan wudhu yang baik, dan laksanakanlah shalat 
yang Allah perintahkan kepadamu kemudian pujilah rabbmu dan 
agungkanlah Dia kemudian bacalah, 'Allahumma innaka tagdir wa la 
agdir wa ta'lam wa la a'lam anta 'allamul ghuyub fain roaita li fi 
Julanah' (sebutkan namanya) khairan fi dini wa dunyaya wa akhirati 
wa in kana ghairaha khairan li minha fi dini wa dunyaya wa akhirati 
Jagdhi li biha (Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sementara aku 
tidak kuasa, Engkau Maha Tahu sementara aku tidak tahu, Engkau 
Mengetahui yang gaib, bila Kau melihat si fulanah -sebutkan 
namanya- baik bagiku dalam agama, dunia dan akhiratku, tapi bila 
yang lain lebih baik bagiku dalam agama, dunia dan akhiratku, maka 
putuskanlah aku bersamanya) atau mengatakan fagdirha li (Maka ' 
takdirkanlah ia untukku). : 


(3 
Pt Na 


sp .. o- 0, 2 - 
Ol apa ge bg HI GAS Wa CAS -YYLAA 
EA Eh SA ad Ai UI 


23488. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Haiwah mengabarkan kepadaku, 
bahwasanya Al Walid bin Walid mengabarkan kepadanya lalu dia 
menyebutkannya dengan sanad dan maknanya.” 


382 Sanadnya hasan. 

HR. Al Hakim (1/314), Ath-Thabarani (Al Kabir, 4/133, no. 3901): Ibnu Hibban 
(177, no. 685), dan Al Baihagi (7/147). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan dia berkata, "Sunnah shalat istikharah 
sangat dianjurkan." 

Hanya penduduk Mesir yang meriwayatkannya dan Adz-Dzahabi pun sepakat 
dengan Al Hakim 

'88 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 








Hadits Abu Hamid As-Sa'idi 


Pt . 


Hk GI pa KEP op Oia Ci - —YYEAA 

In ae Te Jt -JE dala KU Ll 
5 tia SJ es dio Se AA II aa 
J3 AB Ie da le Io Jp (3 aj Ga 
He SE Jaa in LSI Kia BIA end GS JA JUL 


” 


Y SA KA SAN, £y II nah ja Ag aa dal En & 


“5 PN HO naa 0. H0 eng P3 
AN Je Fine Mega Koe 
& os. PP (4 2 Te Pr aa. “ pi 
mg Lb ar AON IP GAY ce) Dai 


SAB dab 23 Aa 313 SEA Ja MN GB aa Tah 
SAE 3 53 at Sah Ai bahan : 

| 23489. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri dia 
mendengar Urwah berkata: bahwasanya Abu Humaid As-Sa'idi 
berkata: Nabi SAW menugaskan seseorang dari Al Azd bernama Ibnu 
. Al-Lutbiyyah untuk mengurus zakat, ia datang lalu berkata: Ini untuk 
Tuan dan ini hadiah yang diberikan padaku. Lalu Rasulullah SAW 
berdiri diatas mimbar dan bersabda, "Ada apa dengan seorang 
petugas yang kami utus lalu datang dan berkata: Ini untuk Tuan dan 
ini hadiah yang diberikan padaku. Kenapa ia tidak duduk saja 
dirumah ayahnya dan ibunya lalu menunggu apakah ada yang 
memberinya hadiah atau tidak. Demi Dzat yang jiwa Muhammad 





Al Walid bin Al Walid maula Utsman atau Umar adalah pera tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

Ini adalah isyarat yang menunjuk kepada naskah Al Walid, dan bilangan ini 
terjadi secara berulang kali serta ada perubahan sanad. 


Musnad Imam Ahmad — 





berada ditangan-Nya, tidaklah. seorang, dari kalian membawanya 
sedikit pun melaikan akan membawanya pada hari kiamat dilehernya 
meski berupa unta yang berbusa, sapi lemah atau kambing bercacat." 
Kemudian beliau mengangkat kedua tangan hingga kami melihat 
kelabunya tangan beliau lalu beliau bersabda, "Ya Allah! Apakah telah 
aku sampaikan?" beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Hisyam 
bin Urwah menambahkan: Berkata Abu Humaid: Telingaku 
mendengar dan mataku melihat, tanyakan kepada Zaid bin Tsabit.? 


Oia op MA MO IP Cia V3 ui GAS —1YtA. 


AAN Aa ae Ii GP SEL Ia oa 3 
IE in al Ai Je IA Bt Sele, dan 33 
SAS. H3 der SAY, kuat su 
— LN Sh MIE JT SI “5 BS) OS :JG. ah 
Ha Tn ajah AS ola Sp SEKE Uaga 


ta Sy ea Lag IT SSB he eka 


Ne Pa 3: 3. . 0. 4 2. K s3 on Te 
JG 3) 3 (Oka Uyad Al Raw JB 3 BESI dedi RI 





'#Dia adalah Abu Humaid As-Sa'idi- Al Anshari Al Madani, ada yang 
mengatakan, namanya Abdurrahman, ada juga yang berpendapat, dia adalah Al 
Mundzir bin Sa'd bin Al Mundzir. Sementara Ibnu Sa'd menegaskan bahwa dia 
adalah Abdurrahman bin Amr bin Sa'd. Dia masuk Islam sejak awal kemudian 
tinggal di Syam. Dia wafat di akhir masa kekhalifahan Muawiyah. 

Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (9/88, cet. Asy-Sya'b), pembahasan: Hukum, bab: Hadiah para 
pekerja: Muslim (3/1463, no. 1832), pembahasan: Kepemimpinan, bab: Larangan 
memberi hadiah kepada pekerja, Abu Daud (3/134, no. 2946), pembahasan: Kharaj: 
Ad-Darimi (1/483, no. 1669): Al Baihagi (10/ 138), dan Al Humaidi (370, no. 840). 


— Musnad Imam Ahmad 














Pn nd 


A 2, Ci e. Pa 
BJ 33 Moe SP Jam asah AI & 


j 


Lg 3 Ha aa ana di 3 
SP ep se dg Ian AI Aa 3 Tea 
Pa Fi Pl Sai ng RERPANN JG Worla 

2 AI To Sd ae Pamen 
AI Inn TP US AG EKA Vega GIS KA 0) 3 amal sol 
plat An tra aga 


23490. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Abdul Hamid bin Ja'far, dia berkata: Muhammad bin Atha' 
menceritakan kepadaku, dari Abu Humaid As-Sa'idi berkata: -aku 
mendengarnya dan dia berada diantara sepuluh orang sahabat Nabi 
SAW diantaranya ada Abu Oatadah bin Rabi'- dia berkata: aku lebih 
, “mengetahui shalat Rasulullah SAW dibanding kalian, mereka berkata 
kepadanya: mengapa demikian, bukankah kami lebih dulu menjadi 
sahabat dan bukanlah kami lebih banyak menyertai beliau? Dia 
berkata: benar. Mereka berkata: lalu jelaskanlah. Dia berkata: apabila 
beliau hendak mendirikan shalat maka beliau berdiri tegak lalu 
mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan pundak 
dan apabila beliau hendak ruku' maka beliau mengangkat tangannya 
hingga keduanya sejajar dengan pundak lalu membaca Allahu Akbar 
lalu beliau ruku' kemudian meluruskan (punggung dan kepala) tidak 
menundukkan kepala dan juga tidak menengadah dan meletakkan 
kedua tangannya di lutut kemudian beliau membaca sami'allahu liman 
hamidahu kemudian beliau meruluskan (badan) sehingga semua 
tulang beliau kembali pada tempat semula kemudian beliau turun 
sujud seraya mengucapkan Allahu Akbar lalu merenggangkan dan 


Musnad Imam Ahmad — 








membuka kedua tangannya, dari kedua lambungnya dan membuka 
jari-jari kakinya, kemudian beliau melipat kaki kirinya dan 
mendudukinya dengan tegak hingga semua tulang kembali ke posisi 
semula, setelah itu beliau sujud dan membaca Allahu Akbar lalu 
beliau melipat kaki kirinya dan mendudukinya hingga semua tulang 
kembali ke posisinya, kemudian beliau bangkit berdiri. Beliau 
mengerjakan seperti itu di raka'at yang kedua hingga apabila beliau 
bangkit, dari dua sujud beliau bertakbir dan mengangkat tangan 
hingga sejajar dengan pundak sebagaimana yang beliau perbuat ketika 
memulai shalat, kemudian beliau berbuat seperti itu hingga beliau 
berada pada rakaat yang terakhir, beliau mengubah posisi kaki kiri dan 
duduk pada betisnya secara tawaruk (dengan posisi kaki kiri masuk ke 
kaki kanan) kemudian beliau salam.? 


SA Ka 33 dl PALI K6 de -yrean 

Na an tan —A J5 AT (pala Hp 3 “sal 56 Ki 

MEA Aa aa 25 & 9. GG 2... TAG 

Al Jgn Jas KONG obat HS ca Sa) GNJE Ai gasal 

Ls TRY sel Kue 2 PP te al) Ang Pura AT ria 

HS ig ati MASA JB BG Ga JI de ala 
Deen Tepi DL) ema IT SE SU 


23491. Saya membacakan riwayat kepada Abdurrahman: 
Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Amru bin 
Sulaim bahwasanya dia berkata: Abu Humaid As-Sa'idi mengabarkan 
kepadaku, bahwasanya mereka berkata: wahai Rasulultah bagaimana 





'58 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah. 

Muhamamad bin Atha' dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Muhammad bin 
Amr bin Atha' seperti yang dikemukakan oleh At-Tirmidzi (2/105, no. 304) dan dia 
berkata, "Hadits tersebut hasan shahih." 


(266) — Musnad Imam Ahmad 


Sa 


AAA Eh ar eat dan Sh 








caranya kami bershalawat kepadamu? Maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Maka ucapkanlah, allahumma shalli 'ala muhammad wa 
azwajihi wa dzurriyatihi kama shallaita 'ala 'ali ibrahim wa barik 'ala 
muhammad wa azwajihi wa dzurriyatihi kama barakta 'ala 'ali 
ibrahim innaka hamidun majiid (Ya Allah rahmatilah Muhammad, 
para istrinya, dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah merahmati 
keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad, para istrinya dan 
keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga 
Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia). 


2 ta - 9 


T.03 o 


p3 c ar T 2 (£ 
HA Bi P3 ae PPP uh 
je JS Lina :JG In ala di Ia A Ja (Sae 


23492. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Isma'il bin 
Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Urwah 
bin Az-Zubair, dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah 
SAW bersabda, "Hadiah bagi para kuli adalah ghulul (hasil 
ghanimah yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum 
. pembagiannya). Li 





358 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22252. 

sa Sanadnya hasan. 

HR. Abdul Bazzar (2/236, no. 1599). 

Al Haitsami (4/200) menilai hadits ini dha'if lantaran aa perawi bernama Ismail 
bin Ayyasy, dari orang-orang Hijaz, yakni Yahya bin Sa'id Al Anshari. Namun 
hadits mempunyai syahid, sehingga aku menilai hadits ini hasan. 

Al Haitsami (4/151) juga menyebutkannya dari Jabir yang diriwayatkan oleh 
Ath-Thabarani dalam Al Ausath dan dia menilainya hasan. 

Lih. At-Tamhid karya Ibnu Abdul Barr (2/1009 dan 160). 


Musnad Imam Ahmad — 





ec .. so Jo. 


SI Ia YP Pj Eat Gaga Opi eja Gas —yrrar 
In BAN GA Pbb An AS yi Jar IP elag yi 
SA Aa P3 Sy sal Para 2 ai Apar J8 :J6 23 
Oh adal GI at Ol) OS 1 ai Ja ol ale A3 6 dika 


23493. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Isa, dari Musa bin 
Abdullah, dari Abu Humaid atau Humaidah, keraguan ada pada 
Zuhair, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang, dari 
kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk 
melihat wanita tersebut, hanya saja dia melihatnya dengan niat untuk 


melamarnya meskipun wanita tersebut tidak mengetahuinya." 


- ed 
AB 


AAS SAS Ohh GIS ups jd is rear 
o o- 4 0. » 0 oo 40 — 3 s- - 
AS A5 baja ga AN AS Gp Gg (gan "gag 
Ji Ad an ae kai day en adu aa 
Ae SG dit ara ip el ala Io AI IA 
KEY AS ada GNU SE gi jas ah 


23494. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Isa menceritakan kepada 
kami, Musa bin Abdullah bin Yazid menceritakan kepadaku, dari Abu 





358 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Isa adalah Ibnu Abdurrahman bin Abu Laila seorang perawi 
tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. Musa bin Abdullah adalah Ibnu 
Yazid Al Khathmi, seorang perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 14521. 


— Musnad Imam Ahmad 











Humaid atau Humaidah, dia berkata: dia telah melihat Rasulullah 
SAW, bersabda Rasulullah SAW, "ika seorang kalian melamar 
seorang wanita, maka tidak mengapa baginya melihat wanita tersebut 
apabila dia melihatnya hanya dalam rangka untuk melamarnya 


meskipun wanita tersebut tidak mengetahuinya" 2 


a - o o- an £ "5 Pt 
PES IIS Ip ah WAS Ola2 KAS -YY A0 


2D Io 


3 A3 Lem ai Ja ME Pi 
Do ala EA Jo MIA LA OB Kesal 
Ke Ips IE AP ia GA BP aa ah 
S1 Io P3 AN AS AAN MA Pig ala 
Ai PAN Il AI Jpn J5 GA Gan gl Ie dia 
LAS IBAN AN mi LA oi ata) 
Sae ta Ep IA IMA IS Op 5 
Hg le 5 JI eU andi sand IG 196 iis 
Se Me ab J3 3 Bb BAB Kuas 
Ae aa Io IA eh dl tan ee 
In Ip DS ba aa Ho MI UG lah 


. 5 2. - 0. .. 0 
In PP ae KA SG Selama (3 tab JW ea 


X3 


?59 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Dig ale Ko Ipa IE elu ae Lo hi 

2 Ka ea RN Aa Ek ai bea bae Ta ah 

DS Kah da SI SA ena dgan Ia 
8 dua 


o- ono Et E AP. ga F4 F3 £ an. Aa 0. 
(SA ep) Eng 1 Kia 1I6 MET ce UE RL sia 


ENI 3 IS BL AI INI 5 ES J6 NA 3 


IN ag 


he 2 s1 -- - - - s1 0 f o- - - PN 53 
PI SB Bae GS NS AS JENI 
SE KAN) 


. 23495. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib bin Khalid 
menceritakan kepada kami, Amru bin Yahya menceritakan kepada 
kami, dari Al Abbas bin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Abu Humaid 
As-Sa'idi berkata: Kami pergi bersama Rasulullah SAW saat perang 
Tabuk hingga kami tiba di lembah Oura, disana ada seorang wanita 
dikebun miliknya lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat 
beliau, "Perkirakanlah." Orang-orang membuat perkiraan dan 
Rasulullah SAW memperkirakan sebanyak lima wasag. Rasulullah 
SAW bersabda kepada wanita itu, "Hitunglah kurma yang dihasilkan 
hingga aku akan kembali menemuimu lagi insya Allah." Rasulullah 
SAW pergi hingga sampai di Tabuk lalu beliau bersabda, 
"Sesunggunya dimalam ini akan ada angin kencang, maka jangan ada 
seorang pun diantara kalian yang berdiri, yang punya unta hendaklah 
menguatkan ikatannya." 


Berkata Abu Hamid: Kami mengikat unta kemudian pada 
malam harinya angin kencang menerpa kami lalu seseorang berdiri 
hingga terpental ke gunung Thayyi' lalu penguasa Ailah mendatangi 
Rasulullah SAW dan memberi hadiah seekor keledai putih, kemudian 
Rasulullah SAW mengenakan selimut pada keledai itu kemudian 
beliau memberi tulisan dikuda orang itu. Selanjutnya beliau pulang 
dan kami pun turut bergegas hingga tiba di lembah Oura, beliau 


— Musnad Imam Ahmad 











bersabda kepada wanita itu, "Berapa banyak hasil kebunmu?" wanita 
itu menjawab: Sepuluh wasag, seperti yang Rasulullah SAW 
perkirakan. 


Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku terburu-buru, 
maka barangsiapa diantara kalian yang ingin segera pulang silahkan 
lakukan." Rasulullah SAW berangkat dan kami juga berangkat 
bersama beliau hingga tiba di Madinah: beliau bersabda, "Inilah dia 
yang baik." Saat melihat seseorang, beliau bersabda, "Dia adalah 
orang yang mencintai kami dan kami mencintainya. Maukah kalian 
aku beritahu rumah-rumah kaum Anshar yang terbaik?" mereka 
menjawab: Ya, wahai Rasulullah! Rasulullah SAW bersabda, 
"Rumah-rumah kaum Anshar yang terbaik adalah rumah-rumah Bani 
An-Najjar, Bani Abdul Asyhal, Bani Sa'idah kemudian semua rumah- 


rumah kaum Anshar itu baik." 


9 


na - YAN 
Ab utan gi EN pile Pot Jk 5 Ih 
LAN Jai IG ln alan So IA O Lena yet 
La Age Wu, kp elu BI 
pa Ke ejaa LS Ao Ba Ka ag SEL, all 
ale Te Fo Bo da NAS hp ola Asta Gp yaa Ae 


360 Sanadnya shahih. 

Al Abbas bin Sahl adalah perawi #sigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab 
Shahihain. 

HR. Al Bukhari (3/343, no. 1481), pembahasan: Zakat, Muslim (2/1022, no. 
1329), pembahasan: Haji: Abu Daud (3/179, no. 3079), pembahasan: Kharaj, dan 
Ibnu Khuzaimah (4/40, no. 2314). 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi, "Sa'id", namun yang benar 
adalah redaksi yang kami cantumkan di sini. Silakan lihat biografi, guru dan murid- 
muridnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


- o - 0 . 3 - On NG 
OI sendi Lea jha tel Cab IL Of JASU Jd Nang 
HP pad JL pa EA lo MP GL CAH 


. 


23496. Abu Sa'id, mantan budak bani Hasyim menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari 
Suhail bin Abi Shalih, dari Abdurrahman bin Sa'id, dari Abu Humaid 
As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi 
seseorang untuk mengambil harta saudaranya tanpa haknya, karena 
Allah mengharamkan harta muslim atas muslim lain." 


Ubaid bin Abu Ourrah menceritakan kepada kami, Sulaiman 
menceritakan kepadaku, Suhail bin Abu Shalih menceritakan 
kepadaku, Abdurrahman bin Sa'id menceritakan kepadaku, dari Abu 

Humaid As-Sa'idi bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi 
| seseorang mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan, dari 
dirinya karena Rasulullah SAW sangat mengharamkan harta seorang 


muslim atas muslim lain.”"! 


- 
LG . 


- - a - . 
og Tah 8 IM 3 Okalu Gak —yrrav 
o- - o- 0. o- o - o Pa oc 0 .0 
aa 3 takan Pns Aa oi dat oi MA AE 3 YE 
ai 1 1 . £ Ong eta ore 1 F s9 ka 
S3 MAN Sala 5 IU gta ale AI Iko 1 Of 
2 S 4 


Hi S5 Kon asu wal A Ina KB 
SUKA An SE GRAB SE Jp Ta Sa ip ta SY 





36! Sanadnya shahih. 

Abdurrahman bin Sa'd adalah Ibnu Malik bin Sinan Al Anshari, seorang perawi 
Isigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim serta keempat imam hadits. 

Lafazh hadits adalah salah satu yang hanya diriwayatkan oleh Ahmad. 


— Musnad Imam Ahmad 














ra NP C3 D0 Ap “aki UB ang SL 01 aa 


1 3 SERA Tana A3 Awan na IS P3 Pj 
Bean nan Aung Lap 


23497. Abu Amir menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Bilal menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, 
dari Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid, dari Abu Humaid dan Abu 
Usaid bahwa Nabi SAW bersabda, "Bila kalian mendengar hadits 
dariku yang dikenal oleh hati kalian, perasaan dan kulit kalian 
melunak karenanya dan kalian menganggap bahwa ia dekat dengan 
kalian maka aku paling berhak terhadapnya diantara kalian dan bila 
kalian mendengar hadits yang diingkari oleh hati kalian, perasaan 
dan kulit kalian menjauhinya dan kalian mengganggapnya ia jauh, 
dari kalian maka aku adalah yang paling jauh darinya diantara 
kalian - Ubaid bin Abu Ourrah ragu pada keduanya dan berkata: Dari 
Abu Humaid atau Abu Usaid dan berkata dalam riwayatnya: Kalian 
menganggap bahwa kalian dekat dengannya -Abu Sa'id ragu pada 
salah satu, dari keduanya pada bagian: Bila kalian mendengar hadits 
dariku. 


Hah GP Ik Ih OKE lb uye p ES -NYEAA 

JB Apa MG gi da gi PN EP ALI A6 A0 
Tg tah “ 5 , 4 

ale Deo Ai 1 Ju s0 ya sal ut, takan ut nah 


38 Sanadnya shahih. 
Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid Al Anshari adalah perawi tigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya bada no. 16003 dari Malik bin Rabi'ah. 


Musnad Imam Ahmad 2 








- 02 


Ca pt da3 aa yaa 3 ma "at ISS ag 
KN NP at S SA : yah Jab 134 


23498. Abu Amir menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Bilal menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, 
dari Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid Al Anshari berkata: Aku 
mendengar Abu Humaid dan Abu Usaid berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Bila salah seorang diantara kalian masuk masjid 
hendaklah mengucapkan: allahummaftahlii abwaaba rahmatika (Ya 
Allah! Bukakanlah pintu-pintu rahmatMu untukku) dan bila keluar 
hendaklah mengucapkan: as 'aluka min fadhlika (aku memohon 


KNTAI op BAEAS (ph GAS —YYEAA 


Kara . 


strai JA BL en Tp Ae 
pe AA ne NG daan 
Rnb aga 39 EASY An ae Po AJ asa 
Jep olah KE Ga ala Ai oo AN AU ate lai | 

JI 3 SIP UI SN Ih ITE ON 


23499. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij dan 
Zakariya bin Ishag menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu 
Az-Zubair menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Jabir bin 
Abdullah berkata: Abu Humaid mengabarkan kepadaku, bahwa ia 
mendatangi Nabi SAW dengan membawa segelas susu dari rendaman 
anggur yang tidak difermentasi lalu Nabi SAW bersabda, "Andai kau 


363 Sanadnya shahih. 
“Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16002. 


— Musnad Imam Ahmad 











tidak membuatnya menjadi khamer meski dengan sepotong kayu yang 
kau perlihatkan." Abu Humaid berkata: Sesungguhnya Nabi SAW 
memerintahkan minuman agar ditutupi dan agar pintu ditutup di 
malam hari. Abu Zakariya tidak menyebutkan perkataan Abu Humaid: 
di malam hari.” 


Hadits Mu'aigib RA 
PAR nuja —NYora 
3 aa Pa -JU maan ana Pa 
KA N66 An y Sue al “IS aa aa 
23500. Waki' menceritakan kepada kami, Ad-Dastuwa'i 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu 
Salamah, dari Mu'aigib berkata: Nabi SAW menyebutkan tentang 


mengusap kerikil di masjid, beliau bersabda, "Bila kau terpaksa 
melakukannya maka lakukan sekali saja. sa 


8 - 2 9 


— Ki ala GS Kan aa —SNYOLN 


NI 2G Cendana bahkan PA Kakan Sp u i 
Ay SY Iri Hd ig GAN da 3 
Hah Ne 


36 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15105. 
Biografinya telah disebutkan pada no. 15448. 

365 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15450. 


Musnad Imam Ahmad — 





23501. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan 
kepadaku, dari Abu Salamah, Mu'aigib menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Dikatakan kepada Nabi SAW tentang mengucap kerikil di 
masjid, beliau bersabda, "Bila kau terpaksa melakukannya maka 
lakukan sekali saja." 


ab at Bam ada Ai Taka Ui —yro.y 
3 


bas du - JG Kabah 13 ind au IS 
| i Bg, Te £ £ o- KA - - a 05 
JB og SES Jay ag dala MI ep 


23502. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
Ayyub bin Utbah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu 
Katsir, dari Abu Salamah, dari Mu'aigib, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Celakalah tumit-tumit (yang tidak Pensenkae air saat 
wudhu) tersentuh neraka." 


“ tu 


NO 2 0. 2D 


AP Oa Bin KM Ke -Y Yo. 

Ii jp pa aa Bs aah PPS aoi 
Se Oa JG HL US OA dpl YON BU ga da 

| Aha s6 


23503. Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, 
Syaiban menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari 
Abu Salamah, Mu'aigib menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah 


- Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 
e Sanadnya dha'if, karena ada perawi bernama Ayyub bin Utbah. 
Hadits ini sendiri shahih dan telah disebutkan pada no. 15449 Separn sanad ini, 
namun lihat juga komentar kami terhadap hadits tersebut. 


— Musnad Imam Ahmad 











SAW bersabda tentang orang yang meratakan tanah saat sujud, "Bila 
kau terpaksa melakukannya maka lakukan sekali saja. “8 


Hadits Beberapa Orang Dari Bani Salamah RA - 


IG - 


JH IP aka 3 Aa BIS GS) CA No: 
: - PT . Pd . 
AS AJB ak Ia GAP ab oi gb Ae 2 call 
Pl . 38 0 0 38 C5 a. Pa PD at NG 0, P7 
Le DIA SA Jd apr Ga Ud aw “ads ag) ce AD 
: 0. 2.0, 3 
Tg ri pg 
23504. Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman 
bin Atha', dari beberapa orang, dari Bani Salamah, mereka berkata: 
Nabi SAW duduk lalu beliau merobek baju beliau kemudian bersabda, 


"Sesungguhnya aku menjanjikan hadiah yang dirasakan hari ini." 


Hadits Thikhfah Al Ghifari RA 


e . Mo 1G y 
o— CA) ale SALA ye, 


o.g0o. 
s 


pie 0 Oo o GB. 43 


o- Jo SA 35 Pt 


IS Lb— —YYo.o 


3 Tg ale AN Ko Ipa Ob GE id anji 
NN na Na Me pena aa Me NA Mp MPa Lea Tana Ma Oa A0 
bai Ja 3 plang MAP AN Ceko Sl Iya) GPS sate UEA 1JG 


368 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15450 dan 23401. 
369 Sanadnya shahih. | 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 14061 dari Jabir. 
70 Biografinya telah disebutkan pada no. 15480. 


Musnad Imam Ahmad — 


yg 


23505. Abdurrahman bin Mahdi Zuhair menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad bin Amru bin Halhalah, dari Nu'aim bin 
Abdullah, dari Abu Thikhfah Al Ghifari, dia berkata: ayahku 
mengabarkan kepadaku, bahwa ia bertamu ke kediaman Rasulullah 
SAW bersama beberapa orang. Ayah Abu Thikfah berkata: Kami 
menginap dirumah beliau kemudian dimalam harinya Rasulullah 
SAW keluar memeriksa, beliau melihatnya menelungkupkan. wajah 
lalu beliau menggerak-gerakkannya dengan kaki beliau dan 
membangunkannya, beliau bersabda, "Ini adalah telungkupan 
penghuni neraka." i 


GB. $ 0 — Le 3036. 3 Pa 


Aa GP Bl Gl Gp alun Gp SA Ga -yro.1 

tp JB AN IA dea Hibah oi Gaal YP GLS oi LA yi 
TP GAS ea Kah ap Hi bag alang ala An Jo D5 
AS JP Ea Gi dala at JA dh la dn dl 
Gi Ta ana Ig ala H5 


& 


23506. Muhammad bin Salamah menceritakan kepada Kaah 
dari Ibnu Ishag, dari Muhammad bin Amru bin Atha', dari Ya'isy bin 
Thikfah Al Ghifari, dari ayahnya, dia berkata: Aku bertamu ke . 
kediaman Rasulullah SAW bersama orang-orang miskin yang beliau 


3! Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15482 dengan lafazh dan 
sanadnya. 


— Musnad ImamAhmad 











jamu, kemudian pada malam harinya Rasulullah SAW keluar 
memeriksa tamu beliau, beliau melihatku tengkurap, beliau 
menggerak-gerakkannya dengan kaki beliau dan membangunkannya, 
beliau bersabda, "Jangan tengkurap karena sesungguhnya tengkurap 
itu dibenci Allah Azza wa Jalla." 


AS P3 all ai dng Bia -YYo.V 

BN EN IS yi ak AA TE IE Kya ae 
Yk NIS dg jaan Ja dipo 
Wo pa as Ye tuul 2 Ui 
Ke ata di la Hape ada 


P 
» 


& Iga) V8) II Oli Sp 
PU opa aa Se Le 
Ja TA 1 Ja pa Ja Bd 3 LA 
Ya Lalai Ju Bea Wae LS Lag PR: : JG men 
di EL Ge ala Aa Si daan JI Ui Ia 23 

an 36 GS & Sa EA Lag Upi IU 
belas Gala :JG Bas HIU Ken Ia 
SP LA YA Nag, Tg lp Ja Si dp IE 


-“ 


sd is sai Ag MEA AI pia PN sb 3 


2.2. 


SA AI DI OS Ih Stik 





37 Sanadnya shahih. 
' Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15482 dengan sanad dan matan 
yang sama. 


Musnad Imam Ahmad — 











AI de IA H3 (ATI de Labu dm 
dus oa | 3 Sal SEX aa jas naa 
en Ie ta Alas apa esa 


30 


AN AK Hap pala O) JB Alb AI 


23507. Yazid menceritakan kepada kami. Ibnu Abi Dzi'b 
mengabarkan kepadaku, dari Al Harits bin Abdurrahman berkata: Saat 
aku duduk bersama Abu Salamah bin Abdurrahman, tiba-tiba 
seseorang, dari Bani Ghifar salah satu putra Abdullah bin Thikhfah 
datang lalu Abu Salamah berkata: Maukah kau memberitahu kami 
khabar, dari ayahmu? Dia berkata: Telah bercerita kepadaku ayahku, 
“Abdullah bin Thikhfah bahwa bila banyak tamu dirumah Rasulullah 
SAW, beliau bersabda, "Hendaklah masing-masing orang berbalik 
dengan tamunya." Kemudian pada suatu malam ada dua kelompok 

tamu banyak berkumpul dikediaman beliau, Rasulullah SAW 
bersabda, "Hendaklah masing-masing orang berbalik dengan 
temannya." Dan aku termasuk orang yang berbalik bersama 
Rasulullah SAW. Saat beliau masuk, beliau bersabda, "Hai Aisyah, 
apa ada sesuatu?" Aisyah menjawab: Ya, sup yang sudah aku 
persiapkan untuk sarapan Tuan. Lalu Aisyah membawanya dalam 
tungku miliknya lalu Rasulullah SAW mengambilnya sedikit dan 
memakannya kemudian beliau bersabda, "Ambillah, bismillaah." 
Kami pun memakannya hingga tersisa seperti yang kami lihat. Setelah 
itu Rasulullah SAW bersabda, "Apa kau punya minuman?" Aisyah 
— berkata: Ya, susu yang telah aku persiapkan untuk Tuan." Beliau 
bersabda, "Bawa kemari." Aisyah membawanya lalu Rasulullah SAW 
mengambilnya, beliau. mengangkat didekat mulut beliau, beliau 
minum sedikit kemudian beliau bersabda, "Minumlah, dengan 
mengucapkan bismillaah." Kami pun minum hingga demi Allah 
tersisa seperti yang kami lihat. Setelah itu kami keluar dan pergi ke 
masjid, aku menelungkupkan wajah lalu Rasulullah SAW keluar, 


1 — Musnad Imam Ahmad 














beliau membangunkan orang-orang, "Shalat, shalat." Bila beliau 
keluar, beliau membangunkan orang-orang untuk shalat, beliau 
melewatiku saat wajahku terkelungkup, beliau bersabda, "Siapa ini?" 
aku menjawab, "Saya, Abdullah bin Thikhfah." Beliau bersabda, "Ini 
adalah telungkupan yang dibenci Allah 'Azza wa Jalla." 


CNELAN pan 5 CBN Si apalah Gb YON 
, an te 0. La. See 0 2 o 2 0. 
WA ab 3 Tai sala d3 do 
.8 dia LN 9, Nag Bona 0 50 £ . . . 
Ai Set Ko At Opa AG tita abal La sad OS JB 
au... 03. yo Ge 013 Ge s 3 ge Cone To 0 
Ai Ha EK aa sel ale at Io At JA JUS 
btn 3 IG Tb Lila Unabl A6 U HJ ine 
v 4 0 ee 9 at ABU NK jan 2 a. .. 
y—3 Del—n3 Unhas! cas L Jb & “IS 6 Gal Je Amoy 
A “5 y Pata LA DL AB 5 - Pa un Tia Oa PPN 
II ee AI Sya) Ja UEA G3 bh pi TI Lee 3 Cp 
NP Sar Para 0. r opa 02, .. N. Ni 2 ta a3 
&N Elis Jomanali dl ialah Ol (3 Ol euy Ads 
3 dai IE Vm Dah LA G3 :Ju «3 ta Aa S “5 ex 
PA . Zi LA 2, 10. a., £ .. - £ ya 0 2 2 BBI 
ya Ih SP3 Al Lesaky Lamp ola Ol "JUS Mera SP Jr 
bag ala Id Sio Oya) 
23508. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam Ad-Dastuwa'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, 


dari Ya'isy bin Thikhfah Al Ghifari berkata: Ayahku adalah sala satu 
penghuni emperan masjid lalu Rasulullah SAW memerintakan mereka . 


373 Sanadnya shahih. 
Lafazh dan sanad hadits ini telah disebutkan pada no. 15480. 


Musnad Imam Ahmad — 





agar setiap orang berbalik dengan satu dan dua orang hingga hanya 
tersisa satu, dari seperlimanya lalu Rasulullah SAW bersabda, 
"Pergilah." Kami pergi bersama beliau ke rumah Aisyah, beliau 
bersabda, "Hai Aisyah! Berilah kami makan." Dia membawa lalapan 
kamudian kami makan, ia membawa sup seperti burung, kami makan 
lalu beliau bersabda, "Hai Aisyah! Berilah kami minum." Dia 
membawa bejana besar dan setelah itu ia membawa gelas kecil bersisi 
susu, kami minum kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bila kalian 
mau menginap silahkan dan bila mau pergi ke masjid silahkan." Kami 
berkata: Kami akan pergi ke masjid. Thikhfah berkata: Saat berada 
dimasjid, aku tidur terkelungkup, lalu ada seseorang menggerak- 
gerakkanku dengan kakinya, ia berkata, "Ini adalah telungkupan yang 
dibenci Allah." Aku melihat ternyata ia adalah Rasulullah SAW.?” 


IA EA te GA Ne (HA SIX —YYo 4 
JAS dak na dna angen 


os. Jo 3 . 


Ju JG tata Jl : ag NOS) aa IP Ki Ui ai HI asi 
SI aan Uh Kia Gila ON G taking ala AI Ko MO, 


Io 


coca 


23509. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Abu Mu'awiyah Syaiban menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Abu Katsir, dari Abu Salamah, dia berkata: Ya'isy bin Oais bin 
Thikhfah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya dan ayahnya adalah 
satu penghuni emperan masjid, berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Hai fulan! Pergilah dengan membawa ini." Lalu ia menyebut makna 
hadits.275 


37 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15480. 
375 Sanadnya shahih. 


1282 — MusnadImam Ahmad 








Hadits Mahmud bin Labid 

Ho uji Cia en Hi Toni Gas -Yro1. 

AH oi ap oi SEN IP HI AI Giaa Bh 
:JU TE AS al ad opal PJ 3 Al 
KH ae gia Bata EK an HA pa Ta 
GA Ip IPA 2 Ubah Doni HA GA 43 
IS ca ala pad AE ceng la A1 Io MI Ip et Aa 
Ii aa KA ang Ih Ji Ai 
ia E Uril LO OT Kala S3 YSS w Je 
MisG yu AA ag 3 AN Ni ep tel tas KE 5, 
PA Ad eh Aa Ga Gi 1 jg 
Hal Ji LA tap ep MPA odao BI J5 RP) (laa 


Ah S3 3 AG ya Ga pa Ai 36 He 





Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15481. 

Dia adalah Mahmud bin Labid bin Ugbah bin Rafi' Al Anshari Al Asyhali. Dia 
lahir ketika Nabi SAW masih hidup. Para ulama berbeda pendapat tentang tahun 
kelahirannya. Ada yang berpendapat, pada hari Nabi SAW wafat, ada juga yang 
berpendapat, tiga tahun sebelum Nabi SAW wafat, ada pula yang berpendapat, lebih 
dari itu, bahkan ada yang berpendapat, tiga belas tahun. 

Ada ulama yang berpendapat bahwa dia tidak pernah menemani, melihat, dan 
mendengar hadits dari Nabi SAW. Bahkan para ulama menempatkannya dalam 
jajaran generasi tabiin. , 

Al Bukhari berpendapat bahwa dia pernah menemani Nabi SAW. Sementara 
At-Tirmidzi berpandangan bahwa dia pernah bertemu Nabi SAW saat masih kecil. 
Pendapat keduanya ini diikuti oleh Ibnu Hibban. Dia wafat dalam usia 76 tahun. 


Musnad Imam Ahmad — 


SP US GP In an Y jet ad GP A3 JG dala ol 
AI Feby Aan 253 AN Jai EA IG SAR 
BS 3 ILY Kata DE Uus mna Ol 3 Kas us 

& daa TN OA ba at Se RSA 

23510. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Al Hushain bin 
Abdurrahman bin Amru bin Sa'ad bin Mu'adz -seseorang, dari Bani 
Abdul Asyhal- menceritakan kepadaku, dari Mahmud bin Labid - 
seseorang, dari Bani Abdul Asyhal- berkata: Saat Abu Al Haisar Anas 
bin Rafi' tiba di Makkah bersama beberapa pemuda, dari Bani Abdul 
Asyhal, diantara mereka ada Iyas bin Mu'adz, mereka mencari sekutu, 
dari suku Ouraisy untuk melawan susu mereka, dari kalangan Khajraj. 
Rasulullah SAW mendengar khabar mereka lalu mendatangi mereka, 
beliau mendekati mereka lalu bersabda, "Maukah kalian mendapatkan 
kebaikan, dari tujuan yang kau cari?" Mereka bertanya, "Apa itu?" 
Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah utusan Allah, Dia 
mengutusku untuk mendatangi para hamba, aku menyerukan mereka . 
untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan apa pun, aku 
diberi kitab." . 

Selanjutnya Rasulullah SAW menyebut Islam dan 
membacakan: Al Our'an pada mereka. Berkata Iyas bin Mu'adz, 
seorang pemuda cerdas: Hai kaum! Demi Allah ini adalah kebaikan 
yang kalian cari. Abu Julais mengambil kerikil sepenuh tangannya 
kemudian dipukulkan ke wajah Anas bin Rafi'. . 

Rasulullah SAW meninggalkan mereka dan mereka pergi ke 
madinah saat terjadi perang Bu'ats antara Aus dan Khajraj. Mahmud 
berkata: Tidak berselang lama Iyas bin Mu'adz meninggal. Mahmud 

“bin Labid berkata: Seseorang, dari kaumku yang menghadirinya saat 
sekarat memberitahuku bahwa mereka terus mendengarnya bertahlii, 


— Musnad Imam Ahmad: 














bertakbir, bertahmid dan bertashbih hingga meninggal. Mereka tidak 
ragu bahwa ia meninggal dalam keadaan muslim. Dia merasakan 
Islam dimajlis tersebut saat meridengar ucapan Rasulullah SAW.75 


“ 


no. Pa 


AE Gak Oi el Pan € Kao —-YYON 


28 - J0. 90. 


dB dg na Tn Ji SW) el ANA IP A3 
ain bee da ea 


23511. Bahz menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad 
menceritakan kepadaku, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari 
Mahmud bin Rabi' ia membayar diyat timba yang dibuang di 
wajahnya oleh Rasulullah SAW, dari salah satu sumur milik 
mereka.” 





376 Sanadnya shahih. 

Ibnu Ishag pernah menyatakan dengan jelas pernah meriwayatkan hadits kami. 
Al Hushain bin Abdurrahman bin Amr bin Sa'd bin Mw'adz adalah perawi tsigah 
dari kalangan tabiin dan haditsnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i serta Abu Daud. 

HR. Al Bukhari (Tarikh Al Kabir, 1/421, no. 1417), Ath-Thabarani (Al Kabir, 
1/276, no. 805), dan Al Hakim (3/180). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih, sedangkan Adz-Dzahabi menganggapnya 
mursal, namun mursal sahabat masih diterima menurut consensus. Hal ini berlaku 
dalam kondisi yang paling lemah. 

Dalam cetakan tha' disebutkan dengan redaksi yang keliru, "4! Jalis (teman 
duduk)." Redaksi yang kami tetapkan di sini adalah redaksi yang sesuai berdasarkan 
referensi takhrij yang disebutkan.” 

”! Sanadnya Shahih. 

Hadits ini semakin menegaskan bahwa dia pernah,bertemu dengan Nabi SAW, 
meskipun ada perbedaan yang dinukil Al Mizzi bahwa dia tidak pernah melihat dan 
mendengar hadits dari Nabi SAW. | 

Para ulama berbeda pendapat tentang defenisi sahabat. Maka, orang yang 
berpendapat, bahwa sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi SAW saat telah 
mumayyiz dan beriman, berarti dia berpendapat bahwa Mahmud saat itu belum 
mumayyiz. Sedangkan jika ada yang mengatakan bahwa hanya dengan melihat Nabi 
SAW dalam kondisi beriman sudah dikategorikan sahabat, berarti menjadikan 
Mahmud sebagai sahabat. 

Hadits ini dijadikan sebagai dalil oleh Al Bukhari (1/172, no. 77), Abdurrazzag 
(10/429, no. 19600): An-Nasa'i (Amal Al Yaum, no. 1108), dan Ibnu Khuzaimah 
(3/103, no. 1709). 


Musnad Imam Ahmad — 





3 2 PI 7 A8 


4 XS Ka - ate bod— Aaja Was —YYO1Y 

DI ah ja da JG GB gi Ap Chat gi 

Bean tan SG AG dia pg II ja ate ln ala 
443 


23512. Yazid menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Al 
Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Abdur Rabbih bin Sa'id, dari 
Muhammad bin Ibrahim, dia berkata: orang yang pernah melihat 
Rasulullah SAW di Ahjar Zait menceritakan kepadaku, beliau berdoa 
' seperti ini. Beliau menghadapkan telapak tangan bagian dalaanya ke 
wajah. 


2 Ta Pe - 1i6 


N 
» 


DL Mah ot Gg tipu 


. 


9 AAN Ga Saga 2A2 and AIO 106 ct) all 


SEE ES NAN AN up Ka, pen : 


23513. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Abu Amru, dari Ashim bin 
Umar bin Oatadah, dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla sungguh menjaga 
hamba-Nya yang beriman, dari dunia dan Dia menjaganya layaknya 
kalian menjaga orang-orang sakit, dari makan dan minuman yang 
kalian khawatirkan membahayakannya."”” 


38 Sanadnya shahih. 

Muhammad bin Ibrahim adalah At-Tamimi, seorang perawi tsigah masyhur dan 
haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21841. 

379 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 











- HA AN Aa P SAYA 

Tg ale Io BI IA Ol MEI Ii» (NYA 
Bp ph CAN Go ya CASE Gp CA Bp AI ol :JB 
KAA 
23513.p . Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti 
hadits sebelumnya, dari Abu Nu'aim, Dengan sanad serupa bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesunggunya Allah 'Azza wa Jalla bila . 
menyintai suatu kaum, Dia menguji mereka maka barangsiapa yang 


bersabar maka baginya kesabaran dan barangsiapa yang berkeluh 
kesah maka baginya keluh kesah." 


4 


“4 
P3 Ka Sea 


Pn Ba op ud Aa dengang Oam —YYO1 £ 
HP Adi MA Ip WAN S3 gi AE mb 
SAI Jai alag IE Se Jon OA 28 JI 
Laba SES SE AR NASI 28 Gp pia Ab Cai 
PEN par 


1 . 


23514. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Ashim bin Umar bin 
Oatadah Al Anshari menceritakan kepadaku, dari Mahmud bin Labid - 





Arur bin Abu Amr adalah Al Madani maula Al 'Muththalib. Ashim bin Umar 
bin Oatadah adalah Al Anshari. Kedua perawi ini adalah perai tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini dinukil oleh Al Haitsami (2/291) dan Al Mundziri (4/283) dan 
keduanya berkata, "Para perawinya adalah perawi tsigah." 

380, , Sanadnya shahih. 

Al Haitsami (2/291) berkata, "Para perawinya adalah perawi tsigah." 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 

HR. At-Tirmidzi (4/601, no. 2396): Ibnu Majah (2/1338, no. 4031): dan 
Abdurrazzag (20311). 


Musnad ImamAhmad — 


Mb 


seseorang, dari Bani Abdul Asyhal- berkata: Rasulullah SAW 
mendatangi kami lalu beliau shalat Maghrib bersama kami dimasjid 
kami, saat salam beliau bersabda, "Lakukan shalat dua rakaat ini 
dirumah-rumah kalian untuk shalat sunnah setelah Maghrib." 


7, 
Pet . 


HB pa u At aa jd Ela —yyore 


Ol aka daa 3 io PP Opa avean 
By ET KK oi UG tie de Le 
s - 0 A4 a 0 9 e o 55 3 na 
JS JH JUNI A3 IG 3 apl 5 ON, 

ig KN 


Pd Pd 
. 


23515. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Amru, dari Ashim 
bin Umar bin Gatadah, dari Mahmud bin Labid bahwa Nabi SAW 
bersabda, "Dua hal yang dibenci,oleh manusia, kematian padahal 
kematian itu lebih baik bagi orang mu "min, dari pada fitnah dan benci 
sedikitnya harta padahal sedikitnya harta itu lebih ringan untuk 
hisab."'?2 





381 Sanadnya shahih. 
Ibnu Ishag telah menyatakan dengan jelas bahwa dia meriwayatkan hadits dari 


HR. Ibnu Khuzaimah (2/209, no. 1200) 

382 Sanadnya shahih. 

Amr adalah Ibnu Amr yang telah disinggung sebelumnya. 

Hadits ini dinukil oleh Al Haitsami (10/207) dan Al Mundzir (4/151), lalu 
keduanya berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan dua sanad, salah 
satunya adalah perawi shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 














$ 4 2 LJ 2 Pa Pn - 
DP ojaslamal ut (SS ay OCagku (Sab -—YrFo11 


£ 8 s0. 


II BO adi pa HP me Le Opa gl bi IS 


23516. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, 
Isma'il menceritakan kepada kami, Amru bin Abu Amru mengabarkan - 
kepadaku, dari Ashim, dari Mahmud bin Labid bahwa Nabi SAW 
bersabda, lalu ia menyebut hadits yang sama redaksi dan maknanya. 


?, 
3 0 ce. Pena 
: 


Up uakaa II ad as eat ana jd Cia -yyo 
Jan Ooh pi Dada NE ep uje dolar 
Aa S3 Sh lain Jp 


23517. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Abu Amru, 
dari Ashim bin Umar, dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah 
SAW bersabda... ia menyebut hadits serupa.” 


aa mil ee Utan TES —yro YA 
g Maa an 30. 0 0.3 0 . .. o- o 0 
Iga OI gi PALA GE PEP ape Nai ajh 
7 "2 7 tj H 2. 0. " £ De Opa are X 5 , 
Kas AG AGAN Sya padi 0x2 s5 31 Ol JG plg dal AI Gaal 
| PAMA Pan Ba .a Lan Pi Pata Sean 
ANE Dp LAPANG Bedah Sean ja O ya LS 


383 Ganadnya shahih, meskipun masih ada perbincangan tentang Ismail bin 
Ayyasy. 
388 Sanadnya shahih, seperti hadit sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


23518. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Abu Amru, dari Ashim bin 
Oatadah, dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla sungguh menjaga hamba-Nya 
yang.beriman, dari dunia dan Dia mencintainya layaknya kalian 
menjaga orang-orang sakit, dari makan dan minuman yang kalian 
khawatirkan membahayakannya." 


- 


AG 


BA JA Pp Agae NG CAS - -YYo14 
Ia SI PPAP BB TE AA ai 
SG Saja an Jani Je ae Aa an Ii 
opa ae jl Jb SE BBI SAB NASI J6 
Pa PATI ya) Ket IE ON 
23 ping Ia Arka aa 
L HSE Aa 23 AAL Te OA BA JG ma ojo 
paru JB aa 


23519. Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari 

- Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Ashim bin Umar 
bin Oatadah menceritakan kepadaku, dari Mahmud bin Labid, dia 
berkata: Rasulullah SAW mendatangi Bani Abdul Asyhal lalu shalat 
Maghrib bersama mereka, seusai salam beliau bersabda, "Shalatlah 
dua rakaat ini dirumah-rumah kalian." Abu Abdurrahman berkata: 
Aku berkata kepada ayahku bahwa seseorang berkata: Barangsiapa 
shalat dua rakaat setelah Maghrib dirumah, ia tidak membolehkannya 


385 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23513. 


— Musnad Imam Ahmad 














kecuali bila dilakukan dirumah karena Nabi SAW bersabda, "Ini 
fermasuk shalat-shalat (yang dilakukan) di rumah." Ayahku bertanya, 
"Siapa yang mengatakannya?" Aku menjawab, "Muhammad bin 
Abdurrahman," ayahnya berkata: Alangkah baiknya yang ia katakan 
atau alangkah baiknya yang didapatkan.” 5) 


- “4, 
2 BO LP 


1 Ga aj SP aa —Y or. 


Doa 23 AN IG 


IE aj Ping Bag Pegi me P yA 
Aa TE oo BIP BATA DG Fi GRAN SAS 
EA Io » tla GA AN AN Sa Aa 
Oa KEY CN VA AT Lp HT PAN 2 sat 
Hata JESS UNS Upah Bp can Ya al 


.. 
Ai aa, “P 


Fe 6 ap. AOA Gt f 0. Sei & 
Ia — IT 3 S9 JUAN) GAN SH La LA AB 
SI PI BB paha 


23520. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Sulaiman bin Al Ghasil menceritakan kepada kami, 
dari Ashim bin Umar bin Oatadah, dari Mahmud bin -Labid, dia 
berkata: Terjadi gerhana matahari saat Ibrahim putra Rasulullah SAW 
meninggal, mereka berkata: Matahari gerhana karena kematian 
Ibraim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari dan 
bulan adalah dua diantara tanda-tanda kebesaran Allah 'Azza wa 
Jalla, ingat sesungguhnya keduanya tidak gerhana karena kematian 
atau kehidupan seseorang, bila kalian melihat keduanya seperti itu, 
pergilah ke masjid kemudian berdiri lalu membaca -menurut perawi: 


386 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23514. 


Musnad Imam Ahmad — 





Sebagaian: ayat, dari surah Ibrahiim - kemudian ruku', kemudian 
i'tidal, lalu sujud dua kali kemudian berdiri lalu melakukan seperti 
yang dilakukan pada rakaat pertama." 


3 3 3 an 


SEN Ri Ong pe Cas bgs ag Code — —YYOYI 
Ibn deh Jo In Sad PA Rp3 D 
LAI BI GG AJ KAI Ban SI Dulu Opo) 
S3 Sp aa Ea Bd, su J6 ebi 
Mn GAN 3 oh ES al Sd yel Ta Lan mu 


Ay his J pai 
23521. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Yazid bin Al Had, dari Amru, dari Mahmud.bin 
Labid bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling 
aku khawatirkan, dari kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya: 
Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW 
menjawab, "Riya', Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada mereka 
pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal 
mereka: Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di 
dunia lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan disisi 
mereka?" 8 





2 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 20269. 

388 Ganadnya shahih, kalau memang Amr bin Abu Amr pemah mendengar 
hadits dari Mahmud. Dia juga telah mendengar hadits dari Anas. 

Al Haitsami (10/102) berkata, "Para perawi Ahmad adalah perawi shahih." 

Al Mundziri (1/68) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad Tenan sanad 
jayyid (bagus), Ibnu Abu Ad-Dunya, dan Al Baihagi." 


— Musnad Imam Ahmad 











19 - 


PI Ip Ci aa A5 Ha Enrkan £ — ora | 
PA ag pp dala PA ai 
Wp Op 18 ig le AI Lo MI Oa yi pa 

23521. a. Tbrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada 


kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, 
dari Amru bin Abu Amru, dari Ashim bin Umar Azh-Zhafari, dari 
Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
yang paling aku khawatirkan, dari kalian... lalu ia (Mahmud) 
menyebut makna hadits. 


IP ih 


oya p Bj Ce SAI cejaty GAte OT 
aU PNP ox X La sei - . 0. 8. : 4 “- 
SIB lag Ale Ai daa HA Ola oh MAA HP Ala Sya 


Pi Pia ps ...' 0... 8 3 Pj Na na 
ea SA OA LS td Gay EA OLS ser AI ol 
| ore ar 3, 53 “5, . 


23522. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Yazid, dari Amru, budak Al Muththallib, dari 
Mahmud bin Labid bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah 
'Azza wa Jalla sungguh menjaga hamba-Nya, dari dunia dan Dia 
mencintainya layaknya kalian menjaga orang-orang sakit, dari makan 
dan minuman yang kalian khawatirkan membahayakannya." 


389, , Sanadnya shahih. 

Sepertinya imam Ahmad menjelaskan apa yang pernah didengar oleh Amr dari 
Mahmud. Oleh karena itu, dia mengulanginya lagi dari Amr, dari Ashim, dari 
Mahmud. Inilah salah satu rahasia yang diketahui oleh para pelajar hadits. 

5 Sanadnya shahih, jika memang benar Amr pernah mendengar hadits dari 
Mahmud. 


Musnad Imam Ahmad — 





Haa en 83 Pa 


ob ip Cap up De IS euy bab —YYoYr 


Pa SE ag pu al Jp 
, 3 ANE Le Mn Ya Ag: Sa Pp 
Falaa 2g Gal AB 


23523. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Yazid, dari Amru, budak Al Muththallib, dari 
Ashim bin Umar bin OGatadah, dari Mahmud bin Labid bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesunggunya Allah 'Azza wa Jalla bila 
menyintai suatu kaum, Dia menguji mereka maka barangsiapa yang 
bersabar maka baginya kesabaran dan barangsiapa yang berkeluh 
kesah maka baginya keluh kesah." 


Bo ui BIS al Gi Loji Ui -yroyt 

SI pb ah PD Si Ga EA 
da na -JG IA d3 KE aoi sa Olah al up 
AI P1 Bas SBB A3 Ya BSI JS JR PGA 
J5 CA oi AE SAP HN AP Ata IA ap 
5 IE Saga ata | WS US ta oi PAN UB AS 
Na ea 23 Ie PL db 
Na aa (an pi Sg ya Sdh ale ale 





Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23418 dari Amr, dari Ashim 
dari Mahmud. 

21 Sanadnya.shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23513. 


— Musnad Imam Ahmad 








. 


53 336 am Aa 3 JAS 3 PP ear Apel 
AG ad Yo (SI SKI S 2S Ona Jati Ig & Pdt 
ya Kid "cai Ip ES Bh KA Ika 2) 3 
Ma PGA gl ah ME Aja ta Je G aja 
do SA ET GL 255 Ide NY z5, 
AA EA MA 3 Op3 gl aa dh, 


ML SB erat GOL IT Ab AG 
Ea Jl ad Bh JUS pl ae Je 
'23524. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Al Hushain bin 
Abdurrahman bin Amru bin Sa'ad bin Mu'adz menceritakan kepadaku, 
dari Abu Sufyan budak Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Ceritakan padaku tentang orang yang masuk surga yang tidak 
pernah shalat sama sekali, bila orang-orang tidak mengenalnya, 
tanyakan siapa dia? Lalu jagoan Bani Abdul Asyhal, Amru bin Tsabit 
bin Wagsy berkata: Berkata Al Hushain lalu aku berkata kepada 
Mahmud bin Labid: Bagaimana keadaan Al Ushairim?: ia menjawab: 
Dia enggan masuk Islam karena kaumnya kemudian saat terjadi 
perang Uhud dan Rasulullah SAW pergi menuju Uhud, terlihatlah 
kelslamannya lalu masuk Islam. Dia mencabut pedang dan maju 
hingga mendatangi musuh, ia masuk dihadapan orang-orang dan 
berperang hingga terluka. 


Saat orang-orang Bani Abdul Asyhal mencari korban-korban 
mereka dalam peperangan, ternyata mereka menemukannya, mereka 
berkata: Demi Allah ini adalah Al Ushairim. Kami meninggalkannya 
dan ia memungkiri hadits ini. Mereka bertanya padanya kenapa 
datang, mereka berkata: Untuk apa kau datang wahai Amru, apa kau 


Musnad Imam Ahmad — 








. 


ingin berperang demi kaummu atau ingin masuk Islam? Dia 
menjawab: Ingin masuk Islam, aku beriman kepada Allah dan Rasul- 
Nya, aku masuk Islam lalu aku mengambil pedangku, aku maju 
bersama Rasulullah SAW dan aku berperang hingga aku terkena 
serangan. Berkata Mahmud: Tidak berselang lama ia pun meniggal 
direngkuhan tangan mereka. Mereka menyebutkan hal itu kepada 
Rasulullah SAW lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya ia termasuk 
penghuni surga. sik 


3 0 5. PX) Pt 


— LI IE SIS Up Up Glbnl ix -Yroyo 


gn IE 20 Kej da gi 23 jp cal ap lalai 
bu 6 Jadi ul Aing ala Ai Le 


23525. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Mahmud bin Labid Al Anshari, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Tundalah shalat fajar hingga langit bersinar karena 
sesungguhnya pahalanya lebih besar. si 


| Gea SG Cakil Krgonag sa A2 JG -Yreyi 


. 


MEI AN AG Ci Le Ii Wa al at 


0. 


0 0. 


oi Ak PBB bai pb p up alot app Ip 
3. . 2... , PA sx 2, ,,? an Naa 1 
Sus ag Hala dala adi Geo Ai Sya) JB 2JB ed 


392 Sanadnya shahih. 

Abu Sufyan maula Abu Ahmad atau Ibnu Abu Ahmad adalah sah tsigah dan " 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Al Haitsami (9/363) berkata, "Para perawinya adalah perawi tsigah." 

ii Sanadnya Shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17219. 


— Musnad Imam Ahmad 











AO: ai ag ta 3 Ai Sh Li an set 
op 


23526. Abdullah berkata: Aku menemukan hadits ini dalam 
kitab ayahku dengan tulisan tangannya: Ishag bin Isa menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada 
kami, dari Amru bin Abu Amru, dari Ashim bin Amru bin Oatadah, 
dari Mahmud bin Labid, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, dari kalian adalah 
syirik kecil." Mereka bertanya, "Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah 
SAW?" Rasulullah SAW bersabda, "Riya', Allah 'Azza wa Jalla 
berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi 
balasan atas amal-amal mereka: Temuilah orang-orang yang dulu 
kau perlihat-lihatkan didunia lalu lihatlah apakah kalian menemukan 
balasan disisi mereka?" 


Hadits Seorang dari Kalangan Anshar 


..u. . 2. 6 


Oi bad rata Bah gi | ea Ul —YYOYY 
naga PURA Sep am dy 

Te Se Aa: base Sab dak GI Ly Ie 
Val Aa ay Gn ab ta as 


03 0 


ata yg MAY ko Sa SAE asi 


39 Sanadnya shahih. 
Abdullah di sini meriwayatkan hadits ini secara wijadah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23251 a. 


' MusnadImam Ahmad — 


23527. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Hubaib, dari 
Abdurrahman bin Mu'awiyah bin Khadij berkata: Aku mendengar 
seseorang, dari Kindah, dia berkata: Telah bercerita kepadaku seorang 
sahabat Nabi SAW, dari Anshar, bahwa ia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidaklah seseorang dari kalian yang shalatnya 
kurang melainkan Allah 'Azza wa Jalla menyempurnakannya dari 


shalat sunnahnya."” 


Hadits Mahmud bin Labid atau Mahmud bin Rabi' RA 


Ce 3 SAK ES IN KS Sab —YYOYA 


c La 30.2 J9 -. 


Pagi pakar ale Ri Ko Ogan Jie AT sand Oi yaa aa 
0 - ae 2, e Apn ata A “ 8 9 .G 2g - 
JS 3 OS . ale Ai A)) Az 
(PP 2 2 Gp pg 0 cebe (gd! ppm Iema 


23528. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Mahmud bin Labid 
menceritakan kepada kami, bahwa ia membayar diyat Rasulullah 
SAW dan membayar diyat untuk gayung yang dilemparkan Rasulullah 
SAW yang ada dirumah mereka.” 


398 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Kindah dari sahabat. 

Seperti itu pula yang dikemukakan oleh Al Haitsami (1/291), namun hadits ini 
telah disebutkan dalam hadits panjang yang shahih. 

39 Biografi Mahmud bin Labid telah disebutkan pada no. 23510. Mahmud bin 
Rabi' adalah Ibnu Suragah bin Abdah bin Amirah bin Adi bin Ka'b bin Al Khazraj 
Al Anshari. Dia dilahirkan saat Nabi SAW masih hidup dan ketika Nabi SAW wafat 
dia masih belia. Oleh karena itu, para ulama lebih sering berbeda pendapat tentang 
status sahabatnya daripada Mahmud bin Labid. Mereka mengtakan bahwa Mahmud 
lebih tua darinya. Dia juga meriwayatkan hadits seperti yang diriwayatkan oleh 
Mahmud. Semoga itu adalah dua hadits yang berbeda. Dia tinggal di Baitul Magdis 
dan wafat di sana ketika berusia 99 tahun. | 

- Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23511. 


— Musnad Imam Ahmad 








SA dB GI oU Hi BAE -rroya 
AA 3 AA PBB yi PE SAE HP Sl Ii Kaban 
09 oa B3 PN .. 2 ni 00x. 35 ie Au 
B. Pa Ac #- PI Da “25 4, “GG y 2 3 - Pa 3G Haa ALA Tae 
Bira day Ol ag ale AI ale AI Jah S6 ES LX 
| 23529. Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah berkata: Ishag 
mengabarkan kepadaku, dari Ashim bin Umar bin Oatadah, dari 
Mahmud bin Labid, dia berkata: Pedang-pedang kaum muslimin 
menyerang Al Yaman Abu Hudzaifah saat perang Uhud, mereka tidak 
mengenalinya lalu membunuhnya, Rasulullah SAW ingin 


menebusnya lalu Hudzaifah menyedekahkan diyatnya untuk kaum 
muslimin.” 2 


Bur AA SKA da Gaib -yror. 
ARE SL AIA 2G ed oh MASA Ip gila oi Okta 
Apa ca Jah WAJU Kep ha Heh) aa Saha 
H6, Ie gag LAIN Sd OSN CA us SOE ai CI 
OR Up YIE SUk saat ia Cp Yadi 


23530. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abu Amru mengabarkan kepada kami, dari Shafwan bin Sulaim, dari 
Mahmud bin Labid, dia berkata: Saat turun surah At-Takaatsur, ia 
Mahmud membacanya hingga ayat, "Kemudian kamu pasti akan 


28! Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Muhammad bin Amr bin 
. Algamah yang telah dijelaskan pada awal musnad Hudzaifah. 


Musnad Imam Ahmad — 





' baginya keluh kesa 


ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah- 
megahkan di dunia itu)." (Os. At-Takaatsur (102): 8). Mereka berkata: 
Wahai Rasulullah! Nikmat apa yang akan ditanyakan pada kami, 
sesungguhnya hanya ada dua barang hitam, air dan kurma sementara 
pedang-pedang kami ada dileher-leher kami dan musuh tetap ada, lalu 
nikmat apa yang akan ditanyakan pada kami? Rasulullah SAW 


bersabda, "Sesungguhnya hal itu akan ada." 


PI 


Si ge Je ui “333 ui aan bab —YYoYA 


Ae ee of dad 3 AHA PP SAE 3 jak SA 

90 Pa” Dag ala 03 SEA 8. Li... 
Sana «mali ala (ap YO CI Las3 ag i Isi :JB Haag 
PA 

23531. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, 

Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami, Amru menceritakan 
kepada kami, dari Ashim, dari Mahmud bin Labid bahwa Nabi SAW 
bersabda, "Sesunggunya Allah 'Azza wa Jalla bila menyintai suatu 


kaum, Dia menguji mereka maka barangsiapa yang bersabar maka 


baginya kesabaran dan barangsiapa yang berkeluh kesah maka 
h. "9 


'88 Sanadnya shahih. 
HR. Ibnu Abu Syaibah (13/231, no. 16192). 
Al Haitsami (7/142) juga menilai hadits ini hasan. 
99 Sanadnya shahih. 
Ismail bin Ja'far bin Abu Katsir adalah perawi tsigah tsabat masyhur dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23518. 


— Musnad Imam Ahmad 








Hadits Naufal bin Mu'awiyah RA 


- 
.- AL 9. Pt 


3 P) 2 Gas Oa SU KS SAS —YYOYY 

o - -, 0. Pe 0 .. o- TPP #0. » 03 - 

oa na en 

tg A ot 0 BA 32 Ng 8, 3 8 sd F3 Pe! o To 

IM AE Ia JG Eh Ale AI Io Ca Ol AA uh Jai 
Ie Io EL 3 RI 
Ag da F3 Ui S3 


23532. Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu 
Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Naufal bin 
Mu'awiyah bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
ketinggalan shalat maka seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan 
hartanya." 


Hadits Seorang Dari Bani Dhamrah, Dari Seorang Yang Berasal 
Dari Kaumnya RA 


? ? 
3 0. NG 


Ola up 3 GE Wah PAI AS GAS —yrorr 
Po Ls. Ka PA oz 2. 0. L-0., - 0 Aa. 0 
Ie gi IL SEP Uh Aj GP Hala ala Jan LP 


400 Dia adalah Naufal bin Muawiyah bin Urwah Ad-Daili. Dia masuk Islam 
sebelum penaklukan Makkah dan ikut bersama Nabi SAW, kemudian dia juga ikut 
haji wadah bersama beliau. Dia termasuk Ma'marin. Dia hidup selama 60 tahun 
sebelum Islam dan 60 tahun setelah Islam muncul. Dia termasuk penduduk Madinah 
dan wafat di sana pada masa pemerintahan Muawiyah. 

Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

HR. Al Baihagi (1/445), dan Ibnu Hibban (94/286). 

Ibnu Hajar (Fath Al Bari, 2/30) menisbatkannya kepada Ibnu Hibban saja. 


. Musnad ImamAhmad — 





ap daa PA Kan IA Had op ag ad 


Jak dn ale un ol 


23533. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari Seseorang, dari Bani Dhamrah, dari 
seseorang, dari kaumnya berkata: Aku bertanya kepada Nabi SAW 
tentang agigah, beliau bersabda, "Aku tidak suka kedurhakaan tapi 
barangsiapa yang memiliki anak lalu ingin menyembelih hewan 
untuknya maka silahkan melakukannya." 


(0.5 as. Pd 


Aa 293 tray (na ui St Gas -YYort 

Ag la Ko 3 Aga IBAN ba 3 ad 53 Ja 
ANGIN) Ada ap 153 Ay: IU GEA 5 YES Ba 
s1 15 A3 20. Tete ng kare .. £ 

23534. Sufyan bin Uyainah PE TAN kepada kami, Zaid 

bin Aslam menceritakan kepada kami, dari seseorang, dari ayahnya 
atau, dari pamannya bahwa ia bekata: Aku menyaksikan Nabi SAW di 
Arafah, beliau ditanya tentang agigah, beliau bersabda, "Aku tidak 


suka kedurhakaan tapi barangsiapa yang memiliki anak lalu ingin 
menyembelih hewan untuknya maka silahkan melakukannya." 


“01 Sanadnya shahih, karena ada perawi majhul dari sahabat. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23028. 
“02 Sanadnya dha'if, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 














Hadits Seorang Dari Bani Sulaim RA 


Loc Pt - 


BA ab IP Obi GP ya IE Cie —YYoryo 

TN Je A1: Pa gb dn 

setu le Para II Ie 1 JUS AI paka Lp oh SIB ah pl 
"ANA ab Oa oa 


23535. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari seseorang, dari Bani Sulaim, dari 
kakeknya bahwa ia mendatangi Nabi SAW dengan membawa perak, 
ia berkata: Ini salah satu barang tambang kami. Lalu Nabi SAW 
bersabda, "Kelak barang-barang tambang akan didatangi oleh 
manusia-manusia buruk." 


| 


Hadits Seorang dari Kalangan Anshar RA 


F3 u Lu "2 at Kat Jet Ka —YYori 
Jas gi ig ah Jo IA sal 5 UAN Ga 
BE dg Aa 
23536. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub 
mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari seseorang, dari Anshar, 


dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW melarang kami menghadap dua 
kiblat saat buang air kecil atau buang air besar. 4 : 


“03 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari sahabat. 
HR. Abu Ya'la (4/1420). 

404 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari sahabat. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17767. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 








Hadits Seorang dari Bani Haritsh RA 


Pt ? 


ag AG IP Oi IP CAR Ka GAS —YYoOYV 

HB B3 305 ON Ae ah Aira IP Ul ai Alah 1 

ISA Bag JA Aga 2 hn 
A at matah 


23537. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari seorang Bani 
Haritsah bahwa seseorang memukul unta dibawah lehernya dengan 
pasak dan khawatir akan mati lalu ia bertanya kepada Nabi SAW 
kemudian beliau memerintahkannya atau memerintahkan mereka 
untuk memakannya.” 


— Hadits Seorang dari Bani Asad RA 


0 S0 doc Pa 


2) Con 6 Haa 5 HS 22 GAS -YYOYA 
SN Koo Or di bea PO gi Abe 5 el 
BII age 3 3, jan ds V 108 da la 
23538. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 


dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari seorang 
Bani Asad, dari Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seseorang meminta- 


“5 Sanadnya shahih. 
HR. Abu Daud (3/102, no. 2823), pembahasan: Hewan Kurba, bab: 
Menyembelih hewan kurban di Marwah. 


— Musnad Imam Ahmad 


. 








minta sementara ia memiliki satu ugiyah atau senilainya kecuali ia 


. meminta dengan mendesak." 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


ne 
Pa LB 


mt ga OP wL eat yan IS SAS —Y OA 

ore ta 2» . . 0 0 0 Oo o 9 td £ 

Te Io MEA AN PR AS 3 Pl 

. 38 NN ra La - Pn AA ore FI ., 5 at PA 

PPA aa —nag P9 GA Ha egg “ala al cd A ot ag 
(Ae AG JSI! Ta AI La MUI 

23539. Abdurrahman dan Abdurrazzag menceritakan kepada 

kami, dari Malik, dari Sumayya, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, 
dari seorang sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW terlihat lemah, 


beliau menuangkan air diatas kepala karena panas atau haus saat 
beliau puasa.” 


Hadits Seorang yang Masuk'Islam RA 


Jo96- 3 6 - 


- 
0 
o 


Du 3 Ga abi up fa Haa Pte 
Se HB UNP tag alan Ko LAI calon all di Ko 
JI Ba aU Le SEN SUK SA eta 





“06 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16363 dengan sanad dan lafazh 
yang sama. lihat juga hadits no. 11001 dan 17171. 

“”' Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 23116, baik matan 
dan sanadnya. Ka 


na Pa aa an aa 


Musnad Imam Ahmad — 











IS 6 aa AJE ob G6 Ja WB Io Na 
re Pe NUN 


23540. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari 
ayahnya, dari seorang Bani Aslam bahwa ia tersengat lalu ia 
menyebutnya pada Nabi SAW kemudian Nabi SAW bersabda, "Andai 
kau mengucapkan saat sore hari: aku berlindung dengan kaliamt- 
kaliamat Allah yang Maha Sempurna, dari segala kejahatan makhluk) 
niscaya ia tidak akan membahayakanmu. Berkata Suhail: Bila 
seseorang diantara kami tersengat, ayahku mengatakannya bila 
mereka mengatakan: Iya, sepertinya menurut ayahku (binatang) itu 


tidak membahayakan.” 


P1 . 


ai) Gas Can ui Bi Nrara jas 3 1 —YYOLAN 
SS LN Kdi PA ME 53 ena 
IL Te Le PESAN Yan LP cal 3 “ra 
EH Sa AI Jas, S5 SI GAN Je LK st aa 
Heni Rp 
23541. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada 
kami, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al 


Harits bin Hisyam, dari ayahnya, dari seorang sahabat Nabi SAW, dia 
berkata, "Hampir saja orang hina, putra orang hina mengalahkan 


“08 Sanadnya shahih. h 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15649. 


3068 — Musnad Imam Ahmad 








dunia, dan orang terbaik adalah orang mu'min diantara dua 
sahabatnya." Dia tidak memarfu'kan hadits ini.” 


Hadits Ubaid, Mantan Budak Nabi SAW 


0D 0 - 


JS IE In Ip aa LP Opa Cia —NYOtY 

PEN TN UR S Tag Oa :JB Ang ale Ai Ke Ai 

GL IE KI Gea HI IP AA 
Ban 


23542. Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari ayahnya, 
dari seseorang, dari Ubai budak milik Nabi SAW berkata: Dia ditanya 
apakah Rasulullah SAW memerintahkan shalat setelah shalat wajib 
atau selain shalat wajib? Dia menjawab: Ya, antara Maghrib dan 
Isya" 10" 


4 . 6 


() ai ” 0,7 Sx » er. ,. "9 
3 Wae Pj SA Otlh Wp eng Gis -yroty 
IG MERE Ga Kana HA UJI PA oh 


03 0 


8 to. LS 0 - PE Le MA y - 2. 


“09 Sanadnya shahih. : 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23196. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi, "Bukair." Yang benar 
adalah yang kami kemukakan di sini. lihat juga biografinya dalam Tahdzib Al Kamal 
dan catatan pinggirnya. 

Ubaid maula Nabi SAW adalah nama yang tercantum dalam kitab-kitab para 
perawi, namun mereka tidak menambahkan satu kata pun di dalamnya, baik wakt 
wafat dan tempat tinggalnya. 

“10 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Ubaid. 

Hadits ini dinukil oleh Al Haitsami (2/229) dan dia berkata, "Yang menjadi 
perhatian di sini adalah pria yang tidak disebutkan namanya." 


Musnad Imam Ahmad — 





pt 


WA AB EN Ra Mba 3GB Pee 2 a La e. LX 5, , 
AN Iya GJE S3 ofy Eee of telah ala Ai Ito Ai 
Ca — Cai Of ES Cp ME 33 yA SL 


€ 


| ti U J6 SA SIB an ae SI Kas psi 


NN be 


JL Walang 2JB MEI 2 ULAG ol USS PL AI, Ka) 


Oartoy C3 YP Dea 3 MAMA IS at 1 Ia 


. . 
3g $ sz 


o o Pagi ..? TS na e AT 3 s0. 
8 2. 4 9 - . 
CA Oh SE IN UE 033 ba Hj ak (3) 
0. - - or 4 8. . Ye pad 5 Lah 2 . 5 
ie IE Dp Je Fpi, ad JA K3 to 
j ai - 2S over Ace 7 SAI : 23.0 
S3 tebu 4 Ulama SP Id bali 


23543. Yazid menceritakan kepada kami, Sulaiman dan Ibnu 
Abi Adi mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman secara makna, dari 
seseorang yang bercerita kepada mereka dimajlis Abu Utsman An- 
Nahdi, Ibnu Abi Adi berkata: dari seorang guru di majlis Abu Utsman, 
dari Ubaid budak Rasulullah SAW bahwa ada dua wanita puasa dan 
seseorang berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya disini ada dua 
wanita yang puasa, keduanya hampir mati karena kehausan. 
Rasulullah SAW berpaling darinya atau diam. Orang itu merigulang 
dan memperlihatkan kepada beliau lalu berkata: Wahai Nabi Allah! 
Sesungguhnya keduanya demi Allah telah mati atau hampir mati. 


Rasulullah SAW bersabda, "Panggil keduanya." Kedua 

“ wanita itu datang kemudian gelas besar didatangkan lalu beliau 
bersabda kepada salah satunya, "Muntahlah." Wanita itu 
memuntahkan nanah atau darah, nanah bercampur darah dan daging ' 
hingga memenuhi separuh wadah besar. Setelah itu Rasulullah SAW 
bersabda kepada yang satunya, "Muntahlah." Wanita itu 


— Musnad Imam Ahmad 











memuntahkan nanah, darah, campuran nanah dan darah, daging, luka 
dani lainnya hingga memenuhi wadah besar. 


Selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
kedua wanita ini menahan diri dari yang dihalalkan Allah namun 
berbuka dengan yang diharamkan Allah "Azza wa Jalla pada 
keduanya, salah satu dari keduanya berteman dengan yang lain, 
keduanya kemudian memakan daging manusia (maksudnya: 
membicarakan keburukan saudaranya).""! 


s (7 - 
« 2s 


—- 


8... Pt 23 301 - 013 Ka - 
Cara Cod 393 ep Olanlw Ud —YYot£ 


Sent Ren erna Sa Ore at oma & 35 uk Cb :Jb 


or 4 “ KE en Tenan - SN or- ta P, 3 To. 
EA ole ai XP Jiang (ea HA lp dy 
lal DI jg rn KBS (lag 

23544. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari At-Taimi, dia berkata: 
Seseorang muncul mendatangi kami di majlis Bani Utsman An-Nahdi 
lalu kami bercerita, dari Ubaid budak Nabi SAW ia.ditanya tentang 


shalatnya Nabi SAW lalu ia menyebutkan 'shalat beliau antara 
Maghrib dan Isya'. 12 


Pig 201 0 8. ta. 30 3G. 4 8 
OLS op late Sa jha 03 Mama Lulo —YYOLO 
7 
0 Ia 


(ea EA Tea Aa Aa tua Adaa mb aa 
Pl than UI Ata v3 Jar Jus J6 OS 2) & 2 Ta "JG 





"1 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Ubaid seperti yang 
dikemukakan oleh Al Haitsami (3/171). 

Al Haitsami (Ghayah Al Mugtashid, 3/171) juga menjadikannya bagian dari 
Zawa 'id. 

“2 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Ubaid. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23542. 


Musnad Imam Ahmad — 





Rod 


ig Sa Aa Bd Jap AN ih Ap Ui Se AL | 
Sa bni IS JGA Gak JP ai HIU aan Wa Hi #1 
AS ly laga Pada AS ed ea ah 

On Ka 


£ 


23545. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
pernah bersama Abu Utsman, dia berkata: Lalu seseorang diantara 
mereka berkata: Sa'ad atau Ubaid menceritakan kepada kami, Utsman 
bin Ghiyats yang meragukan budak milik Rasulullah SAW bahwa 
mereka diperintahkan puasa. Lalu seseorang datang disebagian waktu 
siang kemudian berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya si fulanah 
dan fulanah telah kepayahan... Lalu ia Sa'ad menyebutkan makna 
hadits Yazid dan Ibnu Abi Ubaid, dari Sulaiman." 


Hadits Abdullah bin Tsa'labah bin Sha'ir RA 


8-3 0. 2nd IS - 


GAN 0 (Blah 0 beban (ari Wa —YYOL1 


ear Wae Ann 
JB BAM AI 3 IG J9 208 pal PAN SA MA 
3 KA :J3 


23546. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Muhammad 
bin Ishag, dari Az-Zuhri, Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air 
menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda saat perang 
Uhud, "Selimutilah aku dengan baju-baju mereka." Berkata Abdullah: 


“13 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Ubai. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23543. 


— Musnad Imam Ahmad 3 











Beberapa orang dikubur dalam satu makam, Rasulullah SAW 
bersabda, "Dahulukan yang paling banyak hafalan Al Our'annya: 
diantara mereka. satu 


Dan Ia Ter Sa ang 22 Bab -YYotv 


2 . 8.0 - & Sg ot n 2 
Naa NAN ANN Ta an bg 


20 J3 0J — 


o OSN Kai PG A3 AYI ak Lena Ta 
MA AA VA) 5 KET BN seluali ? wo AG 
Ag 


23547. Yazid" bin Harun menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 
“Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air, dia berkata: Saat Rasulullah SAW 
melihat syuhada' Uhud, beliau bersabda, "Aku bersaksi atas mereka, 
tidaklah ada orang yang terluka dijalan Allah 'Azza wa Jalla 
melainkan Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dan 
lukanya berdarah, warnanya seperti darah tapi baunya seperti 
minyak kasturi, carilah yang paling banyak hafalan Al Our 'annya 
diantaranya lalu dahulukanlah dihadapan mereka dalam kubur." 


“4 Sanadnya shahih. 

HR. An-Nasa'i (4/78, no. 2 dan 6/29,) 

Dia adalah Abdullah bin Tsa'labah bin Sha'ir atau Ibnu Abu Sha'ir Al Adzari 
Abu Muhammad Asy-Sya'ir. Pada masa penaklukan Makkah, dia masih belia dan 
saat itu Nabi SAW sempat mengusap wajahnya. Namun para ulama berbeda 
pendapat tentang status sahabatnya. Ada yang berpendapat, ketika Nabi SAW wafat, 
dia baru berusia 7 tahun dan saat melihat Nabi SAW dia sudah mumayyiz. Ada juga 
yang berpendapat bahwa dia lahir sebelum hijrah. Dia wafat pada tahun 87 H. 

“IS Sanadnya shahih. 

. HR. An-Nasa'i (4/78, no. 2002), pembahasan: Jenazah, Ton Majah (no. 2375), 

dan Ad-Daraguthni (3/42). 


Musnad Imam Ahmad — Bug 


an - 


Pe en Kbd— —YYOLA » 


"ae Oa Ke bai 


Oa. 0 PB. 2 EA T- net AG PA PN: 

El, Ha Salah ea ds aga ui "Jas calo! 

23548. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, 

dari Abdullah bin Tsa'labah bin Abu Shu'air dan Ma'mar bahwa Nabi 
SAW melihat para syuhada' Uhud kemudian beliau bersabda, "Aku 


bersaksi atas mereka, bungkuslah mereka bersama luka dan darah 
mereka." 


Td ed 04 . No Pt sg 3 0 as 


IP SAI 9S Lana Lidah BJ AS Vas —YYo£4 


30.” 


os dg pe Redi 
2 KI GI Ga AAN da dl de N 
— PU ON 2 ISI peda Tiga 3 Jp tlah 
AB IG EA oral Bil 3g And cha 


ah P3 BE 

23549. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Abi Shu'air, dari 
Jabir bin Abdullah berkata: Saat perang Uhud, Nabi SAW melihat 
para syuhada' yang terbunuh saat itu lalu beliau bersabda, 
"Bungkuslah mereka bersama darah mereka karena sesunggunya aku 
bersaksi atas mereka." Dua atau tiga jenazah dikubur dalam satu 
makam dan ditanyakan siapa diantara mereka yang lebih banyak hafal 


“10 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23546. 


— Musnad ImamAhmad 








Al Our'an lalu mereka mendahulukannya. Jabir berkata: Ayahku dan 


pamanku saat itu dikubur dalam satu makam.” 


£ # 
RAL 3 rah — 


(Bah LH 4 Kabur UP ny Kd —YYOO 


- 
- 


2 


23 LN ta maa 

Se db Jet VI dl Uk ai UK gp ARE PAN Ae 
IE ah aU oa al dah ah 
Ka Pa) 


23550. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag mengabarkan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, 
dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air bahwa Abu Jahal berkata saat 
mereka berhadapan: Ya Allah! Dia telah memutuskan kekerabatan 
kami, ia membawa sesuatu yang tidak kami ketahui, karena itu 
tundukkanlah ia esok. Dan dialah orang yang memulai. 


ag 


FS Bal Ol op ul Oa Logis Cb -ypoon 

aa Geri Pagi aa Le ae 

Se Ja, Url 20 TA Gi ae dj La bj 
In saga Pa ME oeea de dg ale 


23551. Ya gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Muhammad bin Muslim 
Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Tsa'labah bin 
Shu'air Al Udzri dan berdasarkan riwayat yang dibacakan, dari Ya'gub. 
Al Udzri, sekutu Bani Zuhrah, dia berkata: Rasulullah SAW melihat 


“17 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 
“B8 Sanadnya shahih. 
Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. 


. Musnad Imam Ahmad — 


Li 


jenazah-jenazah Uhud... lalu ia (Shu'air) menyebut makna hadits 


Yazid." 


1 2 In 


aa Sa OS 5 Chania (j3 Pa Klan —YYOON 
Ha Jp dah Jap Kan ta -JU (ta al Jala 


do) GI OA Gan Jar) ea Ca dua Ir 41 sang 


2 8 8 


bagan Sa 33 dah ud San, adi y Ai 


23552. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Utsman, seseorang dalam majlis Abu Utsman menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Sa'ad menceritakan kepadaku, mantan budak 
Rasulullah SAW, bahwa mereka diperintahkan puasa sehari lalu 
seseorang mendatangi beliau disebagian waktu siang, ia berkata: 
Wahai Rasulullah! Sesungguhnya fulanah dan fulanah telah keletihan. 
Rasulullah SAW berpaling darinya lalu ia (Sa'ad) menyebutkan 
hadits. 


AM 63 :JE CP Ai Bas SAI 12 Hib —YYoor 
Ke Iga Ab He Ho KE 3 As IG (AG 
(3 aa eta al sabar Serkan 
Oa Me MR A33 
“19 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23547. 


420 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Sa'd maula Rasulullah SAW. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23543. 


(3149. — Musnad Imam Ahmad 








23553. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Syihab berkata: Abdulah 
bin Tsa'labah bin Shu'air Al Udzri berkata: Rasulullah SAW 
berkhutbah dua hari sebelum hari raya fitri, beliau bersabda, 
"Tunaikanlah satu sha' gandum lembut atau gandum bermutu baik 
diantara keduanya atau satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas 


setiap orang merdeka, budak, anak kecil dan orang besar. si 


una LI IG Kolis ib -yyoot 


do an, av Age GAN PAN Or 13 didi Ji 


. 


— lp Ai era aa Jo dan, Hang 
KE HS) pie oa JS 53 AI PEN YA Gin otg 3 
Li A3 KA P an ai ai | 


or. dx PA Dana 
Las sae S3 GS yi 


23554. Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku, 
bertanya kepada Hammad bin Zaid tentang zakat fitrah lalu ia 
bercerita kepadaku, dari Nu'man bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari 
Tsa'labah bin Abu Shu'air bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Tunaikanlah satu sha' jenis gandum atau satu sha' gandum lembut - 
Humaid ragu, dari setiap keduanya, anak kecil atau orang besar, 
lelaki atau perempuan, orang merdeka atau budak, kaya atau miskin. 
Adapun orang kaya diantara kalian maka . Allah akan 
membersihkannya, sedangkan orang fakir diantara kalian maka 

dikembalikan baginya yang lebih banyak dari yang ia berikan." 2 


“21 Sanadnya shahih. 

- HR. Abdurrazzag (3/318, no. 5785), Al Bukhari (Tarikh Al Kabir, 5/36, no. 64), 
Ad Daru (2/150, no. 39 dan 2/151, no. 51), dan Al Baihagi (4/164). 

“2 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


ay “de s3 :JE sn di kar 3 K3 Tana —Yrooo 

5 V3 BN ai nan PENA o- .» Ted Pa 0 - 
io M Iga 0 ES 3 MAS SA IU gp Na 
2. 2 0... x Da be aa T.A 
Sp ir PU) Pa ana) AL 2g mela eka Par) 
5 : : Id ..... - 2 & care 3. ar . 
Ad Sa og Ka PP Kede ana YAA) 
23555. Abdullah bin Al Harits menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku dengan membaca, dari 
Ibnu Syihab, dia berkata: Abdullah bin Tsa'labah mengabarkan 
kepadaku, Rasulullah SAW pernah mengusap wajahnya bahwa ia 
melihat Sa'ad bin Abu Waggash shalat witir satu rakaat, tidak lebih, 

dari itu hingga ia bangun ditengah malam." | 


, 3036. 3 oo J0 — G- 


SD Or Sabun Was d9) IS 3 Kap bo —YYoo1 


Kopi Fata Gp TS ai Aa 33 GA ob dai His 


sn NA rana bb AN NA PA PNP AA PAN ca 
TEA oa ny aa 3 pala IPA uga Ml Sya) OS) :JU 
23556. Yazid bin Abdu Rabbih menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi 
menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Tsa'labah 
bin Shu'air Al Udzri berkata dan Rasulullah SAW pernah mengusap 


. wajahnya saat penaklukkan Makkah. 4 





An-Nu'man bin Rasyid adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
Muslim. 

“3 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Al Harits adalah Ibnu Abdul Malik Al Makhzumi, seorang perawi 
tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. | 

HR. Al Bukhari (11/1S1, no. 6356), pembahasan: Doa, bab: Mendoakan 
keberkahan bagi anak. | 

“& Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 








Pt 


Te SN 3 dehh BAL HI pl Bis -yroov 


y.? 3... Sue La De 030 0. IN IP CGE NN) o- 3. 
AI Ia Oi er JB WEI pro 3 Ti AL aa 
00. - 0 Nag Nana SA or. ta “8. 
UN Gi AR AI ega ah MP aa Dp Me ole 
aa Lana o. AI 2 , 2 .—. Sa. . 0 mo. Ta 8, 
ai alay KE AA aka Bl Sang HA MA Ak OS P3 
3 - . 5 . NM . na . : 0 
— & Gale hy Y an teliti 20 Dag 2Ap4 RAS p 
23557. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Abdullah bin Tsa'labah bin 
Shu'air Al Udzri menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah 
SAW pernah mengusap wajahnya saat penaklukkan Makkah, bahwa 
ia melihat Sa'ad bin Abi Waggash, ia turut serta dalam perang Badar 
bersama Rasulullah SAW, dia shalat witir satu rakaat bersama 
Rasulullah SAW setelah shalat Isya', ia tidak menambahinya hingga 
— ia bangun ditengah malam.“ | 


023 Se 18 - 5 


SA Kan GA EA IN EL -YYooA 
- Bs Per. 2, .. KP ... .... “ 5 
data 3 LN AS IE UN PI 6 celah 


La dieng HP UI ai Oklang Gayam AP oi Tale Gd engan 


” 


4 5, ENG TAGS TERI OA PP or. X pe , $ 20 


Az-Zubaidi adalah Muhammad bin Al Walid. Muhammad bin Harb adalah Al 
Khaulani. Kedua perawi ini adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam 
kitab Shahihain. | 

“25 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 





Musnad Imam Ahmad TA 317. 


AS Gi Na dai 3 ale LSG Jet Iu, Pura 
BAN BI JS 3 AN G3 


23558. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Juraij 
menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, 
tentang penanggungan diyat pembunuhan, ia berkata: Oasamah ada 
dimasa jahiliyah, dari hadits Abu Salamah bin Abdurrahman dan 
Sulaiman bin Yasar, dari beberapa sahabat Nabi SAW, dari Anshar 
bahwa Rasulullah SAW mengakuinya seperti yang ada dimasa 
jahiliyah dan memutuskannya diantara beberapa orang, dari Anshar 
tentang korban pembunuhan yang dituduhkan pada orang-orang 
Yahudi. 


4 
Hg ah 


He Chan w es an Kas (alas ab —YYo04 

Ole KE Pa oi KL oi BR IP ena op 
MEA Ba sea Sa mna lh la Jo S Aneg 
ol Gis aki 2 Sa NAS AG aah ale Mi Io SI, 


ba 3 c:3 3 -00 Lo... co o 4 He 0 2 . “ 
Of AA Ioi GS Og3 Gal Oyalimali P3 gia AN HE 
JSI 3 CA im Up S5 An ala Aa Jo Ai IA 


23559. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami, Ugail menceritakan kepadaku, dari Ibnu 
Syihab, dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air Al Udzri dan 
Rasulullah SAW pernah membasuh mukanya dan pernah berjumpa 
Rasulullah SAW, dia berkata: Mereka melarangku mencium karena 


“5 Sanadnya shahih. : 
Ini bukan hadits Abdullah bin Tsa'labah. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya 
pada no. 23080. 5 


— Musnad Imam Ahmad 























khawatir aku mendekat lebih dari itu kemudian kaum muslimin saat 
ini dilarang untuk itu. Diantara mereka berkata bahwa Rasulullah 


SAW memiliki penjagaan Allah yang tidak dimiliki oleh siapa pun. si 


Hadits Ubaidillah Bin Adi Al Anshari RA 
23 SA Ao UE EA Ag Kia —Y ot. 
dad 3 Bi Mp hi gi aa Ga Aga 
Hp ah ala MI Ko Iga, AE Aan al CPNS Pa 
Ja Gn Oa po Pi SA ba 
Si Meta! Jb gi v 4 3 Aga Oa 0 lh ala Ai 
tg da Ke AI Ar JA G3 Yg al Jpn | 


IG A34 Yg Al J5 Gd db LA Jua Kena Bagas 
Se MI BS YG BIP Ci Sinjai 
Heh yeah udh Tangga 


23560. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dari 
Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar 
bahwa seorang Anshar bercerita kepadanya, ia pernah mendatangi 
Rasulullah SAW saat berada dimajlis, ia membisiki Rasulullah SAW 
seraya meminta izin untuk membunuh seorang munafik lalu 





“7! Sanadnya shahih. 

Larangan mencium bagi orang yang sedang berpuasa sangat masyhur dalam 
kitab Shahihain. Hadits yang sama akan dikemukakan dari Aisyah RA 

Hadits ini dinukil oleh Al Haitsami (3/165) dan dia berkata, "Para perawi 
Ahmad adalah perawi shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW mengeraskan suara kemudian bersabda, "Bukankah 
ia bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang hag) kecuali Allah?" orang 
Anshar itu menjawab, "Betul wahai Rasulullah tapi ia tidak memiliki 
kesaksian". Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah ia bersaksi bahwa 
Muhammad utusan Allah?" orang Anshar itu menjawab, "Betul wahai 
Rasulullah tapi ia tidak memiliki kesaksian." Rasulullah SAW 
bersabda, "Bukankah ia shalat?" orang Anshar itu menjawab: Betul 
wahai Rasulullah tapi ia tidak memiliki shalat. Rasulullah SAW 
bersabda, "Mereka itulah yang aku dilarang Allah untuk (menyerang) 
mereka." 2 


so. Papa 3 0. IG 


IE GAN gp Cake GAS IG Ae Ci -YYO 
Aap Heo AIA 1G CI yi aan 
Eh Gi alba la An ed Ian BN it Tejo Tea 
Aa IA Ng yi J3 BI 


. 
. 


23561. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 

' menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid Al- 

Laitsi, dari Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar, dari Abdullah bin Adi 

Al Anshari ia 'bercerita padanya bahwa saat Rasulullah SAW duduk, 

tiba-tiba seseorang mendatangi beliau meminta izin dengan berbicara 
lirih pada beliau. Dia menyebutkan makna hadits. Bi 


“2 Dia adalah Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar bin Naufal bin Abdu Manaf Al 
Ourasyi. Dia dilahirkan semasa Nabi SAW masih hidup. Ada yang mengatakan, dia 
tidak pernah melihat dan mendengar hadits dari Nabi SAW. Semua riwayatnya 
berasal dari sahabat. Dia juga dikenal sebagai ahli fikih Ouraisy yang terpandang di 
masa tabi'in. Dia wafat pada masa pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik. 
Kalangan yang tidak menetapkan perawi ini sebagai sahabat mengatakan bahwa dia 
adalah perawi tsigah dan termasuk manusia pilihan. 

Sanadnya Shahih. 

Hadits i ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 12724. 

“2 Sanadnya shahih. 
Abdullah bin Adi Al Anshari adalah sahabat. 


— Musnad Imam Ahmad 














Hadits Umar bin Tsabit Al Anshari” Dari Sebagian Sahabat 
Nabi SAW 


PE ATA TNO Ugal CA KS Si yA 
JA Ito PA par tangan Tana Hee aah 
83,9 


2g . or . ta 

GA tua UI AS JG al ale Ah Ke MIS Ol ala ale Al 
Sa un ada alur Mora JA A3 Biru 
aro. Pan Tn, Fara - 0. » IG 

AS PLAN AS darat LA, 

23562. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, Az-Zuhri berkata: Umar bin Tsabit Al 
Anshari mengabarkan kepadaku, bahwa seorang sahabat Nabi SAW 
memberitahunya bahwa Rasulullah SAW bersabda saat itu kepada 
orang-orang, beliau mengingatkan mereka dari Dajjal, "Kalian tahu 
bahwa tidaklah seorang diantara kalian melihat Rabbnya 'Azza wa 
Jalla hingga mati dan sesungguhnya diantara kedua matanya tertulis 
KAFIR yang bisa dibaca oleh orang yang membenci 


perbuatannya." 


Hadits Al Musayyab Bin Hazn RA 


4 e- Pt - 


IL CAN pe CARA EA SI A6 Gb - —Yrorr 
Ie coil JW ala ala hi Jera Ida Pe GI 


30 Biografinya telah disebutkan pada no. 18621. 

83! Umar bin Tsabit Al Anshari adalah perawi tsigah dari kalangan tabiin dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim serta dalam kitab Sunan. 

Sanadnya shahih. 

HR. At-Tirmidzi (4/508, no. 2235). 


Musnad Imam Ahmad — (321 


Ni sala ala Para MN LN JB op "JB SELAN Ca aga 
UE IG Ud AAN GAIB sad aa Lt AN 2 Ja 


nga 


23563. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, 
dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda kepada kakeknya Sa'ad, 
"Siapa namamu?" ia menjawab: Hazan (sedih). Rasulullah SAW 
bersabda, "Tapi kau adalah Sahal (mudah)." Dia berkata: Aku tidak 
akan merubah nama pemberian ayahku. Ibnu Al Musayyab berkata: 
Maka kesedihan pun senantiasa ada pada kami.” 


UEA op LAN EA IN KE - -Y ot 

die Ja3 BEI Jb du - JG eat 5D Ce pi hantu 
2 JUS Sl A A5 Jim ii 23 Tana MAh AD 
Je Mam asu belas day J3 sid 
38 sabah seal j2 EA cab du Petaka 
ea Hei pa ep Al IG Sak vi 
usa Ju ash singa JS el 


BE AN PAK GI KG H3 


- 





“3? Dia adalah Al Musayyib bin Huzn bin Abu Wahb bin Amr Al Makhzumi Al 
Ourasyi. Dia masuk Islam sejak awal. Dia adaah ayah dari Sa'id bin Al Musayyib, 
seorang tabiin yang terkenal. Dia adalah pedagang yang gemar berbuat baik dan 
mudah memaafkan. 

Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (8/53, cet. Asy-Sya'b), pembahasan: Adab, bab: Nama Huzn, 
dan Abu Daud (4/289, no. 4956). 


(3221 — Musnad Imam Ahmad 











1 re Lontar See 2s “3 A4 
3, JG CW it : SEA AA HE Vani oa Sip Il 


MA cr ma ) 3 


23564. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, 
dari ayahnya, dia berkata: Saat: Abu Thalib sekarat, Nabi SAW masuk 
dan didekatnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umaiyah, Nabi 
SAW bersabda, "Paman! Ucapkan: laa ilaaha illallaah sebuah 
kalimat yang akan aku jadikan bukti untukmu disisi Allah 'Azza wa 
Jalla." Abu jahal dan Abdullah bin Abu Umaiyah berkata: Hai Abu 
Thalib! Apa kau membenci agama Abdul Muththallib? Keduanya 
terus mengucapkannya hingga Abu Thalib mengucapkan sesuatu 
diakhir kata-katanya yang menunjukkan ia berada diatas agama Abdul 
Muththallib lalu Nabi SAW bersabda, "Aku akan memintakan 
ampunan untukmu selama aku tidak dilarang darimu." Kemudian 
turunlah ayat "Tidak patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman 
memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik meski mereka 
memiliki kekerabatan setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah 
para penghuni neraka jahim." (Os. At-Taubah (9): 113), Al Musayyib 
. berkata: Berkenaan dengannya Abu Thalib turun ayat, "Sesungguhnya 
engkau tidaklah memberi petunjuk kepada orang yang kau cinta." 
(Os. Al Gashash (28): 56)” 


9 


As Ip Sab 13 Ap j GAS li Gia - —YYoto 
5 ala ala MN be do -JU mad 





“33 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (8/341, no. 4163), pembahasan: Tafsir ayat "Tidak jajak bagi 
orang-orang beriman untuk meminta ampun bagi orang-orang musyrik", dan An- 
Nasa'i (4:90, no. 2035), pembahasan: Jenazah. 


Musnad Imam Ahmad — 


Lie —s (ir H3 KAN JW OP R5 3m 
Bar 3G Sa ko LS Ku Aa 


23565. Affan menceritakan kepada kat Abu Awanah, dari 
Tharig, dari Sa'id bin Al Musayyib berkata: Ayahku adalah diantara 
orang yang berbaiat kepada Nabi SAW dibawah pohon, baiatur 
ridhwan lalu berkata: Pada tahun berikutnya, kami pergi berhaji lalu 
tempatnya (tempat baiat) tidak kami ketahui, bila jelas bagi kalian 

— maka kalian lebih tahu.“ 


IL Ci 3 Oia Ea ara jf Ui - von 
2 se Se Lara ir TAN ea Gp Jaa Up s 


JAN TK Ga ga ena aa 

23566. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan 

menceritakan kepadaku, dari Tharig, dia berkata: Pohon (tempat 

baiatur ridhwan) disebut didekat Sa'id bin Al Musayyib lalu berkata 

Sa'id: ayahku menceritakan kepadaku, bahwa ia bersama mereka pada 

tahun itu lalu kami melupakannya (tempatnya) pada tahun 
berikutnya. 


“4 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (7/447, no. 4163), pembahasan: Peperangan, bab: Perang 
Hudaibiyah. 

“35 Sanadnya shahih. 

Tharig adalah Ibnu Abdurrahman Al Bujali. Dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, 
Al Ijli dan Ibnu Hibban. Sementara Abu Hatim, Ibnu Adi, An-Nasa'i, Ghamzah dan 
Ahmad. Haditsnya juga diriwayatkan oleh jamaah. | 


— Musnad Imam Ahmad 















































Hadits Haritsah bin An-Nu'man 


AB 3 baka Uya AN AS EiS -Y er 
DA IE SI 3 BE 53 Aka or abi MS Ai 


AG (SAN Ia Jajan ka lah ARA la BI Jo IE 

3 NIS DA DS raily Ona 22) er agan 5 case Aan 3 dead 

LAGI AE Aya DS ed ah Jae gu ak 
- . #4 

Sub Up 


23567. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Abdullah bin Amir bin 
Rabi'ah mengabarkan kepadaku, dari Haritsah bin An-Nu'man, dia 
berkata: Aku melintasi Rasulullah SAW dan beliau bersama Jibril 
'Alaihis Salam yang tengah duduk ditempat duduk, aku mengucapkan 
salam pada beliau kemudian aku menyingkat, saat aku kembali dan 
Nabi SAW hendak pulang, beliau bersabda, "Apa kau lihat yang 
bersamaku tadi?" Haritsah menjawab, "Ya." Rasulullah SAW 


bersabda, “Sesungguhnya dia adalah Jibril, ia menjawab 


salammu." 8 


“36 Pia adalah Haritsah bin An-Nu'man bin Rafi' atau Nafi' bin Zaid bin Abdu 
bin Tsa'labah Al Anshari..Dia masuk Islam sejak awal dan ikut dalam perang Badar, 
Uhud serta peperangan lainnya. Dia termasuk sahabat yang terpandang dan 
haditsnya yang disebutkan disini menegaskan bahwa dia pernah memberi salam 
kepada Jibril AS, lalu Jibril membalas salamnya. Dia wafat di masa pemerintahan 
Muawiyah. 

Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Amir bin Rabi'ah adalah perawi tsigah dari kalangan tabiin senior. 
Dia lahir ketika Nabi SAW masih hidup. Ada yang mengatakan, dia adalah sahabat 
dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Abdurrazzag (11/282, no. 20545), pembahasan: Ilmu, Ath-Thabarani (Al 
Kabir, 3/228, no. 3226), dan Al Haitsami (9/313). 

Al Haitsami berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih." 


Musnad Imam Ahmad — (3251 


LB PI KE EL ehi 4 Bab —YreTA 


. 
s2. 39 0 


na Nan ea NA an JB JI 
3 It an al Jo Mp BE ge HL 56 
IG Ban da Ta eta 3 Da K3 Ka Ha 
YAA Vp II di Ip IN PU Hata LL 
IT UK Hata LL Tn dan ala 3 adi 
38 Je A3 TELAN Yy TAI Kei IG IS dia Lp 


23568. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
bin Abu Ar-Rijal menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Umar, mantan budak Ghuftah bercerita, dari Tsa'labah bin 
Abu Malik, dari Haritsah bin An-Nu'man berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Salah seorang diantara kalian memiliki binatang ternak 
lalu menghadiri shalat jamaah kemudian hewannya menahannya lalu 
ia berkata: Andai aku mencarikan suatu tempat untuk hewanku dan ia 
memakan, dari tempat itu. Dia pun berubah dan tidak menghadiri 
shalat jamaah kecuali shalat Jum'at lalu hewannya menahannya dan 
berkata: Andai aku mencarikan suatu tempat untuk hewanku dan ia 
memakan, dari tempat itu. Dia pun berubah dan tidak menghadiri 
shalat jamaah dan tidak pula shalat Jum'at lalu hatinya terkunci." 





“37 Sanadnya dha'if, karena ada perawi bernama Umar bin Abdullah, mantan 
budak Ghafrah. | 

Al Mundziri (1/511) berpendapat bahwa dia adalah perawi tsigah menurut 
Ahmad. Namun Al Haitsami (2/192) menilainya dha'if. 

HR. Ath-Thabarani (Al Kabir, 3/229, no. 3229). 

23569. Dia adalah Ka'b bin Ashim Al Asy'ari. Dia masuk Islam sejak awal 
kemunculannya di tengah-tengah utusan Al Asy'ari. Penyimakannya terhadap hadits 
ini dengan gaya bahasa ini menegaskan bahwa saat itu pernah terjadi masa-masa 
pengutusan atau pendelegasian. Dia juga sempat ikut dalam delegasi Himyar dan 
tinggal di Mesir. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ka'b bin Abu 
Ashim." 


— Musnad Imam Ahmad 












































Hadits Ka'ab bin Ashim Al Asy'ari 
Ka SP o (yana pe SN x£ CAS -YrorA 
0 AI Ag AS jp AAN Ap Al Ka oi Api 
adi Ie Iyan ata 1JG inka AA 
AI GAN ie Jai 


23569. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Shafwan bin Abdullah, 
dari Ummu Ad-Darda', dari Ka'ab bin Ashim Al Asy'ari —salah 
seorang pemilik bangsal— berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Tidak termasuk kebaikan berpuasa saat bepergian." 8 


3 o- Pt - 


| - GL :YG ska 2 erna ai -Yrov. 


PI pa Ta ane Je 





Sanadnya shahih. 

Shafwan bin Abdulah Al Umawi adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh keempat imam hadits. Hadits ini sendiri masyhur dan disabdakan 
Nabi SAW dengan dialek Himyar. 

HR. Al Humaidi (2/381, no. 864): Ad-Darimi (2/17, no. 1717 dan 1718), Ibnu 
Majah (1/532, no. 1664), An-Nasa'i (4/174, no. 2255), Ibnu Khuzaimah (3/543, no. 
2016), dan Abdurrazzag (2/562, no. 4467). 

8 Sanadnya shahih. 

'Shafwan bin Abdullah Al Umawi adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwyatkan oleh Muslim. 

“HR. Al Humaidi (2/381, no. 864), Ad-Darimi (2/17, no. 1717 dan 1718): Ibnu 
Majah (1/532, no. 1664), An-Nasa'i (4/174, no. 2255), Ibnu Khuzaimah (3/543, no. 
2016): dan Abdurrazzag (2/562, no. 4467). 


Musnad Imam Ahmad — 


“ 


23570. Abdurrazzag dan Ibnu Bakr menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Syihab mengeritakan kepadaku, bahwa Shafwan bin 
Abdullah bin Shafwan bercerita kepadanya, dari Ummu Ad-Darda', 
dari Ka'ab bin Ashim Al "Asy'ari berkata Ibnu Bakr bin Ashim bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak termasuk kebaikan berpuasa saat 


bepergian." 9. 


BI AP h Opo 3 AE gp Olah CS -yrov 
3 at AN PE ui AS Ip AN A53 Olyko 5 
EN EA TA oa 2 db pl le Lo 
23571. Sufyan Pn kepada kami, dari Az-Zukri, 
dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan, dari Ummu Ad-Darda', dari 


Ka'ab bin Ashim Al "Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak 
termasuk kebaikan berpuasa saat bepergian." 


Hadits Seorang dari Al Anshar RA 

ab LA PA ON pe Kisa) Ap GAS —Y YOVY 

PA Kaya Oh AN Gp (JA IP IA oi Aa 3 elu 
To j3 aka ala AI Sei dya JP de EA JS AN se las 
Ia KA JT KAN 2 Ih SEA lo Is ea z6 
2 2 HJ IA 8G 3 yaa MI U sala ala Ai 


. 


“39 Sanadnyashahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15219. 
“0 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 























Il ge Ge G3 dag le Se 
Aron 6 Te Gg KS sea AN di Sa 
pia Kh cal sat ut d3 sa 3d La Oh ala 


“ 


al 


. 


23572. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam mengabarkan kepada 
kami, dari Atha' bin Yasar, dari seorang Anshar bahwa seorang 
Anshar memberi khabar kepada Atha' bahwa ia mencium istrinya 
dimasa Rasulullah SAW saat puasa lalu ia memerintahkan istrinya 
kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu, Nabi SAW 
bersabda, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukannya." Lalu 
istrinya memberitahunya kemudian ia berkata: Sesungguhnya Nabi 
SAW diberi banyak keringanan pada beberapa hal, kembalilah pada 
beliau dan katakan pada beliau. Istrinya: kembali lagi menemui Nabi 
SAW lalu berkata: Sesungguhnya Nabi SAW diberi keringanan pada 
beberapa hal. Lalu Nabi SAW bersabda, "Aku adalah yang paling 
' bertakwa kepada Allah diantara kalian dan paling tahu batasan- 
batasan Allah diantara kalian." 


Hadits Seorang Sahabat Nabi SAW 


.oc Jo 16 


-Ju celana Lg OS gn), kata adat ab —YYOVY 
Ai daan tan AA ba Uu fp as 
Us dn ala Ai Lo AAA La Ja de H3 JS #3 


“41 Sanadnya shahih, seperti yang dikemukakan oleh Al Haitsami (3/166). 
Hadits tentang orang yang sedang berpuasa mencium istrinya adalah hadits 
masyhur dan telah disebutkan pada no. 23559. 


Musnad Imam Ahmad — 





BASIS Yg cela ala AI Jo Ip Ip Ta Ca Ba 
& Ing H3 KE JS la 133 UG NE AB ip at Wa 
aa) Sa JI Al AA IG alah ala Ke 
sj J6 5 aje LA JB Na Tan 1 EA 
Ay PP Ia Ap end PNG XI 
Pa bon Tas bon Zn ae Jala 3 Abal 
Aa oa en am 
Se HPA IE AA GS Gb Gp un ol 


So 
” 


“NN 


23573. Isma'il menceritakan kepada kami, Ibnu Aun 
menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dia berkata: Junadah bin 
Abu Umaiyah memimpin kami dilaut selama enam bulan kemudian 
pada suatu hari ia berkhutbah, ia berkata: Kami berkunjung ke rumah 
salah seorang sahabat Nabi SAW, kami berkata padanya: Ceritakan 
pada kami yang kau dengar dari Rasulullah SAW, jangan kau 
ceritakan kepada kami yang kau dengar dari orang-orang. Mereka 
berkata: Dia menyusahkannya, kemudian ia berkata: Rasulullah SAW 
berdiri ditengah-tengah kami lalu bersabda, "Aku ingatkan kalian 
pada Al Masih Dajjal, aku ingatkan kalian pada Al Masih Dajjal, dia 
adalah orang bermata satu -berkata Aun dalam riwayatnya: Aku kira 
beliau bersabda: Mata sebelah kiri- ia tinggal di bumi selama empat 
puluh hari, ia bersama dengan gunung roti dan sungai minuman, 
kekuasaannya mencapai ke mana-mana tapi tidak sampai ke empat 
masjid —beliau menyebut Masjidil Haram, Masjidil Agsa, masjid 
Thur dan masjid Madinah—, ketahuilah bahwa Allah tidak buta, 


— Musnad Imam Ahmad 














Allah tidak buta, Allah tidak buta." Ibnu Aun dalam riwayatnya 
berkata: Aku kira dalam haditsnya menyebutkan: Dia (Dajjal) 
menguasai seseorang lalu dibunuh kemudian dihidupan lagi tapi ia 
tidak bisa mengusai orang lain. 

Pee Ka aa Erat janin A3 Kaban ha Gia - -Y Yovi 
Sei Oa Nag — -J6 Hj | Pi 3. 2 na calm “ 
Ba dia Bata ba dd aa in AA Je 
Bas aS al B3 Ta Y, Jera Saga Para FT) ee 
SEA "oya ln EA Ie AI IP Tenan HUB Uh 
OA In rn “ea Atuk! nb YEN 
GAS si Je alas PAR TER SN SP ee 


Losui 


10. e. Doa Soe 2. Yin "35 —Gr 
UE KA ya Ya PA Tp An Ie ba Yo ea 
NG 1. . 


Ka 3g Ap inai S3 Ag ai KL 3 
3 

al, asa I mag (pi Sea ata pe 
al Ip en Tea Ya Dp seba Kn 2 


23574. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah, dari Sulaiman, dari Mujahid, dari Junadah bin Abu Umaiyah, 
ia berkata: Aku mendatangi seorang sahabat Nabi SAW lalu aku 
berkata padanya: Ceritakan padaku suatu hadits yang kau dengar, dari 


“2 Sanadnya shahih. 

Junadah bin Abu Umayyah adalah perawi tsigah dari Plan tabiin dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22984 dengan lafazh dan sanad 
yang sama. 


Musnad Imam Ahmad — 





Rasulullah SAW tentang Dajjal, jangan kau ceritakan, dari selain 
beliau meski menurutmu benar. Dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Aku ingatkan kalian akan fitnahnya 
Dajjal, tidaklah ada seorang nabi melainkan pasti mengingatkan 
kaumnya atau ummatnya, ia (Dajjal) adalah orang berambut ikal, 
buta mata kirinya, ia bisa menurunkan hujan tapi tidak bisa 
menumbuhkan tanaman, ia mengusai satu jiwa lalu ia membunuhnya 
kemudian dihidupkan kembali tapi ia tidak mengusai jiwa yang lain, 
bersamanya ada surga, neraka, sungai, air dan gunung roti, 
sesungguhnya surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga, 
sesungguhnya ia tinggal ditengah-tengah kalian selama empat puluh 
hari, semua sumber air mendatanginya kecuali empat masjid: 
Masjidil Haram, masjid Madinah, masjid Thur dan Masjidil Agsa. 
Bila kalian sukar mengenali atau samar maka sesungguhnya Allah 
'Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah mata." 


Io. 1G 


AI yg Olah Urat cari A5 Gis -yrove 


“7,3 3 0. 


LI Ta JG ai | an oo Lor ciana na at 

Ag He do GI Heni aa JI Pa PG 

AP an Aaja Wp panu Ea aur 
Mo es JB Bilah OS Op ab 5 HE, ha 

Bg KB Be yen EN IG du aa 

LG ga Lema (3 Op TN Sa “ t 


- 
to ae @ .. Ice 2, Koe Io 


en ang ana Pa aa jua An 


3 9 - 


9 e—altan ALAN Ca LE ah pal 


“43 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


(3321 — Musnad Imam Ahmad 














Ia eta and PN ga AI dna Ie bah 
PENA doang aa an Y, «Jaa 


Pan AT IE Uh AN Kemlaa Uya Sonta 2 
Ta 


23575. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy dan Manshur, dari 
Mujahid, dari Junadah bin Abu Umaiyah Al Azdi berkata: Aku 
bersama seorang Anshar pergi menemui seorang sahabat Nabi SAW 
lalu kami berkata: Ceritakan padaku yang kau dengar, dari Rasulullah 
SAW tentang Dajjal, jangan kau ceritakan, dari selain beliau meski 
benar. Dia berkata: Rasulullah SAW berkhutbah lalu beliau bersabda, 
“Aku ingatkan kalian akan Dajjal, -beliau mengucapkannya sebanyak 
tiga kali- tidaklah ada seorang nabi sebelumku melainkan pasti 
mengingatkan ummatnya, ia (Dajjal) ditengah-tengah kalian wahai 
ummat da ia adalah orang berambut ikal, buta mata kirinya, ia bisa 
menurunkan hujan tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman, ia 
mengusai satu jiwa lalu ia membunuhnya kemudian dihidupkan 
kembali tapi ia tidak mengusai jiwa yang lain, bersamanya ada surga, 
— neraka, sungai, air dan gunung roti, sesungguhnya surganya adalah 
neraka dan nerakanya adalah surga, sesungguhnya ia tinggal 
ditengah-tengah kalian selama empat puluh hari, semua sumber air 
mendatanginya kecuali empat masjid: Masjidil Haram, masjid 
Madinah, masjid Thur dan Masjidil Agsa. Bila kalian samar maka 
sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah mata." 4 


“#4 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. Hanya saja ada yang 
berpendapat bahwa Abu Junadah adalah sahabat dan haditsnya diriwayatkan oleh 
An-Nasa'i. 


Musnad Imam Ahmad — (3331 








Hadits Seorang dari Bani Ghifar RA 


- 
2 15 - 


ii aka 5 mai UP dg CAS -yyoya 
eri GC IE oi KS JIE LS IE 
DI SE ara ag AE ie Jos K3 
AP UR Sad et an Uda at UB ana 
2 Io S Jan 13 Se SI enak Ha Ne 
Jo pi Ke Jie Ipin tega He Oi ds la 
PA Dal II 3333 CAM ai 
| Wont 


23576. Yazid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad 
mengabarkan kepada -kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dia 
berkata: Aku duduk didekat Humaid bin Abdurrahman di masjid lalu 
ada seorang tua rupawan, dari Bani Ghifar lewat sementara telinganya 
tuli, Humaid mengutus seseorang menemuinya, saat ia datang ia 
berkata: Hai keponakanku! Luaskanlah jarak antaraku dan dia 
sesungguhnya ia adalah sahabat Nabi SAW. Dia datang lalu duduk 
berhadapan kemudian Humaid berkata padanya: Hadits ini yang kau 
dengar dari Rasulullah SAW. Orang itu berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla 
membuat awan lalu berbicara dengan begitu baiknya dan tertawa 
dengan begitu indahnya." 


“3 Sanadnya shahih. 
Al Haitsami (2/216) berkata, "Para perawi Ahmad adalah perawi shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 














no. ih 


Chan ar & 15 5 CAN Kara To Kd —YYOVY 
. ana 5 #3 4, La P4 P3 o 0 3. 0 2 
HI AIO AI daa aa Po aa o 


8 per - 2: ed ai 3 Pe 23, A s, y 5 2 PP 
SG IS AJA GE eka ale Io AI ya 
Meta JA Sa 0 JAN 

23577. Rauh menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Sa'ad, dari Ash- 
Shunabihi, dari seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata: Rasulullah 


SAW melarang ghuluthat. Al Auza'i berkata: Ghuluthat adalah 
masalah-masalah yang rumit dan sulit. 46 


aan Keia  jamap Wit- opa Gi UJP Gian —YYOYA 
PAP MPN NN MO, Er 0 o- 0 oo 0. 43 -0 
AI GP dgan GP Ugal GP ea oi Ml AS GP SN 
: 2 | : Ai 2.9. 2 Ig ' Pe ore A La 
SPEJI 3 HA ang ale Ke 


23578. Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Isa bin 
Yunus menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada 





HR. Ar-Ramharmuzi (Al Amtsal, 154), dan Al Baihagi (Al Asma' wa Ash- 
Shifaat, 473, no. 662). : 

“5 Sanadnya hasan. 

Abdullah bin Sa'd adalah Ibnu Farwah Al Bujali Ad-Dimasygi Al Katib, 
seorang perawi tsigah seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hibban. Haditsnya 
diterima oleh Ibnu Hajar dan Abu Hatim menilainya majhul. Adz-Dzahabi 
menjadikan haditsnya sebagai mutabi'. Sedangkan muhaggig Tahdzib Al Kamal 
lebih menguatkan aspek ke-majhul-an perawi ini. Namun aku tidak sependapat 
dengannya, karena mengikuti pendpaat Ibnu Hajar. Dia bukan perawi majhul, 
bahkan Ibnu Asakir memasukkannya dalam jajaran para pemimpin Damaskus. 

Ash-Shanabihi adalah Abdurrahman bin Usailah, seorang perawi tsigah dari 
kalangan tabiin senior (Mukhadhram) dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Abu Daud (3/321, no. 3656). 

Dalam cetakan Al Halabi telah terjadi kesemwarutan redaksi, karena di 
dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Rasulullah 
SAW melarang'." 


Musnad Imam Ahmad — (3351 








kami, dari Abdullah bin Sa'ad, dari Ash-Shunabihi, dari Mu'awiyah, 
dari Nabi SAW bahwa beliau melarang ghuluthat.” 


Hadits Muhayyishah bin Mas'ud Al Anshari 


B- 3 30 4 


lu Pa Ea yana II LES Sia ova 
AA Ja oi HB YAN jab dp sh li 
JI PES PES OS AT Hop UAN pg aa up KAS 
Pi de So drs Sal ab Ae 
IU ala ale Jo Ai Jah de SP EN JW unta 
ABS SA (ap el 


23579. Al Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Laits menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan 
kepadaku, dari Abu Ufair Al Anshari, dari Muhammad bin Sahal bin 
Abu Hatsmah, dari Muhayyishah bin Mas'ud Al Anshari bahwa ia 
memiliki budak tukang bekam bernama Nafi' Abu Thayyibah lalu ia 
pergi menemui Rasulullah SAW bertanya tentang pajaknya, 
Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kau dekati." Lalu ia 
menyerahkannya kepada Rasulullah SAW lalu beliau bersabda, 
"Berikan makanan pada tukang penyiram air darinya dan tempatkan 


dibejananya." 


47 Sanadnya hasan, seperti hadits sebelumnya. 

“8 Dia adalah Muhaishah bin Mas'ud bin Ka'b bin Amir bin Adi Al Khazraji Al 
Anshari Al Madani. Dia masuk Islam sebelum terjadi perang Khandag. Dia ikut 
dalam perang tersebut bersama Rasulullah SAW dan peperang selanjutnya. 
Rasulullah SAW mengutusnya ke penduduk Fadak agar mereka mau masuk Islam. 
Dia wafat di Madinah. : 

Sanadnya hasan. 


3361 — Musnad Imam Ahmad 














0 Bo” 8 


IG agan 1) St HL - Yoh: 

Para 3 kp SM as OS Fa cal 5P An ai) us GAN 

AI SB KB LA Any 
Dan sensus 


23580. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Malik 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Muhayyishah, 
dari ayahnya bahwa ia meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang 
upah bekam lalu beliau melarangnya, ia tidak lagi menanyakannya 
hingga Rasulullah SAW bersabda padanya, "Berikan pada tukang 
penyiram airmu dan berilah budakmu makan darinya." 


Lo, 23 3, an 


— IA EA ja AP BL BAL -Y OA 


.. 


Dab Us H3 AI BU Ol SA 3 AL AN 
IS IA Heat abah ala Ko AN Ih LAH ud 
Aga IE Sato JNU Ay babat Of) OIL Ula 


Para ulama berbeda pendapat tentang Abu Ufair. Ada yang berpendapat bahwa 
dia adalah Muhammad bin Sahl bin Abu Hatsmah, ada juga yang tidak berpendapat 
seperti itu. Penulis At-Ta'jil dalam kitabnya membedakan antara kedua perawi 
tersebut namun dia tidak menyebutkan sisi kecacatannya. 

Hadits ini dinilai hasan karena mempunyai mutabi' dan syahid yang 
diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Haram bin Muhaishah dari ayahnya. 

HR. Abu Daud (3/266, no. 3422): dan Ibnu Majah (2/732, no. 2166). 

49 Sanadnya shahih. 

Ibnu Muhaishah adalah Haram bin Sa'd atau Sa'idah bin Muhaishah, namun dia 
dinisbatkan kepada kakeknya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An- 
Nasa'i. Dia adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

Hadits ini seperti hadits sebelumnya, namun ada yang berpendapat bahwa dia 
adalah Haram bin Muhaishah namun dia tidak dinisbatkan kepada kakeknya. 


Musnad Imam Ahmad — 





' 23581. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Haram bin 
Muhayyishah bahwa unta milik Al Bara' memasuki kebun dan 
merusaknya, lalu Rasulullah SAW memutuskan bahwa pemilik kebun 
harus menjaganya di siang dan yang dirusak oleh binatang ternak pada 
malam harinya ditanggung oleh pemiliknya.” 


Be 5 Iban SAS OYJU Ayi Day SAS —YYOAY 


3 MN ara 30 0 Sea o L- - o .. 8. N) . 
AD OS JB (gala ji Taun 3 SIS yi SP PA yg 


Io HE da ES ab AN Wa NE 
Se ah ,.1 . . ... 5 Na BA Sa An 03 y 
dp Iin Gatra plemaall CS 3G melang Male AI aka Al 
- 2 Da" 3 01 35 3 ” Oil Ke 35 - .. P 0 4 
AIO Siip Ad KISI Sg Hb ale bad Ah ala AI 
nya ip ja AI 

23582. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 
Haram bin Sa'idah bin Muhayyishah bin Mas'ud, dia berkata: Dia 
memiliki budak tukang bekam bernama Abu Thaibah ia mendapatkan 
banyak uang kemudian saat Nabi SAW melarang mengambil 
keuntungan dari bekam, ia meminta keringanan kepada Rasulullah 
SAW tapi beliau tidak memberinya, ia terus berbicara kepada 
Rasulullah SAW mengenai hal itu dan menyebutkan keperluannya 


hingga Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Buanglah hasilnya ke 
perut tukang penyiram airmu." 


“50 Sanadnya shahih, namun hadits ini mursal. 

Haram tidak pernah bertemu dengan Al Oashshah. 

HR. Abu Daud (3/298, no. 3569), pembahasan: Peradilan. 
“51 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23580. . 


| — Musnad Imam Ahmad 

















s ec o 5. 0. 04 - 2 23 3 
CJ Jew tu KEP 3 kah Da —NYOAY 
a35 0 Nan A0 Tn Tg a ai P3 NAN Pa Kari NP 3 


Pad 


o ( 2... en ” 0 bag 55 Pa - 
PA 23 naa 24 —ils Je JB AG 3 d3 3 KS G3 


3 

23583. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, 

dari. Haram bin Sa'ad bin Muhayyishah bahwa Muhayyishah bertanya 
kepada Nabi SAW tentang hasil bekamnya lalu Nabi SAW 
melarangnya, ia terus berbicara pada beliau hingga beliau bersabda, 


"Berikan pada tukang penyiram airmu dan berilah budakmu makan 


darinya." 


ed 
9 


o . 0 8 04 aa NS AN Ya . 
JB Aetn Tya US Anal 1JU (OM A5 —YYOAL 
3 IE oi AI BU Oo Ta op ah oi AP 


Meet ana In ena Ta De an se do Dona 
Sa Ag SR AI Segan (ea CX G3 lt 


“JUL LA Kai Jt Se ohh IL eat Je dp 


23584. Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: dan 
aku mendengarnya dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibn Al Musayyab dan 
Haram bin Sa'ad bin Muhayyishah bahwa unta milik Al Bara' bin 
Azib memasuki kebun kaum lalu merusak kemudian Rasulullah SAW 
memutuskan penjagaan harta menjadi tanggungan pemiliknya pada 
siang hari sementara pemilik binatang ternak menanggung yang 
dirusak pada malam hari.” 


, 32 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23581. 
453 Sanadnya shahih, namun hadits ini dinilai mursal seperti yang disebutkan 
dalam hadits no. 23581. - 


4 Musnad Imam Ahmad — 


304145. 3 Pt 


Mk Se KA aka 


“ & 


PU td IP Grahd Kah oh Mala Oi Oa LP 
SAI SB. 5 IE DOS JB co ga gi 


23585. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Haram bin 
Sa'idah bin Muhayyishah bin Mas'ud, dari ayahnya, dari kakeknya, 
Muhayyishah bin Mas'ud berkata: ia memiliki budak tukang bekam 
laluia menyebut hadits. 


UP KSR 3 aka USA SI AS IS —Y OAT 
o - Pa ... TA ta Le £ - . 3 0 “. — o ng. 
Ig le lo dl 2 can 13 Kab 
HP JI Me ip SU 23 Ale 3G GS KI LS 
| 3) Kab, Unupu 
23586. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Haram bin 
Muhayyishah, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia bertanya kepada 
Nabi SAW tentang hasil bekam, Nabi SAW melarangnya lalu ia 
mengulangnya, Nabi SAW melarangnya lalu ia menyebutkan 
keperluannya kemudian Nabi SAW bersabda, "Berikan pada tukang 
.penyiram airmu dan berilah budakmu makan darinya." 


“54 Sanadnya shahih. Pe 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23483. 
458 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23579. 


— Musnad Imam Ahmad 








so. tera Z o- Pt 


ISA paka S5 EP 3 Gis —YYOAY 


S3 Jet ea Pa LE sa) S6 at cal 3 Pa o Un 
IG Jt da ia la So AI Ian Sai das 
AJ Win AG JA AE) JI Ulat 


23587. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Haram bin 
Muhayyishah, dari ayahnya bahwa unta milik Al Bara' bin Azib 
memasuki kebun seseorang lalu merusaknya lalu Rasulullah SAW 
memutuskan para pemilik harta harus menjaganya disiang hari 
sementara pemilik binatang ternak harus menjaganya dimalam hari.” 8 





1. 2 - Pt - 


PAN P3 Ae dj Sab —NYOAN 
Pe Na Man Na ena 
BMN HS IS HA KELANA, MEI LS 


23588. Yazid menceritakan kepada km Ibnu Abi Dzi'b 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Haram bin 
Muhayyishah, dari ayahnya bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW 
tentang hasil kerja bekam lalu Nabi SAW melarangnya kemudian ia 
menyebutkan keperluannya lalu Nabi SAW bersabda, "Berikan pada 


para penyiram airmu." 


“56 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 
“27 Sanadnya Shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23586. 





Musnad Imam Ahmad — 2 





PAN 13 AS KAN LE WAS SN SKA 
AN Ken Aa AN UN 
Af IE da ya ag ae An Jo di Ip Kai Hn 
OA GAS V JB Ta BIA SEP JB Y IU LI AE Ubi 


—— 


ara 


MAN ip IE £ Bi lagi api kab 


23589. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Muhammad bin Ayyub 
bahwa seorang Anshar bernama Muhayyishah bercerita kepadanya, ia 
memiliki budak tukang bekam, Rasulullah SAW melarangnya untuk 
mendapat upah dari bekam lalu ia berkata: Bolehkah aku memberi 
makan anak-anak yatimku darinya? Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidak." Dia berkata: Bolehkah aku menyedekahkannya? Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidak." Lalu Rasulullah SAW memberinya 
keringanan untuk memberikannya kepada tukang penyiram air 
miliknya. 8 


Hadits Salamah bin Shakhr Al Bayadhi 


5 ec 


Ill ui kau p Gal Yi A1 Ap Gis - —YYoA. 

SEL Ip Aa ga Da Ya tb pb oh RA 
ep Lani TU ia Lal Pa ja CAB Ata 
AE SA Sp DAS dai Ola) Se J3 Ula :JG 
ot Ai Snp HP HA Ya 5 Pa La UG 1 





“58 Sanadnya shahih. 
Hisyam adalah Ibnu Abdullah Ad-Dastuwai. Yahya adalah Ibnu Abu Katsir. 


— Musnad Imam Ahmad 














pala Ko Ig R3 gl 33, 


SA gita Jah rs .. an 
ia mabb 
23590. Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin Amru bin Atha', dari 
Sulaiman bin Yasar, dari Salamah bin Shakhr Al Bayadhi berkata: 
Aku adalah orang yang terserang godaan wanita tidak seperti yang 
terkena pada orang lain. Saat masuk bulan Ramadhan, aku khawatir 
lalu aku menzhihar istriku pada bulan itu. Saat ia melayaniku pada 
suatu malam, sedikit bagian tubuhnya tersingkap, tidak lama berselang 
aku pun menggaulinya kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW 
dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, 
"Merdekakan satu budak." Aku berkata: Demi Yang mengutusmu 
dengan kebenaran, aku tidak memiliki budak kecuali seorang budak 
milikku." Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu puasalah dua 
bulan berturut-turut" Aku berkata: Yang menimpaku itu tidak lain 
adalah karena puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu berilah 
makan enampuluh orang miskin." 


“3 Dia adalah Salamah bin Shakhr Al Anshari Az-Zuragi Al Bayadhi. 
Biografinya telah disebutkan pada no. 16371. Kedua perawi ini adalah satu orang 
namun ada yang mengatakan bahwa itu adalah dua orang. 

Sanadnya Shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16374. 


Musnad Imam Ahmad — 





Hadits Rifa'ah bin Syaddad, dari Amru bin Al Hamg 


o- 9 - 30 3 5. Pa no. 3 - 


SUS 13 Kala 3 3 3 Si HA ryan 


sc - aa! - PORN Ba Ng o KPA 5 -, EA 0. oe 3 o 
Es MEA La Ie pat LIS IE Oi Tb) 3P US Gi 
— AS PPI Uegiata Jt ot MN LAS BLS IS 
A P3 y t ye 0 - Ka Na 0g. s0 as. 4 - gi SO Naa 
Id elo AI Sgm) Tahan 1E JATI 2 AS ALA Lada SSI 

Oa acar 0 2 , 3 5 s3 aka 4 2, SAB La 3. 
G3 AB op ji AE dak Se ISI Ta da al 

23591. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin: 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari 
Rifa'ah bin Syaddad berkata: Aku pernah berdiri diatas kepala Al 
Mukhtar, saat jelas bagiku kedustaannya, demi Allah aku menghunus 
pedangku dan ingin menebas lehernya hingga aku teringat suatu hadits 
yang diceritakan Amru bin Al Hamag padaku, ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memberi 


Jaminan aman atas keselamatan dirinya lalu membunuhnya maka ia 
akan diberi bendera pengkhianatan pada hari kiamat."'! 


Ge GAS Gimg Kb CA HI Cis -yroar 


MA GEIN sh 130 G5 Jr et YG 2G) ESL Jb 


“0 Biografi Amr bin Al Hamg telah disebutkan pada no. 21843. Rifa'ah bin 
Syaddad adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

“1 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21843. 


— Musnad Imam Ahmad 














( 30 


Bab at BI na SS dab Lpad ol Dab Jb 
LIA gp RA Pa Ai Ie MIA Ju :JU gadi 
ena Ja 3 U ea A3 Je 


23592. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Isa Al Oari' 
Abu Umar menceritakan kepada kami, As-Sadi menceritakan 
kepadaku, dari Rifa'ah Al Fityani berkata: Aku memasuki kediaman 
Al Mukhtar lalu ia memberiku bantal dan berkata: Andai saja . 
saudaraku, Jibril, berdiri meninggalkannya niscaya aku akan 
membuangnya untukmu. Aku berkeinginan untuk menebas lehernya 
lalu aku teringat suatu hadits yang diceritakan oleh saudaraku (Amru 
bin Al Hamag) ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Siapa pun 
orang mu min yang memberi jaminan keamanan atas nyawa orang 


mu min lain lalu ia membunuhnya maka aku terbebas dari pembunuh 
itu." 52 


. 


Hadits Salman Al Farisi RA 


Pt . 


AP 19 en 5 dan Gas Pant: LIL -Yroar 
dat B9 Aa Oki 2 JB JB co 3 dp gi Naa 
of Kaya LIL JG sela SAI Kalo cs S TN 
AA IM Dau e Y3 dst, ENG alah HE 


EP Vpn au 





ka Sanadnya Shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pena no. 21844 dengan lafazh dan sanad 
yang sama. 


Musnad Imam Ahmad — 


23593. Waki' telah bercerita kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin 
Yazid, dari Salman, dia berkata: Sebagian orang-orang musyrik 
berkata seraya mengolok-oloknya: Sesungguhnya aku mengetahui 
teman kalian mengajarkan cara buang air besar pada kalian. Berkata 
Salman: Benar, beliau memerintahkan kami agar tidak menghadap ke 
kiblat, tidak beristinja' (bersuci dengan batu) dengan tangan kanan 
dan tidak cukup dengan kurang dari tiga batu yang bukan kotoran 
kering dan tulang. 


- 
A.A 2 19 0 


A5 2 Una VAN BE SS ES -Yyoat 

ea Jo 0 sb dual 33 Jia Pa) 

Pa Se Met AI Ie5 Jia AAN GAN Lag JAS lh 
SE an II KP 5 dana UP 3 


23594. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Syarik 
mengabarkan kepada kami, dari Ubaid Al Muktib, dari Abu Ath- 
Thufail, dari Salman, dia berkata: Nabi SAW menerima hadiah namun 





“8 Dia adalah sahabat mulia Salman Al Khair Abu Abdullah bin Al Aslam. Dia 
selalu menjawab kalau ditanya tentang nasabnya. Dia adalah salah satu keturunin 
—aja-raja di Ashbahan. Karena rindu kepada kebenaran, dia pun merantau ke negeri 
Romawi untuk mencari hidayah hingga akhirnya seorang rahib menunjukkan sebuah 
tempat, yaitu lokasi djutusnya Nabi SAW kepadanya, lalu dia menetap di Madinah. - 
Dia memeluk Islam di permulaan hijrah, namun dia tidak sempat ikut dalam 
peperangan karena saat itu dia masih budak seorang pria Yahudi. Kemudian: dia 
dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Perang pertama yang diikutinya adalah perang 
Khandag. Dia wafat tahun 32 H. 

Sanadnya shahih. 

Ibrahim adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. Abdurrahman bin Yazid adalah Ibnu Oais An-Nakha'i, 
seorang perawi #sigah dari kalangan tabi'in dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Muslim (1/223, no. 262), pembahasan: Sumpah, Abu Daud (1/3, no. 7), 
pembahasan: Thaharah, At-Tirmidzi (1/24,no. 16), pembahsan: Thaharah: An-Nasa'i 
(1/38, no. 41 dan 1/44, no. 49) , pembahsan: Thaharah, Ibnu Majah (1/115, no. 316), 
pembahsan: Thaharah, dan Ibnu Khuzaimah (1/41, no. 74), pembahasan: Thaharah. 


— Musnad Imam Ahmad ' 














tidak menerima sedekah. Abdullah berkata: dan telah bercerita kepada 
kami Ali bin Hakim telah mengabarkan kepada kami Syarik, dari 
Ubaid Al Muktib dengan sanadnya yang sama.” 


Pt . 


era Ugalan tea SN kara caagan Pi Wa —YYo90 

Aga) Abah Uya J3 CAS Aj PE IPP ea 
. o— 0 2 ae ox. - AI Sp an KE 33 ata Ni 
IS (SA Kerle eN pe denda aa 


Pena 2 5 JG Lani SA 4 SI Ta 34 Aga 
P5 Ye ur Bai Ca ab Ls ck & aa AN) 
Iman Kal ena pes Ind at yana 


ME La Jah Gg at uk Veib Yp can WA aa 


23595. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Za'idah 
menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari 
Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid telah bercerita kepada kami 
'seorang sahabat Nabi SAW berkata: Seseorang berkata: 
Sesungguhnya aku tahu teman kalian mengajarkan bagaimana kalian 
bekerja hingga ia mengajar bila salah seorang diantara kalian pergi ke 
WC. Aku menjawab: Ya, benar meski kau menghina, sesungguhnya 
beliau mengajarkan kami bagaimana cara kami pergi ke WC, beliau 
melarang salah seorang, dari kami menghadap kiblat dan 
membelakanginya, melarang salah seorang dari kami beristinja' 
dengan tangan kanan, tidak mengusap menggunakan kotoran kering 
dan tulang dan tidak beristinja' dengan kurang dari tiga batu.” 


“& Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Syarik. 

Ubaid Al Maktab adalah Ibnu Mihran, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya Pe no. 17618. 

“85 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ps 2, 


2 PJ 
PESAN ta 0 Gas tara api Pala GA AA 


ox X0 


oa, iis 05 J8 3 HP AS oa Si 
AA ea Sa doi Pa 
ng dea ie Ip Ol aib ol J3 duh 
gan Aa enam 
Pem gen is gn Gl aa as dh aa 


#0 


1 Up Goa ELANG data dp bai 


SAN de gl ntal 


23596. Mu'awiyah bin Amru menceritakan kepada kami, 
Za'idah menceritakan kepada kami, Umar bin Oais Al Mashir 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Abu Ourrah berkata: 
Hudzaifah berada di Mada'in, ia menyebut banyak hal yang 
disampaikan Rasulullah SAW kemudian Hudzaifah mendatangi 
Salman lalu Salman berkata: Hai Hudzaifah! Sesungguhnya 


Rasulullah SAW itu kadang marah lalu bersabda, kadang senang lalu ' 


bersabda... aku tahu bahwa Rasulullah SAW berkhutbah lalu 
bersabda, "Siapa saja dari ummatku yang aku cela saat aku marah 
atau aku laknat, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, aku 
marah seperti halnya kalian marah, sesungguhnya aku diutus sebagai 
rahmat untuk seluruh alam maka jadikanlah itu sebagai doa baginya 
pada hari kiamat." 


Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23593, namun nama sahabat di 
sini tidak disebutkan. 

“& Sanadnya shahih. 

Umar bin Oais bin Al Mashir adalah Abu Ash-Shayyah, seorang perawi tsigah 
dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

Amr bin Abu Ourrah Al Kindi adalah perawi tsigah dari kalangan tabiin senior. 

HR. Abu Daud (4/215, no. 4659), dan A1 Bukhari (Al Adab Al Mufrad, no. 
234). 


— Musnad ImamAhmad 











Sa Hee Tab sa Te kh 


TANK AT TAL Tn 








2. ee 5 2 Pe 

Hap ai an EL Gis wis BAL —yroAav 
Ta . P3 o Naa 2 2 0 Oo. 
Wijah IE Sen OM GA LS 1JB cotas INKA 
Yi £ Pa, 4 . 22.3 ha BB. 36 9... x -0 Ke 
VI colas L bd 3 By Lb  0je Las Uas Les An) 
N 5 Le . s0 30. 5 (L) 2 2 8 5 Igo 5 
AI Ip gg JA KA IU TAK dh 1 ia Jl dls 
kg an sej 7 8. » Jus SN BP 2 0 
EA Ma Ea Gr cah LIS KA Uh In ala Je 
... , 3 ga 8 0g | TN Ni aa PAN en . 2 8 
Ig 23 Mah Jet d SES Y D0 GI 3) SG 


2. 
- 


Ipikan Koi ape san Ef yan Dj sb ka 
Ab 063 asi ia aa 3 dub AE Kasi 
HA SEA Hok LA NYI BU KA IE IA 

Ha K OLS 


23597. Affan- menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan: kepada kami, Ali bin Zaid mengabarkan 
kepada kami, dari Abu Utsman berkata: Aku bersama Salman Al 
Farisi berada dibawah pohon dan ia memetik ranting kering, ia 
| menggerakkannya hingga dedaunannya rontok lalu berkata: Hai Abu 
.Utsman! Apa kau tidak bertanya kenapa aku melakukan ini dan 
kenapa kau tidak melakukannya? 


Lalu Salman berkata: Seperti itulah yang dilakukan 
Rasulullah SAW saat aku bersama beliau berada dibawah sebuah 
pohon, beliau memetik ranting kering dan menggerakkannya hingga 
dedaunannya. rontok lalu bersabda, "Hai Salman! Apa kau tidak 
“bertanya kenapa aku melakukan ini dan kenapa kau tidak 
melakukannya?" Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya orang muslim 
bila berwudhu dan memperbaiki wudhunya lalu shalat lima waktu 
maka kesalahan-kesalahannya berguguran seperti rontoknya 


Musnad Imam Ahmad — 


dedaunan ini." Beliau membaca ayat, " Dan dirikanlah shalat itu pada 
kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan 
daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah 
peringatan bagi orang-orang yang ingat." (Os. Huud (11): 114)” 


? ?, 
1G Lk oo ah 
“ 3 


PJ o | 2 

Oli SAS CERAH yA AP SAS —YYOAA 
TA IP Taji IN AP GA 3 PAS, Ly ypata 
Ba TER Pa Ia Ko gt pra 1. -.9 
ala Sale SF U0 SO JB JB gl 

. & g o 2... ( ,.» 

YP ce CA mt Ol UH Jai s6 Baladi Sy 
Apa RP PE 8G Uap SY 9 Uti dalah Jaith 
| ME oh 


23598. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur dan Al A'masy, dari 
Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Salman Al Farisi berkata: 
Orang-orang musyrik berkata kepadanya: Sesungguhnya kami 
mengetahui teman kalian mengajarkan cara buang air besar pada 
kalian. Salman berkata: Benar, beliau melarang salah seorang, dari 
kami beristinja' dengan tangan kanan atau menghadap kiblat, beliau 
melarang kami (menggunakan) kotoran dan tulang, beliau bersabda, 
"Janganlah salah seorang, dari kalian beristinja" dengan kurang dari 
tiga batu." 8 


“S1 Sanadnya hasan, karena ada perawi yang bernama Ali bin Zaid. 

Abu Utsman adalah Al Hindi, seorang perawi tsigah dari kalangan tabi'in 
senior. 

HR. Ad-Darimi (1/97, no. 719), pembahasan: Thaharah, bab: Keutamaan 
wudhu. “ 

“8 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23495. 


—. Musnad Imam Ahmad 

















ec . La. 30 35. 3 


apain up Ana tera Ina Na ae aa —YYo44 

IS AN ip IE of Gp pp anal up 

Pa at ea La JI 
23599. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari 

Abdurrahman bin Yazid bahwa seseorang musyrik berkata kepada 


salah seorang sahabat Nabi SAW: Dia mengajarkan kalian segala 
sesuatu... lalu ia menyebutkan hadits.“ | 


BG. 3 320 3 18 - 


3 AI EA ANA Ce Vs An UN 
ngebet Na al 1 IE GEA hate 
HI Je IE Ta ee KD 6 2 
PA da Sa RT 
HP AN TA sma LA ai 
ma Gank EN an uan SS 
si 


23600. Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, dari Sa'id Al Magburi 
berkata: telah mengabarkan kepadaku ayahku, dari Abdullah bin 
Wadi'ah, dari Salman Al Khair, dari Nabi SAW bahwa beliau 
bersabda, "Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci 
semampunya, mengenakan minyak rambut atau mengenakan 


“9 Sanadnya shahih, sepreti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — sig | 





wewangian, dari rumahnya kemudian pergi ke masjid kemudian tidak 
menyela di antara dua orang lalu shalat lalu diam untuk 
mendengarkan imam melainkan dosanya di antara dia dan Jum'at 


lainnya diampuni." 


HS IG kepada 9 Lnpata GP eh Ci ATA 
UI ee aa ale io AI Ip Ol 18 KG Oak pal 
SP IE SU ap Ca ak 0 ole Pu 
Paha dya) Ka BF C3 SPD FE 


PA Ie. . 


R3 Ob) Ana 


KAA 


23601. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Manshur, 
dari Al Hasan, dia berkata: Saat Salman sekarat, ia menangis dan 
berkata: Sesunggunya Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu 
kepada kami lalu kami meninggalkan yang diperintahkan pada kami 
itu, hendaklah kehidupan duniawi salah seorang, dari kami seperti 
perbekalan orang yang bepergian. Al Hasan berkata: Kemudian kami 
melihat peninggalannya, dan nilai harta peninggalannya adalah 
duapuluh sekian dirham atau tigapuluh sekian dirham. 7! 


“10 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Wadi'ah adalah asahabat meskipun statusnya ini masih 
diperdebatkan. 

HR. Al Bukhari (2/370, no. 883), pembahasan: Shalat Jum'at, An-Nasa'i (3/104, 
no. 1403), pembahasan: Shalat Jum'at: dan Ad-Darimi (1/435, no. 1541), 
pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan shalat Jum'at. 

“Il Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah. 

HR. Ibnu Majah (2/1374, no. 4104), pembahasan: Zuhud, bab: Zuhud terhadap 
dunia. 


(3521 — Musnad Imam Ahmad 














HE ES , TES Yr. Y 
Aa ye ad aj On 12 eni 3 PAP ah 
as OA GA IG IG sem SS yo Hoa 
— Ea “aa MA ip ep Ta Das PSA 
OS, sa mbag ale Ni Opi eat Mana 3 aa GEN 
oihau Calhit Ban aa 
Bon Gan MA dia aa 3 Ulah iis Es US 
JT Ta 3 MAN JW dino 13 Mia CJ ae 
Sa Ar ea Of Aa ti MIE Va ola 15 
AL ni Abah ISU LAN GE UP 
Pang aa aa Pa Cb Lita UI 
Ba Nyi Pa JEG SAI Kp Haa 13 Sia L yg 
355 ai Aga: HA Ga AS Sp er) ea 
APA v Ea pad 2 EN op 2 SIS SBI Gg dls 
Kla Kaka GEN NY 3g Fs Ui ita Hb 
ag Je di pa Hun AD, Ta 4 
PAN 


23602. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami, 
“dari Abu Ourrah Al Kindi, dari Salman Al Farisi berkata: Aku adalah 
salah satu keturunan pembesar Persia lalu ia menyebutkan hadits. 
Salman berkata: Aku pergi melintasi dataran tinggi dan dataran rendah 


Musnad Imam Ahmad — (3531 





hingga aku melintasi suatu kaum badui, mereka menjadikanku sebagai 
budak lalu mereka menjualku hingga seorang wanita membeliku, aku 
mendengar mereka menyebut-nyebut Nabi SAW dan beliau hidup 
mulia. Aku berkata kepada wanita itu: Berilah aku jatah satu hari. 
Wanita itu berkata: Baik. Aku pun pergi lalu mencari kayu bakar, aku 
menjualnya lalu aku membuat makanan, aku membawa makanan itu 
untuk Nabi SAW, aku meletakkannya dihadapan beliau, beliau 
bertanya, "Apa ini?" aku menjawab: Sedekah. Lalu beliau bersabda 
kepada para sahabat, "Makanlah." Beliau tidak memakannya. Aku 
berkata (dalam hati): Inilah di antara salah satu tanda-tanda (kenabian 
beliau). Kemudian aku tinggal selang berapa lama lalu aku berkata 
kepada tuanku: Berikan aku satu hari. Wanita itu berkata: Baik. Aku 
pergi lalu mencari kayu bakar yang lebih banyak, kemudian aku 
membuat makanan lalu aku membawanya dan saat itu beliau tengah 
duduk diantara para sahabat, lalu aku meletakkannya dihadapan 
beliau, beliau bertanya, "Apa ini?" aku menjawab: Hadiah. Lalu beliau 
meletakkan tangan beliau dan berkata kepada para sahabat, "Ambillah, 
bismillaah (dengan nama Allah)" Aku berdiri dibelakang beliau, 
beliau meletakkan selendang beliau ternyata ada cap kenabian lalu aku 
berkata: Aku bersaksi bahwa Tuan adalah utusan Allah. Rasulullah 
SAW bertanya, "Apa itu?" lalu aku bercerita kepada beliau tentang 
seseorang, aku bertanya: Apa ia masuk surga wahai Rasulullah karena 
ia bercerita kepadaku bahwa engkau adalah nabi. Beliau bersabda, 
"Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim." Aku (Salman) 
berkata: Wahai Rasulullah! dia memberitahuku bahwa Tuan adalah 
nabi, apakah ia masuk surga? Beliau bersabda, "Tidak akan masuk 
surga kecuali jiwa yang muslim." 

“2 Sanadnya shahih. 

Abu Ourrah Al Kindi adalah Salamah bin Muawiyah, ayah dari Amr bin Abu 
Ourrah. Ibnu Hajar mengingkari hal itu dalam At-Ta'jil dan dia berkata, "Bukan 
perawi itu yang tidak disepakati oleh al Haitsami dan Al Iragi." 

Namun aku lebih menguatkan keduanya. 


HR. Ath-Thabarani (Al Kabir, 6/259, no. 6155): Ibnu Hibban (558, no. 2255): 
dan Abu Nu'aim (Al Hilyah, 1/190). 


— Musnad Imam Ahmad 











nu telah yg CM wa uas Ta Ka NY 
aux -.. -.. Rn aa. at - - 3 9 .- 
Naa 2 Ma aa aa MEA 


Jan ud B5 MB IG tadi SAS) 


SE py Va G3 asuh atas ps 'E asah 


P3 pe AN ting Dae 


23603. Ibnu Fudhail iienoedisEAA kepada kami, Al 'A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin 
Yazid, dari Salman, dia berkata: Orang-orang musyrik berkata: 
Sesungguhnya orang itu mengajarkan kalian apa saja hingga ia 
mengajarkan kalian buang kotoran. Aku berkata: Bila kalian 
mengatakan seperti itu, beliau melarang kami menghadap kiblat atau 
membelakanginya, beristinja' dengan tangan kanan, beliau melarang 
salah seorang diantara kami hanya mencukupkan kurang dari tiga batu 
atau salah seorang diantara kami beristinja' dengan kotoran kering 
atau tulang.”? 


Ob AP ga Ot UB dng BA YA 


Uagad Ig dag dd Ie ed ND) JB clala 


0 3G so 


Hoa Lena dy 


“3 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23593. 

23604. Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Sulaiman tidak meriwayatkan hadits ini secara marfu' namun hadits ini 
memiliki status marfu'. 

HR. Abu Daud (2/78, no. 1488), se pelat Shalat dan Doa: At-Tirmidzi 
(5/556, no. 3556), pembahasan: Doa: Ibnu Majah (2/1271, no. 3865), pembahasan: 
Doa. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 


|Musnad ImamAhmad — (3551 


23604. Yazid menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi 
menceritakan kepada kami, dari Abu Utsman, dari Salman, dia 
berkata: Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla malu terhadap seorang 
hamba yang membentangan kedua tangannya kepada-Nya seraya 
meminta kebaikan lalu mengembalikan kedua tangan dalam keadaan 
kosong. 4 


Ka ga Ken D1 Na. 

1 Jo. 3 9 o- 3 38. £.. 

Je DAN AS BAE Pra luj LI atas pl ale 2 
SN bo ji Te JB: Lab Ala 


23605. Yazid menceritakan kepada kami, seseorang di majlis 
Amru bin Ubaid mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Abu 
Utsman menceritakannya, dari Salman Al Farisi, dari Nabi SAW, 
berkata Yazid: Sebutkan namanya? Utsman menjawab: Dia adalah 
Ja'far bin Maimun. Abdullah berkata: ayahku berkata: Ten 
Ja'far, pemilik permadani. 





“4 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Sulaiman tidak meriwayatkan hadits tersebut secara marfu', namun hadits ini 
memiliki hukum marfu'. 

HR. Abu Daud (2/78, no. 1488): At-Tirmidzi (5/556, no. 3556): dan Ibnu Majah 
(2/1271, no. 3865). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 

“7 Sanadnya dha'if, karena ada perawi aja dari Abu Utsman. Hadits ini 

sebenarnya shahih seperti sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 














2 0. 2e S0 3G Le 2 cah 0 


Ia pala YES EP dng Ci YAA 

er On an ga 

MAH ET LA gal "IS 833 ISU AR Gi Cab 

ist 32 Pee Kang Data 

AAA Ge Le gs SJ 0313 ISU 215 Ke Tas 

La Gl el 8 1S) ra Ol s3 AI Ipa Us 
SAS oh 313 Lang ut tab Ia 


23606. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu 
Utsman An-Nahdi berkata: Kami pernah bersama Salman di bawah 
pohon dan ia memetik ranting kering, ia menggerakkannya hingga 
dedaunannya rontok lalu berkata: Hai Abu Utsman! Apa kau tidak 
bertanya kenapa aku melakukan ini? Utsman berkata: Berilah khabar 
— kepada kami, lalu Salman berkata: Kami pernah bersama Rasulullah 
SAW dibawah naungan sebuah pohon, beliau memetik ranting dan 
menggerakkannya hingga dedaunannya rontok lalu bersabda, "Hai 
Salman! Apa kau tidak bertanya kenapa aku melakukan ini?" Utsman 
berkata: Berilah kami kabar wahai Rasulullah! beliau bersabda, 
"Sesungguhnya orang muslim bila shalat lima waktu maka kesalahan- 


kesalahannya una seperti rontoknya dedaunan ini." 


“6 Sanadnya hasan. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23597. 


Musnad Imam Ahmad — 








AI gk S3 LAS nata KE ES YAN 
s 3. AG .. 
Jaa eka Ga GP ea al Dp oi BASA MEI NA 

. 8 - 0 (3 3 2 e 
AIA AB Cegp IN Oak OLI IE Ara Ono uji 
ox “ Let Pap aa Nu Tp LA Me a25. uaf 
AL AS Tammag O Olalu oa A5 $ ja O Sgp A9 tah 
K 2 y - P o£ 2 03 La & PE ia Pa Pa 
AI bo al Jah Sh s0 JG) bl nih else) 
daan En din Ja inai Ula ale 


23607. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Daud bin 
Abu Al Furat menceritakan kepada kami, Muhammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Abu Syuraij, dari Abu Muslim, budak 
Zaid bin Shuhan Al Abdi berkata: Aku pernah bersama Salman Al 
Farisi lalu ia melihat seseorang berhadats, ia hendak melepas kedua 
“sepatunya lalu Salman memerintahkannya untuk membasuh kedua 
sepatunya, selendangnya dan ubun-ubunnya, berkata Salman Al 
Farisi: Aku pernah melihat Rasulullah SAW membasuh (mengusap) 
kedua sepatu beliau dan selendang beliau." 


Pt) . 


IE Al GP pke Pe GS YUL 
2 aa aa Ana sera La Ten Kah" Baba 
le Ai Jb Ju Kel OLI 58 Aga OP 5 





“7! Sanadnya hasan. 

Daud bin Abu Al Furat Al Kindi adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Al Bukhari, sedangkan para perawi sisanya adalah perawi tsigah 
dan haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 

Muhammad bin Zaid bin Ali Al Kindi, Abu Syuraih Al Kindisa dan Abu 
Muslim Al Abdi dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban, namun ulama yang lain menilai 
mereka majhul. 

Dalam At-Tagrib,: penulis menyebutkan mereka adalah perawi magbul 
(riwayatnya dapat diterima). : 

HR. Ibnu Majah (1/186, no. 563), pembahasan: Thaharah. 

Hadits tentang mengusap khuf sudah sering disebutkan. Lih. Hadits no. 22377. 


— Musnad Imam Ahmad 

























s0. 


un, ..... 29 302 Pa 3 a$ ai P3 
Ad Al aarr SI Cl ya KAU Sinom cab 
3 . 2 NA . ? Or ( 


. 


so sang ala Si 


3... 0 0,9 (3 .$ 
AE EA CAN HA 5 K3 CJ US 


23608. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Al 
Mughirah, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Oartsa' 
Adh-Dhabbi, dari Salman Al Farisi berkata: Rasulullah SAW bertanya 
kepadaku, "Tahukah kamu apa itu hari Jum'at?" aku menjawab: 
Dialah hari dimana Allah mengumpulkan ayah Tuan dihari itu." 
Rasulullah SAW bersabda, "Tapi aku tahu apa itu hari Jum'at, 
tidaklah seseorang bersuci lalu memperbaikinya kemudian 
mendatangi shalat Jum'at lalu diam hingga imam usai shalat 
melainkan menjadi penghapus baginya diantara ia dan Jum'at 
selanjutnya selama hal yang membinasakan (dosa besar) dijauhi tadi 
0. - Lo 00 3-9 Aa Le ea Ag 
2 GAN LARI ENG da Pe aa an 

#4 3 a, 9 L.....9 - Pap 5 
#3 IS SE (SAE 20 Ja :JU Dj of PE IS 
Of ad jln dahi Jas Ol UG Ja JB Salad H 

Pend 


BE oa SE Ia Yah WAE ami Oi YP Kom ai 
Pa 





“38 Sanadnya shahih. 

Abu Ma'syar adalah Ziyad bin Kulaib, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim. Al Mughirah adalah Ibnu Mugsim Adh-Dhabbi seorang 
perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Ibrahim adalah An-Nakha'i. 
Oartsa' adalah Adh-Dhabbi seorang perawi yang berasal dari kalangan tabiin senior. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23600. 


: Musnad ImamAhmad —. 


23609. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abdurrahman 
bin Yazid, dia berkata: Dikatakan kepada Sulaiman: nabi kalian SAW 
mengajarkan segala sesuatu kepada kalian hingga buang kotoran. 
Salman Al Farisi berkata, "Benar, beliau melarang kami buang air 
besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakanginya, 
beristinja' dengan tangan kanan, dan beristinja' dengan kurang dari 
tiga batu." 


“2. KG - 


Ja 5 ll 5 tekan 3 ai El NU» 
TP ga, , s . BA sn 35 4 8, 2 An 1 - 0 
Aa Get AI Of JG alan KA AI Calo TAI jp Oa 1 cola 
. & . . (3 (3 Ya G “ S3 Na Na 
Te Pal Hasi (33 (HJ ta AF Upah (RA) 
TAG (3 db bang Ig Pp dan VI 


23610. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Sulaiman, dari Abu Utsman, dari Salman, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menciptakan seratus 
rahmat, satu diantaranya adalah rahmat yang diberikan kepada 
makhluk, yang dengannya mereka saling berkasih sayang, dan dengan 
rahmat itu binatang-binatang liar menyayangi anak-anaknya dan Dia 
menunda sembilan puluh sembilan (rahmat) sampai hari kiamat." V 


? ?, 
3 0 3-3 2D LD 


HE na dita got dat if Ea yana 
Si Ola Je al LP IE KN 3 Ah ui 


“79 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23603. 
“80 Sanadnya shahih. : 
HR. Muslim (4/2101, no. 2753). 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 10754. 


— Musnad Imam Ahmad 

















anu Jasa du BY 5315 usb 


— S3 dan ab daa 21 an 


NY Uda IP Abas JAN ejarak 5 Ja Aa ana dana 


ola dya sdh tukas A15 MA DT Jaa Ul: Bug 
On pem da ye AS ab Gps MY 15 
Ae en Je P ya 15 Bp oo SA JB 


4. Gan K 


LA id BA pt Je Laba "JS B3 3 ha 
La 2G Ba Io or du Bag tata “JG gai) 


Il aga NN 
Wa ab Ga So ost Nani al daa Fat 


Png Pr AM ONN sali D sul 3 2 


. 


jau Be an atu db au Han Ou y 3 


Si ia A1 Spa SE ag am Sip US 3 NA 
Sen an yha “£ K6 Uas (1 ST al Sa ea le SIA 


Do Ale lan G an 


23611. Abu Usamah menceritakan kepada kami, Mis'ar 
mengabarkan kepadaku, Umar bin Oais menceritakan kepadaku, dari 
Amru bin Abu Ourrah Al Kindi, dia berkata: Ayahku menawarkan 
saudara perempuannya kepada Salman Al Farisi tapi ia enggan dan ia 
menikahi budak wanita miliknya yang bernama Bugairah, Abu Ourrah 
mendengar bahwa antara Salman Al Farisi dan Hudzaifah ada sesuatu 
Jalu ia mendatanginya dan memberitahukannya ditempat ladangnya, ia 
menujunya dan menemuinya dengan membawa keranjang berisi sayur 


Musnad Imam Ahmad — 


dengan tongkat yang telah dimasukkan ke keranjang yang dibawa di 
atas pundaknya, Amru bertanya, "Wahai Abu Abdullah, ada apa 
antara kamu dengan Hudzaifah?" Perawi berkata: Salman Al Farisi 
berkata: dan ia adalah orang yang selalu terburu-buru, kemudian 
keduanya pergi hingga sampai ke kediaman Salman Al Farisi, Salman 
Al Farisi masuk rumah dan mengucapkan: assalaamu 'alaikkum lalu 
ia diizinkan masuk, ternyata ada sebuah keranjang yang diletakkan di 
depan pintu dan di dekat ujungnya ada batu bata, ternyata ada gurthan 
(sejenis tanaman berdaun tiga serangkai), ia berkata: Duduklah di 
permadani budakmu yang dipersiapkan untuk dirinya. 


Lalu Salman Al Farisi bercerita kepada Amru, Salman Al 
Farisi berkata: Hudzaifah pernah menceritakan banyak hal yang 
diucapkan Rasulullah SAW saat beliau memarahi kaum-kaum, lalu 
aku menanyakannya lalu aku berkata, "Hudzaifah lebih tahu apa yang 
dia katakannya dan aku tidak mau ada kebencian diantara kaum- 
kaum." Kemudian didatangkanlah Hudzaifah dan dikatakan 
kepadanya, "Sesungguhnya Salman Al Farisi membenarkanmu, tidak 
mendustakan yang: kau ucapkan." Kemudian Hudzaifah 
mendatangiku, ia berkata, "Hai Salman bin Ummi Salman." Aku 
berkata, "Hai Hudzaifah bin Ummi Hudzaifah, berhentilah atau aku 
akan melaporkanmu kepada Umar." Saat aku menakut-nakutinya 
dengan Umar, ia meninggalkanku, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Dari anak cucu Adamlah aku berasal, maka siapa pun 
hamba yang beriman yang aku laknat atau cela yang tidak 
semestinya, maka jadikanlah ia sebagai doa baginya." 


2G. 3 PAP Kn . : 3 0 2 Pte 


Ica Uda RAUp Sc 


“81 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no.23596. 


— Musnad Imam Ahmad 














pe ian daa Ie Aa Do duta Now 


HA IU Sa IE MA AB Hino ola HS Bs ah, 
Ti Sea UEA BI an mean CR ae Se AB MN be KU at 
IE Eh, Sea ud Was Haa ola HL pda, 


4 
.. 


aa JAS Kent AG ita 

23612. Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari 

Ashim bin Umar bin Oatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Ibnu 

Abbas, dia berkata: Salman Al Farisi menceritakan kepadaku, dia 

berkata: Aku mendatangi Nabi SAW dengan membawa makanan saat 
itu aku berstatus budak lalu aku berkata, "Ini sedekah." 


Beliau memerintahkan para sahabat untuk memakannya, 
mereka pun makan sementara beliau tidak makan. Selanjutnya aku 
membawakan makanan dan aku berkata, "Ini hadiah yang aku berikan 
kepada Anda, dengannya aku memuliakan Anda karena sesungguhnya 
aku tidak melihat Anda memakan sedekah." Lalu beliau 
memerintahkan para sahabatnya untuk makan, mereka pun makan dan 
beliau turut makan bersama mereka.”?? 


? 
No ag 


AA PE ASI Hi EP 
co. Tt Oa Tia 2 ce... Ts 0. eugu 0 
3 Ip Bika 5 ye daa 13 3 Pi JT 2 Bh 
MAN SMS LIL AR Un Uh Ia 
23613. Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami, 


ayahku menceritakan kepadaku, dari Abu Ishag, dari keluarga Abu 
Ourrah, dari Salman Al Farisi, dia berkata: Aku pernah minta izin 


“82 Sanadnya shahih. Di dalam sanad ini ada tiga orang sahabat. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23602. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada tuanku untuk itu, ia pun mengizinkanku lalu aku mencari kayu 
bakar lalu aku jual, hasilnya aku belikan makanan tersebut.” 


Pa 2... 3 Ou 0,0 Pan 25 3 2 

Ci YG Wta23 da ASN 5 jd AL YP 

toba A ey pa tah Pj Ba KS NA P) 23 333 
S3 ai ala 3 IE Ga Ojo yi NI Sr 
Shot Sat sae aib pol dn Ga s3  Eg 


. 
2... 


4 o 2... - 4 
2G BO J9 apl mimi Balap de din 3 ag 


23614. Abu Abdurrahman Al Mugri' dan Affan menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Daud bin 
Abu Al Furat, dari Muhammad bin Zaid, dari Abu Syuraih, dari Abu 
Muslim, budak Zaid bin Shuhan Al Abdi berkata: Aku bersama 
Salman Al Farisi lalu ia melihat seseorang berhadats, ia hendak 
melepas kedua sepatunya lalu Salman Al Farisi memerintahkannya 
untuk membasuh kedua sepatunya, selendangnya dan ubun-ubunnya, 
Salman Al Farisi berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW 
membasuh kedua sepatu beliau dan selendang beliau. 4 


483 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 

Jika yang dimaksud adalah Abu Ourrah Amr bin Abu Ourrah dan penduduknya. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ibnu Ishag." 
Redaksi yang benar telah kami sebutkan pada no. 23602. 

48 Kata Abu tidak tercantum dalam cetakan Al Halabi. 

Sanadnya hasan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23607. 


— Musnad Imam Ahmad 











Jana ae sa dp fu -YY 0 
8.3 


Gio. 0 aa. ie ka : or A, : 12x 
AA at Fs IPO JT Y 06 sy ala 


AP ab ini ah ia AN 5 jab Ip HEM 
ae AI Lo0 0.3 A0 
Yi MA OK Gi IA pb 


PTE .23 2 yen nu 


. 23615. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Abi Dzi'b, dari Sa'id Al Magburi, ayahku mengabarkan kepadaku, 
dari Abdullah bin Wadiah, dari. Salman Al Khair bahwa Nabi SAW 
bersabda, "Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci 
semampunya, mengenakan minyak rambut atau mengenakan 
wewangian, dari rumahnya kemudian pergi ke masjid kemudian tidak 
menyela diantara dua orang lalu shalat lalu diam untuk 
mendengarkan imam melainkan dosanya diantara dia dan Jum'at 
lainnya diampuni." 


NE PE aa AL ae 3 ARSA Ga SAS NYA 

Ai LL 1 GA SPAN aj oa 6 
Mo ih Kh ps: Hala JUS aa aa 
SI dg Dea ana “Jus Peng Nag 
AN s3 og dala Ular BUG Ak og ga 


Cl Ya oh Sya Papan Lap Ope Sy an 


' 85 Sanadnya shahih. 
. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23600. 


Musnad Imam Ahmad — 





LAB AA KI CG cai TS pa WI Ja 
| BA 


23616. Az-Zubairi Muhammad bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As- 
Sa'ib, dari Abu Al Bakhtari, dari Salman Al Farisi bahwa ia tiba di 
Hishn atau sebuah kota lalu ia berkata kepada para sahabatnya, 
"Biarkan aku menyeru mereka seperti aku pernah melihat Rasulullah 
SAW menyeru mereka," lalu beliau bersabda, "Aku hanyalah , 
seseorang diantara kalian lalu Allah menunjukkan Islam kepadaku, 
bila kalian masuk Islam maka kalian mendapatkan hak dan kewajiban 
seperti kami, bila kalian tidak mau kalian harus membayar jizyah dan 
kalian adalah kaum lemah, bila" kalian enggan .kami akan 
menghempaskan kalian secara sama, sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berkhianat." Rasulullah SAW melakukan 
hal itu terhadap mereka selama tiga hari kemudian pada hari 
keempatnya, orang-orang menyerbunya dipagi hari dan mereka 
menaklukkannya.”8 | 


Pt 303. 


Ka bo ana GI Erat Labaya Si ga Vidos —NYUNV 
Ia Tp AA 3S dy gala Map as Pi 
HE Io ph BELA Gp Jaa Oh pa Kaata pd 





486 Sanadnya shahih. 

Abu Al Bukhturi Sa'id bin Fairuz adalah perawi tsigah tsabat dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. Namun ada yang berpendapat bahwa dia pernah 
mendengar hadits dari Salman. 

HR. At-Tirmidzi (4/119, no. 1548). 

Dia menukil dari-Al Bukhari bahwa Abu Al Bukhturi tidak pernah mendengar 
hadits dari Salman. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." 


— Musnad Imam Ahmad 











Mp In panda ag ala AI Jo LA hah Oi Ja 
II Je aa Sh cr A3 Pas SHS 


ia 2 aa Dn kya 0 Peer Mp Ide TX .. 
An RA alan M0 PN JAR OS SA AN AA 


PN ejaan eta LA Oi 


23617. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Ja'far menceritakan 
kepada kami, dari Aban bin Shalih, dari Ibnu Abi Zakariya Al 
Khuza'i, dari Salman Al Khair bahwa mendengar -ia bercerita kepada 
Syurahbil bin As-Samth, penjaga perbatasan pantai berkata: Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menjaga perbatasan 
sehari atau semalam maka ia seperti puasa sebulan bagi yang diam 
dirumah dan barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan menjaga 
perbatasan dijalan Allah, maka Allah memberikan balasannya dan 
yang pernah ia lakukan: pahala shalat, puasa, nafkah, dijaga, dari 
fitnah kubur dan aman, dari ketakutan besar."'! 


ap lal Pn) hara Cgyah ey Aiglan BIS -YPUNA 
Ta SP aa doi jar Ph oi MA 13 GM 


. 
Pd 


No NN Uye Lap Lr .. PI PART NRP 
Ing IN Ko AI Syah pama AN Olah 3 CA US 


487 Sanadnya hasan. ' 

Ibnu Abu Zakaria Al Khuza'i adalh Abdullah seorang perawi tsigah fagih dari 
kalangan tabi'in. 1 

HR. Muslim (3/520, no. 1913), pembahasan: Kepemimpinan, bab: Berjaga-jaga 
di wilayah perbatasan, An-Nasa'i (6/39, no. 3167), pembahasan: Jihad: dan At- 
Tirmidzi (4/188, no. 1665), pembahasan: Jihad. 

At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 


Musnad Imam Ahmad — | 367) 





- EN - 0 .rore dn Una 2 25 
CA AO AM) AB elsa Al Jaa HUI egg bl) dai 
DE A9 ce INA AA ale 

23618. Mu'awiyah bin Amru menceritakan kepada kami, Abu 

Ishag menceritakan kepada kami, dari Za'idah, dari Muhammad bin 
Ishag, dari Jamil bin Abu Maimunah, dari Abu Zakariya Al Khuza'i, 
dari Salman Al Farisi bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Menjaga perbatasan sehari semalam dijalan Allah laksana puasa 
dan shalat malam sebulan, bila ia meninggal dunia maka ia diberi 


pahala orang yang menjaga perbatasan hingga ia dibangkitkan dan 
ia aman, dari fitnah. 1183 


Pt . 


Hp naa up ala yh Cas (OLS EA —YYANA 

—IA UN 18 AI Sp AA 1 ea) Pa 
Kb MAL 3 Cg daa ja Jen dusju 
Y J3 ba yu us Aupe: . el Na 
3 par ED Ab Je Ea 3 
RAI 3 3 SA Yel ae Is es 
HS LP RA ab dala Jr ASN 
abal LAN AN SARI 5 GS US OS SL GY) 


ang 


. 


3... 9 


KTNA) 

23619. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Abu Ma'syar, dari 
Ibrahim, dari Algamah, dari Oartsa' Adh-Dhabbi, dari Salman Al 


“88 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


.— Musnad Imam Ahmad 











Farisi, dia' berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu apa itu "“ 


hari Jum'at?" Aku menjawab, "Dialah hari dimana Allah 
mengumpulkan ayah Anda dihari itu." Rasulullah SAW bersabda, 
"Tapi aku tahu apa itu hari Jum'at, tidaklah seseorang bersuci lalu 
memperbaikinya kemudian mendatangi shalat Jum'at lalu diam 
hingga imam usai shalat melainkan menjadi penghapus baginya 
diantara ia dan Jum'at selanjutnya selama hal yang membinasakan 
(dosa besar) dijauhi." : 


ae ea aah HA Ea ata Ba rar. 
ae dat LAS HIU Wala 13 Ke OS al ae aah 
Ke JB CL UB ep Bh ma Te pa BH 
OS BB aa DAN MA 208 DG DS lh de 
AG VI sa IPA Ja telah JG HET 23 PU Lai 


FA y Ai sah yong 

| 23620. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid mengabarkan 
kepadaku, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Salman Al Farisi berkata: 
Aku hendak membebaskan diriku, dari Tuanku dengan syarat aku 
menanamkan limaratus anak pohon kurma untuk mereka, bila 
semuanya mengandung maka saya bebas. Lflu aku mendatangi Nabi 
SAW dan aku mengutarakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda, 
'"Tanamlah dan buatkan syarat pada mereka, bila kau hendak 
menanam beritahu aku." Beliau datang lalu beliau menanam 


1 


“89 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya SPN no. 23615 dan 23600. 


Musnad Imam Ahmad — 





. 


semuanya dengan tangan beliau kecuali satu anak pohon kurma, aku 
yang menanamnya lalu semuanya mengandung kecuali satu.” 


AB IE SS AE AI 3 H3 BAL YAN 


or NX Na aa NP gang Aa aa Mane ea NA Colt 
He Ie SI Sya) JB 1JE cola P cal 3 ML 
It Io 5 16 2JG Ulas BUS Las Y OLI 1 
2 ox - 2 ALA TN » 4 £ 0 
Mak AI Gjaki JB Sab Ui Ola Ekvagal HS 
23621. Syuja' bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia 
berkata, disebutkan oleh Oabus bin Abu Zhabyan, dari ayahnya, dari 
Salman Al Farisi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 
"Hai Salman! Jangan benci aku sehingga kau akan meninggalkan 
agamamu." Aku berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku 
membenci Anda sementara berkat Anda Allah memberi hidayah pada 
kami." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kau benci bangsa Arab 
sehingga kau akan membenciku." 
Io ol ig 


3 . : 8 Pt . 
HE Lah CAS AA AS -YYANY 
Pa £ me (nT . L: 2 2 Pp 0. Ba 0. “ 
Aa 5 3G GG SBB Colak 3 OS GS AL 


AX 





“90 Sanadnya hasan. 

Hadits ini akan disebutkaN secara lengkap pada no. 23627. 

HR. Al Hakim (2/218), Al Baihagi (10/321), dan Al Haitsami (4/246). 

Pendapat Al Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sedangkan Al Haitsami 
menilai hadits ini hasan. 

“9! Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Gabus yang masih 
diperdebatkan tentang hapalannya dan dinilai layyin (lemah) oleh para ulama. 
Namun hadits ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan dinilai shahih oleh Al Hakim. 

Adz-Dzahabi berkata, "Oabus ini masih diperbincangkan." 

Abu Zhabyan adalah Hushain bin Jundab seorang perawi tsigah dari kalangan 
fabi'in senior (mukhadhram). 

HR. At-Tirmidzi (5/723, no. 3927), Al Hakim (4/86), dan Ath-Thabarani (Al 
Kabir, 6/238, no. 6093). 


— Musnad Imam Ahmad 














Ig Ie II Wp US S5 2 Ja CAT ea 
Sea ALA Cab Kabah SA UB 3 Oh Le 


4-0. 


.9 


23622. Affan menceritakan kepada kami, Oais bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami, Abu Hasyim menceritakan kepada kami, 
dari Zadzan, dari Salman Al Farisi berkata: Aku membaca dalam 
Taurat: Berkah makanan adalah berwudhu selepasnya lalu aku 
menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW dan aku 
memberitahukan apa yang aku baca kepada beliau, beliau bersabda, 
"Berkah makanan adalah dengan berwudhu sebelum dan 
sesudahnya." 


Aan ea WAN Aga Lea (OLS CAS YAN 


oa Nek Dane Oa e 


MO Of Yj 2yws ding DS La DAS J3 le J3 Otak 
sa ira pariter dng UYA UU Gia Ala ee 


00. 


Ui SI 


23623. Affan menceritakan kepada kami, Oais bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami, Utsman bin Syabur -seseorang, dari Bani 


“82 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Oais bin Ar-Rabi', Para ulama 
masih memperdebatkan tentang dirinya dan ada yang mengatakan bahwa karena: 
hapalannya yang kurang kuat. 

Abu Hasyim adalah Ar-Ramani. Zadzan adalah Abu Amr Al Kindi, seorang 
perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

HR. Abu Daud (3/345, no. 3761): At-Tirmidzi (4/281, no. 1846), Al Hakim 
(4/106), dan Ath-Thabarani (6/238, no. 696). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih, sedangkan Adz-Dzahabi mengisyaratkan 
- kepada komentar tentang Oais. 


Musnad Imam Ahmad — 


Asad- menceritakan kepada kami, dari Syagig atau hadits yang sama 


redaksi dan maknanya -Oais ragu- bahwa Salman Al Farisi dikunjungi 


oleh seseorang lalu ia meminta semua yang ia punya dan berkata: 
Andai Rasulullah SAW tidak melarang kami -atau andai kami tidak 
dilarang- untuk tidak membebani diri demi temannya tentu kami akan 
membebani diri kami demi kamu.” 


as 2. 


HE 3 Jaa PAKA Dean Tea PONY FAN Tea aa AKP 

J3 3 APA Iya Pas AS ola of GA mna 
Ag daan To MIA Sh Uja Sg AN 
ip Dag a35 Ya | J6 ole Sh At uan 1 
BB II Salah Ali ai op AI Bb 01 Y 
se ea PA un its Af Dg Al Se Kb spa Sju 
S3 — SU Se AAN In 3G SG 


. 


JAN HK ih 3 2 up Tah Lie 
J8 el PE OI ae be Tadi al Je CS aldi 
| Ke 4) Lagi Hat 


23624. Affan menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu Al 
Bakhtari bahwa Salman Al Farisi mengepung salah satu istana Persia 
lalu ia berkata kepada para teman-temannya: Biarkan aku untuk 
melakukan perbuatan yang aku lihat, dari Rasulullah SAW. Dia 


2 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul, yaitu Utsman bin Sabur. 
. Al Hakim menilai hadits ini shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi dari jalur Al 
A'masy, dari Syagig. 
HR. Al Hakim (4/123): dan Al Baihagi (7/94 no. 9598). 


— Musnad Imam Ahmad 











memuja. dan memuji Allah lalu berkata: Sesungguhnya aku adalah . 
seseorang dari kalian dan sesungguhnya Allah menganugerahiku 
Islam, kalian telah mengetahui ketaatan orang arab, bila kalian masuk 
Islam dan berhijrah menuju kami, maka kalian sama seperti kami, 
berlaku bagi kalian seperti yang berlaku bagi kami, bila kalian masuk 
Islam dan tetap menempat dikawasan kalian maka kalian seperti 
orang-orang badui, hak dan kewajiban kalian berlaku seperti yang 
berlaku bagi mereka, bila kalian engggan dan kalian menegaskan 
untuk membayar jizyah, maka kalian mendapatkan hak dan kewajiban 
seperti yang berlaku bagi para pembayar jizyah. Dia menawarkan hal 
itu selama tiga hari kemudian setelah itu berkata kepada para 
sahabatnya: Serbu mereka. Salman Al Farisi menaklukkannya.”” 


. 
ed 
Ht PN) Pa 19 


OP pi AE AI ES Gak Af CAS -yyayo 
2 Fiat aa Hi It Bb ala db Le ee du 
HA SA Up SAT CS GB Y UI 3 Ap 


JAN AE BI LA PIA JS sp 


23625. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Tsabit bin Tsauban menceritakan kepada kami, Hassan bin Athiyyah 
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Abu Zakariya, dari 
seseorang, dari Salman Al Farisi, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Menjaga perbatasan sehari semalam dijalan Allah laksana puasa 
dan shalat malam sebulan, ia tidak berbuka dan bila ia meninggal 
dunia maka ia diberi pahala amal baiknya hingga ia dibangkitkan dan 
ia aman dari adzab kubur." 





“4 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23616. 
“8 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Salman. 


Musnad Imam Ahmad — 








?, ?, 
o NG - 9 


5 BI OP HA CAS pad jd Gi YAA 


os 9 


Td () 3”, EN ” . . 
an OR 8 BLN Ii JP IP Laba KAA NE tepat 


23626. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Tsauban menceritakan kepada kami, orang yang mendengar Khalid 
bin Ma'dan bercerita menceritakan kepada kami, dari Syurahbil bin 


As-Simth, dari Salman Al Farisi ...hadits yang sama redaksi dan 
maknanya.” | 


PJ PP 
MOP UP 


FI Bala Ol OP ed AS layang Gb NYA 

pi BEP Ab oi DA MMA Sg PI Ab 
NA 23 IG ag Ip Kat Pen bala Ae 1 La 
HA Ap BW K3 Ja In Or Jl Ia ab 
SELAI 3 Hal LE US 3 ik 
AS 3 dat yaa GIRI la, ai J8 gbi LI 
03 IPB CN OT 3 JB dB das 
Ha HA MALU LE ok ye PB TIK AG gs 
PI 2 Fa Hb Ha Ia) DAS dag Goal 


4 g an 3... 0 3-0 2.0. 1 2... 
AU YLSA) Ud ANA alah UAN 





Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23617 dengan sanad hasan. 
“9 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Khalid. 
Hadits ini sebenarnya hasan. Silakan lihat komentar hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 





























(1g 


GANGA ata dota DIA ai Ka AI adl 
HA ai Ah Ls IG Okta Ja ale 3 
ae "3S cai su ga Ar Kia 13, AI SE 
3 — Taro SI HA ap SAS U 2 
ig SS 253 S3 JB Te A6 bi Aa Jet Bil ed lis 
SI di LA II ct sa 1 A3) lb de V3 
AG Hi JB Tong CU) ar es ag 
Ap dng Ia NG SAN An Ookah AG DI 
HS 3 Id CAN JB Cal IPS Sat ju 
nd Ag 3 HB IG Aa aa VA Aan Ula OS 
:J—5 Hd da A3 abg SBS uas Ja ag 
NE EN 33 LS) SE pad 15) Ha HB CN 
Ga MA Ga 5 Hee pads LB HR dat ee 
AA Ve DL ia J6 EA PPU 2J UAN 
Ha eh JB di HIS (AD JI ES har 
Pa Sip Adang Sa CI ega IA ah 
A3 beri Ika Hi ai 3 aa OB GE Hi 
al TA 3 3 MB dam 2 aa Gg ALI 
PSA ee Aa an gue uk Ostat ah 
sah aah ia JI MK SIG ika AG JS IU Aa 


Musnad Imam Ahmad — 


is an — , edan PAKA WAN VIP 3 paven Is uga RE) 


On 21, 36 By Ab Iga JI ga Ra & UI 
LI 33ng Sa 3 Ia Pang atas SI UI Kuat 
Lb DL Ka Sat Lea aga Ja 0 Tia 2) 
as 5 16 CE al SI dat S3 edan WAS Up 
A37 0G ala Ina MU j3 de Raj Ul bis 106 Uli 
CB 8 Bh G3 Sela II an GE SIG naa 
De Gbk hn Sa ag BY AI, AJ S3, 
TE Me PN en AA pe JB aku La AN 
ALA, UI ga patas Cb Jai 
in aa Ia AN ai Nan en EN 
Un Ne UN la Bu Ban A3 aa 
IbM Ap ee na usah 

eta BN AG AA NE Uh tag an 
5 ag y ale Mu En Iin Pa ala IT ala 1 
St CB IU og GE calo LS Je yah LIL GA) jaya 
SL o| S6 U Al Joey ba Li CE, 


Ags NT SA dp UN ah, Oh aa Da IA Lis 


dah an daya Bsd cola Hate 
Pa Ma gs set S3 2 (096 L -3 23 SI ea BN 


— Musnad Imam Ahmad 5 





























Ja 





DA IPA Cp PA ia Bijak Up eh BAN HAK 
He Pb Aa An Cie Wa Oa 3 
EA UB IE at GIE OA) Cina Yale 
er HA eh CA nd Kiran la pd 
— it (dal Aja cl RE SLS 3G -JB 
HA at UB Dp US 3 
JUL ON M3 Ig It 3 3 
HPA AG CA au 
op dl GAS U Ie Eh aa YSb ol uh 
ce To db CA de Uh J5 cab cas 
IE 3 LS uga HW uga HP, ayah la 
Ho SAS PSN IU ee Mb yaah Je 
LS NON Ud 3 Jas CE dn ata Ip JB 
HA y ge AB ya DG Ha 
CE db ge G3 gi dp DI 236 gg en 
AE AAN yA aa Aa le SU Se ale et An, 
Sa el anak Rea Tea, 
IU ST LP AI TAI MI CA 

bh cal op aa ya ea an YEN, AAN 


. 


. Ia 8. 3 £ Pane kere Tana 
OB AS Lah LI UE LL PJB JBU NI Ula 


Musnad Imam Ahmad — 


AN Med aa Oa Aa Rapi Ta 
Marah AI HJ Sedia li aib HA Ser, SA 
Ia Ian Hb 3 Sg pat 5 & jab 
AB D3 ad ina JA Lain date LI Ate Sei 
PA Aa LL ea SPA Ga Ke 
Da ip PAN pin Pa pu 3 


Pa Pad 


— ih uap tiga 13 ng ot Y: Ya LC 2 Ap aa 


Base Fa BEN lu ag dn da | 
aa di Ai AG aa San 3 Ngk 
3 SIA AS Ja ai sd ad Jae 
Aa Donna Oi AA 37 as AI FB M6 JW ale 


- - su IL 0 « - o- co ee 0 0 or. £ - - 
ME IU dad OA GA Ip ella pas Jr IE 


sn SIB uga JP bakat LS SL YAI lal 
"IU SI BL IE BL 23 3 Yi Ist Uas al 
He Ja Tiga, Ona G3 ia TI Rcti 
2— Na Nana 3 Ka ds alas 


S9 Li aa aa Aas Ja 
3 Ika (aset PE Sera Ui La tua de sa Oni 


1378 | — Musnad Imam Ahmad 























OI ang Uh Us ae Aa dil » Se Iran 
KR ag Lam aa Ii ah laa Lo At Iyan Jp 
Isa JB IG aga BE Tah sila Gina ItYush, 
HB Hi -J6 dea Ia AA ea pa sa A1 uan Di 
Ag Ag SA ia AJ id HA 5 Hii 
1, Ape aa Ie Hi W, “JG SA 
Si jp ab II Opa 3 ola alus font 3 
TM Le Tes AP Sapto de) aa 
at : J3 Cd Dany Bd Oa Pita HAL 
(II Ah ala KUE Bi sd | S3 ab ah 
ale naat CB Sp Oa Anna 
Il de MI Iga See 2G ta GA DPS US gak 
— 5 EP OLI Ya Ke Maju Satuan bag 
3 de SIG AE dg An ala 3 Le Iyo 
ip SA Ga ye LI al GS Sela AE lo 
He Le Ir JS A3 2 ben 9 sal A Sak 
A33 H3 EN JL Greb :Sel aa tan Ang 
IP: jang SI GAP rana 33 ajh SN 


3c 0 


NI JOB ad ia SAE yA Jb de CJ 


Musnad ImamAhmad — 1379| 


| ost ati 235 Ap ol Yam Olla Ga da aa Di Ke 
CE Lg SE ag HA IG Gg Gal 
HI 3 ag EA Ke Io PAS HE Ea ia 
ga pl AI da A1 Ja Hita Go SU das 
Mean aan Lan ok ja sil 
Ca Jing lg ala Io Jp ab JUN Ia ai 


SATA mn Jab Va 2S UII YAKI Ya BS Lp RAI 
01. Pd o - an “ - 55 - 2... 
Ai la ON G BSE UC Up 3G sih II LIL dd Tes JG 
2 190. . - NT ka ? Pa Ke aa , £. . Pd .. Tip 
Ega ak op Maia LJG JE Lag Wi Oya) Goda ai 
Pd - ( () (3 Fed . 0 £ 
Abi nd con OA Oa sa Ag Ad 5 SiSG UU 
PA 2... or 4 “. y Ian. 3. ai 2 Proka 0.1. Peta 
day sae duo Al Ja) D SAgAs TES AA LAI 
3 “3 o 
EL aga Eh d3 (BS Ti 


23627. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Ashim bin Umar bin 
Oatadah Al Anshari menceritakan kepadaku, dari Mahmud bin Labid, 
dari Abdullah bin Abbas berkata: Salman Al Farisi menceritakan 
kepadaku haditsnya, dari lisannya, dia berkata: Aku adalah orang 
Persia dari Asbahan, dari penduduk salah satu perkampungan yang 
bernama Jai dan ayahku adalah pemimpin kampungnya, aku adalah 
orang yang paling ia sayangi, ia tetap mencintaiku hingga ia 
menahanku dirumahnnya, yaitu terus menjaga perapian layaknya anak 
perempuan dipingit dirumah, aku lelah menjalankan agama majusi 
hingga aku menjadi pelayan api yang dinyalakan dan tidak pernah 
ditinggalkan barang sesaat. Ayahku memiliki pekarangan besar dan 
pada suatu hari ia tidak sempat mengurus bangunannya lalu ia berkata 


— Musnad Imam Ahmad 














kepadaku, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku tidak sempat mengurus 
bangunan hari ini karena aku sibuk dengan pekaranganku, pergi dan 
lihatlah." Dia memerintahkanku sebagian hal yang ia inginkan lalu 
aku pun pergi menuju pekarangan ayahku, aku melewati sebuah gereja 
Nasrani, aku mendengar suara-suara mereka, aku masuk dan melihat 
yang mereka lakukan, saat melihat mereka aku mengagumi shalat 
mereka dan aku menyukai hal mereka, aku berkata: Demi Allah ini 
lebih baik, dari agama kami, demi Allah aku tidak meninggalkan 
mereka hingga matahari terbenam dan aku meninggalkan pekarangan 
ayahku, aku tidak mendatanginya, aku berkata kepada mereka, 'Dari 
mana agama ini berasal?" Mereka menjawab, 'Dari Syam.' Lalu aku 
kembali menemui ayahku dan ia telah mengirim orang untuk 
mencariku dan aku tidak sempat melakukan pekerjaannya secara 
keseluruhan. | 


Salman Al Farisi berkata: Saat aku mendatangi ayahku, ia 
berkata: Wahai anakku! Kamu, dari mana, bukankah kau aku 
perintahkan sesuatu? Aku jawab: Wahai ayahku, aku melintasi suatu 
kaum, mereka shalat digereja milik mereka, agama mereka 
membuatku kagum, demi Allah aku tetap berada didekat mereka 
hingga matahari terbenam. 

Ayahku berkata: Wahai anakku! Tidak ada kebaikan pada 
agama itu, agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik darinya. 

Aku berkata: Tidak, agama itu lebih baik, dari agama kita. 

Ayahku mengkhawatirkanku lalu ia mengikat kakiku dan 
menahanku dirumah. Kaum Nasrani mengirim utusan menemuiku, 
aku berkata kepada mereka: Bila rombongan dagang dari Syam 
mendatangi kalian, beritahu aku. Lalu kafilah dagang dari Syam, dari 
kalangan Nasrani tiba lalu mereka memberitahukan kedatangan 
mereka kepadaku. Aku berkata kepada mereka, "Bila urusan mereka 
usai dan mereka ingin kembali ke negara mereka, beritahu aku." 


Musnad Imam Alimad — 


Saat mereka hendak kembali ke negara mereka, mereka 
memberitahukan hal itu kepadaku lalu aku melemparkan rantai besi, 
dari kakiku lalu aku keluar bersama mereka hingga aku tiba di Syam, 
saat tiba di Syam, aku bertanya, "Siapa pemeluk agama ini yang 
terbaik?" Mereka menjawab, "Uskup digeraja." Lalu aku 
mendatanginya, aku berkata: Aku mulai simpati dengan agama ini dan 
aku ingin bersamamu, aku akan melayanimu digerejamu, aku belajar 
darimu dan shalat bersamamu. Uskup itu berkata: Silahkan masuk. 
Aku masuk bersamanya, ternyata ia adalah orang tidak baik, ia 
memerintahkan orang-orang untuk bersedekah dan menganjurkannya, 
bila mereka mengumpulkan banyak uang untuknya, uskup itu 
menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada kaum 
fakir miskin hingga ia mengumpulkan tujuh tempayan emas dan 
perak. Aku pun sangat membencinya karena perbuatannya yang aku 
lihat, kemudian. orang ita mati dan orang-orang Nasrani 
mendatanginya untuk menguburnya. 


Aku berkata kepada mereka: Dia adalah orang yang tidak 
baik, ia memerintahkan kalian bersedekah dan menganjurkannya, bila 
kalian datang membawa sedekah, ia menyimpannya untuk dirinya 
sendiri dan tidak diberikan kepada kaum fakir miskin sama sekali. 
Mereka bertanya: Bagaimana kau tahu? Aku menjawab: Aku akan 
menunjukkan harta simpanannya pada kalian. Mereka bertanya: 
Tunjukkan. Lalu aku memperlihatkan tempatnya lalu mereka 
mengeluarkan tujuh tempayan penuh dengan emas dan perak. Saat 
melihatnya, mereka berkata: Demi Allah kami tidak akan 
menguburnya selama-lamanya. Lalu mereka menyalibnya dan 
merajamnya dengan batu. Setelah itu mereka mendatangkan orang 
lain untuk menggantikan posisinya. 

' Salman Al Farisi berkata: Tidaklah aku melihat seseorang 
yang tidak shalat lima waktu melainkan menurutku ia pasti lebih baik 
dari orang itu, tidak lebih zuhud terhadap dunia, tidak lebih 
menginginkan akhirat dan tidak lebih membiasakan beribadah pada 


— Musnad Imam Ahmad 











malam dan siang melebihinya. Aku sangat mencintai orang itu dengan 
suatu cinta yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, aku tinggal 
bersamanya selang berapa lama lalu ia sekarat, aku berkata padanya, 
"Hai Fulan, aku sudah hidup bersamamu dan aku sangat mencintaimu 
dengan cinta yang belum pernah aku rasakan sebelumnya dan telah 
tiba urusan Allah seperti yang telah kau lihat, apa yang kau wasiatkan 
padaku dan apa gerangan yang kau perintahkan padaku?" Orang itu 
berkata, "Wahai anakku, demi Allah saat ini aku tidak melihat seorang 
pun seperti aku dulu, orang-orang sudah tiada, mereka sekarang 
merubah dan meninggalkan lebih banyak dari yang pernah mereka 
lakukan kecuali seseorang yang ada di Mushil, dia adalah si fulan, dja 
seperti aku, temuilah dia." 


Saat orang itu meninggal dan disemayamkan, aku menemui 
orang Mushil itu lalu aku berkata, "Hai fulan, sesungguhnya si fulan 
berwasiat kepadaku saat sekarat agar aku bertemu denganmu, ia 
memberitahuku bahwa kau seperti dia." Orang itu berkata, 
"Tinggallah ditempatku." Aku pun tinggal ditempatnya dan ternyata ia 
adalah orang terbaik berdasarkan urusan temannya. Tidak lama 
kemudian orang itu meninggal dunia, saat sekarat aku berkata 
kepadanya, "Hai fulan, sesungguhnya si fulan berwasiat kepadaku 
agar menememuimu dan kini urusan Allah 'Azza wa Jalla telah tiba 
mengenaimu seperti yang kau lihat, lantas kepada siapa kau 
mewasiatkanku dan apa yang kau perintahkan padaku?" Orang itu 
berkata, "Wahai anakku! Aku tidak mengetahui seorang pun seperti 
itu kecuali seseorang di Nashiyyin, dia adalah si fulan, temuilah dia." 


Saat ia meninggal dunia dan disemayamkan, aku menemui 
orang Nashiyyin, aku mendatanginya dan memberitahukan beritanya 
serta perintah yang diberikan padaku. Orang itu berkata: Tinggallah 
bersamaku. Aku pun tinggal ditempatnya ternyata ia sama seperti 
kedua temannya. Aku tinggal bersama orang terbaik, demi Allah tidak 
lama kemudian kematian datang menjempunya. Saat sekarat, aku 
berkata padanya: Hai fulan, sesungguhnya si fulan berwasiat 


Musnad Imam Ahmad — (3331 


kepadaku untuk menemui seseorang,.ia berwasiat untuk menemuimu, .. 
lantas kepada siapa engkau mewasiatkanku untuk 'menemuinya dan 
apa yang kau perintahkan padaku. | 

Dia berkata: Wahai anakku! Demi Allah kami tidak 
mengetahui seorang pun yang tetap seperti kami yang aku perintahkan 
padamu agar menemuinya kecuali seseorang di Amuriyah, ia seperti 
kami, bila kau masih hidup, temuilah dia karena ia sama seperti kami. 
Saat orang itu meninggal dan disemayamkan, aku menemui orang 
Amuriyah dan aku memberitahukan kisahnya pada orang itu. Orang 
itu berkata: Tinggallah ditempatku. Lalu aku tinggal bersama 
seseorang sesuai ajaran para sahabat-sahabatnya dan urusan mereka. 


Salman Al Farisi berkata: Aku bekerja hingga aku punya 
banyak sapi dan kambing lalu kematian menjemput orang itu, saat 
sekarat aku berkata padanya: Hai fulan, dulu aku pernah bersama 
seseorang, ia berwasiat kepadaku agar menemui si fulan kemudian ia 
berwasiat kepadaku agar menemui seseorang, lalu ia berwasiat 
kepadaku agar menemuimu, kepada siapakah gerangan engkau 
'berwasiat kepadaku untuk aku temui dan apa yang kau perintahkan 
padaku? 

Dia berkata: Wahai anakku! Demi Allah aku tidak 
mengetahui seorang pun seperti kami dulu yang aku perintahkan agar 
kau datangi tapi kau telah dinaungi oleh masa seorang nabi yang 
diutus membawa agama Ibrahim, ia muncul ditanah arab, ia berhijrah 
kesuatu kawasan diantara dua padang pasir, diantara keduanya ada 
kebun kurma, pada dirinya ada tanda-tanda yang tidak samar, ia 
memakan hadiah dan tidak memakan sedekah, diantara kedua 
pundaknya ada tanda kenabian, bila kau bisa pergi ke negeri itu 
lakukanlah. | | 


Setelah itu ia meninggal lalu aku tinggal selang berapa lama 
di Amuriyah kemudian sekelompok pedagang, dari Bani Kalb 
melintasiku, aku berkata kepada mereka: Bawalah aku ke negeri arab 


— Musnad Imam Ahmad 














dan aku akan memberi kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. 
Mereka berkata: Baik. Aku memberikan semua itu pada mereka 
hingga mereka membawaku ke Wadil Oura, mereka menzhalimi aku 
dan menjualku pada seorang Yahudi sebagai seorang budak, aku 
tinggal ditempat orang itu dan aku melihat kebun kurma dan aku 
berharap semoga itulah negeri yang disebutkan oleh temanku. 


Saat aku berada ditempatnya, seorang keponakannya datang, 
dari Madinah, dari Bani Ouraizhah, ia membeliku, dari orang itu dan 
ia membawaku ke Madinah. Demi Allah tempat itu kini telah aku lihat 
- persis seperti ciri-ciri yang disebutkan temanku. Aku tinggal ditempat 
itu dan Allah mengutus rasul-Nya, beliau tinggal di Makkah selama 
waktu ia tinggal disana. Aku sama sekali tidak mendengar khabar 
mengenai beliau karena aku sibuk sebagai seorang budak lalu beliau 
berhijrah ke Madinah, demi Allah aku sungguh tengah mengurus 
pelepah kurma milik tuanku, aku melakukan beberapa pekerjaan 
ditempat itu sementara tuanku tengah duduk, tiba-tiba seorang 
keponakannya datang dan berdiri dihadapannya, ia berkata: Allah 
membinasakan Bani Oailah, demi Allah mereka sekarang berkumpul 
di Ouba' dengan dipimpin oleh seseorang yang datang, dari Makkah 
hari ini, mereka mengiranya nabi. 


Salman Al Farisi berkata: Saat mendengarnya, aku gemetaran 
hingga aku kira akan jatuh mengenai tuanku. Aku turun dari pohon 
kurma lalu aku berkata kepada keponakan tuanku: Apa kau bilang, 
apa kau bilang? Lalu tuanku marah lalu memukulku dengan kerasnya 
kemudian berkata: Apa urusanmu dengan hal ini, sana kerja. Aku 
berkata: Bukan apa-apa, aku hanya ingin mempertegas yang ia 
katakan. 

Salman Al Farisi berkata: Saya memiliki sesuatu yang telah 
saya kumpulkan, saat sore hari aku mengambilnya lalu aku pergi 
menemui Rasulullah SAW saat beliau berada di Ouba', aku masuk 
menemui beliau lalu aku berkata kepada beliau: Aku dengar Anda 
adalah orang shalih, Anda bersama para sahabat asing yang memiliki 


Musnad Imam Ahmad — 


suatu keperluan, ini sedikit punyaku aku berikan sebagai sedekah, 
menurutku kalian lebih berhak mendapatkannya, dari pada yang lain. 
Lalu aku mendekatkannya lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para 
sahabat beliau, "Makanlah" sementara beliau menahan tangan dan 
tidak makan. Aku berkata dalam hati: Ini tanda pertama. Lalu aku 
pergi meninggalkan beliau, aku mengumpulkan sesuatu kemudian 
Rasulullah SAW pindah ke Madinah, aku mendatangi beliau lalu aku 
berkata: Aku melihat Anda tidak memakan barang sedekah, ini 
hadiah, dengannya aku memuliakan Anda. Lalu Rasulullah SAW 
memakan dan memerintahkan para sahabat beliau untuk makan, 


. mereka pun makan bersama beliau. Aku berkata dalam hati: Ini tanda 


kedua. 


Setelah itu aku mendatangi Rasulullah SAW saat beliau di 
Bagi' Al Ghargad, beliau tengah mengiring jenazah salah seorang 
sahabat beliau, beliau mengenakan dua selimut milik beliau, beliau 
duduk ditengah-tengah para sahabat, aku mengucapkan salam kepada 
beliau lalu aku berputar untuk melihat punggung beliau, aku melihat 
tanda seperti yang disebutkan oleh temanku, saat Rasulullah SAW 
melihatku mengitari beliau, beliau tahu bahwa aku mencari bukti 
tentang sesuatu yang dijelaskan padaku. Beliau melepas selendang 
beliau dari punggung beliau lalu aku melihat tanda, aku mengenalinya 
lalu aku tertelungkup dihadapan beliau, aku mencium beliau dan aku 
menangis. 


Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Pindahlah." Aku pun 
pindah lalu aku mengisahkan ceritaku pada beliau seperti yang aku 
. kisahkan padamu wahai Ibnu Abbas. Para sahabat beliau mendengar 
kisahku, hal itu membuat Rasulullah SAW kagum. Kemudian Salman 
Al Farisi sibuk dengan pekerjaannya sebagai budak hingga tidak turut 
serta dalam perang Badar dan Uhud bersama Rasulullah SAW. Lalu 
Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Bebaskan dirimu secara 
diangsur wahai Salman." 


— Musnad Imam Ahmid 





Bpk PAN NIA NN ORA SE Aa 











Aku pun meminta pembebasan diriku, dari tuanku dengan 
syarat aku harus menanam 300 pohon kurma yang ditanam 
ditempatnya dan uang sebesar empat puluh ugiyah. Rasulullah SAW 
bersabda kepada para sahabat beliau, "Bantulah saudara kalian." 
Mereka pun membantuku, ada yang membantu tigapuluh anak pohon 
kurma, ada yang membantuku duapuluh, ada yang membantu 
limabelas, ada yang membantu sepuluh semampu mereka hingga 
terkumpullah sejumlah tigaratus anak pohon kurma lalu Rasulullah 
SAW bersabda kepadaku, "Pergilah wahai Salman lalu buatkan 
lubang tempat penanamannya, setelah itu datanglah kepadaku, aku 
yang akan menanamkannya dengan tanganku dan para sahabatku 
akan membantuku." 


Setelah membuat lubang tempat penanaman pohon kurma, 
aku mendatangi beliau dan memberitahukannya. Rasulullah SAW 
pergi bersamaku ke tempat penanaman lalu kami dekatkan anak-anak 
pohon kurma kepada beliau dan Rasulullah SAW meletakkannya 
dengan tangan beliau, demi Dzat yang jiwa Salman berada 
- ditangannya, tidak ada satu pun anak pohon kurma yang mati. Dengan 
demikian saya telah menunaikan kurmanya dan yang tersisa bagiku 
adalah pembayaran uang. Kemudian Rasulullah SAW diberi emas 
seperti telur ayam hasil peperangan lalu beliau bersabda, "Bagaimana 
kondisi Al Farisi yang membayar pembebasan dirinya?" aku pun 
dipanggil lalu beliau bersabda, "Ambillah dan bayarkan sisa 
tanggunganmu wahai Salman." Aku berkata: Dimanakah benda ini 
terletak wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah 
karena sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla akan membayar untuk 
(pembebasanmu) dengan benda itu." Lalu aku mengambilnya dan 
menimbangnya, demi Dzat yang jiwa Salman berada ditangan-Nya, 
beratnya mencapai empat puluh ugiyah lalu aku melunasi hak mereka 
dan aku pun dimerdekakan lalu aku turut serta perang Khandag 


Musnad Imam Ahmad — (3871 


— bersama Rasulullah SAW dan aku tidak pernah ketinggalan satu 


peperangan pun bersama beliau.” 


Pt rd P3 


UI BE ol j3 Uagl BAS daging Cb NY YAYA 
IE Gta 1 tml KE Lp JP GP tema al Di ah 
HA Ai ip lal ti Ipa) GE Gd sin Kh, Ka 
1 yi Lah Kia NA IeR apa ara panggur ala Ai 
ee San ara Lgi Png 
23628. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 


"menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Yazid bin Abu Habib 


menceritakan kepada kami, dari seorang Bani Al Oais, dari Salman, 
dia berkata: Saat aku berkata: Dimanakah benda ini terletak, dari 
orang yang harus aku bayari. wahai Rasulullah? Rasulullah SAW 
mengambilnya lalu menciumnya kemudian bersabda, "Ambillah lalu 
bayarkan pada mereka." Aku pun mengambilnya lalu aku bayarkan 


. hak mereka semua sebesar empat puluh ugiyah.”8 


osn gi Alah GP Uya 2 dp Wil SEA 

J3 OI ap Up ai Lg Otaka' Tae Jb CPI g ! 

ws ap 5 Y -J8 Gal GE Yi 2 $ uu Sat Al 
JG HI au J8 dela ada di Jha Iga) Ah OS 


49! Sanadnya shahih, karena di dalam hadits ini ada tiga orang sahabat dan 
riawyat para perawi tsigah masyhur. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23613 secara ringkas. 

“8 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Salman, namun hadits ini 
sebenarnya shahih seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 























NS SA PALA dpi aya 3 up Pa JP 


To Aa SA na Tali Uang Ol UI ayah of 


Hall LV) ME ai AS Sue Up And pada 
SIG ah AE If NG cakaatol Sd Ou S3 (AA Inap 


Ke Heli Tn A3 Ann NN MN JG, y 


. 23629. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Atha 
bin As-Sa'ib, dari Abu Al Bakhturi berkata: Salman Al Farisi 
mengepung salah satu istana Persia lalu para sahabatnya berkata 
padanya: Apa kau tidak menyerang mereka? Dia Salman Al Farisi 
berkata: Tidak, hingga aku menyeru mereka terlebih dahulu seperti 
seruan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. 


Abu Al Bakhtari berkata: Salman Al Farisi mendatangi 
mereka dan berbicara pada mereka: Aku adalah orang Persia, aku 
berasal, dari golongan kalian dan bangsa arab menaatiku, pilihlah 
salah satu, dari tiga hal, kalian masuk Islam, kalian membayar jizyah 
secara langsung dan kalian adalah kaum yang lemah atau kami akan 
menyerang dan memerangi kalian. 


Mereka berkata: Kami tidak akan masuk Islam dan tidak akan 
membayar jizyah, tapi kami akan menyerang kalian. Salman Al Farisi 
kembali menemui para sahabatnya, mereka berkata: Apa kau tidak 
menyerang mereka? Salman Al Farisi berkata: Tidak. Salman Al 
Farisi menyeru mereka selama tiga hari namun mereka tidak juga 
menerimanya lalu Salman Al Farisi memerangi mereka dan berhasil 
menaklukan istana itu.” 


j 


Tn 


L 


— 


x 1» 





“? Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23624. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Suwaid bin Mugarrin - 


Io Wei 5G dea 3 GEN X2 GAS ya. 

Ye Oo ika GA pa GE OS 13 Saw 

AI Ja Way ah da Io DB ai Gal Fan, 
Maya GEN IS eni "JL WN At en 


23630. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Mu'awiyah bin Suwaid, dia 
berkata: Aku menampar salah seorang budak milik kami lalu ayahku 
berkata padanya: Balaslah. Lalu ia berkata: Kami adalah tujuh orang 
dari Bani Mugarrin, kami tidak memiliki seorang pelayan pun kecuali 
seorang wanita, salah seorang diantara kami menamparnya lalu Nabi 
SAW bersabda, "Merdekakanlah dia." Dikatakan kepada beliau: 
Mereka tidak memiliki pelayan lain. Rasulullah SAW bersabda, 
"Silahkan melayani mereka dan bila mereka sudah tidak lagi 
memerlukannya, hendaklah mereka memerdekakannya."' “. 


. 8: .. ta. 8 - . Te. Jos. ig. 
VA 0 Chan Laka Chan Oj La —Yr YA 
: 3 La Ta £. . es nu 2 . 0... Lou . . kt . 


Ie a 2... . 0 
LAS Ui TE TIA 1JU HP yi Mae 065 3 — 


s. 


8. If 0. rr Bola “LI c0020 2 Ta 305 CT GT. 
Uh Ia GAS AA IR aga ab AS 3 





““ Biografinya telah disebutkan pada no. 15643. 
Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15643. 
HR. Muslim (3/1279, no. 1658). 


— Musnad Imam Ahmad 














PN NN Sa ta 


yA bls Kat aa ae v aj CL SA ua dn aa 
Aan MU 


23631. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hushain, dia berkata: Aku 
mendengar Hilal bin Yisaf bercerita, dari Suwaid bin Mugarrin, dia 
berkata: Kami menjual susu di kediaman Suwaid bin Mugarrin lalu 
seorang budak wanita milik Suwaid keluar kemudian aku berbicara 
dengan seseorang dari golongan kami, budak wanita itu mencelanya 
lalu ia menampar wajah budak wanita itu kemudian Rasulullah SAW 
memerintakan kami agar memerdekakannya.”! 


- 2. 


GI oh Ita 5P Utan Lae! (ayah Kab —YYUYY 
IL Use bab IG GA gi dipo 33 SN og Ie Of 


5) uh Aa, seng PI Dang Ud Aga Tuah 
bea D3 In) TA DRA Ng Iya Intan ato 
Aa Hg Opal ade Jon Int KG dab 


23632. Husyaim menceritakan kepada kami, Hushain 
mengabarkan kepada kami, dari Hilal bin Yisaf bahwa seseorang 
bertamu dikediaman Suwaid bin Mugarrin lalu ia menampar seorang 
budak milkiknya, Suwaid marah lalu berkata: Tidaklah kau 
mendapatinya melainkan ia telah merdeka, dulu aku adala anak 
ketujuh dari keturunan Mugarrin, kami hanya memiliki seorang 


501 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

HR. Muslim (3/1279), pembahasan: Sumpah, Abu Daud (4/343, no. 5166): At- 
Tirmidzi (4/114, no. 1542): dan Al Bukhari (Al Adab Al Mufrad, no. 176). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan Shahih." 


Musnad ImamAhmad — 


- pelayan, salah seorang diantara kami ' menghampirinya lalu 
menamparnya lalu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk 
memerdekakannya saat kami pulang lalu kami pun 
memerdekakannya.”” 


- 2... 3 ed “G 

IL 6S HN Ip ab GAS er CAS YAN 

. - - . 5 P4 8. 

LIL (AA Gp Mi GP LIS OIL Lp 3 Ng Sana 
2 0 Pp ” 2 Ge 2 . 2 n na A La , . og 


23633. 'Rauh menceritakan kepada kami, Syu'tbah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah, dia berkata: Aku 
mendengar Hilal -seorang dari Bani Mazin- bercerita, dari Suwaid bin 
Mugarrin, dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW dengan 
membawa anggur dalam periuk, aku 2 menenyakennya lalu beliau 
melarangnya, aku pun memecahkannya.”' 


Hadits An-Nu'man bin Mugarrin 


0. G. PX 8 


KAS Yen rara :YG H3 yan LE Was Ya 

ego Ojas jl TEL IE HIS dip Is gl ip dal 
| EN Ja PIA Pa dapa 
D3 pg OI :JG bada 3 ja Ka aa 





”22 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 
Cas Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15644. 


— Musnad Imam Ahmad 











. ee u . o SE Uh Un aa Sa, 2, y . 5 - 
Ori At ATU JA SSL OSG AL Mae Cho Al Iya) 
SA Ijah EN Aa AN IE 


23634. Abdurrahman dan Bahz menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
dari Abu Imran Al Jauni, dia berkata: Bahz berkata: Abu Imran Al 
Jauni mengabarkan kepada kami, dari Algamah bin Abdullah Al 
Muzamni, dari Ma'gil bin Yasar bahwa Umar menugaskan An-Nu'man 
bin Mugarrin lalu ia menyebutkan hadits, berkata An-Nu'man: Tapi 
aku turut serta berperang bersama Rasulullah SAW, bila beliau tidak 
berperang dipermulaan siang, beliau menunda perang hingga matahari 
condong, angin bertiup dan pertolongan datang.“ | 


. 8403 an 


ARI GP aa Ae Saut GAS —y rare 

A1 pe) IG AAN DA oh Dp Ae aU 
JAN JS 35 de 30 on ga daa Seo 
Ie Pe A Ian JB 1G AI DA Ta) 





504 Dia adalah An-Nu'man bin Mugarin bin Aidz Al Muzani, tokoh terkemuka 
suku Muzainah. Dia masuk Islam sebelum penaklukan Makkah di tengah-tengah 
rombongan delegasi Muzainah. Dia ikut serta dalam penaklukan Makkah bersama 
Rasulullah SAW. Dia juga termasuk tokoh terpandang dan pemimpin penaklukan 
Kaskar berdasarkan perintah Sa'd yang dikirim oleh Umar sebagai pemimpin 
Nahawand dan dia diberi bantuan pasukan. Dia termasuk sahabat senior di bawah 
benderanya. Dia dibunuh pertama kali dalam peperangan yang diikutinya kemudian 
panji perang diambil oleh Hudzaifah. : 

Sanadnya shahih. 

Ma'gil bin Yasar adalah sahabat. Algamah bin Abdullah Al Muzani adalah 
perawi fsigah dari kalangan tabi'in mujahid dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab 
Sunan. 

HR. Abu Daud (3/49, no. 2655), pembahasan: Jihad, bab: Waktu yang 
dianjurkan bertemu, dan At-Tirmidzi (4/160, no. 1613), pembahasan: Perjalanan 
Perang. 


Musnad ImamAhmad — 3933 


d5 3 JB Ada BE US Us Li KS KL uh: , 


| 
Hay Ie Du En alah 


23635. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Khalid Al 
Walibi, dari An-Nu'man bin Mugarrin, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda saat seseorang mencela orang lain didekat beliau, orang yang 
dicela berkata: "Alaikas salaam, Ingatlah sesungguhnya satu malaikat 
diantara kalian berdua membelamu, setiap orang itu mencelamu, 
malaikat itu berkata: Justru kau lebih berhak atas hal itu. Dan saat ia 
mengucapkan padamu, 'alaikas salaam, malaikat itu berkata: Justru 
kau lebih berhak atas hal itu."505 


AA Ui Sp La EA OP HAN Ten PE Ae 

1 cah e OLI na sisa do Hen 33 ejah His 
KA ip ade dab AI Io Jp de ai 
CN Giga Uas IG @h dh ala At MA 
LI 3393 SAN dh ala di Jo DB 3 


IL 35 KI J5 AS Ga Gp He Jt GA pass 





508 Sanadnya shahih. 

Al Haitsami (8/75) berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih kecuali Abu 
Khalid Al Walibi yang dinilai tsigah." 

Menurutku, haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan kecuali Ibnu Majah. Ada 
yang mengatakan, namanya adalah Hurmuz atau Haram. 


— Musnad Imam Ahmad 











2 “JG Pe 2 Hj us E, . 2 sam tai Kar Jaa 


23636. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Harb bin 
Syaddad menceritakan kepada kami, Hushain menceritakan kepada 
kami, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari An-Nu'man bin Mugarrin, dia 
berkata: Kami mendatangi Rasulullah SAW bersama 400 orang dari 
Muzainah lalu Rasulullah SAW memerintahkan kami sesuatu, 
sebagian kaum berkata, "Wahai Rasulullah! kami tidak punya 
makanan untuk perbekalan." Lalu Nabi SAW bersabda kepada Umar, 
“Berilah mereka perbekalan." Umar berkata, "Aku hanya memiliki 
sisa kurma dan menurutku itu tidak mencukupi mereka sama sekali." 
Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah dan berilah mereka bekal." 
Umar pergi bersama kami menuju kamarnya ternyata didalamnya ada 
kurma seperti anak unta kelabu lalu Umar berkata, "Ambillah." 
Mereka pun mengambil keperluan mereka dan aku Nu'man bin 
Mugarrin adalah orang yang paling akhir, aku menoleh dan aku tidak 
kehilangan tempat kurma padahal empat ratus orang telah 
mengambilnya.” 


Hadits Jabir bin Atik RA 


J— TPA Na 2 Fe u Jet GAS —YYATY 
en Me ue CB KA PS al 


506 Sanadnya shahih. 

Namun banyak komentar tentang penyimakan Salim bin Abu Al Jad. dia wafat 
sebelum tahun keseratus. An-Nu'man wafat lebih dahulu. 

Al Haitsami (8/304) berkata, "Para perawinya dalah perawi shahih." 

Dia tidak mengisyaratkan apa yang dikatakan tentang penyimakan Salim bin 
Abu Al Ja'd dari An-Nu'man. 


| Musnad Imam Ahmad — 


Ta Ol: akn ala MI Ko Ai APA SA ap Pagi 
A . 20 A 2 00 
dh ia dn ai Cd AN Le GA 
Beban Ga aa Bin Cb Ui Las La 
2 Be 2 x 5» 0g 23 : . - 01, P3 Mod 4 03 
Ii Ob ad Ca BI NE UR ap 3 SU ea Dak 

BG JS Ol SE Ie Al dani IA 
23637. Isma'il menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, 
yaitu Ash-Shawwaf, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin 
Ibrahim, dari Ibnu Jabir bin Atik Al Anshari, dari ayahnya, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya diantara cemburu 
itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah dan diantara 
sikap sombong itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah, 
cemburu yang disukai Allah adalah cemburu dalam keraguan dan 
yang dibenci Allah adalah cemburu diluar keraguan, sedangkan sikap 
sombong yang disukai Allah sombongnya seorang hamba untuk Allah 
saat perang dan sombong dengan sedekah."'V 


. 8 Dia adalah Jabir bin Aitak bin Oais bin Al Aswad As-Sulami Al Anshari. 
Dia masuk Islam sejak awal. Dia juga ikut dalam perang Uhud dan peperangan 
selanjutnya. Masalah dia pernah mengikuti perang Badar masih diperdebatkan. Dia 
wafat di Madinah dan tentang tahun wafatnya pun terjadi perbedaan pendapat yang 
sengit. Para ulama juga berbeda pendapat tentang namanya, ada yang mengatakan, 
Jabir dan ada yang mengatakan, Jabar. Bahkan ada yang menjadikan kedua nama itu 
satu orang. Ibnu Hajar dalam hal ini menyalahkan kalangan yang menjadi kedua 
nama tersebut satu orang, namun ketika mengaplikasikan biografi tersebut aku 
mendapati keduanya adalah satu orang. Hal ini dipertegas oleh muhaggig Tahdzib Al 
Kamal. 

Sanadnya shahih, kalau kita menjadi Jabir dan Jabar sebagai satu individu. 
Sedangkan Ibnu Jabir adalah Abdullah bin Jabar seorang perawi tsigah. Kalangan 
yagn membedakan kedua nama tersebut, menilai haditsnya dha'if karena ada perawi 
Ibnu Jabir adalah perawi majhul. | 

HR. Abu Daud (3/50, no. 2659), pembahasan: Jihad, bab: Orang-orang yang 
sombong dalam perang: dan An-Nasa'i (5/78, no. 2558), pembahasan: Zakat, bab: 
Sombong dalam bersedekah. 


— Musnad Imam Ahmad 

















- 
& o- 9 


JI GA CP EIS caktal NG SSS —YYAYA 


30 15- 3 Pa, 


LA AU AA Gis us SAS HE 
Ma ear 3 data Ol aa yi Ha LA SS 
25 ol SIB ng ale di Lo pa af alah ala Lo WA 
JI 3 YEN Ie NS IK An 
SE AI 3 SETAN Sa SG Gila 3 IK, 


23638. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Harb 
yaitu Ibnu Syaddad menceritakan kepada kami, Yahya yaitu Ibnu Abi 
Katsir menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim Al Ourasy 
menceritakan kepada kami, Ibnu Jabir bin Atik menceritakan 
kepadaku, bahwa ayahnya memberitahu padanya dan ayahnya adalah 
salah seorang sahabat Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW bersabda, 
"Sesungguhnya diantara cemburu itu" lalu Atik menyebut makna 
hadits dan berkata dalam riwayatnya, "Sombong yang disukai Allah 
adalah sombongnya seseorang saat perang dan sombong saat 
bersedekah, sedangkan sombong yang dibenci Allah adalah sombong 
dalam kezhaliman -atau bersabda, "Dalam kebanggaan." 


KEP LI MEA Oi GA KP de Oi -yyaa 
S5 SI 3 Keke -JE ri “ee Y jr aa welas Ki 3 an) & 


» Ke “ CT . 8 Pa . ... - 2 2 . 2. 
il sk ja "JI dia KA SP Ip 3 Ha 3 & Cas 
CJ .. 02x KP () £ 0. 8 Pi 7 ore A, #: a a . 2, 
— HE SIA AS Yola Uya long SAE AI elo Al Sya) ce 
isi Sanadnya shahih, berdasarkan syarat yang telah dikemukakan sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Td Ye 165 PES Ls Ja JS can KU SS ab 


| Ia PE male ai ob 3 HB Ye It (JB la 

0 Io 01 “5 o £ - (3 

TAN JA 1 aa mn EN da 
TAN P3 IA JG IG EN IE aki 


23639. Aku (Ahmad) membacakan riwayat kepada 
Abdurrahman bin Mahdi: Malik, dari Abdullah bin Abdullah bin Jabir 
bin Atik, dari Jabir bin Atik ia berkata: Abdullah bin Umar 
mendatangi kami di tempat Bani Mu'awiyah, salah satu 
perkampungan kaum Anshar lalu Abdullah bertanya kepadaku: 
Tahukah kamu dimana dulu Rasulullah SAW shalat di masjid kalian 
ini? Aku berkata: Ya. Lalu aku menunjukkan ke salah satu sisinya. 
Abdullah bertanya: Tahukah kau tiga hal yang didoakan Nabi SAW 
ditempat itu? Aku menjawab: Ya. Abdullah berkata: Beritahukan 
padaku. Aku berkata: Rasulullah SAW berdoa agar mereka tidak 
dikalahkan oleh musuh selain mereka dan agar mereka tidak 
dibinasakan oleh paceklik, keduanya dikabulkan dan beliau berdoa 
agar tidak menjadikan serangan terjadi diantara mereka sendiri lalu 
Allah mencegahnya. Abdullah bin Umar berkata: Kau benar, 
pembunuhan akan tetap terjadi hingga hari kiamat.” 


Pi . 


Oa Pi u Ce 6 Gas LA mon K5 YUL 


DO uP 


aa Kara ur man Hebel 
Cab ap ul Peg ee AN Ko A5 JB JB sal Ban 


309 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Abdullah bin Jabir adala hperawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. 

Al Haitsami (7/221) berkata, "Para perawinya adalah perawi tsigah." 

Ibnu Abdullah tidak tercantum dalam cetakan Al Halabi. 


— Musnad Imam Ahmad : 


























5 8. &, 


Mi erna deng Senar kab : 
ag VM Sya tbt AKI Lb) UNI 3 


0 - A 


3 AR La , can 
N.. 03 Na og e s2 2 Seap Mau sd 4 PAN ANA aa ox 
AI Gasn BIN ALI SAI AI Uu BU el ka 
5 ) La oz? 4 5 5 Aa, . 8 A4 AA 0... 1 22 , Pn 
Ie AI dani KAI MEN H3 DI NB ah BIAN 
00 “ana RK 5 03 MELAUI, TG ya P3 LN 
— — eXI Aa Pra SB #NI LAWAN dll, Jl 
5 | PNP Ha PN PAN EN EN KAN Dhata 
(eh le elo BI Iya) JB SIS PE 

23640. Isma'il menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Abu 

Utsman menceritakan kepada kami,. Yahya bin Abu Katsir 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim bahwa Ibnu 
Jabir bin Atik bercerita kepadanya, dari ayahnya, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya diantara cemburu itu ada 
yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah dan diantara sikap 
sombong itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah, 
cemburu yang disukai Allah adalah cemburu dalam keraguan dan 
yang dibenci Allah adalah cemburu diluar keraguan, sedangkan sikap 
sombong yang disukai Allah sombongnya seorang hamba untuk Allah 
saat perang dan sombong dengan sedekah, sedangkan sombong yang 


dibenci Allah adalah sombong dalam kebanggaan atau keangkuhan 
atau seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. sii 


Pt - 0-3 4 Pt ng 


HA Me Jaa Cas (at Cas ra 

IA Oo Aa ES 3 PAP AE AP 
Ika OK sda 0 K3 Wa, MAN ip 3 Je gih ai 
A3 5 Sae ag PAN Ke AIA IE IA 


28 Sanadnya Shahih, berdasarkan perincian yang telah disebutkan sebelumnya. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23638. 


Musnad Imam Ahmad — 





Ga IA GA Aha SAS AJ KSR UP GA 


23 Ja Gp ia K3 BJ 


23641. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Isa, dari Jabr bin Atik, 
dari pamannya, dia berkata: Aku mengunjungi jenazah seorang 
Anshar dan keluarganya bersama Rasulullah SAW, mereka manangis 
lalu aku berkata: Kenapa kalian menangis sementara disini ada 
Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Biarlah mereka 
menangis selama jenazahnya ada didekat mereka dan bila sudah 
wajib maka janganlah mereka menangis." Jabr berkata: Aku 
menceritakannya pada Umar bin Humaid Al Ourasy lalu ia bertanya 
kepadaku: Wajib apa? Aku menjawab: Bila sudah dimasukkan ke 
dalam kubur." 


9 


A3 Ai an Es ad Bt baris Et SNN 


LP AP Bah An op Ag Wah KS Ip 
4 


' Ca) HI pg aa Aoa da Ol Tana 
cah Up Le Lain abi — ag ap ci aka La Lain 
San AS Tenan: SS FATE eat ruh, 


IL IU AL La Hasan 2G du 


»— LG 


'1 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Abdullah bin Isa adalah Ibnu Abdurrahman bin Abu Luyai, namun dia tidak 
pernah mendengar hadits dari Jabir bin Atik, maupun dari Jabar. Bias jadi keduanya 
adalah satu orang seperti yang disimpulkan oleh imam Ahmad, sehingga haditsnya 
menjadi mungathi'. 

HR. Abu Daud (3/188, no. 3111), pembahasan: Jenazah, bab: Orang yang 
meninggal karena wabah penyakit, dan An-Nasa'i (4/13, no. 1846, Na 
Jenazah, dan 5226, no. 3195, pembahasan: Jihad). 


— Musnad Imam Ahmad 


























Ja 25 An BTN Pep (43 Batan Ke DE JB Ka tani 
Pe 8, 2 
mag AA 2, SP 


23642. Affan menceritakan kepada kami, Aban menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits, dari Ibnu Jabir bin Atik, dari 
ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya diantara 
cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah dan 
diantara sikap sombong itu ada yang disukai Allah dan ada yang 
dibenci Allah, cemburu yang disukai Allah adalah cemburu dalam 
keraguan dan yang dibenci Allah adalah cemburu diluar keraguan, 
. sedangkan sikap sombong yang disukai Allah sombongnya seorang 
hamba untuk Allah saat perang dan sombong dengan sedekah, 
sedangkan sombong yang dibenci Allah adalah sombongnya 
seseorang dalam kebanggaan dan kekejian.' si 


oc 0 “0. LG 


ME Kep BIL ES ea) Cab —1rir 

oo 8. 3 ud . - 9 
EL Ob ME UE Ia Ag 
HA ea Hata Gi Gs ot sat a ai Aa ui 
AA dg 2 PA LS OA: AE SB wa ga 
2 ia 9 IS Ai Li LL MU) 
Ad Hak3 BG O yaa La Sasa aa Diki 
KR nan Mao aa 
M3 LA Lp Gr Ip Ang OA IA Jaa SJ 


. 
- 


IT 
— 


512 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul yaitu Ibnu Jabir bin Atik. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13638. 


Musnad Imam Ahmad — 


a . PJ 3 J o 

DAA AI Ia HAN Lana) Ong Dab, aga La 

Hang Ag Tanyai TAN Cg Aa 

23643. Rauh menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 

kepada kami, dari Abdullah bin Abdullah bin Jabir bin Atik, dari Atik 
bin Al Harits bin Atik —kakek Abdullah bin Abdullah, ayah, dari 
ibunya— ia memberitahu padanya bahwa Jabir bin Atik 
memberitahunya bahwa Abdullah bin Tsabit saat meninggal, putrinya - 
berkata: Demi Allah dulu aku sangat berharap engkau mati syahid, 
ingat engkau telah menunaikan perbekalanku, lalu Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya Allah memberlakukan pahalanya 
berdasarkan ukuran niatnya, dan menurut kalian siapakah syuhada”. 
itu?" Mereka menjawab: Orang yang terbunuh di jalan Allah. 
Rasulullah SAW bersabda, "Mati syahid itu ada tujuh selain terbunuh 
dijalan Allah: mati karena wabah penyakit itu syahid, mati karena 
tenggelam itu syahid, mati karena sakit lambung itu syahid, mati 
karena sakit perut itu syahid, mati karena terbakar itu syahid, mati 
karena tertimpa bangunan itu syahid dan wanita yang mati bersama 
janinnya itu syahidah."? 


| Pt - ca 8 ca o - Pa Papa 
ka—- (3 —a Pn) HA ba ey doll Usa —YY LL 


PAS BP 3 JB ka Ae oi AI Ke 3 eni 
“Ge 010 3 oo 01? o- 0 AO dota Aa 2, Ne Gan T 
19 (2 Lady 1JU Cyaill KS ga lag MASA Ceko Al Iya) 





”13 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Jabir adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
jamaah. Atik bin Al Harits bin Atik adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan 
oleh Abu Daud serta An-Nasa'i. 

HR. Ibnu Majah (2/937, no. 2803), pembahasan: Jihad. 


— Musnad Imam Ahmad 

















- 
(ITA 


.3 AA “eta x 0 , On gp FTA NN MP 
AG ai (II AAN Giat AN TN 


23644. Al Harits bin Murrah Al Hanafi Abu Murrah 
menceritakan kepada kami, Nafis menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Jabir Al Abdi, dia berkata: Aku pernah berada dalam 
rombongan utusan yang mendatangi Rasulullah SAW dari Bani Abdul 
Oais tapi aku bukan berasal, dari golongan mereka tapi aku hanya 
bersama ayahku lalu Rasulullah SAW melarang mereka untuk 
meminum diwada-wadah yang kalian dengar, wadah yang terbuat dari 
buah labu (Ad-Dubba'), wadah yang terbuat dari campuran tanah, 
rambut dan darah (hantam), wadah yang terbuat dari batang pohon 
(An-Nagir), wadah yang dilapisi ter (Al Muzaffat) 


- 


Hadits Abu Salamah Al Anshari 


Tea XS “3 Oa s “Jana Cab yo 
A s - . 3 ... 
3 de Aa dl 43 Cena Sg Ol cone 1 ca 18 (Hala Gp 


MN AI ATA BS AG ala Waah Ag sia 
4 DS La aa Sd 23 oat Hal "J3 Kaga 


23645. Isma'il menceritakan kepada kami, dari Utsman, dari 
Abdul Hamid bin Salamah, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa 


34 Sanadnya shahih. . 

Al Harits bin Murrah bin Maja'ah Al Hanafi adala perwi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Abu Daud. Abdullah bin Jabir Al Abdi adalah sahabat dri Abdul 
@ais. Terkadang perkataan yang dikemukakannya diduga bukan berasal dari Abdul 
Org Yang dimaksud adalah, dia tidak termasuk delegasi karena saat itu dia masih 
belia. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17789. 


Musnad Imam Ahmad — 


keduanya orang tuanya mempersengketakanya ke hadapan Nabi 
SAW, salah satunya muslim dan lainnya kafir lalu beliau memberinya 
pilihan, ia mengarah ke orang tua yang kafir lalu Rasulullah SAW 
bersabda, "Ya Allah, tunjukilah dia." Lalu ia beralih ke orang tua yang 
muslim lalu beliau memutuskannya untuk orang tua yang muslim.” 


?, 
Ro 3 AG 
3 


IP FI jp Hor ES BAL YP 


De je On NA aa aa aa 


Hb in BIA JAS AN Gay AA LA 
UR ip lg gl AN OA MI el 
s P3 GI LES Ha AN da LAI alah 10 Pi 

al ISP OB gal AI ng ae Io NIA JB 


23646. Husyaim menceritakan kepada kami, Utsman Abu 
Amru Al Batti menceritakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin 
Salamah bahwa kakeknya masuk Islam dimasa Rasulullah SAW tapi 
neneknya tidak masuk Islam, ia memiliki anak darinya lalu keduanya 
bersengketa dihadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada 
keduanya, "Bila kalian berdua mau aku akan memberi hak pilih 





"18 Dia diberi nama Abu Salamah. Maksudnya ayahnya. Dia diberi gelar Abu Al 
Hakam dan nama sebenarnya adalah Rafi' bin Sinan Abu Al Hakam Al Anshari. 
Dalam Usud Al Ghabah (2/192) disebutkan nama yang benar, yaitu Abdul Humaid 
bin Ja'far bin Abdullah bin Al Hakam bin Rafi' bin Sinan. Sementara Rafi' adalah 
ayah dari kake Abdul Humaid. Ini akan kami jelaskan lebih rinci lagi pada hadits no. 
23647. 

Sanadnya shahih. 

Menurut koreksi yang telah kami kemukakan, bahwa Abdul Humaid bin 
Salamah dan ayahnya serta kakeknya tidak dikenal. Sedangkan hadits keduanya 
diriwayatkan oleh Muslim. Menurut Ad-Daraguthni, Abdul Humaid bin Ja'far bin 
Salamah dan ayah serta kakeknya tidak dikenal. 

HR. An-Nasa'i (6/185, no. 3495), Ibnu Majah (2/788, no. 2352), dan Sa'id bini 
Manshur (2/110, no. 2276). 


— Musnad Imam Ahmad 














kepada kalian." Lalu Rasulullah SAW mempersilahkan duduk si ayah 
disalah satu sisi dan si ibu disalah sisi lain lalu anak kecil itu 
mendekat ke arah ibunya lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, 
tunjukilah ia." Anak itu kembali ke ayahnya.”'$ 


- 
AD 


Ia - o - Ha 0 -21038 s 

— Cepdaa up Let oa Ai (IS Cia SEYLLY 

Lo FE . 21? 2 - 0 £ ...i Lo. 2 0 Pad L o- 

Hal ai Ol gt BL SAI ud SP LA deal AS 
0 0 CA 5 2 or ta :, s3 Er ..9 -£ £. 9 o £ 

NB ig ae MI elo ai Cekas Ol Bia Sh 


le le AB an Ia aa bb ah 
SIB dahan AAN ARE RU sa AG JG TA NA eh 
Unta AN Pp. DLS NG aa 

WA Gal IS 


23647. Ali bin Bahr menceritakan kepadaku, Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dari kakekku, Rafi' bin 
Sinan bahwa ia masuk Islam tapi istrinya enggan masuk Islam, lalu 
istrinya mendatangi Nabi SAW dan berkata: Putriku masih menetek 
atau sepertinya -berkata Rafi' dalam riwayatnya: putriku- lalu Nabi 
SAW bersabda padanya, "Duduklah di salah satu sisi" dan bersabda 
kepada istrinya, "Duduklah di sisi lain," kemudian putri kecil 
didudukkan diantara keduanya lalu Rasulullah SAW bersabda, 
"Panggillah dia." Putri itu mengarah ke ibunya lalu Nabi SAW 
bersabda, "Ya Allah, tunjukilah dia." Lalu beralih ke ayahnya 
kemudian ayahnya mengambilnya.” 


519 Ganadnya dha'if, seperti hadits sebelumnya. 
517 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad SN 


e- o - G2 2 09.» Pa ana KG - 

AS AI Ole Vga ajaa SIS NYA | 
0 HE SA ata N 5 y pe 13 e- wa 9 Pa 
SP Li mag ANE dil Iko Al Jang O cah 3 Ll da 

. 2 “ 3 Lp SG ag Tan 3 oo. pe Rupa 

LS SWA 3 Kn JA Ibu of Kamal KAA 52 AA 

M3 by 

23648. Isma'il menceritakan kepada kami, Utsman Al Batti 
mengabarkan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Salamah, dari 
ayahnya bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang mencocok 


laksana gagak, membentang laksana binatang buas dan menempati 
tempatnya saat shalat laksana unta menempati tempatnya."”'8 


N 


?, 
3 0 1G 


CA RE 33 Wah UT ARA AS EA Yna 


alah daa Of coin 1 taat 1 ega Anil Ap 13 


4 25 . To « kaan na PA . . o ME #9 2 “9 
al ce aa “ear JB cu ato a op selena Cek ol ERA 
al IAI okt Ab 13 Ata FIT, ata LAN al, la 
23649. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Utsman Al Batti, dari Abdul Hamid 
Al Anshari, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa kakeknya masuk 
Islam sementara istrinya tidak mau masuk Islam, ia membawa anak 
kecilnya yang belum baligh kemudian Nabi SAW mendudukkan si 





Imam Ahmad menyebutkan perbedaan perawi dalam sanad tersebut. Dia 
kemudian menyebutkannya di sini sebagai pelengkap dari jalur yang berbeda dan 
semua perawinya adalah perawi tsigah. 

Abdul Humaid bin Ja'far bin Abdullah bin Al Hakam bin Rafi' adalah perawi 
Isigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Begitu pula dengan ayahnya. Kakek 
dari ayahnya adalah sahabat. Hang 

"8 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul, yaitu Abdul Humaid dan 
ayahnya serta kakeknya. 

Hadits ini shahih dan telah disebutkan sebelumnya pada no. 15607. 


KE | — Musnad Imam Ahmad 











ayah di sana dan ibunya disini, setelah itu beliau mempersilahkan 
anak itu untuk memilih, beliau bersabda, "Ya Allah, tunjukilah ia." 
Lalu si anak itu menghampiri ayahnya.” 


Hadits Oais bin Umar 


& 0 KA OA £ oo Pa 


Age it BS oi GI Gas —NYYo. 


FT Ta 2 sh -du pama 3 Ha men 
o . os rd H3 rd Fa 

ala: S Ty Jas ga ye 0 lag ala 
A pi 2 Ob Senen « LA Iote To TOL 0 00 

IN be Ia) LK JB OI Keikas V3 SES 
Kaka 

23650. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Sa'ad bin 

Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi : 

menceritakan kepadaku, dari Gais bin Amru, dia berkata: Nabi SAW 

melihat seseorang shalat dua rakaat setelah shalat Shubuh, lalu 

Rasulullah SAW bersabda, "Apakah shalat Shubuh itu dua kali." 


Orang itu berkata: Aku belum shalat sunnah dua rakaat sebelumnya, 
sekarang aku melakukannya. Oais berkata: Rasulullah SAW diam. 


2.9 ae ehA 


519 Sanadnya dha'if, namun sebenarnya shahih seperti hadits sebelumnya. 
| 20 dia adalah Oais bin Amr bin Sahl bin Tsa'labah bin Al Harits bin Zaid bin 

Tsa'labah bin Ghanam bin Malik An-Najjari Al Anshari Al Madani, kakek dari 
Yahya bin Sa'id Al Anshari. Dia masuk Islam sejak awal. Ada yang mengatakan, dia 
tinggal di Kufah namun pendapat ini tidak benar. Dia sebenarnya penduduk 
Madinah sedangkan anak-anaknya tinggal di Kufah. Tentang wafatnya, tidak ada 
seorang ulama pun yang menyebutkannya kepada kami. 

Sanadnya shahih, jika memang benar Muhamamd bin Ibrahim At-Taimi dari 
Oais pernah menyimak hadits. | 

Sa'd bin Sa'id adalah saudara Yahya bin Sa'id Al Anshari, seorang perawi tsigah 
dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim.” - 


ai 


Musnad Imam Ahmad — 





asn) 2Jb AA SN AS ES —yyaoN 


8-0. 


PP TAN aa 20 0.8... - 0 0... - 

CA IE tel GP LA Cena Op ba Wet eka YA) Kp 

Ia Sena dana 3 e Kena .A 25 Boo 0 1 

SS 3 EA Ia ala Ke IA ala Ji 
4 


Ps NO ng AON ehh ata, N Tae anak MU eut Iaan 
OP OP 3 ea Sala AI elo Gal aa eka Ld AS 
GA pa la do AI SAS SI 
Ja Ia da da ada An Je P IS dp DN sia 


, 
LT 


23651. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, dia berkata dan aku (Ahmad) mendengar 
Abdu Rabbih bin Sa'id, saudara Yahya bin Sa'id bercerita, dari 
kakeknya berkata: Dia pergi untuk shalat Shubuh lalu ia. melihat 
Rasulullah SAW sudah memulai shalat Shubuh sementara ia belum 
shalat dua rakaat sunnah fajar, lalu ia shalat bersama Nabi SAW 
kemudian setelah selesai shalat Shubuh ia bangun kemudian shalat 
“sunnah dua rakaat fajar. Nabi SAW melewatinya lalu bersabda, 
"Shalat apa ini?" lalu ia memberitahukan kepada beliau lalu beliau 
diam dan lewat, beliau tidak bersabda apa pun.” 


—ovuv 

HR. Abu Daud (2/22, no. 1267): At-Tirmidzi (2/284, no. 422), Ibnu Majah 
(1/365, no. 1145): Abdurrazzag (2/442, no. 4016):.A1 Humaidi (33, no. 868): dan 
Ibnu Khuzaimah (2/164, no. 1116). ' 

At-Tirmidzi mengisyaratkan bahwa ada keterputusan sanad antara Muhammad 
bin Ibrahim dan Oais. 

21 Sanadnya shahih, jika memang Abdu Rabbih pernah mendengan hadits dari 
kakeknya namun ini tetap tidak shahih. Yang benar ini adalah mungathi'. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi, "Abdullah bin Sa'id." 
Yang benar adalah redaksi yang kami kemukakan. 

HR. Abdurrazzag (2/442, no. 4016): dan Athraf Al Musnad (5/212, no. 6971 
tahgig: Syaikh Zuhair). 5 


— Musnad Imam Ahmad 











Hadits Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami 


AE FI GA Jeli CLS YON 

2 G3 DA 1 Gea SA gp Aj Gp ci yi 
AKG Peng HA Sp JPO eat “ab 3 Ig le Ko 
IE Oni SG Ket YK sela gantatt Hi IT 
SI aji ah Ab asal JP panai Ogah la 
Len hub Oka TEA Lo MI) Ho Ae 
AE GAM dp Ci ya aa ca ah 
da bat obat Jaran oa Ol: JB ie - 
MEN Jo Pora ana Tan Te 

Buah ap aro taka talas Pagar 


al da 


Op eh Ae 36 RI Au Lu eny an 


Pd 
. 


Ia bai yap Fe -J5 Oya G3 Ea 
SA da Ga yA aa 0 5 LI Oji CG Ol ie 
WALG ANA BB SA HI :JG 
ST Ta Ia Ul Aa ia Ka AS 5 OI 6 (9 3 
Wa JG Meat SEP SI IA Uta 2 upat 


Musnad Imam Ahmad — 





o Hana 2 9 aa Pa TN RK ta - 9 Pa nan AD A0 
5G ST 43 JG Sen GA SA Ula JUS Up ESL 
1 01 “g 3 3 .x 6 Pa Ta , 2 AN 
Aaja ia J83 Aaja Ugila dgael JG ca dan wal 

Wish 


23652. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al 
Hajjaj bin Abu Utsman menceritakan kepadaku, Yahya bin Abu Katsir 
menceritakan kepadaku, dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha' bin 
Yasar, dari Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami, dia berkata: Saat 
kami shalat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seseorang bersin, aku 
mengucapkan: yarhamukallaah (semoga Allah menyayangimu), lalu 
orang-orang menatapku, aku berkata: Celaka aku, kenapa kalian 
menatapku. Mereka memukul-mukulkan tangan mereka ke lutut. Saat 
aku melihat mereka menyuruhku diam, aku pun diam, seusai shalat 
Rasulullah SAW memberi pelajaran yang paling indah yang belum 
pernah aku lihat sebelum dan sesudahnya, demi Allah beliau tidak 
membentakku, tidak mencelaku dan tidak memukulku, beliau 
bersabda, "Sesungguhnya shalat ini tidak layak ada sesuatu kata-kata 
orang pun didalamnya, shalat hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al 
Our an, —Atau seperti yang disabdakan Rasulullah SAW— Aku 
berkata: Wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang belum lama ini 
berada di masa jahiliyah, Allah membawa Islam, dan sebagaian dari 
kami ada kaum yang biasa mendatangi dukun. Rasulullah SAW 
bersabda, "Jangan kalian mendatangi mereka." Aku berkata: Diantara 
kami ada kaum yang biasa merasa sial. Rasulullah SAW bersabda, 
"Itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan dihati mereka, karena itu 
Jangan sekali-kali ia (kesialan) menghalangi mereka." Aku berkata: 
Diantara kami ada kaum yang membuat garis. Rasulullah SAW 
bersabda, "Dulu ada seorang nabi membuat garis, barangsiapa yang 
garisnya sama dengan garis nabi itu maka itu benar." 


Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits 
sebelumnya dari Mu'awiyah: perawi berkata: Aku dulu memiliki 


« 


— Musnad Imam Ahmad 








seorang budak wanita yang menggembala kambing disisi gunung 
Uhud dan Jawaniyah, aku melihatnya, dari atas pada suatu hari 
ternyata serigala memakan salah satu kambingnya dan aku adalah 
seorang dari Bani Adam, aku menyesal seperti mereka tapi aku 
memukulnya dengan keras kemudian aku mendatangi Nabi SAW. 
beliau membesarkan hal itu padaku, aku berkata: Wahai Rasulullah, 
perkenanankan aku memerdekakannya. Rasulullah SAW bersabda, 
"Bawa dia kemari." Aku membawanya lalu beliau bersabda 
kepadanya: Dimana Allah? Budak wanita itu menjawab: Di langit. 
Rasulullah SAW bersabda, "Siapa aku?" ia menjawab: Engkau utusan 
Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Merdekakan, ia wanita yang 
beriman." Dia (Mu'awiyah) pernah berkata dalam riwayatnya, "Ja 


. wanita yang beriman, merdekakan. meta 


Pt 2 


IL BAN 33 Pi nina la La —YY Tor 


Ket An 3,5 6 Pr -J8 bela Kai Aa ip Saka 
3 


TN IN IS Kg te & latah yh Kiat 
Sa dai 3 3 IE 3 3 IE WS ENY ea 


23653. Hasyim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi 
Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Mu'awiyah bin Al 
Hakam As-Sulami, dia berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, kami 
dulu melakukannya dimasa jahiliyah, dulu kami biasa mendatangi 
dukun. Nabi SAW bersabda, "Jangan kau datangi dukun." Dia 
'Mu'awiyah berkata: Dulu kami biasa merasa sial. Rasulullah SAW 


“2 Bjografinya telah disebutkan pada no. 15600. 

Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

HR. Muslim (1/381, no. 537), Abu Daud (1/244, no. 930), An-Nasa'i (3/14, no. 
1218): dan Ad-Darimi (1/422, no. 1502). 


Musnad Imam Ahmad — 





bersabda, "Itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh salah seorang 
dari kalian di dalam jiwanya, jangan sekali-kali kesialan 


menghalangi kalian." 2 


Pt . 


CAN 3 Lena US oi Bis yr 


0, gl! SE Gi je ol CAB Ke la SA 
Ta Gp Ia Sad Aa Iyan G3 UG eat 
SA dm s1 D6 el ala Ha de daa aa 

OPEN 8 BA 3 la (Ka eta 


23654. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Abu Salamah bin 
Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Mu'awiyah bin Al 
Hakam As-Sulami, seorang sahabat berkata: Aku berkata: Wahai 
Rasulullah, bagaimana menurut Anda hal-hal yang dulu kami lakukan 
dimasa jahiliyah, dulu kami menganggap sial sesuatu. Nabi SAW 
bersabda, "Itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh salah seorang 
-dari kalian didalam jiwanya, jangan sekali-kali ia (kesialan) 
menghalangi kalian." Aku berkata: Dulu kami biasa mendatangi 
dukun. Nabi SAW bersabda, "Jangan kau datangi dukun." 


HA Sh GA El lis GA oo 
BA AA Pa Na 
Bg lea Jo Ai Jaa) GP Uglaia say 33 SAS 1 SI 


52 Sanadnya shahih. 
Hadits i ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15600. 
4 Sanadnya Shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


























b3 
5 


5 Big Ke as PU AU aa “JG 


2 AB IG abi In) GA Pu SN FE 
sena Lu “5G 1G MS Da Ga ia abg AN 

Ob - JG POP PAN NN AN age 85 :JG 
Ng 1JG Lena NG IU A6 J8 DI Ou YES, 
Lb ala alba ta, El j3 UE JL Wa 
Bg SA ERA EA aa ba LAS 3 LI (3 
aa) ale Pura N 5 3G TN NA panai 

KA JP BE Un Ua  5 (3 di la 
La mata LL 20 ae LA ah BA, 
— Na ea pe aa UT tin Gia 
ee de Ko Ip de UB as bahan 
AA JW APA GEN 1G Meat YG AI AAA AP 
“JG Ai Jyag mi dh Sena dn "Set 
Ai den SIB Otak Olia :JB Mash 1 
Oa Praha SAP sale dj | 
Dat Ku AE YA, 3 ntah Ka GUS “al 
AL yi pat LB past de ra Aap DE KA 

Aa s3 : JG GEN pl dl ale 3 Lo Si Na aa 
On ina mna Bag da ah 


Kapa GI 


Musnad Imam Ahmad — 


di AI (Ma sa Gd ala Y Dll, ol ol :J8, La 
Aa Ia Joe ora Aa HN SEA Ga 
Naiaa dasi au oa (danade ae 


23655.. Affan menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, aku mendengar Yahya bin Abu Katsir, 
dari Hilal bin Abu Maimunah bahwa Atha' bin Yasar bercerita 
kepadanya bahwa Mu'awiyah bin Al Hakam menceritakan tiga hadits 
kepadanya yang ia hafal, dari Rasulullah SAW. Dia Mu'awiyah 
berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang 
belum lama ini berada dimasa jahiliyah dan Allah 'Azza wa Jalla 
membawa Islam, diantara kami ada kaum yang membuat garis. 
Rasulullah SAW bersabda, "Dulu ada seorang nabi membuat garis, 
barangsiapa yang garisnya sama dengan garis nabi itu maka itu 
'benar." Aku berkata: Diantara kami ada yang biasa menganggap sial 
sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah sesuatu yang mereka 
dapatkan dihati mereka, karena itu jangan sekali-kali ia (kesialan) 
menghalangi mereka." Aku berkata: Sebagian dari kami ada yang 
biasa mendatangi dukun. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian 
mendatangi mereka." Dia Mu'awiyah bin Al Hakam berkata: Ini 
hadits pertama. i 

Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits 
sebelumnya, dari Mu'awiyah, dia Berkata: Aku dulu memiliki seorang 
budak wanita yang menggembala kambing disisi gunung Uhud dan 
Jawaniyah, aku melihatnya dari atas pada suatu hari ternyata serigala 
memakan salah satu kambingnya dan aku adalah seorang dari Bani 
- Adam, aku menyesal seperti mereka tapi aku memukulnya dengan 
keras kemudian aku mendatangi Nabi SAW, beliau membesarkan hal 
itu padaku, aku berkata: Wahai Rasulullah, perkenanankan aku 
memerdekakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Bawa dia kemari." 
Aku membawanya lalu beliau bersabda kepadanya: "Dimana Allah?" 


— Musnad Imam Ahmad 

















Budak wanita itu menjawab: Dilangit. Rasulullah SAW bersabda, 
"Siapa aku?" ia menjawab: Engkau utusan Allah. Rasulullah SAW 
bersabda, "Ja wanita yang beriman, merdekakan." Perawi berkata: Ini 
hadits kedua. 


Mu'awiyah bin Al Hakam berkata, Aku shalat dibelakang 
Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba seseorang bersin, aku pun 
mengucapkan: yarhamukallaah (semoga Allah menyayangimu), lalu 
orang-orang menatapku, aku berkata: Celaka aku, kenapa kalian 
menatapku. Mereka memukul-mukulkan tangan mereka ke lutut. Saat 
aku melihat mereka menyuruhku diam, aku pun diam, seusai shalat 
Rasulullah SAW memanggilku, sungguh aku tidak pernah melihat 
seorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang ajarannya paling 
bagus melebihi beliau, beliau tidak membentakku, tidak mencelaku 
dan tidak memukulku, beliau bersabda, "Sesungguhnya shalat ini 
tidak layak ada sesuatu kata-kata orang pun didalamnya, shalat 
hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al Our'an," Atau seperti yang 
| disabdakan Rasulullah SAW. Ini adalah tiga hadits yang 
diceritakannya kepadaku. | 


S5 Ted ng Bd Hah d2 EA Yo 
JB) IG Ona ia Pas gb SE 3 yA 
3 Na dus SKona ar 3 SA mem Lp | 


23656. Affan menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid Al 
Athar menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan 


“25 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23652. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepadaku, Hilal bin Abu Maimunah menceritakan kepada kami, dari 
Atha' bin Yasar, dari Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami ia 
menceritakan hadits sepertinya padaku, ia menambahkan dalam 
riwayatnya, "Sesungguhnya shalat hanyalah tasbih, takbir, tahmid 
dan bacaan Al Our'an" atau seperti yang disabdakan Rasulullah 
SAW. 


Haa CS 3 ht Pi K5 —YYToV 

Banana 
3 A3 A aa gn 
a53 JG CI Oa su Tadi Ker “la (Lai 
Aj pi HN ka dota Oi 


. 


F0 Apu Bea ia alat KA “as 
Ana Den ia DU 
Oo 3 SI SA — wi ih sa As 
su di ISU “3 an ana f 


Pa) AN Ibn Bah (OLYU Ang lalu A42 TA 


yong LA uh op JB OA Jan Es, ba :E YG :JG 
03 G3 


2 ai OS JB Oki Ibn 53 tai 96 gate 
TA AG JG 5 da Gi 53 AGAN 


526 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 





SS Malut Un AT gi Ia IS ga ULANG 
aa 2 JG 6G LA 6 tua Ya 


AN Aan en akn RN wuranaun 
Wat JB AN Ig) CET IG SER LAS IG MULAN 1 KI 


-.. Pad 
LKS LD 


ap ep 
23657. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Al 
Hajjaj Ash-Shawwaf telah bercerita kepadaku Yahya bin Abu Katsir 
telah bercerita kepadaku Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha' bin 
Yasar, dari Mu'awiyah bin Al Hakam berkata: Aku shalat bersama 
Rasulullah SAW lalu ada orang bersin, aku mengucapkan: 
yarhamukallaah (semoga Allah menyayangimu), lalu orang-orang 
menatapku, aku berkata: Celaka aku, kenapa kalian menatapku. 
Mereka memukul-mukulkan tangan mereka ke lutut. Saat aku tahu 
mereka menyuruhku diam, aku pun diam, seusai shalat Rasulullah 
SAW memberi pelajaran yang paling indah yang belum pernah aku 
lihat sebelum dan sesudahnya, demi Allah beliau tidak membentakku, 
tidak mencelaku dan tidak memukulku, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya shalat ini tidak layak ada sesuatu kata-kata manusia 
pun didalamnya, shalat hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al 
Our an," Atau seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. 


Aku berkata: Wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang 
belum lama ini berada dimasa jahiliyah, Allah membawa Islam dan 
sebagaian, dari kami ada kaum yang biasa mendatangi dukun. 
Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian mendatangi mereka." Aku 
berkata: Diantara kami ada kaum yang biasa merasa sial. Rasulullah 
SAW bersabda, "Itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan dihati 
mereka, karena itu jangan sekali-kali ia (kesialan) menghalangi 


Musnad ImamAhmad — 


mereka." Aku berkata: Diantara kami ada kaum yang membuat garis. 
Rasulullah SAW bersabda, "Dulu ada seorang nabi membuat garis, 
barangsiapa yang garisnya sama dengan garis nabi itu maka itu 
benar." 


Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits 
sebelumnya, dari Mu'awiyah, dia (Mu'awiyah bin Al Hakam) berkata: 
Aku dulu memiliki seorang budak wanita yang menggembala 
kambing disisi gunung Uhud dan Jawaniyah, aku melihatnya dari atas 
pada suatu hari ternyata serigala memakan salah satu kambingnya dan 
aku adalah seorang dari Bani Adam, aku menyesal seperti mereka tapi 

.aku memukulnya dengan keras kemudian aku mendatangi Nabi SAW, 
beliau membesarkan hal itu padaku, aku berkata: Wahai Rasulullah, 
perkenanankan aku memerdekakannya. Rasulullah SAW bersabda, 
"Bawa dia kemari." Aku membawanya lalu beliau bersabda 
kepadanya: Dimana Allah? Budak wanita itu menjawab: Di langit. 
Rasulullah SAW bersabda, "Siapa aku?" ia menjawab: Engkau utusan 
Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Merdekakan, karena ia adalah 


mu minah (wanita beriman)" 


Pt rd 


PJ Pan Ce HI (alas GAS —YYTOA 


AN jp mn Nat Ja sa 


Ma sh: Pena ln gpn UT Lp 
ap 5 $& 
PAMA Talia dewa dna bea Aa 3 lak 
Asa sa Urdu Sila Tlah And 1g 


Karta Ok YG “JG DES 


“2! Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 








23658. Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits 
menceritakan kepada kami, Ugail menceritakan kepadaku, dari Ibnu 
Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Mu'awiyah 
bin Al Hakam As-Sulami bahwa ia berkata kepada Rasulullah SAW: 
Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda hal-hal yang dulu kami 
lakukan dimasa jahiliyah, dulu kami merasa sial. Nabi SAW bersabda, 
"Itu adalah sesuatu yang kau dapatkan didalam jiwamu, jangan 
sekali-kali ia (kesialan) menghalangi kalian." Aku berkata: Dulu kami 
biasa mendatangi dukun. Nabi SAW bersabda, "Jangan kau 
datangi. 11328 


PP Pe & o- De 


Ag Pa -YY 64 

— bisaa ot SS oi TI PE AS oi Kal gl 

B5 1 Oya IE Al Uya) G Ai eh ala Jis 

DA DA Dan 3 AJE Kilas H6 Saat 3 Oa na 
GAES :JE 


23659. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
' menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Mu'awiyah bin Al Hakam bahwa sahabat-sahabat 
Nabi SAW berkata: Wahai Rasulullah, diantara kami ada beberapa 
orang yang merasa sial. Nabi SAW bersabda, "Itu adalah sesuatu 
yang kau dapatkan didalam jiwamu, jangan sekali-kali ia (kesialan) | 
menghalangi kalian." Aku berkata: Dulu kami biasa mendatangi 
dukun. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mendatangi 
dukun." 2 | 


52 Ganadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23654. 
529 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Itban bin Malik RA 


2 o- 1 


JG SAN 93 AK pe SN X2 SAS YAA 
Nda LA HO ag 3 5 ep Gi SA ita 
SI dpt Kpn "syal OKI P3) Tahanan 
demnn— dis USG Su Gakas Puki BEA (Show 
Kd dp biasa nu ad al IA ds 
Of An Gale A5 JUS dila gas Gilang daa gilata dgne 
aa nj SE Ar IG df 5 2S uh el 
JB SEN SAS JI ri PERAN Jalal 
353 AN 2 IE MASA 3 UML CN Tg 
AA Je IE pn In Kana Yasa A3 
Ha aah PI aa GA dai Ws 
Ie 3 JS in GE Ba 3 CAS UAN Ya 
2 Uh NY NP ANK ab Ia i 
DI AD 3 X2 ag Ih II Ud edi 
an 3 Aha Ju Seakan yan 
ae G JUS Goal Log yi Naa OA em ia 


KU :J6 Gs uu NA nan ale Tn 


- 


0.21 


7 


TC“ 


. 
- 


o 3 3. SI 2... 2 0-, 45 — 3 Stf 


— pp Uu ag Bai A3 NG Ula Fan AI AS 


ja20) — Musnad ImamAhmad 








Ig ia US ALS en Ti 53 BA cai Sd Ta 
Liga! #36 BA liga Aa sj SAN Ne Mpaa 2 JB 3 


Pap Ad ab SI tnf oa 

23660. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri berkata: Mahmud bin Ar- 
Rabi' menceritakan kepadaku, “dari Itban bin Malik, dia berkata: Aku 
mendatangi Nabi SAW lalu aku berkata: Aku mengingkari 
.penglihatanku dan aliran air menghalangiku untuk ke masjid, aku 
ingin Anda datang lalu shalat di rumahku di suatu tempat yang akan 
aku jadikan masjid. Nabi SAW bersabda: Aku akan datang, insya 
Allah. Beliau melintasi Abu Bakar lalu Abu Bakar mengikuti beliau 
dan pergi bersama beliau. 


Beliau meminta izin lalu masuk ke kediamanku, beliau 
bersabda dengan berdiri, "Kau ingin aku shalat dimana?" lalu aku 
menunjukkan tempat yang aku inginkan kepada beliau lalu aku tandai 
tempat itu dengan tombak yang kami buat. Lalu para penghuni lembah 
mendengar, mereka berdatangan menemui beliau hingga rumah penuh 
sesak, seseorang berkata: Mana Malik bin Ad-Dukhsyun, mungkin ia 
berkata: Malik bin Ad-Dukhaisyin, lalu seseorang berkata: Dia adalah 
orang munafik yang tidak mencintai Allah dan rasul-Nya. Lalu Nabi 
SAW bersabda, "Jangan berkata seperti itu, ia mengucapkan laa 
ilaaha illallaah (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah) 
dengan mengharapkan keridhaan-Nya." Orang itu berkata: Sedangkan 
kami wahai Rasulullah, kami melihat wajah dan pembicaraannya 
condong kepada kaum munafik. Nabi SAW bersabda, "Sekali lagi, 
jangan berkata seperti itu, ia mengucapkan laa ilaaha illallaah 
dengan mengharapkan keridhaan-Nya." Orang itu berkata: Betul, 
wahai Rasulullah. | 


Rasulullah SAW bersabda, "Tidakah seorang hamba yang 
mengucapkan: laa ilaaha illallaah karena mengharapkan keridhaan 


Musnad Imam Ahmad — 


Allah lalu bertemu dengan hari kiamat melainkan diharamkanlah 
neraka baginya." Berkata Mahmud: Aku menceritakan hadits ini 
kepada beberapa orang, diantaranya Abu Ayyub Al Anshari lalu ia 
berkata: Aku kira Rasulullah SAW tidak bersabda seperti yang kau 
katakan. Aku bersumpah bila aku kembali menemui Itban aku akan 
bertanya padanya. Aku kembali menemuinya dan ternyata ia sudah tua . 
renta, penglihatannya sudah tiada dan ia adalah pemimpin kaumnya. 
Aku duduk di dekatnya lalu aku menanyakan hadits itu padanya, ia 
menceritakannya kepadaku seperti yang ia ceritakan pertama kali 
dulu. i 


Ma'mar berkata: Az-Zuhri menceritakan hadits ini, ia berkata: 
Kemudian kewajiban-kewajiban dan beberapa hal turun, kami 
menilainya sudah tuntas, maka barangsiapa yang mampu untuk tidak 
lemah, jangan lemah.” 


- o 3 - 2, - 
AU Sinta G3 OLI SAS cela SAS NYA 


0, 2 0. Gb 202 30. G- - . 0. Pa 
SH OLES GP Ugal oh dgan Vila GI oi oa GP ea 
- - . . 03. rd Pad 
"J3 SUS AL Cab Lela ML 3 Ol Uuib KL 


9 . 
aj: 


Ko Jpn BAG il Yak Gajah HS 1 ES 
Sia th Ie SA Si ot Aa Ji ng ale 
0 o Te PN TENANG 8, se 8. 


4 


£ 180 0 .o oo P3 G0 Pd NP 4 .5 , 2 Td 9 £ 5 5 
OPAHI pl, di Ao BE ale Jo Lekas JG 


20 Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada no. 16431. 

Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

HR. Al Bukhari (1/519, no. 425), pembahasan: Shalat, Muslim (1/61, no. 33), 
pembahasan: Iman, An-Nasa'i (802, no. 788, 844 dan 1327 serta Amal Al Yaum, 
1107), pembahasan: Shalat, Ibnu Khuzaimah (2/232, no. 1231), pembahasan: Shalat: 
dan Ibnu Majah (1/249, no. 754), pembahasan: Masjid. 


— Musnad Imam Ahmad 


























PDT JL pp Ah pa Oya Uh HN OS 
Got) pa K6 Sate Jpg ale es Pol 14339 aa) 


JI YA Yo Ag KAA laga ka Lo daan da 


TE us II Ip CAJE NI IP JG 


c 3-0 2 Sg ot A, . y 2 2 ig ia 
Na man nak 
i 38 LL... 3.1 2, 5 . ” 
BE AE PI  Kaab3 d Ira 3 


23661. Hajjaj menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al 
Mughirah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari 
Anas bin Malik, Mahmud bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, 
dari Itban bin Malik lalu saya bertemu Itban bin Malik, aku berkata: 
Hadits apa yang sampai padaku darimu? Dia berkata lalu ia bercerita 
kepadaku, ia berkata: Dimataku ada sesuatu lalu aku mengirim utusan 
menemui Rasulullah SAW, aku berkata: Aku ingin Anda datang ke 
rumahku, Anda shalat disana lalu aku menjadikannya sebagai tempat 
shalat. 


Rasulullah SAW datang dan beberapa sahabat beliau yang 
mau ikut lalu Rasulullah SAW shalat dirumahnya sementara para 
sahabatnya bercerita dan menyebut-nyebut kaum munafik serta yang 
mereka dapat, dari mereka, mereka menyandarkan besarnya hal itu 
kepada Malik bin Ad-Dukhaisy dan mereka ingin Rasulullah SAW 
mendoakan keburukan untuknya lalu ia akan tertimpa. keburukan, 
Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah ia bersaksi bahwa tidak ada 
Ilah (yang hag) selain Allah dan aku adalah utusan Allah?" mereka 
menjawab: Benar wahai Rasulullah SAW, ia mengucapkannya lalu 
apa yang ada dihatinya? Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 
seseorang bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang hag) selain Allah dan 


aku adalah utusan Allah lalu akan dilahap atau disentuh api." 1 


531 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


CE 3 ka EA SI AS GAS YAN 

BI Io ANA IG ali IE 53 Wa Yi ANA AS 

CI EM LAS Jt So ya 4 kata 
AN JB C3 JG Sya 23 SIG GT 5 JUS 


23662. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri telah bercerita kepadaku 
Mahmud bin Ar-Rabi', dari Itban bin Malik, dia berkata: Aku 
mendatangi Nabi SAW lalu aku berkata, ia menyebut sepertinya, Itban 
berkata: Kemudian aku menandainya (tempat shalat) dengan tombak 
yang kami buat untuk beliau lalu penduduk lembah mendengarnya, 
mereka mendatangi beliau hingga rumah penuh lalu seseorang 
berkata: Mana Malik bin Ad-Dukhsyun, Itban berkata dalam 
riwayatnya: Mungkin ia menyebut: Ad-Dukhaisyin.”? | 


4 : 2, 
Pet - LG . 


9 F) 2 3 203 e 2 - ? 
CA us ey Lodo as ui Olas SAS —YYUNY 
ar gl Oa Mita aa L 0.0 0. e J0. 0. 
KAA aa AI Jan Ol PA Gi SE IP WA PAN 36 
- an aa Pan -3 PI TOK ISA 2 32 
43 ay | alang osl, 4 yalas (al honegan dita Be pel 
23663. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi', 
dari Itban bin Malik Rasulullah SAW shalat sunnah dirumah beliau 
lalu mereka berdiri dibelakang beliau dan shalat mengikuti beliau.” 


582 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 
'38 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 











Hadits Ashim bin Adi RA 


z . 2. 
La Ao AG 


LS So ar Ea DA MEA YP 
Gan alah ala MI Jo P-) af Hal Tar AP ap 
ep AN Up Naa ok Ae) 
23664. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Abu Al Baddah, dari 


ayahnya bahwa Nabi SAW memberi keringanan kepada para 
penggembala untuk melempar (jumrah) sehari dan meninggalkan 


sehari.” 
HD MAS 3 CU SAS tea Jl LE SAS —YY MO 


£ 


OA 3 Kate abg an) Spa 


5 Pa -£ 22 2 - GB . PL ap or », £ PTN? - 
HDPE BIN EP yi da lan Jo IR 


Lo, s0.6 0-0 at o- 0 £ Pn ba 591 0 Sy, co, 30. 
(3 Ogan 3 tegang Aa la oa AA Ogah BP hy Ogah 


Ld 


- 


“4 Dia adalah Ashim bin Adi bin Al Jud bin Al Ajlan bin Haritsah bin Dhabi'ah 
Al Ajlani Al Gudha'i. Dia masuk Islam sejak awal dan ikut dalam perang Uhud serta 
peperangan yang lain. Dia tidak ikut dalam perang Badar lantaran ada udzur yang 
menghalanginya. Rasulullah SAW memerintahkannya ke kuba dan tempat yang 
tinggi, lalu dia dibidik oleh pejuang Badar. 

Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Abu Bakar aalah Ibnu Muhammad bin Amr bin Hazm Al Anshari, 
seorang perawi tsigah. Haditsnya dan hadits ayahnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Abu Al Bidah bin Ashim adalah perawi tsigah dan hadistnya diriwayatkan 
dalam kitab Sunan. 

HR. Abu Daud (2/202, no. 1976), pembahasan: Haji, bab: Melempar jumrah. 


Musnad Imam Ahmad — 


23665. Abdurrahman menceritakan. kepada kami, Malik 
'menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari 
ayahnya, dari Abu Al Baddah bin Ashim bin Adi, dari ayahnya 
Rasulullah SAW memberi keringanan kepada para penggembala unta 
untuk tidak bermalam di Mina melempar (jumrah) pada hari nahar 
(penyembelihan kurban.) Kemudian mereka melempar (jumrah) pada 
keesokan hari atau lusa kemudian mereka melempar (jumrah) pada 
hari nafar 5 


ar aa 3 BU A5 AN AS GAS YAAA 
EN db sa 3 dsb oi pegi ap ap Ki 
-. - PN Pb 4 ng ' en SN Pe 3 AN 3 Tb 
Ni SEA 3 IN EI Ag ale NI Ko Al Sy) 


4 
oo. 90. 320. G4 


J3 Ka 3 Cap PE AA ag Ga eka 3 PA 


“5 0, ss... -30 X & Mi 2 ox. 23 - 
JI tg Ogan laga AI 34 cb L 


23666. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari 
ayahnya, dari Abu Al Baddah bin Ashim bin Adi, dari ayahnya, dia 
berkata: Rasulullah SAW memberi keringanan kepada para 
penggembala unta untuk tidak bermalam di Mina melempar (jumrah) 
pada hari nahar (penyembelihan kurban, pent.) Kemudian mereka 
melempar (jumrah) pada keesokan hari atau lusa kemudian mereka 
melempar (jumrah) pada hari nafar.”" | 


535 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (2/202, no. 1975), pembahasan: Haji, At-Tirmidzi (3/280, no. 
955), pembahasan: Haji, An-Nasa'i (5/273, no. 3069), pembahasan: Manasik: Ibnu 
Majah (2/1010, no. 3037), pembahasan: Manasik, dan Malik (1/408, no. 218), 
pembahasan: Haji. 

536 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 











Pa ena US an Ca HI ana ES - PA 
#3016. 3 OA 


Bo AN je 
s nana Man ot WS PPL LP aa s 
ae PAI AAS ole 


23667. Muhammad bin Bakar dan Rauh menceritakan kepada 
kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin Amru mengabarkan kepadaku, dari 
ayahnya, dari Abu Al Baddah, dari Ashim bin Adi bahwa Nabi SAW 
memberi keringanan untuk para penggembala untuk terlambat lalu 
mereka melempar (jumrah) di hari nahar kemudian mereka 
meninggalkan sehari semalam kemudian keesokan harinya baru 
melempar (jumrah).” 


Hadits Abu Daud Al Mazini RA 


A0 AG. 4 


aa 3 Belah 2 SAS UP dng GA YAAA 
eat PIA LAS JB JB aji BI) Ha 3419 1 JB :JB 
Je JG II AS) II SIS AP HIU La JI 
DI ja Ia th dil AAN SPAN 5 Pe Sd 
KE ERU 35 4 Opa aa 


23668. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag memberitakan kepadaku, dari ayahnya berkata: Abu Daud Al 
Mazini berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: 


537 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad ImamAhmad — 


Muhammad berkata: lalu ayahku bercerita kepadaku, dari seorang 
Bani Mazin, dari Abu Daud Al Mazini -yang pernah turut serta dalam 
perang Badar- berkata: Aku mengikuti seorang musyrik untuk aku 
bunuh tiba-tiba kepalanya jatuh sebelum pedangku mengenai 
kepalanya, aku tahu ia dibunuh oleh selainku.” 


Hadits Abdullah bin Salam RA?” 


Ant 9 ana BIS NG ig Uda GAS NYATA | 
A1 dy) Pe oo Jutaan A3 SIA G3 
« | 3 4 s en La Pra P ot 4 23 
Cena SA Kel KN HO J6 ah la at Kis 


. 


58 Abu Daud Al Mazini adalah Umair bin Amir bin Malik bin Khansa' bin 
Mabdzul bin Amr bin Anm bn Mazin bin Al Bakhkhar Al Anshari. Hal itu 
ditegaskan oleh Ibnu Al Bargi dan hal itu diikuti oleh Al Hakim dan Abu Ahmad. 
Dia masuk Islam sejak awal dan ikut dalam perang Badar dan peperangan 
setelahnya. Para ulama tidak menyebutkan kapan dia wafat. 

Sanadnya shahih dari jalurnya yang pertama. 

- Ayah dari Muhammad bin Ishag adalah Ishag bin Yasar. Dia pernah melihat 
Muawiyah. Dia meriwayatkan hadits dari beberapa sahabat, sehingga ada 
kemungkinan riwayatnya muttashil. Dalam sanad ini dia masih diperdebatkan. 

Sedangkan dari jalur periwayatan yang kedua, dia meriwayatkannya dari 
seorang pria, dari Abu Daud. 

Hadits ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah, seperti Al Wagidi (1/149): 
Ibnu Hisyam (2/352, cet. Ar-Rayyan), dan Usud Al Ghabah (6/95). 

Ibnu Hisyam menyebutkan bahwa yang terbunuh adalah Umayyah bin Khalaf, 
namun yang benar adalah dia terluka. 

Al Wagidi berkata, "Dia adala Abu Al Bukhturi Al Ash bin Hisyam." Inilah 
pendapat yang rajih. 

Dia adalah Abdullah bin Salam bin Al Harits Al Israili Abu Yusuf. Dia 
masuk Islam ketika Nabi SAW dating ke Madinah. Ketika itu dia termasuk orang- 
orang Yahudi pilihan. Dia kemudian menampakkan keislamannya di hadapan kaum 
Yahudi. Kisah dirinya dalam hal ini sangat masyhur. Ketika masuk Islam, dia 
meninggalkan kaum Yahudi dan menyusuli kafilah Khazraj dari kalangan Anshar. 
Umar bin Khaththab sangat menghormatinya dan dia sempat menemaninya ketika 
penaklukan Ouds dan Jabiyah. Dia wafat pada tahun 43 H. 


— Musnad Imam Ahmad 




















pa ep Kem S3 Iki Aga UP AN 753 
Ga GAN Gi KO GA AL oi Ba ea sae 


20. 3. Pa 


HA ih KAI G3 C3) BEI SN bah, aa 


Cox 0.3 


Jt Oo MB st al Ui Ria IE RA IA ah ata 
AP IE pa Tata 5 Pe bak ale Ja Mi 
GM 3 Da Jp IE gih AN Jia Ada Os 
Ban U 


23669. Yunus dan Suraij menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Fulaih menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al Harits, 
dari Abu Salamah, dia berkata: Abu Hurairah bercerita kepadanya, 
dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya dihari Jum'at 
itu ada waktu" Abu Hurairah menyebut hadits. Aku berkata: Demi 
Allah, andai aku mendatangi Abu Sa'id lalu aku bertanya padanya, 
lalu Abu Sa'id menyebutkan hadits itu kemudian aku pergi, setelah itu 
aku bertamu ke kediaman Abdullah bin Salam, aku bertanya 
kepadanya tentang hari Jum'at, ia menjawab: Allah menciptakan 
Adam dihari Jum'at, Adam diturunkan ke bumi pada hari Jum'at, 
Allah mencabut nyawanya pada hari Jum'at, dihari itu kiamat terjadi, 
dan itulah saat-saat terakhir. Suraij berkata: Itulah saat terakhirnya. 
Lalu.aku berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Di dalam shalat namun 
bukan saat shalat." Berkata Abu Sa'id: Apa kau tidak tahu Rasulullah 
SAW bersabda, "Orang yang menunggu shalat berada dalam shalat." 
Aku (Suraij) berkata: Benar, demi Allah itulah dia.” 


240 Sanadnya hasan, karena ada perawi yang bernama Fulaih. 

Sa'id bin Al Harits adalah Ibnu Abu Sa'id Ar'Anshari, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 9854, 10024, dan 11846. 


Musnad Imam Ahmad — 


NBA gate Chan GI tan G5 —y av. 
an PA IP Sa BA dh Gi Pe 
Hi may dit BI IE GL op Alan 13 Kera 


2 JET Yg Hb ag A3 SG alan ale Jo MI 


23670. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Al Fudhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abu Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Khunais 
Al Ghifari, dari Abdullah bin Salam berkata: Antara Kada' dan Uhud 
terdapat kawasan haram yang diharamkan Rasulullah SAW, aku tidak 
memotong pepohonannya dan tidak membunuh burung ditempat 
itu 


40. 


— SI Pan sy  £ ana AI 2 GAS — YAA 

:JU eka gi & AP ya re th NA 

SAS gu Dae an JM Iisa 

“dlu Pn WAN : BA an IP AK Ae Pu hemat 

# # ng ot ta “3 # 

Ig ALE AI Io AI In 366 IL abs Ust Y) Ta Yap 

“ re 2 ore Aa y . ( ua . 

Ing IE elo M Ip) TK KA LL HL Laki Ia 
“41 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul yaitu Ubaidullah bin Khunais. 
Hadits ini telah disebutkan secara shahih dengan redaksi yang lebih shahih, 

karena para ulama berbeda pendapat redaksi Kada'. Mereka berpendapat bahwa 

Kada' beraasl dari Makkah, bukan dari Madinah. . 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 10749, 13433, 13474 dan 615. 


Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Hubaisy." 
Lih. Athraf Al Musnad (3/30, no. 3178). 


— Musnad Imam Ahmad 














SEL at ide maan Ob ah Voer AA Ju 
Sa ab dada GI Hat LS GA 
PAN YES YEL eh BIS de II IX 


23671. Abdullah bin Al Harits menceritakan kepada kami, 
Adh-Dhahhak menceritakan kepadaku, dari Abu An-Nadhir, dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Salam, dia berkata: Aku 
berkata sementara Rasulullah SAW duduk: Sesungguhnya kami 
menemukan dalam kitab Allah, di hari Jum'at ada saat-saat dimana 

tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan saat itu sementara 

ia berdoa meminta sesuatu kepada Allah 'Azza wa Jalla melainkan 
pasti akan diberi. Lalu Rasulullah SAW berisyarat, beliau bersabda, 
“Sebagian waktu." Aku berkata: Rasulullah SAW benar. Abu An- 
Nadhr berkata: Abu Salamah: berkata: Aku bertanya kepadanya: . 
Kapankah saat itu? Dia menjawab: Akhir waktu siang. Aku berkata: 
Itu bukan saat-saat shalat. Abu An-Nadhr menjawab: Betul, hamba 
muslim berada dalam shalat bila ia shalat lalu duduk ditempat 
shalatnya, tidak ada yang menahannya kecuali shalat.”2 


AA AE EA yha HN LG GAS NYA 
Ha Ja AN pn PAN IL 5 RT Got oi 


“42 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23669. 


Musnad Imam Ahmad — 


23672. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Ya'la Abu Muhaiyah At-Taimi menceritakan kepada kami, 
dari Abdul Malik bin Umair, Ibnu Akhi Abdullah bin Salam 
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Salam berkata: Aku 
mendatangi Rasulullah SAW, saat itu namaku bukan Abdullah bin 
Salam, lalu Rasulullah SAW memberiku nama Abdullah bin Salam.” 


18. 0. 0, . o- o ? e 0. 
Wa B3 Sa ba yaa ui Oya Ul —YYIVI 
.9 o- 9 --.2 UE 2 £ o . 0 Doh e o- 
GEN AS PE ND al og ana PPI H1 
#0. an ey o- 0 0 y, o- 0,0. 0. 3G. 


-9 CG Pai PAP HAN Lan Y Na... 3 AO nee “GT 
RI aa 3 lag Hae MI elo Al Sya) aa pai GPS Lai 1JU 
ta 2 Aa Fe MAN PU yo. PN RR ot Be VA MA 
Al Kel Iya) Jl SAI Jp) U Jai JS Gi LO yh R3 
3 Bar Hop s - Ta TI 3. Yy Pa ta ore 
— IA. CU CB ja (d3 Alap) yag Ab Ole ielay ads 


? A0 sea 3 X8 BA NE Ina 5 3 2 Et 2... 
Iya MASA Op cal VI Y ot Ag 1 GI di aah 


ai Origin ng £ 3 P, Pa En e, una Pane N 
Yoo kh Teo KU Peka KIE Ke Al Sya) Jas cah 
ah ANA IG SAN Ge ter NA Yg gi 

Ou 


23673. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Amru bin Al Harits menceritakan 
kepada kami, dari Sa'id bin Abu Hilal bahwa Yahya bin Abdurrahman 


“43 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul, yaitu Ibnu Akhi Abdullah bin 
Salam. | 

Abdullah bin Muhammad adalah Abu Bakar bin Abu Syaibah, seorang perawi 
tsigah masyhur. Yahya bin Ya'la Abu Al Mihyah adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim. 

Hadits ini sebenarnya shahih seperti yang disebutkan sebelumnya. 

HR. At-Tirmidzi (5/670, no. 3803): dan Ibnu Majah (2/1230, no. 3734). 


— Musnad Imam Ahmad 








bercerita kepadanya, dari Aun bin Abdullah, dari Yusuf bin Abdullah 
bin Salam, dari ayahnya, dia berkata: Saat kami bersama Rasulullah 
SAW, ia mendengar suatu kaum, mereka berkata: Amalan apa yang 
paling utama wahai Rasulullah? 


Rasulullah SAW bersabda, "Beriman kepada Allah dan 
rasul-Nya, jihad di jalan Allah, haji mabrur" kemudian ia mendengar 
panggilan, dari lembah yang mengucapkan: Aku bersaksi bahwa tidak 
ada ilah (yang hag) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 
Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku benar-benar bersaksi bahwa 
tidaklah seseorang bersaksi akan hal itu melainkan ia terbebas, dari 
kesyirikan." Berkata Abdullah: Aku mendengarnya, dari Harun.“ 


. A0 DA UD 


Sa UAS ena DP Ur aa GA NA 

TA kana DARA AA papoln at Sud sb 

Ih ale Ke Du aa HA Ka GG 

GIE NA 2g Eat s1 JI SG li Naga Ar 

EN AG AI Iin MEN Aa (alah Itali, 
| Dia 


23674. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Auf, 
Zurarah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Salam 


"4 Sanadnya shahih. 

Umar bin Al Harits adalah Ibnu Ya'gub Al Anshari Al Mu'arra, seorang perawi 
tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. Begitu juga dengan Sa'id bin Abu 
Hilal. Yahya bin Abdurrahman adalah Ibnu Hathib seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Begitu pula dengan Aun bin Abdullah. Yusuf 
. bin Abdullah bin Salam pernah menemani Nabi SAW. : 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21392 dan 21341. 


Musnad ImamAhmad — 


berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Auf 
menceritakan kepada kami, dari Zuzarah, dari Abdullah bin Salam 
berkata: Saat Nabi SAW datang. ke Madinah, orang-orang 
berhamburan mendatangi beliau dan aku termasuk diantaranya, saat 
aku melihat dengan jelas wajah beliau, aku tahu bahwa wajah beliau 
bukan wajah pendusta, hal pertama yang aku dengar dari beliau adalah 
sabda beliau, "Sebarkan salam, berilah makanan, sambunglah tali 
kekerabatan, shalatlah saat orang-orang tidur niscaya kalian masuk 
surga dengan selamat. 13 | 


AE APP DIPAN KE Je 3 —yravo 
Pe AP ka PI Hi AI KA AA 
S3 O—. Da ui 3 “JG SA at Ceya Da 
HI en TE LN KE JS em 
- oo “GL BG AN Tk 4 23 Geo 
KAL Sal AA JL de Epi Y) S3 as AA 
(3 2 3 - Pd 2. 0 
Kana Pp Ia Kel GT OKE UI BIA al Ju HS GI La 
2 Sha “oo Ge hj AN o- AL “, 3 NN Sa NT On US 
tega pelan IS Ugal Y 1g AAS AN elo Al Sya) JB 83 
V5. 3. dor aa ey Boo LP. an Ona Sin 
AI dy Ii Si GAS JB aa Lag Y SL UU 
4 PN DAA In, 0 Po. Te One Sa ih aa ha 
DEA 3 3 SMAN Ah JBS Valid Galir A Mg dl AI Ko 
- 37 Lg #1) . an P & 
BIS ye JB da as has 
23675. Aku (Ahmad) membacakan kepada Abdurrahman: 
Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin 


“48 Sanadnya shahih dari kedua jalur periwayatannya. Para perawinya adalah 
perawi tsigah masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 10349. 


— Musnad Imam Ahmad 














Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, 
dari Abu Hurairah, dia berkata: lalu aku menemui Abdullah bin Salam 
kemudian ia menyebutkan hadits, lalu berkata Abdullah bin Salam: 
Aku tahu kapankah saat itu. Abu Hurairah berkata: lalu aku berkata 
padanya: Beritahukan padaku, jangan pelit padaku. Ia menjawab: Itu 
adalah saat terakhir hari Jum'at. (Abu Hurairah) berkata: Bagaimana 
bisa saat terakhir hari Jum'at sementara Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan saat itu 
sementara ia tengah shalat." Abdullah bin Salam berkata: Bukankah 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa duduk disuatu majlis seraya 
menunggu shalat berarti ia tengah shalat hingga ia usai shalat." Aku 
menjawab: Benar. Abdullah bin Salam berkata: Itulah dia.” 


Bee 2 SALA SAS 0 YU L Ing SAS —Y YAA 
Ap aa JB SIA ap dala PGA gi db Lp 
IE SIP 3 La gai Bi ALA 
Ma an en ag 
SA (NA oi IA Dadi Gal UR (33 IS ab Ah 
Jb te gb AAU LI JG Web Uk BA 
Lah GG Sapa GNI VI 3 2 IA (ha AA al 
BEA Ear Ia ing ea Sbd de era tu 
BII 3 16 udi 5 Ja SL Pun 
23676. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Muhammad 





“10 Sanadnya shahih. 
Ini adalah isyarat kepada hadits no. 23671. 


Musnad Imam Ahmad — 


bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku 
menemui Abdullah bin Salam lalu aku ceritakan haditsku padanya dan 
hadits Ka'ab tentang sabda Rasulullah SAW setiap tahunnya. 
Abdullah bin Salam berkata: Ka'ab berdusta, saat itu seperti yang 
disabdakan Rasulullah SAW adalah setiap Jum'at. Aku berkata: Ka'ab 
menarik kembali ucapannya. Abdullah bin Salam berkata: Ingat, demi 
Dzat yang jiwa Abdullah bin Salam berada ditangan-Nya, 
sesungguhnya aku benar-benar tahu saat itu. Aku berkata: Beritahukan 
saat itu kepadaku wahai Abdullah. Abdullah bin Salam menjawab: Itu 
adalah waktu terakhir hari Jum'at. Aku berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Tidaklah seorang mu 'min bertepatan (dengan saat itu) 
sementara ia tengah shalat (berdoa)...." Abdullah bin Salam berkata: 
tidakkah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
yang menunggu shalat maka ia tengah shalat hingga ia usai shalat." 
Aku menjawab: Betul. Abdullah bin Salam berkata: Itulah dia.” 


3 DA CAS Clay Ip Gnlah GIS NYA 


ea Jalal 3 LS JB ME gi ya YP iba 
KI IU dad IG ES as JAM pia Ur A3 
ale II SEA gp Uh abdi Ja ba JS Ir 
bana J3 ls SA 0d 3 Gate EL Bis ka 
Ha Ya ta SEA Oka JL NIS NS AJB 


2. 


ore ta “ 1 7 0. : 2 re) Ot ud . & #& . 
Ae are AI Spa KP Se ain ah Ia Ubah 
an ne Inai 


09 LA JB AS K3) SIS hh ala arak Cus 
30 (9 - 4 . Perak rd 2... 2 o Pa sa 
AN HB ae SAS abal Apk) Was Up SI 


41 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 














. 


o£ 


y TE Ie Asap! da naa Set 3 e Las & 2, 
— sep B3 Ea r Lamp il GA :0, ul jg (nata P Jaa cabai 


aan 3 YA Ai era La aah sala dpi NE Ata 
ILK 3 un Gia Her Gg Uu 


Pa 


pny Re Ha aa at pa ala Ai 


AYI Ba BA aa eh GNI NIA 


0 AN ph de DA S 


23677. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Aun 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad, dari Oais bin Abbad 
berkata: Aku berada di masjid lalu seseorang datang dan diwajahnya 
terdapat sisa kekhusyu'an, ia masuk lalu shalat dua rakaat ringan, 
orang-orang berkata: Orang itu termasuk penghuni surga. Saat ia 
keluar, aku mengikutinya hingga ia masuk rumah, aku masuk 
bersamanya lalu aku bercerita kepadanya, saat ia mendengar, aku 
berkata padanya: Saat kau masuk masjid, orang-orang berkata seperti 
ini dan itu. Orang itu berkata: Subhaangllaah (Maha Suci Allah), tidak 
sepatutnya orang mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, aku akan 
menceritakan kepadaku, aku bermimpi sesuatu dimasa Rasulullah 
SAW lalu aku ceritakan mimpi itu pada beliau, aku bermimpi 
sepertinya aku berada ditaman hijau - Ibnu Aun berkata dalam 


riwayatnya: Dia menyebut hijaunya, luasnya dan di tengahnya ada 


tiang besi, bawahnya di bumi dan atasnya di langit, di atasnya ada tali 
lalu dikatakan kepadaku, Naiklah. 


Aku berkata: Aku tidak bisa. Lalu datanglah Minshaf 
—berkata Ibnu 'Aun: Pelayan— lalu ia mengangkat bajuku, dari 
belakang, ia berkata: Naiklah. Aku pun naik hingga aku meraih tali, ia 
berkata: Berpeganganlah pada tali. Lalu aku terbangun dan tali itu ada 
ditanganku. Aku mendatangi Nabi SAW kemudian aku ceritakan 


Musnad Imam Ahmad — 


padanya. Rasulullah SAW bersabda, "Maksud tanaman itu adalah “- 
Islam, tiang itu adalah tiang Islam sedangkan tali itu adalah tali yang 
erat, engkau berada dalam Islam hingga meninggal." Ibnu Aun 
berkata dalam riwayatnya: Dia adalah Abdullah bin Salam.” 


?, 
4 AG san 3 90 2. 


IE SIN GH BIS 31 23 AS Bab —YYAVA 

... (3 Ke 0.7. ne Oo. 3 o 2 90. 4 0 
Jp AbE P3 da Bip us Aoi AAU EN 
Ya FA ES Pa At Tian ap (3 oo 0. Tr. 0 
A8 Jgn Be ST UN JB Lg Maa 3 ala da 
P Ni y, £ 4 pan : aka PN AP or. A0 
IA AA ali KAI IE JSI Ce tu Uh le Ko 
Pa Pia ES. 2 am AK 8, & 1 3. Ar, Co Er G 
le as Wani SE lg al AI Ito AI Ih CI) Jose 
MAS LAN Hyun FR Boy oh 
23678. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin 
Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Atha' bin Yasar, dari Abu 
Salamah, dari Abdullah bin Salam berkata: Aku ingat siapa diantara 
kalian yang pernah ingin mendatangi Rasulullah SAW untuk bertanya 
amalan apa yang paling dicintai Allah SWT tapi tidak seorang pun 
diantara kita yang mau berdiri kemudian Rasulullah SAW mengirim 


seseorang untuk menemui kita lalu ia menyatukan kita dan 
membacakan surah ini, yaitu surah Ash-Shaff semuanya.” 


“8 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah pearwi tsigah masyhur. 

HR. Al Bukhari (12/401, no. 7014), pembahasan: Ta'birs Muslim (4/1930, no. 
2484), pembahasan: Keutamaan sahabat, dan Al Hakim (4/394), pembahasan: 
Keutamaan sahabat. 

Pendapat Al Hakim dalam hal ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. 

“9 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur.' 

HR. At-Tirmidzi (5/412, no. 3309), Ad-Darirmi (2/263, no. 2390): dan Al 
Hakim (2/487). 

At-Tirmidzi dalam hal ini mengemukakan bahwa ada perdebatan dalam 
sanadnya. Yang dimaksud adalah hadits berikutnya. 


— Musnad ImamAhmad 














- 
2 o- 320. S5. 


ts ee EN 53 A1 WAS CAK SAS WA 
Big B3 vugi Tnbaso R Dow AT ge fee ain dah 
ol A5 yah II up INA do 3 Ne. 3 Us (INI 
HB HA Mi aa ea Co sit 
G - 2 oY o- an 05 o- jaan 3 BL ut of 
"J3 Gea uv al XS an IS Uu Zolw et, aa "JB 3 
jan Tea aa A 2, y ii - Bo: 2 PEN “0. PN Lg 
SIS IL ala Ko AI In gb Se eh UN 
8 aa PL Si . PN PE y. “A3 FE 0 
Ie daan Fate IE Ea pai oi Ea AI IA JSI 
- 1 2 . 5 , 3 5 2 B3 P as - pg Aa 


AL SG A3 or ta 2 3 g 3 - or "raga 9. 
SEN Ie ad giat) ebay tale Al Gala AI Ja Ula 13 Can) 
Tanaka ME EL BAREL LA eD TR Kiba 
SE Ia BIS JB (AN Sie AK) AP II (PN SL 
LIS JB daa JIE Ip Oa Il CE KIS :JB aa 
nd - PPU Aan NE 8 AD Ka ag aa 
JS IG KIS 1 Ju Jb WA SI Le Ja 5 ls Kla 
BE 0 agar eta 3 -0 Ka - — 0 6F 0. 
AB HE WE KAI Jb dna dl up 
| | Ml 
23679. Ya'mar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepada 
kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, Hilal bin Abi 
Maimunah menceritakan kepadaku, bahwa Atha' bin Yasar bercerita 
kepadanya bahwa Abdullah bin Salam bercerita kepadanya atau ia 
berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, dari 
Abdullah bin Salam, dia berkata: Kami saling mengingat satu sama 
lain lalu kami berkata: Siapa diantara kalian yang ingin mendatangi 
Rasulullah SAW untuk bertanya amalan apa yang paling dicintai 


Allah SWT, saat itu kami segan dan tidak ada seorang pun diantara 
kami berdiri lalu Rasulullah SAW mengirim seseorang untuk 


. Musnad Imam Ahmad — 


menemui kami hingga ia. mengumpulkan kami, kami saling menuding 
satu sama lain, lalu Rasulullah SAW membacakan kepada kami: 
"Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja 
yang ada di bumi, dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana." hingga firman-Nya, "Amat besar kebencian di sisi Allah 
bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." (Os. 
Ash-Shaff (61J: 1-3), Abdullah bin Salam berkata: Utusan Rasulullah 
SAW membaca dari awal hingga akhir. Yahya berkata, Hilal 
membacakannya untuk kami, dari awal hingga akhir. Al Auza'i 
berkata: Yahya membacakannya untuk kami dari awal hingga akhir.” 


BA UB ea ANA 3 303.0. 8 - 
SUS SAS YG COLEY 0 Langa Op Era GAS NYA 
BA IP BN oi Ea op AI ae ap dahan 
IN dio dam SS Ii Leles Gali as 16 CAS 
RD 5 e Daga Dati KPA r ba aa sp, h 0, KA ai 05 
Ja Of ata GA AAN JUS Cab de SG db em Oa ale 
Ka RI IE 3 dik Ji Jaa Ea Jt ba J3 
ab 2S IS AI Lah Je Oa NI LAB 3 
ar. AN Ng 3 Of 2. Na aka Pen 2. Be 
EA Io AP Se ih Ab UR YA aah Ja 
as Kan chan nh cell JS gu tag ot ang Inyang 


pa » £ - rt Te 8 0. 
Ka AA Ya ke SI IP Tab Id bps (Lukas loragia & 
Pa aga : 0. T 0 n, 2. G3 9g Ha Band R3 
? se sa 7 2 " 2 3 rn 
33 SEP ag EP sn an Ja AS 
- bad L , 5 - 
3.09 


2 9 1” an & - 0 Pn MERE Lantang ia Ce LE or 
BI uya Al 89 & Jln Uya 3 yet Is BA Ya al -b 
# & - 

550 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 

















ea Cas deal : Jus GA bit S P J3 Sah it 
dya) Ie alas SIA EK Abe LAN Da3 ai 
Cam kabah matah CT GS Cah sd al ala Al Je Si 
Aa ay Jl Gagah Bat 2 AP Saja 
Gea BRA aa Ja Sh ai « Dogi up HR 3 Saja uh 


GAY pa Lea Kn Aga eh SG Ijis HI 
al Jl SAI ANU JB ng Sp Uni 
Be ba pn .JU 
23680. Hasan bin Musa dan Affan menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada 
kami, dari Ashim bin Bahdalah, dari Al Musayyab bin Rafi', dari 
Kharasyah bin Al Hurr, dia berkata: Aku datang ke Madinah lalu aku 
menghampiri seorang tua di masjid Nabi SAW, kemudian orang tua 
lain datang dengan bertumpu pada tongkat miliknya, orang-orang 
berkata: Siapa yang ingin melihat salah seorang penghuni surga, 
silahkan lihat orang itu. Orang itu berdiri dibelakang tiang lalu shalat 
dua rakaat, aku menghampirinya lalu aku berkata: Sebagian kaum 
berkata seperti ini dan itu. Orang itu berkata: Surga itu milik Allah 
'Azza wa Jalla, Dia memasukkan siapa saja yang dikehendaki ke sana, 
dulu aku pernah bermimpi dimasa Rasulullah SAW, aku bermimpi 
sepertinya ada seseorang mendatangiku lalu berkata: Ayo pergi. Aku ' 
pergi bersamanya, ia menempuh jalan besar bersamaku, di sebelah 
kiriku terbentang jalan lalu aku ingin melaluinya, orang itu berkata: 
Kau tidak termasuk pengikut jalan itu. 


" Kemudian terbentang jalan di sebelah kananku, aku 
menempuh jalan itu hingga tiba disebuah gunung curam, orang itu 
meraih tanganku lalu mendorongku ternyata aku telah berada 


Musnad.Imam Ahmad — 


dipuncaknya, aku tidak memegangi apa pun ternyata ada tiang dari 
besi, ujungnya ada untaian emas lalu aku meraihnya, orang itu 
mendorongku hingga aku meraih tali itu, orang itu berkata: Peganglah 
tali itu. Aku berkata: Ya. Orang itu mendorong tiang itu dengan 

kakinya lalu aku berpegangan pada tali itu. Aku kemudian 
menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW. 


Beliau bersabda, "Mimpimu baik, jalan besar 'itu adalah 
padang mahsyar, jalan yang terbentang di sebelah kirimu adalah 
jalan penghuni neraka dan engkau bukan pengikutnya, sedangkan 
jalan yang terbentang di sebelah kananmu" adalah jalan penghuni 
surga, gunung curam itu adalah tempat para syuhada', tali yang kau 
pegang itu adalah tali Islam, peganglah tali itu hingga kau mati." Dia 
berkata: Aku berharap menjadi penghuni surga. Kharasyah berkata: 
Ternyata orang itu adalah Abdullah bin Salam.””' 


Te 3035. Pa 


— ” s an A3 Sa Ga coin Ko —YYTAN 


PAN Naa AP Kg BL oi dam up tak 
TI 3 la SE Te gi Ka eh EA 
bs “ Oa AN “5 1 3. 0. Ju 
HE at Saleh Ie Mop 3 Bh, 
KAN 3 Ol “JG SE ale Ho A Pepe Len Aa aa 
HS B3) MEA Ya dbs ah Cg YA 

th . 0 . Pa hai s. . kah dai 

3 Baba ha Ye AS SA AN 3Kp 
SIR SY AE pe di KW Oka :JU 
34 2... a. 

Bapa LB ya tb Gaga 5 GEA NG OIup 





551 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23677. 


— Musnad Imam Ahmad 














ae 217 0-3 £ 


Tan aa 439 el A1 Gis 43 JG ra ES S4 Pa gn aa 


TAN AAA Tab GAY Gali sa y Bagan Ad IIS, 
Tae Dis - JL ss Ja ea » & 12 Oya aa, 
Y ragu daya IE Ii NU: Tr 


Pat 


AN ag JB Ai Ii ale SIG, 
AAN S1 ip BN Gt UU SK Ig G5 ia 
Bean BUS ak Lo AN Ak 


23681. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Oais bin Sa'ad, dari 
Muhammad bin Ibrahim 'At-Taimi, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku datang ke Syam 
lalu aku menemui Ka'ab, ia bercerita kepadaku tentang taurat dan aku 
bercerita kepadanya, dari Rasulullah SAW hingga kami sampai pada 
pembahasan hari Jum'at, aku menceritakannya, dari Rasulullah SAW, 
beliau bersabda, "Sesungguhnya di hari Jum'at ada saat tidaklah 
seroang muslim meminta kebaikan pada Allah di saat itu melainkan 
pasti diberi." Sa'ad berkata: Maha Benar Allah dan rasul-Nya, itu 
setiap tahun sekali. Aku berkata: Tidak. Lalu Ka'ab menatap dan 
berkata: Maha Benar Allah dan Rasul-Nya, itu setiap bulan sekali. 
Aku berkata: Tidak. Maha Benar Allah dan Rasul-Nya, itu setiap 
pekan sekali. Aku berkata: Ya. Lalu Ka'ab berkata: Tahukah kamu 
hari apa itu? Aku berkata: Itulah hari dimana Allah menciptakan 
Adam, terjadinya hari kiamat dan para makhluk mendengar saat itu 
kecuali jin dan manusia karena takut pada hari kiamat. Lalu aku tiba 
di Madinah kemudian aku menyampaikan khabar kepada Abdullah 
bin Salam tentang perkataan Ka'ab, lalu ia berkata: Ka'ab berdusta. 


| Aku berkata: Dia menarik ucapannya dan berpegangan pada 
ucapanku. Abdullah bin Salam berkata: Tahukah kau, kapankah saat 


Musnad ImamAhmad — 


itu? Aku berkata: Tidak, dan aku lelah karenanya, beritahukan padaku, 
beritahukan padaku. | 


Abdullah bin Salam berkata: Itu adalah saat antara Ashar dan 
Maghrib. Aku berkata: Bagaimana bisa, tidak ada shalat diantaranya. 
Berkata Abdullah bin Salam: Apa kau tidak mendengar Nabi SAW 


bersabda, "Seorang hamba senantiasa berada dalam shalat selama ia 


berada ditempat shalatnya seraya menunggu shalat." 


Hadits Abu Ath-Thufail Amir bin Watsilah RA 


HE MIPA du E35 - — YYTAY 
anal edan Sana o Jat  :yG «Jika SP 3 
Ad Uta ae ih Adi 9 pe Of SB WA Of 3A 
Na Boy Wa Ba lh daa JW IL C5 
II dya Boa GAN KA NAS Ja Je Ole laa, JI 
Jo IA JA AA Lari S2 J3 ap de Io 
II Ko In hn S3 A3 Ob MAN An eh Jo Ai 
SA 2 JA ia ARA oa JA Kn UB ga de 
CA, JA Ae 33 3 LIL Sara Cie ja Ikat G Pd 
PO d5 le DA Ai IU M3 Us Pa Ya JB Opa 
KA AAA rana ng Ie Lo Ira La Ot 


552 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23676. 


— Musnad Imam Ahmad 

















$ £ Pe ea Aa Ban ia on Ng “, P . L. $o a Pp 
CA BUNG 2S la APA Ito SI Sy) Into aer) 
A3 G 4 0 2. - Pena 3 Ba ga. bag Ka 
IE peta CAS Oh Il AS AR HJ KA Sp OS lai 3 


d ta 3 (4 Pa, or ba 2, h : . Pa 2 .- 0 Az 
A5 3 t— Lag AE AI Aap AN Sya) das (pke Kemas LS 
g NN H3 E Pe Ud 2. y 2. “3 0. £ hh - tg 
J3 cagA SIGI Ca Wale 3) cal Ig) Sola Urat Le Ay NU 


£ 
Ex.0.£ 3... 
& 


AI 3 II LA BI jae AYI of Aga SS 
: 2 23 EA PJ PA yaa 3 of KA Boa 
9 AI 3 Ja ye 539 ASIN JB BEN Ai 33 
, . 0 () .. 2, Pi en su A s, Mn in 
153 sll 3 ol: S9 el JB lg dala Al lo Ml Sya) 
2 0 - 0 215 .X Pe PP 0 4 9, ka Geo 
AA AS 5 Y Of 1635 WI A0 ale AI lte Al Ipa) A3 
0 1 fo. na Oa ore A ae na Nae ho ok 
I—3 Usa, Koryd lag Mala AI laa Al dya 007 Al Ig, Jd 
ISO aa SIA or ta “ Y g Ao. oa ITL Aa Ae 

Ko Bea Hg sel Ale Al Jay rak cal op) 
23682. Yazid menceritakan kepada kami, Al Walid bin 
Abdullah bin Jumai' mengabarkan kepada kami, dari Abu Ath-Thufail 
berkata: Saat Rasulullah SAW pulang, dari perang Tabuk, beliau 
memerintahkan seseorang untuk menyerukan bahwa Rasulullah SAW 
pernah membuat perjanjian agabah karena itu tidak boleh ada seorang 
pun yang menyalahinya. Saat (kendaraan) Rasulullah SAW digiring 
Hudzaifah dan Ammar, tiba-tiba sekelompok orang berpenutup kepala 
datang berkendara, mereka mendatangi Ammar saat menggiring 
(kendaraan) Rasulullah SAW, Ammar menyerang muka kendaraan- 
kendaraan tunggangan mereka lalu Rasulullah SAW bersabda kepada 
Hudzaifah, "Berhenti, berhenti." Beliau turun, saat beliau turun, 
Ammar kembali, Rasulullah SAW bersabda, "Hai Ammar, apa. kau 


kenal siapa mereka?" berkata Ammar: Sebagaian besar kendaraan 
mereka saya kenali sementara mereka berpenutup kepala. 


Rasulullah SAW bersabda, "Apa kau tahu apa yang mereka 
inginkan." Dia Ammar berkata: Allah dan rasul-Nya lebih tahu. 


2 

da 
# 
| 


E) 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW bersabda, "Mereka ingin membawa pergi Rasulullah 
lalu membuangnya." Ammar bertanya kepada salah seorang sahabat 
Rasulullah SAW, "Aku bersumpah atas nama Allah, berapa banyak 
pengikut perjanjian agabah yang kau tahu?" Sahabat itu menjawab, 
"Empat belas." Ammar berkata, "Bila kau termasuk yang pernah ikut 
berarti jumlahnya lima belas orang, mereka berjumlah limabelas 
orang, Rasulullah SAW menyebut tiga diantaranya. " 


Mereka berkata, "Kami tidak mendengar penyeru Rasulullah 
SAW dan kami tidak mengetahui apa yang mereka inginkan." Ammar 
berkata, "Aku bersaksi bahwa duabelas diantara mereka memerangi 
Allah dan rasul-Nya dalam kehidupan dunia dan pada hari tegaknya 
persaksian." Al Walid berkata, "Abu Ath-Thufail menyebutkan dalam 
peperangan itu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat 
dan beliau diberi tahu bahwa persediaan airnya sedikit, lalu seorang 
penyeru menyerukan agar tidak ada seorang pun yang mendatangi 
sumber air sebelum Rasulullah SAW tiba. Rasulullah ' SAW 
mendatangi sumber air itu dan ternyata sekelompok orang telah 
datang mendahului beliau lalu beliau melaknat mereka saat itu." 


03 3.03 


IS HEM P5 Me Bi (635 -YYIAY 


203.9 .. 


253 JB (ea Oka Oi IS 3 tema Ui jab LS 
- " . o aa as . 2 “d3 g P 

An MIS LE AA ad Ha AI JAN Ai de 
. - s v2 ia - e - . 2 03. 
ate ale Ko OA HE ad DN Jaka UT Usa 


18 Dia adalah Amir bin Wailah bin Abdullah bin Amr bin Jahsy Abu Ath- 
Thufail Al-Laitsi. Dia lahir pada tahun terjadinya perang Uhud. Ketika Nabi SAW 
wafat, dia berusia 8 tahun. Hamper semua riwayatnya berasal dari sahabat. Dia juga 
pernah tinggal bersama Ali di Kufah, kemudian kembali ke Makkah setelah Ali 
dibunuh. Dia wafat pada tahun 100 H. ada yang mengatakan, setelah itu. 

Sanadnya shahih. 

Al Haitsami (6/195) berkata, "Para perawinya adalah perawi tsigah." 

Hadits ini telah disebutkan dari Hudzaifah. 


— Musnad Imam Ahmad 














tgn an SSB ea Jet Op Aoa ea 


TAG BA J6 dg ale Io hope ud ul ya 
Ae Gaeah Ale 163 Dasa Ia XS 2 


2 
LO 


d0 )9 


23683. Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari kitabnya: Ibrahim bin Khalid 
menceritakan kepada kami, Rabah bin Zaid menceritakan kepada 
kami, Umar bin Habib menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin 
Utsman bin Khutsaim, dia berkata, "Aku bertamu ke kediaman Abu 
Ath-Thufail ternyata ia tengah bergembira," Aku berkata (dihati), 
"Aku akan mendapatkannya darinya." Aku berkata, "Wahai Abu Ath- 
Thufail, orang-orang yang dilaknat Rasulullah SAW, siapa diantara 
mereka? Dia hendak memberitahukanku siapakah mereka kemudian 
seoarang wanita hitam berkata padanya: Diam kamu wahai Abu 
Thufail, apakah kau tidak mendengar bahwa Rasulullah SAW 
' bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku: hanya manusia biasa, 
siapapun orang beriman yang aku doakan keburukan maka 
jadikanlah doa itu sebagai pembersih dan rahmat." 


Neo 3 o- Pt 


oi AK 1 CAK Cia Pa —YYTIAL 

Olah GAN Ig US JB « Ia ad YP aoi OS 

ay LAS Aa JA ag ae ta yA H3 Kmnli 

Se pa dang UK in, ag 
Ag ale 


584 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15231 dari Jabir. 


Musnad Imam Ahmad — 


23684. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, 
— dari Abu Ath-Thufail berkata: Saat baitullah dibangun, orang-orang 
memindahkan batu, Nabi SAW turun memindahkan batu bersama 
mereka, beliau mengambil baju lalu diletakkan diatas punggung 
beliau, beliau dipanggil: Jangan kau buka auratmu, lalu beliau 
membuang batu dan mengenakan pakaian.” 


oo. NB as B2 3 203 34 18 


Bi 4 ola Cod tekazun ui Ya oa —YYIAO 


Pt - 


J6 :JU «Jia UP ala IE Ag AK H3 De EA oa 
Ta IE NA y ca LN nga, ale ske & ang 


AN UR JB af Ke GI JG &i Naga Kara ag 
23685. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Utsman bin Ubaid Ar- 
Rasibi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Ath-Thufail berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kenabian 
setelahku kecuali berita-berita gembira." Beliau ditanya: Apa itu 
berita-berita gembira? Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi baik." 


pa Pt - 


Ai La Wa BU & Bye Chania MEA YAN 

- g 8 ... 0 - 
A1 Oa SA Ja IP ajaa Ud hah JL AI OA 
La An Sign dala jd jaan de ala ae hi Ji 


558 Sanadnya shahih. h 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 14512 dari Jabir. 

556 Sanadnya shahih. 

Utsman bin Ubaid Ar-Rasibi dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. 
Abu Hatim berkata, "Dia adalah orang yang lurus." 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13758. 


— Musnad Imam Ahmad 











- 0 £ £ 0-40 oe Se. CARA PE ag ne 
AA Gy— Cp Pain Gp AN IG AA) JAS NIS OS Gila 


IN Ho JAS ab AR SA JR P3 
SNN JUS ce Ih 3 Kbs Sp daa 339 al dl 
IE A3 UMB aka CSS Il SE BB daa 3 ala 
Ka AIA JG SA IA aga GIE Ul AIR A3 
TA Sh Je cai SP agus JG ci ira Pj 


Ia 3 Ia A4 133 tel ale At Io At Ih JG SAI IL 
op 
23686. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, budak Bani 
Hasyim menceritakan kepada kami, Mahdi bin Imran Al Mazini 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Ath- 
Thufail dan ia ditanya, "Apa kau pernah melihat Rasulullah SAW?" 
Dia menjawab, "Ya." Ada yang bertanya, "Apa kau pernah berbicara 
dengan beliau?" Dia menjawab, "Tidak, tapi aku pernah melihatnya 
pergi ke tempat beliau di sini dan di situ bersama Abdullah bin Mas'ud 
dan beberapa sahabat beliau hingga beliau mendatangi Dar Oaura', 
beliau bersabda, 'Bukalah pintu ini.' pintu dibuka lalu beliau masuk, 
aku masuk bersama beliau, ternyata ditengah rumah ada kain sutera, 

beliau bersabda, 'Angkat kain sutera itu' Mereka mengangkatnya, 
ternyata dibalik kain sutera itu seorang budak buta sebelah matanya, 
beliau bersabda, 'Berdirilah, wahai budak.' Beliau bersabda, 'Hai 
budak, apa kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah" Budak itu 
berkata, "Apa kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" 
Rasulullah SAW bersabda, "Apa kau bersaksi bahwa aku adalah 
utusan Allah?" Budak itu berkata, "Apa kau bersaksi bahwa aku 
adalah utusan Allah?" Rasulullah SAW bersabda, "Berlindunglah 


Musnad Imam Ahmad — 





kepada Allah dari keburukan orang ini." Belian mengucapkannya dua 
kali.”7 | 


Pig Gel AO 5 ?—.— pe . & 0 oa | 
CS JB CARA V2 OA ep bj Sa —YY AV 
ae 2, y € PT e au . Pu 2 Debu na, 2 Sean Ca 
ARA Ito AI Iga) sh AA UB Jaa da Ui 
an Pe at at ng oataa Jana Me 
LJB Fata OS IS 1G. ea 18 MEN 1 IE SP pel) 
Saja Wala Tan BS 


23687. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al 
Jurairi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku pernah berthawaf 
bersama Abu Ath-Thufail, ia berkata: Tidak tersisa lagi seorang pun 
yang pernah melihat Rasulullah SAW selain aku. Aku berkata: Kau 
pernah melihat beliau? Dia menjawab: Ya. Aku bertanya: Bagaimana 
cirri-ciri beliau? Dia menjawab: Beliau putih, rupawan dan 
sederhana.” 


- - 
19 — AB - 


2... » o 
Hala JB AK Dan GAS (a33 GI NYA 

Le . ka Be Ba Ar nh ai tb Pa o.3 - 
BE cakar ala A1 ato at JB AI 3 Sae Jialali UI 
sendang PI Ed sell Ie eh Babi la DE 


. g 
. 
7 





23 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Mahdi bin Imran An-Nakha'i 
yang dinilai dha'if. 

Mahdi ini dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban. Al Bukhari mengatakan, haditsnya 
tidak bisa dijadikan mutabi', namun di sini hadits ini adalah mutabi'. Oleh karena itu, 
aku menilainya hasan. , 

Hadits ini masyhur dalam kitab Shahihain dan telah disebutkan pada no. 
117175, 

558 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

HR. Muslim (4/1820, no. 2340), pembahasan: Keutamaan, Al Bukhari (Al Adab 
Al Mufrad, no. 790): Abu Daud (4/267, no. 4864), dan At-Tirmidzi (Asy-Syama il, 
no. 13). 


— Musnad Imam Ahmad 








23688. Waki' menceritakan kepada kami, Ma'ruf Al Makki - 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Ath- 
Thufail Amir bin Watsilah berkata: Aku melihat Rasulullah SAW, 
saat itu aku masih muda, beliau berthawaf di sekitar ka'bah diatas 


' kendaraan beliau, beliau menyentuh hajar aswad dengan tongkat yang 





berketuk.”? 


Pb ih - 


2. “Le TA Ma 2 sa 


' 23689. Tsabit bin Al Walid bin Abdullah bin Jumai' 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Abu Ath-Thufail berkata kepadaku: Aku sempat menjumpai 
delapan tahun, dari kehidupan Rasulullah SAW, aku lahir pada tahun 
perang Uhud.2 


2 Neo loo 0 


jp 3 Op Ga UAN SOP Cas EN AK 
Neag “33 WAR 1G Hata 3 SI at KET Jia Pi 





559 Sanadnya shahih. 

Ma'ruf Al Makki adalah Ibnu Kharrabudz, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

HR. Al Bukhari (3/472, no. 1607), pembahasan: Haji dan Manasik, Muslim 
(2/129, no. 1275), pembahasan: Haji dan Manasik, Abu Daud (2/ 176, no. 1879), 
pembahasan: Haji dan Manasik, An-Nasa'i (5/224, no. 928), pembahasan: Haji dan 
Manasik: dan Ibnu Majah (2/983, no. 2949), pembahasan: Haji dan Manasik. 

560 Sanadnya shahih. 

Tsabit bin Al Walid bin Abdullah bin Jami' adalah perawi #sigah. Dia dinilai 
tsigah oleh Ibnu Hibban dan diridhai oleh Abu Hatim. 

HR. Al Hakim (3/618). 

— Dalam hal ini Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya. 


Musnad Imam Ahmad — 





.. IX. 


ra Ne aa TE Man En TPL ena Benua 

Sama PSP WA) Ie NP Ul SAI Golnaa Gi, 
£ Pn : 8. or NX - a Pa 2... o 

AE Ip Hole Jabat la laa Ko 3 aja 
1 H9 £ E? Te s ore 0 Gi. - 23 c 01-. 

S3 BC PA aah LAS tirai! Ale ila3 cara AE) 


. 
g . 


ti 


2 X0 0. 08. o AIo oo 


23 .. it AG 3 Iv. 6 2 
LP ne EP ab aan LSN yS Gil Aap Un Mas 


23690. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Khutsaim, dari Abu Ath-Thufail 
ia menyebutkan kisah pembangunan ka'bah di masa jahiliyah. Kaum 
Ouraisy meruntuhkannya dan mereka membangunnya dengan 
bebatuan lembah yang diusung oleh kaum Ouraisy dengan pundak- 
pundak mereka, mereka meninggikannya hingga mencapai duapuluh 
hasta. Saat Nabi SAW membawa batu lembah, beliau mengenakan 
baju panjang lalu bajunya menyempit hingga naik sebatas punggung 
sehingga aurat beliau terlihat karena kecilnya baju, diserukan: Hai 
Muhammad, tutupi auratmu. Setelah itu beliau tidak pernah terlihat 


telanjang lagi”! 


. 


BA daa Ip MS ES (LAI KS 5 YAN 
aan or A4 kp , 2: AN an Mie Aa 0 0. 03 
Alah ANE eko AN Sya) JJ Jk Gal SP La 5 IE 
Ae KN AL GT 0... soft. 9 2. 2 ah Pa Ka NN 
SO yaa SI as 33 Cai LA & aa) S3 lam Tg 
Fa AN 9. - - o- X0 8 LX 2... ts Et. 2. 
AD Tak Ml, (RP Leah sa TS P3 SG al gl (is 
ct ora c- 2 co aa Pad #4, 0 - - Pa - Fi s8: 
DB B3 SNI PI A3 WP IE P3 AS eler 
AN YAN Op AI Sd Oo GB GAS uh G3 Las Oa 
86! Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23684. 


— Musuad Imam Ahmad 











23691. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid menceritakan . 
kepada kami, dari Abu- Ath-Thufail, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Aku bermimpi seperti yang dimimpikan orang tidur, 
sepertinya aku menarik sebidang tanah yang menghampiriku beserta 
kambing berwarna hitam dan kambing lusuh, lalu Abu Bakar datang 
dan menarik satu atau dua timba berisi air penuh, ia lemah menarik 
keduanya dan Allah mengampuninya lalu Umar datang dan menarik 
lalu ia beralih menghadap ke barat, ia memenuhi telaga dan memberi 
minum yang datang. Aku tidak melihat pemimpin yang lebih baik 
tarikannya seperti Umar, lalu aku mengartikan kambing berwarna 
hitam sebagai bangsa Arab dan kambing lusuh adalah bangsa | 


ajam 1562 


0-4 o us - 


dung . Laba AN Wa aa d ae Ka —YYIAT 


e 


Pan Pepe 


23692. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah 
bin Abu Ziyad berkata: Aku mendengar Abu Ath-Thufail bercerita 
bahwa Rasulullah SAW berlari kecil, dari hajar aswad ke hajar 
aswad.”03 


| 


| 


te 


'82 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Ali bin Zaid. Hal ini lebih 
ditegaskan oleh Al Haitsami (5/180). 

Hadits ini sudah sering disebutkan dan diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

563 Sanadnya hasan. 

| Ubaid bin Abu Ziyad adalah Al Oadah, namun banyak komentar tentang 
dirinya. 

Hadits ini telah disebutkan dent pada no. 14947. 


Musnad Imam Ahmad — 


5 BI BA Ba 3 Gia Jas jf ES —yraar 
“53 al AB ap Ae jika yA psen Hi Chan 
KE J5 JAS SE SEN eta gi dB 
UP el UN ab aed Yaf JL ca 2 Lia Das IA 
MN en NA Ot Cia SE) OS G3 HE A Ar, 
Ha INI AL JAN TAG IE Lu 
BA as Gn 5 seba BA (AI Ja Gd 4 an 
Se er tai S3 Pena KI SI 1,333 le sa 
O— A3 1636 Al & JEN In “as s 3 “J6 US Of 
JAN SA ag ale Jo MI bet asi 
II Io IE AI IG OS SB 38 IU Ul UE 
Hg Gb Ui 2 Uh JG Sena bh ale Ji 
Sen Al AA II SAN gk VI S0 ar Sh, 
zut: Peran GAS IT Ja In GL yg 
Pa Yan asa LN DN 
Kia S3 rai SU Lag: JI: 2 JUS BI 3 ln ale ala 
hn INI UI ag DI Lp ali aa 
AA Ate AI Ja Bie MD Ai 03 HA Ta Sal 
SE S5, Id AL gs Bh UG UE SI as 
AN Aa yA II og AI Jaa eU Mi 


— Musnad Imam Ahmad 











3 
PBS ES Ia AS Ja Japan WA 23 Ju Ca 
ae apa Nan 


Petaka 2. 


23693. Abu Kamil Muzhaffar bin Mudrik mencerita 
kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, 1 
Syihab menceritakan kepada kami, dari Abu Ath-Thufail Amir 
Watsilah, seseorang melintasi suatu kaum lalu ia memberi salam : 
mereka menjawabnya, saat ia melewati mereka, salah seorang dian | 
mereka berkata, "Demi Allah aku membenci dia karena Ale 
Orang-orang berkata, "Demi Allah, buruk sekali kata-katamu, d: 
Allah kami akan memberitahukan apa yang kau ucapkan padar 
seseorang tolong berdiri lalu beritahukan padanya. Utusan itu j 
menemui orang itu lalu memberitahukan apa yang ia katakan. Or: 
itu pergi lalu menemui Rasulullah SAW, ia berkata, "Wa: 


| Rasulullah, aku melintasi suatu majlis kaum muslim, diantara mere 


ada si fulan, aku mengucapkan salam kepada mereka, merc 
menjawab salamku, saat aku melintasi mereka, seseorang diant: 
mereka menemuimu lalu memberitahuku bahwa si fulan berka 
"Demi Allah aku membencinya karena Allah.' Tolong panggil orz 
itu dan tanyakan padanya tentang khabar yang disampaikan orang : 
Orang itu mengakuinya dan berkata, 'Aku memang mengucap: 
seperti itu wahai Rasulullah'." | 
Rasulullah SAW bersabda, "Kenapa kau membencinyi 
Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah tetangganya dan aku sel 
melihatnya, demi Allah aku tidak pernah melihatnya shalat sel 
shalat wajib saja yang dilakukan oleh orang baik dan orang ke. 
Orang itu berkata, "Tanyakan padanya wahai Rasulullah apakah 
pernah melihatku menundanya, atau aku wudhu dengan tidak b: 


Musnad Imam Ahmad — 14: 


ataukah aku ruku' dan sujud tidak baik?" Rasulullah SAW bertanya 
lalu orang itu menjawab, "Tidak." Selanjutnya orang itu berkata, 
"Demi Allah aku sama sekali tidak pernah melihatnya puasa selain 
bulan ini dimana orang baik dan orang keji juga berpuasa." Orang itu 
berkata, "Wahai Rasulullah, apa ia pernah melihatku tidak puasa atau 
melalaikan haknya sedikitpun?" Rasulullah SAW bertanya lalu orang 
itu menjawab, "Tidak." 

Selanjutnya orang itu berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah 
sama sekali memberi orang yang meminta, aku tidak pernah 
melihatnya menginfakkan hartanya sedikit pun dijalan Allah kecuali 
zakat yang ditunaikan oleh orang baik dan juga orang keji." Dia 
berkata, "Tanyakan padanya wahai Rasulullah apakah aku pernah 
menyembunyikan zakat sedikit pun atau aku memberlakukan pajak 
pada pemungutnya." Rasulullah SAW bertanya padanya tentang hal 
itu lalu orang itu berkata: Tidak. Rasulullah SAW bersabda padanya, 
"Berdirilah, bila aku tahu mungkin ia lebih baik darimu." 


Lia Pat 


PA AS oi op ca BAL engan MEAS —YYAAL 
HP aa ng le Io Jr ge alagt 
Aa Sta 5 Kata) ada A2 3 gak ul Siah 
Sg op Ap Gong pan Ka JAN GS 3 aah 
| AA 

23694. Ya'gub menceritakan kepada Ba ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab ia memberitahunya 


5& Sanadnya shahih. 
Al Haitsami (1/290) berkata, "Para perawi Ahmad adlah perawi tsigah tsabat." 


— Musnad Imam Ahmad 








bahwa seseorang dimasa hidup Rasulullah SAW melintasi suatu kaura 
“tapi ia tidak menyebut Abu Ath-Thufail. Berkata Abdullah: Telah 
sampai berita kepadaku bahwa Ibrahim bin Sa'ad menceritakan hadits 
ini, dari hafalannya dan ia berkata: Dari Abu Ath-Thufail, diceritakan 
oleh putranya Ya'gub, dari ayahnya, mereka tidak menyebut Abu Ath- 
Thufail, karena itu aku mengira bahwa ia salah dan yang benar adalah 
riwayat Ya' Tuo: Wallahu a'lam? 


Ss 2 


Kal A5 Ea NE Oli) dedi CI NYA AO 
an aa ola ar PA NAMA anna 
ia eh daa do Da 3 ag la oat Os 
Le menga sma Li SESALI P3) sea HAN 
ON bis ai AT 2G SET GI 
Wa :JE € ea Gods ot BEA KY SA Agt SAR catga 
Pasta ena Amma NAN 
en Lah tag ah ul dl 
sapaan ap A3 


23695. Yunus dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
dari Ali bin Zaid, dari Abu Ath-Thufail bahwa seseorang memiliki 
anak dimasa Rasulullah SAW lalu ia mendatangi Nabi SAW, beliau 
mengusap kulit wajahnya dan mendoakan keberkahan baginya 
kemudian tumbuh bulu didahinya seperti panah dan anak itu pun 
tumbuh menjadi pemuda. Di masa khawarij, ia menyukai mereka lalu 


565 Sanadnya shahih, seperti hadis sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


satu bulu dari dahinya rontok kemudian ayahnya mengambil pemuda 
itu dan menahannya karena khawatir akan menemui mereka. Kami 
menjenguknya, kami menasehatinya dan kami berkata padanya, "Apa 
kau tidak tahu bahwa berkah doa Rasulullah SAW telah runtuh dari 
dahimu." Kami tetap berada didekatnya hingga ia menarik pendapat 
mereka kemudian Allah Hai lagi bulunya di dahinya dan 
bertaubat.” 


0 do. Pt 


ga aa aa Ot Op PN Giaa - —YY1AT 


3 0-3 PRO 


1 Apn saka UP ata : IG ag Nat Os gw 
IS SE aa da Je Ips 


23696. Ya'mar bin Bisyr menceritakan kepada. kami, 
Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 
Abu Ziyad menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Ath-Thufail berkata: Rasulullah SAW berlari-lari kecil, dari hajar 
. aswad ke hajar aswad sebanyak tiga kali. 


Hadits Naufal Al Asyja'i RA 


2 an 


Ppap La Et A3 2 Jai Wi —rraav 
8 el 53 Lang 3 PPP BL 


- 


Fa tu | 208, "An ia An db 


566 Sanadnya hasan. Seperti itulah yang dikemukakan oleh Al Haitsami (6/243). 
56! Sanadnya hasan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23692. 

Dalam cetakan Al Halabi dengan redaksi keliru, "Mubasysyir." 

Lih. Athraf Al Musnad (7/18, no. 8694). 


— Musnad Imam Ahmad 








038 - 3 e # 3, 5 e ia 3 x 
As 3 JB iga jl al alas Le SJ AI 3 
6 


2 1 PLN Dg ME Na aa 2aaI Pi 22 
Can Sis JBL eialas 203 1G Kate La sama! 
Pi ea BN Kb TN MAA TE Tas 
— — — :J6 (OA KE) On X 1g sus 
Sp GG esa 


23697. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Farwah bin Naufal Al 
Asyja'i, dari ayahnya, dia berkata: Nabi SAW memberikan kepadaku 
anak perempuan Ummu Salamah dan bersabda, "Kamu adalah 
pengasuhku." Naufal “berkata: Rasulullah SAW diam sejenak 
' kemudian saya datang kepadanya dan beliau bertanya, "Bagaimana 
kondisi anak perempuan itu?" Naufal menjawab, "Dia bersama 
ibunya." Rasulullah SAW bersabda, "Apa maksud kedatanganmu?" 
Naufal berkata, "Ajarkan kepadaku apa yang harus aku katakan ketika 
beranjak tidur." Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah ketika kau 
hendak tidur surah Al Kaafiruun, kemudian tidurlah setelah membaca 
penutupnya. karena yang demikian itu adalah pembebasan diri dari 
kesyirikan."'8 





58 Tia adalah Naufal Al Asyja'i ayah dari Farwah bin Naufal. Dia masuk Islam 
ketika penaklukan Makkah. Setelah itu dia tinggal di Kufah dan menutup usia di 
sana. 

Sanadnya shahih. " 

HR. Al Hakim (1/565): Abu Daud (4, no. 5055), pembahasan: Adab, At- 
Tirmidzi (5/474, no. 3403), pembahaan: Doa, An-Nasa'i (Amal Al Yaum, no. 801): 
Ad-Darimi (2/441, no. 3427), pembahasan: Keutamaan, dan Ath-Thabarani Wal 
Kabir, 2/287, no. 2195). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hadits Al Migdad bin Al Aswad RA 


Ti PARA Ka pe Ad Oa Hj Es - —YYTAA 
"6 Jb AI Kai ai Sa op aa 3 Hb pita 3 
ta GAS Aa LAN JAM 5 patah Ie Jo WI Je 


OA. 


Jay Ga IS gas kan aa ol yh BE Ol 3 Ta SA 
2ILS GI Nan sana At LM JR AI 
Ska Se G3 5 Jai 

23698. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Al Migdad bin Al Aswad, dia berkata: Ali 
berkata kepadaku, "Tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang 
seseorang yang mencumbu istrinya lalu keluar air madzi, bukan air 
mani, andai istriku bukan putri beliau pasti aku bertanya pada beliau. 
Aku berkata: Wahai Rasulullah, seseorang mencumbu istrinya lalu 
mengeluarkan air madzi, bukan air mani. Rasulullah SAW bersabda, 


"Ia harus membasuh kemaluannya dan berwudhu seperti wudhu untuk 
shalat."”89 


2 30 4 £ 


ab G3 dika SES KE Wo — yen 


£ 


5 ea Gap AM Inna La 
Ia PA Gobel ala Para MN Ke Ip) IE JO 2 


58 Biografinya telah disebutkan pada no. 16671. 
Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16671. 


— Musnad Imam Ahmad 




















dg Ala Lo Op CGI AA Cai 3 AI C2 “5 
dani gai dian Ur ds Ai Papi sate dj 4 


napa 
Ob ala ale At Ko eng Meng KG SE LG 


PA SI lag da Jo MA Oi gadi Hita AI 
daya ja DP dan So 3 SIN 
UR ai A05 BASIS SUS JI 
ba la AA Iko AI Jp sega HA MLS Ch RC isl 
Ga R3 Legi DAA deh an ai 3 kera 

IV Ob gor Tas Pa dp Ja Ma JS 
bi Kl IE Ea BR AG aa bani 
SAS eSP LEAN ja Uya 3 saja 
Bae us Gantet land " Hn Naat 
Re-iek Hani) LA 3 as Sub BAY) al gp 
ah dp ca Ja taat pl dl A1 lp As 
en ta Gad G SG Diya La Ia 


. 
. 


J3 FG YA Uda deh jas Pre 1 CL ba 
Mei Crlto (And Pa 3g CN Ga Ba us 
Cia da 3, Ae Bj 

23699. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin 


Salamah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, dari Abdurrahman 
bin Abu Laila, dari Al Migdad bin Al Aswad berkata: Aku bersama 


Musnad Imam Ahmad — 


dua temanku mendatangi Rasulullah SAW, kami sangat lapar sekali, 
kami mendatangi orang-orang tapi tidak ada seorang pun yang 
menjamu kami lalu Rasulullah SAW pergi bersama kami ke rumah 
beliau, beliau memiliki empat ekor kambing lalu beliau bersabda 
kepadaku, "Wahai Migdad, perahlah susu-susunya untuk kami 
berempat." Aku memerahnya untuk kami berempat. 


Pada suatu malam Rasulullah SAW tidak datang, hatiku 
berkata beliau mendatangi sebagian orang Anshar lalu beliau makan 
hingga kenyang dan minum sampai puas, andai saja aku meminum 
bagian beliau. Aku terus seperti itu hingga aku mendatangi bagian 
beliau lalu aku meminumnya lalu aku menutupi gelas itu. Seusainya 
aku tersadar dengan apa yang terjadi. Aku berkata dalam hatiku: 
Rasulullah SAW datang dalam keadaan lapar dan beliau tidak punya 
apa-apa. Aku berusaha tenang dan aku pun berkata dalam hatiku. Saat 
aku seperti itu tiba-tiba Rasulullah SAW masuk, beliau mengucapkan 
.salam dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang terjaga namun 
tidak bisa membangungkan orang tidur. Beliau mendekati gelas, 
beliau membukanya namun beliau tidak melihat apa pun, Rasulullah 
SAW bersabda, "Ya Allah, berilah makanan. orang yang memberiku 
makan, damberilah minum orang yang memberiku minum." 


Aku pun mendapatkan doa Rasulullah SAW lalu aku 
mengambil parang dan mendatangi kambing-kambingku, aku pun 
melihat dengan seksama mana diantaranya yang paling gemuk. 
Tidaklah tanganku melintasi satu pun kantung susu kambing 
melainkan pasti berisi penuh susu. Aku pun memeras hingga sepenuh 
gelas besar lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, aku berkata: 
Silahkan Anda minum wahai Rasulullah SAW. Beliau 
menengadahkan kepada ke arahku, Rasulullah SAW bersabda, 
"Tunggu dulu wahai Migdad, ada berita apa." Aku berkata: Silahkan 
Anda minum, setelah itu baru aku beritahu. Beliau minum hingga puas 
lalu beliau memberikan gelas itu padaku, aku pun minum. 


— Musnad Imam Ahmad 














Rasulullah SAW bersabda, "Ada khabar apa?" lalu aku 
memberitahu beliau. Beliau bersabda, "Ini adalah berkah yang turun, 
dari langit, bukankah kau tadi memberitahu kami supaya kami bisa 
memberi minum kedua teman kami." Aku berkata: Bila berkah turun 
padaku dan Anda, aku tidak perduli siapa pun yang tidak kebagian.” 


Lo 30 3. 0o- Papa 


SN GI AIA oa GA GAS —NYV 


2 0-3 


PA PNP Ne oU 3 kaga 
JL Ag & as (Lag KAN 3 SA S ar “JG cal 52 
ar Ai Te Ja 5 uh, IN PE LA ae 


Tai CL HMI CG Ca Pai weh du 
Oo JI ea UB DI y JB Wei 
s3 2.9. - Go ee 


aa Oi AT UE tiga & Pk 2g din In na Ia 
He jane Pura II Ke Ips Jab Id A1, 


0 7 
2 Ge 


1. Lama Yf SH Cam Ad DA 
—iS du AG Geilah GKI) ORI SEA 
BPELAWI IN OS Ad 
NN an beta bada 


7. 
..& 7. 


0 0 / 2». - 
SP) Ibn GI Gap a T Obi elad Ob S3 gate H4 Kasi 
Kat ae Yan bang TE AS ol Adaa NI Li 


570 Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (3/1635, no. 2055), pembahasan: Minuman, bab: Menghormati 
tamu, At-Tirmidzi (5/70, no. 2719), dan An-Nasa'i (Amal Al Yaum, no. 323). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


- 


H5 JS JS Ola oj AT ala HW al JS A3 


- Ga 2 8 AN, SA net an Ke 5 Mn 3g goo or 
A9 IS AJE AT OB ab oa yah 
IG RK Tebe AL. Lp Ge PE ad 

MR 2 ea Kail oa LB Gain 


23700. Ya'mar bin Bisyr menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Shafwan bin 
Amru mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Jubair bin Nufair 
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata: Kami menemani 
Al Migdad bin Al Aswad pada suatu hari lalu seseorang melewatinya, 
ia berkata: Alangkah beruntungnya dua mata yang pernah melihat 
Rasulullah SAW, kami ingin melihat seperti yang engkau lihat, 
menyaksikan seperti yang kau saksikan. 


Al Migdad dibuat marah lalu ia terkesima dengan kebaikan 
yang diucapkan lalu ia menghampiri Al Migdad, ia berkata: Apa 
gerangan yang membuat orang itu mengharapkan sesuatu yang telah 
terjadi yang telah disembunyikan Allah darinya, ia tidak tahu andai ia 
menyaksikan bagaimana bila ia ada disana, demi Allah, beberapa 
kaum yang ditelungkupkan Allah diatas hidung mereka di neraka 
jahanam pernah mendatangi Rasulullah SAW, mereka tidak menerima 
seruan Nabi SAW dan tidak membenarkan beliau, kenapa kalian tidak 
memuji Allah SWT saat kalian lahir kalian hanya mengenal Rabb 
kalian dan membenarkan yang dibawa nabi kalian, kalian telah 
dilindungi, dari bencana yang menimpa orang lain selain kalian. Demi 
Allah, Allah SWT mengutus Nabi SAW dalam kondisi yang sangat 
sulit untuk seorang nabi, disuatu masa dan kejahiliyahan, mereka tidak 
menilai agama lebih baik, dari paganisme, beliau datang membawa Al 
Our'an, dengannya beliau membedakan antara yang hag dan yang 
batil, membedakan antara orang tua dan anak hingga seseorang 
menilai orang tua, anak atau saudaranya sebagai orang kafir dan Allah 
SWT telah membuka kunci hatinya untuk keimanan, ia tahu bila ia 
mati akan masuk neraka sehingga hatinya tidak tenang karena tahu 


— Musnad Imam Ahmad 











orang tercintanya berada di neraka dan itulah yang difirmankan Allah 
'Azza wa Jalla, "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri- 
isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan 
jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (Os. Al 
Furgaan (251: Tap 


in Ed 


Haag ag Ae jago 


TEA PP MATAN Sta JG Op oh Ia yp Jd 
A8... Pap Ta AN 
Bae gn PB aa Game PP 


2 2. 5 SAN ON 


ot. 5 Ata OS af Y9 IE opa BAB 1G Kl 
Abuya uk K3 Jos 


23701. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Ishag, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid, dari 
Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar, dari Al Migdad bin Amru berkata: 
Saya berkata, "Wahai Rasulullah bagaimana pendapat Anda tentang 
seorang yang menebasku dengan pedang hingga memotong tanganku, 
kemudian ia berlindung dari seranganku pada sebuah pohon kemudian 
berkata, "aa ilaaha illallaah (tidak ada tuhan selain Allah), apakah 
saya boleh membunuhnya?'." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan." 


Al Migdad berkata: Lalu saya mengulangi pertanyaanku dua 
kali atau tiga, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan membunuhnya, 
karena jika kamu membunuhnya kamu sama seperti dia sebelum dia 
mengucapkan kalimat tersebut (kafir) dan dia sama seperti kamu 


37 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 
HR. Al Bukhari (Al Adab Al Mufrad, 46, no. 87), bab: Anak adalah penyejuk 
hati: Ath-Thabarani (11/53, cet. Dar Al Fikr), dan Abu Nu'aim (Al Hilyah, 1/175). 


Musnad Imam Ahmad — 


sebelum kamu melakukan apa yang kamu lakukan membunuhnya 
(muslim) SP 


2 2. 
3 Pet na 


GI OA EA ee 23 HS SAS NPV Y 
IE SAN oi KE sa LP Ea 


SJ Ag Ta Wilkalt) Keladat 15003 18 okoete3 ASASI 
2 Or ES ore tan 2, y - -L ON jan Sa aa 
ed lag KIE Gabe Al dya) Amel ee Kas Pi Uas 


P4 
# 


UG celah ala AI Iko AN J3 Ji EU JB Alis IA 
MEA pal ala RI Ko II JB GE S5 cat 
A Corak 3 - - o 33 90 3 Pi 5, aa LA NA Haa tak 
3 tema Ola JS Dipa AE US 2G UG lil Ika 


V Un AU YEN ag dai ig LE Tin Jp 
Sl —3 at 5 ulas km Sa ti obi mg UU TA 
KN gl Ka yk da oh ok put 1 aras 
JB MAU BEAN GA JL 0G AUa Lal diri 
GI AA ai Ha 3 SR Oh 


Bo AN 


2 2. Ga Tega “ 5 
(aza Ao Lp Tanbap Lo Ibn JL bi "JB € Jaw 


FTA 


g £ - &- Te 214 SA 2st Ed 0 NI P Ira 4 - 2 Pa 
"J5 Up 33 RI Ma le yen ol. Yg 3 
aa - .. Ts 0 2... 8g Ha ore 2.9 ed o se -, 6 To 


58 Sanadnya shahih. 

Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar adalah sahabat. 

HR. Al Bukhari (7/321, no. 4019 dan 12/187, no. 6865), Muslim (1/95, no. 95), 
pembahasan: Iman, bab: Larangan membunuh orang kafir setelah mengucapkan, laa 
ilaaha illallaah, Abu Daud (3/45, no. 2644), pembahasan: Jihad, bab: Alasan orang- 
orang musyrik boleh dibunuh. 


— Musnad Imam Ahmad 








AI Ef ee VISI Ke TA AN Ie 
HS as ag ala Jo MIA 3 US Ge 
SIG den UP AG DN BJB aa JI Op Ia 
AAN SKS JG Ja 2 gal aki Ya mall sal 
BASA GAN GAES yan Ji lag Got SG 3 Aas 
Lai dis Ja Gp Op alan da Io opa 
S5 AI AJE cd Vadli ol Oak LAS UJAN - S 
Aa bni den aa Ina ah Aaja Ol tera 
Bai Gal KA Ba ud Tag ala NI Ko NI 


an Da MA RN SEN Son RU ana 
AN Jgn GE UE A3 AI Ip UAN ia 2G 


B1 


G3 KN YA EPA ips He oiaG AN op EN 
anta H3 LA Tyo Gala AA Ia 1 Op 
DA SA Alah aa Je P3 dan Jb PI SA | 
SI Ie IIS GA Ia OS Aka Ogan Gili sJG dibin G 
Sp Yf sia Lu lag ale Ai Se dag US 
SAN AB IE Aga Ona Pia Uk-lo Jess Pi Fei 
au Ita ja KA EA, GEA Il adu Sel ag 


23702. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, 
dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Migdad, dia berkata: Aku 


'Musnad ImamAhmad — 





bersama dua temanku, saat itu pendengaran dan penglihatan kami 
sudah tidak ada karena kelelahan, kami mendatangi para sahabat 
Rasulullah SAW tapi tidak ada seorang pun yang menjamu kami, lalu 
kami pergi menemui Rasulullah SAW kemudian beliau pergi bersama 
kami ke rumah istri beliau, beliau memiliki tiga ekor kambing lalu 
beliau bersabda, "Perahlah susu-susunya untuk kami." 


Kami memerahnya lalu masing-masing, dari kami meminum 
bagiannya kemudian kami angkat bagian untuk Rasulullah SAW. 
Pada suatu malam Rasulullah SAW datang, beliau mengucapkan 
salam dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang terjaga namun 
tidak bisa membangungkan orang tidur, beliau ke masjid lalu shalat, 
setelah itu beliau mendatangi minuman beliau kemudian minum. Pada 
suatu malam syetan mendatangiku, ia berkata: Muhammad 

. mendatangi kaum Anshar, mereka memberinya hadiah sementara 
mereka memerlukan minuman ini, minumlah. Syetan terus saja 
menggodaku hingga aku meminumnya. Saat sudah masuk ke perutku 
dan aku sadar minuman itu sudah tidak bisa lagi dikeluarkan, syetan 
membuatku menyesal. Hatiku berkata: Celaka, apa yang kau lakukan, 
kau meminum minuman Muhammad lalu beliau datang dan tidak 
melihatnya (minuman) sehingga beliau akan mendoakan kejelekan 
padamu di dunia dan akhiratmu. Al Migdad berkata: Aku mengenakan 
selimut dari wool, setiap kali aku tutupkan kepala, kakiku terlihat dan 
bila aku tutupkan dikakiku, kepalaku terlihat. Kantuk tidak juga 
mendatangiku sementara kedua temanku sudah tertidur. 


Setelah itu Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam 
seperti salam biasanya, setelah itu beliau ke masjid dan shalat, setelah 
itu beliau mendekati gelas, beliau membukanya namun beliau tidak 
melihat apa pun, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berilah 
makanan orang yang memberiku makan, dan berilah minum orang 
yang memberiku minum." Aku lalu mengambil selimutku lalu aku 
ikat, aku lalu mengambil parang dan mendatangi kambing- 


— Musnad Imam Ahmad 

















kambingku, aku pun melihat dengan seksama mana diantaranya yang 
paling gemuk lalu aku akan menyembelihnya untuk Rasulullah SAW. 


Ternyata semuanya penuh Susunya, lalu aku mengambil 
bejana untuk keluarga Muhammad yang biasa mereka pakai makan 
untuk aku isi perahan susu - Abu An-Nadhrah berkata dalam 
riwayatnya: Tempat mereka memerah susu- lalu aku memerahnya 
hingga berisi penuh, setelah itu aku mendatangi Rasulullah SAW, 
beliau bersabda, "Apa kalian sudah meminum minuman kalian malam 
ini hai Migdad?" aku berkata: Silahkan Anda minum. Beliau minum 
lalu beliau memberikan gelas itu padaku, aku berkata: Silahkan Anda 
minum, beliau minum lalu memberikan sisanya padaku, aku pun 
minum, aku tahu Rasulullah SAW sudah puas, beliau berdoa untukku, 
aku tertawa hingga jatuh ke tanah, Rasulullah SAW bersabda, 
"Tunggu dulu Migdad?" aku berkata, "Dulu aku seperti ini dan aku 
pernah melakukan seperti itu." Lalu beliau bersabda, "Ini hanyalah 
rahmat dari Allah, bukankah tadi kau memberitahuku untuk 
membangunkan kedua temanmu itu agar keduanya bisa 
meminumnya." Aku berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan 
kebenaran, aku tidak perduli pada orang lain bila Anda 
mendapatkannya (rahmat) bersamaku." 


18 . 


5 Sad 2 Bas Bah Gi Je ES TV. 

Sa ia UAP 2 pakan pas Aoi Ii Ie 
D1 de Jan ta IG gl la Ko dp Cat 
HA 5 La si Kah Ff OS Bi sda al 


573 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23699. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hi akta eatin Ji MEL 15 aa nda jas 

23703. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Yazid bin 
Jabir, Sulaim bin Amir menceritakan kepadaku, Al Migdad 
menceritakan kepadaku, sahabat Rasulullah SAW berkata: Saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ketika hari kiamat kelak, 
matahari akan didekatkan kepada manusia hingga seukuran satu atau 
dua mil, mereka disengat oleh matahari hingga mereka kebanjiran 
keringat menurut kadar amal mereka, diantara mereka ada yang 
dibanjiri keringat hingga dua mata kakinya, diantara mereka ada 
yang di banjiri keringat hingga kedua lututnya, dan diantara mereka 
ada yang di banjiri keringat hingga lehernya dan bahkan ada 


diantara mereka yang benar-benar ditenggelamkan."'"" 


ea SANA BE Pa Aa Pi ag (GAS —YYV 4 
GS eta 2 oa Gi hat IG aa ita 
BIN Adat da la Jo AI Iga Ht Wii Sp 
2 PA TS BEN 73 Yg USA Ab la 
Da ed Aa Lp Al AI as EL ada J3 ap 
23704. Yazid bin Abdur Rabbih menceritakan kepada kami, 
Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu Jabir 


51 Sanadnya shahih. 
Sulaim bin Amir adalah Al Kala'I, seorang perawi tsigah masyhur dari kalangan 
tabi'in. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17370. 


— Musnad Imam Ahmad 











menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Sulaim bin Amir 
berkata: Aku mendengar Al Migdad bin Al Aswad berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah tersisa diatas muka 
bumi rumah batu dan bulu kecuali Allah memasukkan kalimat Islam 
ke dalamnya dengan kejayaan orang yang berkuasa atau dengan 
kehinaan orang yang hina, Allah 'Azza wa Jalla memberi mereka 
kejayaan hingga mereka dijadikan pemiliknya atau Allah 


menghinakan mereka lalu mereka menjadi hina karenanya." ? 


0. 3590 4 - 3 - 


se PN ea re AN GM Pra —YV. 0 


. 


KAA TE gi AP AE JAN 


“ 


Ea 


0 03 0. 


2 SAI oi SA GP IAI Oi AE PP 
AI Ha Ol 0g Ab ea Io Tag 1 YG dah 


Ah 3 


23705. Yazid bn Abdurrabbih menceritakan kepada kami, 
Bagiyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy 
menceritakan kepadaku, dari Dhamdham bin Zur'ah, dari Syuraih bin 
Ubaid, dari Jubair bin Nufair dan Amru bin Al Aswad, dari Al Migdad 
bin Al Aswad dan Abu Umamah keduanya berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya seorang pemimpin bila mencari keraguan 

ditengah-tengah rakyat berarti ia merusak mereka." 


Pa 


518 Sanadnya shahih. 

Al Walid bin Muslim telah menyatakan dengan jelas bahwa dia meriwayatkan 
hadits kami. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16894. 

51 Sanadnya shahih, meskipun Bagiyyah bin Al Walid masih diperdebatkan 
dan dia telah menyatakan. bahwa dia telah meriwayatkan hadits kami. Namun masih 
ada perdebatan tentang Ismail. 

3 Al Haitsami (5/225) berkata, "Para perawinya adalah perawi tsigah." 


Musnad Imam Ahmad — 





Pa 


CI ee ES ai Gi Aa GAS -YYVAA 

pe an ru, II 1 Maki JG :JG Sea 2 Oa 5 vr 

Na Aja BL HA Ren pen” Ana HA 

Te IL NIP Lg IU Kata ap 1s al ala 
ABE LEAN al ja WI RAR ST GA 2d 


23706. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, Al 
Faraj menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Sulaim menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Al Migdad bin Al Aswad berkata: Aku tidak 
menilai baik atau buruk pada seseorang hingga aku melihat akhir 
hidupnya, yaitu setelah aku mendengar Rasulullah SAW. Dia ditanya, 
"Apa yang kau dengar?" Al Migdad bin Al Aswad berkaata, "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh hati manusia itu 
lebih berbolak-balik melebihi tungku bila airnya mendidih". 


Pa Pa 2 0. Pt . 


o— Ai SA oi Bas gia Gita NYV AN 


2 03 Ado 


je aa CAS EN ni Bale ge (aa 
S3 S3 la Misa Ir Sada of cet Aa 


aa "3 .. Pe “2. N La h3 2... Por - . @ Aa, 
JB BI 2 (ebay SIP Al Gala Al Iyan ANA Ke Gjan OS) 
ASI — ee) CB OS il PI Ko Ml Sya 


HR. Abu Daud (4/272, no. 4889), pembahasan: Adab dari Shuddi bin Ajlan 
Abu Umamah, Al Hakim (4/378), dan Al Bukhari (Al Adab Al Mufrad, 1/98, no. 
248). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. 

511 Sanadnya shahih. 

Al Haitsami (7/211) berkata, "Para perawi Ahmad adalah perawi Gan » 

- HR. Ath-Thabarani (Al Kabir, 2/153, no. 598 dan 603), dan Ibnu Abu Ashim 
(As-Sunnah, 1/102, no. 226). 


| —— Musnad Imam Ahmad 








Ii jo nga Ie re ga Ida) GA cd SA 

z $ . RL ee ore 
II EN sin ANA Ja uye: jala 
Ob ABE Ya de Jo 5 IG ag 


3. 0g. . 


Ha aja da uh cabai ol J3 Udit Up 


23707. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi Ibnu 
Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, Atha' bin Yazid 
Al-Laitsi Al Jundu'i menceritakan kepadaku, bahwa Ubaidullah bin 
Adi bin Al Khiyar memberitahunya bahwa Al Migdad bin Amru Al 
Kindi —sekutu Bani Zuhrah dan termasuk salah satu orang yang turut 
serta dalam perang Badar bersama Rasulullah ' SAW— 
.memberitahunya, ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai 
Rasulullah bagaimana pendapat Anda bila aku berhadapan dengan 
seorang kafir lalu kami berperang hingga ia menebasku salah satu 
tanganku dengan pedang, kemudian ia berlindung dari seranganku 
pada sebuah pohon kemudian berkata, 'Aku masuk Islam karena 
Allah', apakah saya boleh membunuhnya?" 


Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kau bunuh." Al Migdad 
berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah menebas salah satu tanganku." Al 
Migdad bin Al Aswad mengucapkannya setelah orang kafir menebas 
salah satu tangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan 
membunuhnya, jika kamu membunuhnya maka dia sama seperti kamu 
sebelum kamu melakukan apa yang kau lakukan terhadapnya 





(muslim) dan kamu sepertinya sebelum ia mengucapkan kalimatnya 


(kafir) "1 


21 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23701. 


| 


Musnad Imam Ahmad — 





PP 


CARA gp KG at BIS uye 25 Sl GAS TV UN 
SAN Ap ani dab tp an ii 
YaEA Te BN ye MI Iga KAS aah Os UI :JG 
PP Ag KN ea enek is 
Ls ai asia YG LI cad Ah 
An Pa AN Ea dy da dd J5 la GA 
J5 53 2G as Ba al St 2 AB eat ae 
Hantu GG aa Ai eta ya Je Adi BAYI 2 Ni 
Je JI Ip A3 EL 3 As sJU 2163 PAGE 
HS al pa tb: abad APA PN ATA TKA 
Wak 3 ab call :JG € GEN en TN ah JL 
CI JB GE NI 19 Ia at 213 196 alan 
2 sena SA eh GA SGB 
Aap data 


23708. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Sulaiman bin 
Maisarah, dari Tharig bin Syihab, dari Al Migdad bin Al Aswad 
berkata: Saat kami singgah di Madinah, Rasulullah SAW | 
menempatkan kami sepuluh-sepuluh, maksudnya setiap sepuluh orang 
ditempatkan dalam satu rumah dan aku termasuk diantara kesepuluh 
orang yang tinggal bersama Rasulullah SAW, kami hanya memiliki 
seekor kambing yang kami perah susunya. Bila Rasulullah SAW 


— Musnad Imam Ahmad 








terlambat datang, kami minum terlebih dahulu dan kami sisakan 
- bagian untuk beliau. 


Pada suatu malam, beliau terlambat datang dan kami tidur. 
Berkata Al Migdad bin Al Aswad: Lama sekali Nabi SAW tidak 
terlihat olehku, mungkin ada seseorang yang memanggil beliau lalu 
aku meminum susu dan saat sebagaian malam berlalu, beliau datang 
dan masuk ke rumah. Setelah aku meminum susu beliau, 'aku tidak 
tidur, saat masuk beliau mengucapkan salam namun tidak dengan 
suara keras, selanjutnya beliau menghampiri gelas besar namun beliau 
tidak melihat apa pun, beliau terdiam lalu berdoa, "Ya Allah, berilah 
makan orang yang memberi makanan pada malam ini." - 


Al Migdad bin Al Aswad berkata: Aku bangun lalu 
mengambil pisau, aku menghampiri kambing. Rasulullah SAW 
bersabda, "Kenapa kamu?" aku menjawab: Aku akan menyembelih. 
Rasulullah SAW bersabda, "Jangan, bawalah kemari kambingnya." 
Aku membawa kambing itu lalu beliau mengusap kantung susunya, 
susu keluar sedikit kemudian beliau minum dan setelah itu tidur.” 


ae 


3 pe Ip SMU UB GAB I OLB EASY AA 
Ao Jb angid a Jah 5 Ud ai DIRI Lp ea 
153 8 "JB Kok Sd ia Pi PA pall da 

EA KANAN era ALS gi -JG Aap meta Ia M3 


. 23709. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik 
mengabarkan kepada kami, dari Salim Abu An-Nadhr, dari Sulaiman 
bin Yasar, dari Al Migdad bin Al Aswad ia bertanya kepada 
| Rasulullah SAW tentang seseorang yang mendekati istrinya hingga 





"9 Sanadnya shahih. 
Abu Bakar adalah Ibnu Ayyasy. 
| Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2702. 


Musnad Imam Ahmad — 





mengeluarkan air madzi, beliau bersabda, "Bila seseorang 
mendapatkan seperti itu, hendaklah ia memercikkan air ke 
kemaluannya —berkata Al Migdad bin Al Aswad: Maksud beliau 
membasuhnya— dan hendaklah berwudhu seperti wudhu untuk 
shalat."8 


Ag ne Ad Kab LA dp Ul -yrvi. 


pa ra an HI aa dad yaa Jai sja 
AN Jah 3 L Ju aa ya OI oi PA 23 C2 


Je Ta YTAS Tua 9 seb jean ae le A1 Ie 


aito Ld Xtai Y) Pa ya dar loe 
23710. Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Abu 
Ubaidah Al Walid bin Kamil, penduduk Himsh Al Bajali 
menceritakan kepada kami, Al Muhallab bin Hujr Al Bahrani 
menceritakan kepadaku, dari Dluba'ah binti Al Migdad bin Al Aswad, 
dari ayahnya ia berkata: Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW 
. shalat menghadap tiang, kayu atau pohon melainkan beliau 
memposisikannya di sebelah alis kanan dan kiri, beliau tidak 
bersandar padanya.” 





Ga Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23698. 

881 Sanadnya dha'if. 

' Al Walid bin Kamil Abu Ubaidah Asy-Syami adalah layyin. Ikut bergabung 
dengannya, Al Walid bin Hujur Al Bahrani, seorang perawi majhul hal menuru para 
ulama. Ali bin Ayyasy adalah perawi tsigah tsabat. Dhiba'ah binti Al Migdad bukan 
perawi majhul dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. | 

HR. Abu Daud (1/185, no. 693), pembahasan: Shalat, dan Al Baihagi (2/272), 
pembahasan: Shalat. 


— Musnad Imam Ahmad 








o- A0 42 - ag 


UI Sab aa Es d5 KP H3 Aj ES YAN 


Lg “JB HN Hi v Ag 1" 3 AI uas » 
FT ita & Bug oi laa Dan ala £ Th koe 
Ar y Op dada | (has s1 Hyat S Ae 1S 0 Taba Sa 
Naa 
23711. Yazid bin Abdurrabbih menceritakan kepada kami, 
Bagiyyah menceritakan kepada kami, Al Walid bin Kamil 
menceritakan kepadaku, dari Al Hujr atau dari Abu Al Hujr bin Al 
Muhallab Al Bahrani, dia berkata: Dhubai'ah binti Al Migdam bin 
Ma'dikarib menceritakan kepadaku, dari ayahnya bahwa Rasulullah 
SAW bila shalat menghadap tiang, kayu atau semisalnya, beliau tidak 
memposisikannya tepat dihadapan mata beliau, tapi beliau 
memposisikannya disebelah alis kiri." 


S8 erat 10 Gala H3 AS CAS (OLS EA -YYVAY 

ai LA HSE IAI Gi Sa 0 II Ao AL A6 
A 8,33 »L 2 Naa 5 » 8. “ 0... 
D de ai AA Kaya 3 ce) ko ,xa ud log Hj 
d3 ah sah Aja Ja Lai CSS aah ale 
LA ah pa 3 Jet, cela ang Aang Dlbuia G Saran 
Ce ad 3 aa ang alan Ko AI 35 ah Ya 
AN aa or Aa 25 2 Na Pan andi : - Hg 4 co. To - 
ag EA Kao Oh gi SW AN de Lahan, 





"8? Sanadnya dha'if, seperti hadits ea Namun di sini dia menyebarkan 
kekeliruan perawi yang mengklaim meriwayatkan dari Al Migdam. 


Musnad Imam Ahmad — 





JI bb AAN slh A3 3 j3 Oa Gas dat AB 
AS saat SE dig US ala Lips ls 5 
LE C5 ag aa Lo AN 2 Pn 
JA an SP UP LA en AI HER) 
Je pd aa) SJ Aa Sah Ka 3 db aa 
La DAS Kat Dia IG dFpe3 LAB Peak 2, 
2 Ia ai ap Ae ir Gd Cet as ENI 
pa) ja Ca Sy ai PRO Pa Bp datang 
PA aa E My 9 as Ng 5 2s SA 
LA dan Pang sd Sh 4 daa Hi Sak sad Ha 


pa SU Hang 73) sea ata JG Lapas Sa 


Hen jaan aa Kuah Pala -A 
oa Tag Para Para AP aa JW IIS TAS OS dala (Ap Ang 
2 42 He o- - . PN ra 2 Ll . - o Ta SAT 
BP Chlo Ht ai Sei cela ya IS 
Ala Id deli is ha 

23712. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Abdurrahman 
bin Abu Laila, dari Al Migdad bin Al Aswad berkata: Aku tiba di 
Madinah bersama seorang temanku, kami mendatangi orang-orang 


tapi tidak seorang pun yang mau menjamu kami lalu kami mendatangi 
Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau, beliau 


— Musnad Imam Ahmad 











kemudian pergi bersama kami ke rumah beliau, beliau memiliki empat 
ekor kambing lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai Migdad, 
perahlah susu-susunya, bagilah menjadi empat kemudian berikan 
bagian untuk setiap orang." Aku memerahnya lalu aku simpan bagian 
Nabi SAW. 


Pada suatu malam Rasulullah SAW tidak datang sementara 
aku tengah berbaring diatas tempat tidurku, hatiku berkata beliau 
mendatangi orang Anshar, andai saja aku meminum bagian beliau. 
Aku terus seperti itu hingga aku mendatangi bagian beliau lalu aku 
meminumnya. Setelah susu masuk ke perutku, aku tersadar dengan 
apa yang terjadi. Aku berkata dalam hatiku: Rasulullah SAW datang 
dalam keadaan lapar dan haus dan beliau melihat apa pun digelas itu. 
Aku tutupi wajahku dengan baju lalu Rasulullah SAW datang, beliau 
mengucapkan salam dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang 
terjaga namun tidak bisa membangungkan orang tidur. Beliau 
mendekati gelas, beliau membukanya namun beliau tidak melihat apa 
pun, Rasulullah SAW mengarahkan wajah ke langit lalu bersabda, "Ya 
Allah, berilah minum orang yang memberiku minum dan berilah 
makanan orang yang memberiku makan." 


Aku pun mendapatkan doa Rasulullah SAW lalu aku 
mengambil parang dan mendatangi kambing-kambingku, aku pun 
melihat dengan seksama mana diantaranya yang paling gemuk. 
Tidaklah tanganku melintasi satu pun kantung susu kambing 
melainkan pasti berisi penuh susu. Aku pun memeras hingga sepenuh 
gelas besar lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, aku berkata: 
Silahkan Anda minum wahai Rasulullah SAW. Beliau 
menengadahkan ke arahku, Rasulullah SAW bersabda, "Tunggu dulu 
wahai Migdad, ada berita apa." Aku berkata, "Silahkan Anda minum, 
setelah itu baru aku beritahu." Beliau minum hingga puas lalu beliau 
memberikan gelas itu padaku, aku pun minum. Rasulullah SAW 
bersabda, "Ada khabar apa?" lalu aku memberitahu beliau. Beliau 
bersabda, "Beritahukan." Aku berkata ini dan itu lalu Nabi SAW 


. 


Musnad Imam Ahmad — 


bersabda, "Ini adalah berkah yang turun, dari langit, bukankah kau 
tadi memberitahuku untuk minum kedua teman kami." Aku berkata: 
Bila aku dan Anda meminum berkah, aku tidak perduli siapa pun yang 
tidak kebagian.” 


gp an EL ajaa Gp ESA Ea -Yrvir 
aa Ba Yaa LA jan Ja ai gl oh DAN 
Oh JB SA Ust JUS cg SAA ai Find Sah 
3 Ke ae ah eng SI JG Aa ae Di Io A da) 
SIA Oa 


23713. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Maimun bin 
Abu Syabib, dia berkata: Dia memuji seorang alim milik Utsman lalu 
Al Migdad bin Al Aswad mendatanginya dan menaburkan tanah di 
wajahnya, Utsman berkata padanya: Apa-apaan ini? Al Migdad bin Al 
Aswad berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bila kalian melihat 
orang-orang yang memuji, taburilah tanah diwajah mereka." 


2 sada 2 ££ 4 3) 2 ag Len —Y VA 


29 


Ia ha 1 :JB, Pa ANA Sa pad 


"3 Sanadnya Shahih. ' 
Hadits i ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23708. 
84 Sanadnya shahih. 
HR. Muslim (4/2297, no. 3002), pembahasan: Zuhud: Abu Daud (4/254, no. 
4804), At-Tirmidzi (4/599, no. 2393): dan Ibnu Majah (2/1232, no. 3742). 
At-Tirmidzi berkata, "Haidts ini hasan shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 








9g 2... Pan .. Lae AN 03 Ah... 
Ah Obito IE) AANG NA ar 3 pad of At ae Ai 
La Sa Bi Bang a72 Sa an Adat Iu an 2 Ti Gt IE ni 
bgl id Kg, de Dl lo & dya Kana : Jas cSAksdI alas 
MIE jas 3 WR CI: La JB AD GA 2g) 3 
23714. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi 
Najih, dari Mujahid bahwa Sa'id bin Al Ash mengirim utusan, dari 
Irag untuk menemui Utsman, mereka datang memuji-mujinya 
kemudian Al Migdad bin Al Aswad menaburkan tanah ke wajah- 
wajah mereka dan berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami 
untuk menaburkan tanah ke wajah orang-orang yang memuji. Berkata 
Sufyan: Al Migdad bin Al Aswad berdiri lalu berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Taburkan tanah ke wajah orang-orang 
yang memuji." Az-Zubair berkata: Al Migdad bin Al Aswad telah 
menunaikan kewajibannya.” 


2. h 


loe His GA Ol op da Hi HI Ela —YYVIO 
SAI TAK JAE, 2JE -5x5 JB dis Ka PHE 
HA data Beta oa Ib: AT 13 5 3g JUS 
Fa dna IG PI club JG oil YP JAN Cus JUS 
Fa ap un 235 Jak dedi BIS Ie SS M9 Pe 
Ka Lo) Ie tg Y ceng emas Cop, 533 205 


2, 000 


KE nd ai 





2 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 
Ibnu Abu Najih adalah Abdullah, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
Segan oleh jamaah. 


Musnad Imam Ahmad — 








23715. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Jurai, Atha' menceritakan kepada kami, dari A'isy bin Anas Al Bakri, 
dia berkata: Ali, Ammar dan Al Migdad bin Al Aswad saling 
menyebut air madzi lalu Ali berkata: Aku adalah orang yang sering 
mengeluarkan air madzi dan aku malu menanyakannya pada 
Rasulullah SAW karena putri beliau istriku. Lalu Ali berkata kepada 
salah satu dari keduanya Ammar atau Migdad -berkata Atha': A'isy 
menyebut nama tapi aku lupa- tanyakan kepada Rasulullah SAW lalu 
aku menanyakannya, beliau bersabda, "Itu air madzi, hendaklah ia 
membasuhnya." Aku berkata, "Bukan air mani." Perawi berkata: 
-Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah ia wudhu dengan baik atau 
berwudhu seperti wudhu untuk shalat dan memercikkan air di 


kemaluannya." 


200 AI 9 2. as 


K3 hal 1JU 3 gi P0 PA SAS -YYVAT 

5 la Neh, PAI OLS yi Dn Ie S3 ol 2 Ai 

— 23 IA AI ia Ta SG 23 Saki 

SP andi Sat aa alan Ko IG HATE 
La 


23716. Yahya menceritakan kepada kami, dari Wa'il bin 
Daud, dia berkata: Aku mendengar Abdullah Al Bahi bahwa 
sekelompok kafilah berhenti menghampiri Utsman bin Affan, mereka 
memuji-mujinya dan disana ada Al Migdad bin Al Aswad, ia 
mengambil segenggam tanah lalu menaburkannya ke wajah para 


586 Sanadnya shahih. 

Aisy bin Anas Al Bakri adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
An-Nasa'i. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23709. 


— Musnad Imam Ahmad 














kafilah itu, ia berkata: Nabi SAW bersabda, "Bila kalian mendengar 
orang-orang yang memuji maka taburkan tanah ke wajah mereka. Saji 


KS 2 


Oia d5 YG GA K3 (pa) WA —NYVAV 


Bejo 


Pa Hara “JG ng Gp PAN GP Kan DP ayal 
Ja sa nan jas UB Mr dala AL ot. 
s8 lg ale Ho pn CA Iya) NA 3 

DA So bea 


23717. Waki' dan Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, 
dari Ibrahim, dari Hammam bin Al Harits, dia berkata: Seseorang 
mendatangi Utsman lalu memuji-mujinya dihadapannya lalu Al 
Migdad bin Al Aswad menaburkan debu di wajah orang itu, ia 
berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami bila kami menemui 
orang-orang yang memuji agar menaburkan debu ke wajah mereka. 25 


Io IG 


Ie CA Can 15 ya AP Cab —YYVYYA 
MA NN NN BIG AA ad Pa 


587 Sanadnya shahih. | 

Wa'il bin Daud At-Tamimi adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan 
dalam kitab Sunan dan Al Adab Al Murfad. Abdullah bin Al Bahi adalah Ibnu Yasar, 
seorang perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim serta keempat imam 
hadits. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23714. 

588 Sanadnya shahih. 

Hammam bin Al Harits adalah perawi tsigah dari kalangan tabi'in dan hadisnya. 
diriwyatkan oleh jamaah. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ie Ie & de dara Ad et 5 Sai 
DA Pn po aa 

23718. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari 

Sufyan, dari Habib, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, dia berkata: 
Seseorang berdiri seraya memuji salah seorang pemimpin lalu Al 
Migdad bin Al Aswad menaburkan debu ke wajah orang itu, ia 
berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami bila kami menemui 
orang-orang yang memuji agar menaburkan tanah ke wajah mereka.” 


Be KAL BU AS XS Se Ol —yrvya 


2 Iu 


0-3 


Aa 
HH OLS GP Al KP oi Tb Sp HA Ap LG UR 
NEK Aib daa SAN yi Sal pp oa 


Ha BP JAN gp pay sp S1 Ja Di na 
Te Io Ih sale Oh Ja 2 Kala Lead 
0 1g Sl Jah IS Aid JG It si al uh nang 
Hal) 00 ya 23) ce meal CMS al 359 13 2d 

23719. Aku (Ahmad) membacakan kepada Abdurrahman: 

Malik, Ishag menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepada 
kami, dari Abu An-Nadhr, budak Umar bin Ubaidullah, dari Sulaiman 
bin Yasar, dari Al Migdad bin Al Aswad bahwa Ali bin Abi Thalib 
memerintahkannya agar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 


seseorang bila mendekati istrinya lalu mengeluarkan air madzi, apa 
yang harus ia lakukan. 


NX 


ss Sanadnya Shahih. 
Abu Ma'mar adalah Abdullah bin Sakhbarah Al Azdi adalah perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. P 


—— Musnad Imam Ahmad 

















Ali berakat, "Istriku adalah putri Rasulullah SAW dan aku 
malu menanyakannya." Al Migdad bin Al Aswad berkata, "Aku 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, 'Bila 
salah seorang, dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia 


'memercikkan air ke kemaluannya lalu berwudhu seperti wudhu untuk 


shalat'."2 


Lo. 3016. A4 Pa 


. 2. aa 4 ..- 
(aa da Was Cin2n Gj3 Seapua Lado —NYYVY 


ad £ 1 os 90 2 
Me Ol ae of AR GP RI IG oya LP ARA UH 


23720. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah dan Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Hammam 


bin Al Harits, ada seseorang memuji Utsman lalu ia menyebut seperti 
makna hadits Sufyan.”” 


SA telp GA UAN SE LP CAS NYA 
TAI yi Si ME AI Ai oi ee 13 Ola 
Co Ih Gede ag sandi ol org Uu 


og Bo... 0 Pn PENS oo. PAP : (Pa al. - 2 Pd 
Shara Si SAI Da Kota CU bls JUS Ga Der) 
J 





7... 3 # . a. - aa 2 ea a00. ratan Pa Ha pa 
Ang AI ng GT call Pa Ga LN daki 
0 Sanadnya shahih. 


Abu An-Nadtr aalah Salim bin Abu Umayyah Al Ourasyi adalah perawi tsigah 
dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 
. S1 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23715. 


Musnad Imam Ahmad Aan 


.. 8. 


Pi Pan t2 2 1R 01 09, AO Pop Aa s y 4 1.” ai Pa 
AN ar, (Aa Y ielg KE AI dlo Al Sya) JS NE Ol 


7 Ona PE aa PE “ cal 8 -. , 
J3 Ya UI Ugale3 La Ig Op JB 3 SI SAI | alas? ai ca 
sia Ah AE d SI mad Hp Up di Ai Ii ya) 


Ega 


3 dariku 


23721. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dari 
Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar, ia 
berkata: bahwa Al Migdad bin Al Aswad mengabarkan kepadaku, ia 
berkata: Wahai Rasulullah bagaimana pendapat Anda bila aku ' 
berhadapan dengan seorang kafir lalu ia memerangiku lalu kami 
saling menebas dua kali lalu ia menebas salah satu tanganku dengan 
pedang hingga putus, kemudian ia berlindung, dari seranganku pada 
sebuah pohon kemudian berkata: Aku masuk Islam karena Allah, 
apakah saya membunuhnya? Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kau 
bunuh." Al Migdad berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah menebas 
salah satu tanganku." Al Migdad bin Al Aswad mengucapkannya 
setelah orang kafir menebas salah satu tangannya. Rasulullah SAW 
bersabda, "Jangan membunuhnya, jika kamu membunuhnya maka dia 
menduduki posisi kamu (muslim) sebelum kamu membunuhnya dan 
kamu menempati posisinya (kafir) sebelum ia mengucapkan 


syahadat."” 


Non 1 B 5 o- Pt - 


SA 3 AA Cia CS AS Gas —YYVYY 
EA NU ae Axa 3 dpl hi yi alba 


”? Sanadnya shahih. 
' Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13701. 


— Musnad Imam Ahmad 











PR ag w Te o en 3. Tg b: 23 “JG Aa SAI 


. 


Me NABI 9G TS ena 


23722. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid Al- 
Laitsi, dari Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar bahwa Al Migdad bin 
Al Aswad bercerita kepadanya berkata: Wahai Rasulullah, bila aku 
bertarung dengan seseorang..., lalu ia menyebutkan hadits diatas 
hanya saja ia berkata: Apakah saya membunuhnya atau 
membiarkannya?” . 


Hadits Muhammad bin Abdullah bin Salam RA 


EA Pia 2... an 


dya ul CN Ran ta Oa Sab —YYVYY 


2 Ma Aa SAI UP ta tela : “JB 
C6. o Be 3 0. 


gm ga Pa LI KA oi AA yi Jab 
sa 3 Kl IS an su IG Ai ala ak, 


&» Ga 


cd LI AS Ri J5 NN Yut pra 


5 Ska US IA UNJ J3 9 AI 
AA KESAN IAI S Ule 


, 


23723. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Malik 
bin Mighwal menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sayyar Abu Al Hakam bercerita bukan hanya sekali, dari Syahr bin 
Hausyab, dari Muhammad bin Abdullah bin Salam, dia berkata: Saat 


598 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW mendatangi kami (di Ouba'), beliau bersabda, 
"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memuji baik kalian dalam hal 
bersuci, maukah kalian memberitahukannya kepadaku?" Muhammad 
bin Abdullah bin Salam berkata: Maksudnya firman Allah SWT, "Di 
dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. 
dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih." (Os. 
At-Taubah (9J: 108), mereka berkata: Wahai Rasulullah, kami 
menemukan istinja' dengan air tertulis dalam taurat.”4 


Lan Ca gi (Ia CAS On AH NY 
. ..,3 3 e &. 0 TG 


IS) AA Oi ANA api Dirga KA PP 
NP 


23724. Yazid menceritakan kepada kami, dari Sallam bin 
Miskin, Syahr bin Hausyab menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Salam lalu ia menyebutkan 
hadits tentang tetangga.” 





4 Dia adalah Muhammad bin Abdullah Sallam Al Israili. Ayahnya masuk 
Islam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan Muhammad bin 
Abdullah Sallam masih belia ketika Nabi SAW wafat, namun dia sempat bertemu 
dengan beliau. Dia tinggal di Madinah dan menutup usia di sana. 

Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Syahr bin Hausyab. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15424. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "Yasar." 

395 Sanadnya hasan, seperti hadits sebelumnya. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi, "haditsul jaar. " Lih. 
hadits no. 16360. 


— Musnad Imam Ahmad 


PAPAN tag Rp NAN 








Hadits Yusuf bin Abdullah bin Salam 


Tea ai ul Hera Cogaya ge Sa 5 Tera —NYVYO 
2 3 ta -a 2 o- o- 0 -£ 0 Jo 
Sya Jin SEN Ka gp BIS Gi ragi PAN 
aa M Iga Jb tuang Ya Sa Bat ag ate Ah Lo 
Y, (Sa Pia Kan et ana GAN alan aa 


23725. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Bukair bin Al Asyajj 
menceritakan kepada kami, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam ia 
berkata: Dia bertanya pada Rasulullah SAW apakah kami yang terbaik 
ataukah orang-orang setelah kami? Rasulullah SAW bersabda, "Andai 
salah seorang dari mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud 
niscaya tidak akan mencapai mud salah seorang dari kalian tidak 
juga separuhnya." 


30 3G. 4 18 


AI Al PNS AS Sabah GAS YYVYA 
Io Ri Iya Pj uer :JG OM op BI KE oi ita 5 Gb 
bag " P Da Ha Mn o. LX 
SAS Abi) ilang peng sae Al 


23726. Muhammad bin Kunasah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Abu Al Haitsam Al Aththar menceritakan kepada kami, 


56 Biografinya telah disebutkan pada no. 16356. 
Sanadnya shahih. 
| Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16356. 


Musnad Imam Ahmad — 


dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dia berkata: Rasulullah SAW 
- memberiku nama Yusuf dan menempatkanku di pangkuan beliau.” 


GI PE 15 PI BIS R3 Gt —rvrv 
TA na: Ape Ka gi MAA Gp Kala ega -JU 
Aa ln aa So 
23727. Waki' menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Al 
Haitsam Al Aththar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 


mendengar Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata: Rasulullah SAW 
memberiku nama dan mengusap kepalaku.” 


as . 


C3 gi HAB Gp Ulu CS (253 BIS -YYVYA 
5 Pa 
AN dy ma AP GM gi Aa Tin N Ca Ju 
Margo Ang, ala AT Ie 
23728. Waki" menceritakan kepada kami, Misar 
menceritakan kepada kami, dari An-Nadhr bin Oais berkata: Aku 
mendengar Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata: Rasulullah SAW 


memberiku nama Yusuf.” 





591 Sanadnya shahih. 

Yahya bin Abu Al Haitsam Al Aththar dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu 
Hibban, sedangkan Abu Hatim meridahinya. Haditsnya diriwayatkan dalam Al Adab 
Al Mu ad karya Al Bukhari dan Asy-Syama'il karya At-Tirmidzi. 

Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 

22 Sanadnya dha'if, karena ada perawi bernama An-Nadhr bin Oais Al Madani. 
Hadits ini sendiri shahih seperti hadits sebelumnya. 


—— Musnad Imam Ahmad 








Hadits Al Walid bin Al Walid RA 


to. 40 3G. 4 Pt 


GE AR AI jin Ii Ka EA Bar LNYYVYA 
BEN rang MP Ag Pig Ip aa 
dot Ja Kakan Diet Ih 2 ea bat BL AI Ia 
KE AGAR Leg 002 KUE 4 wah Aa II pt 
Oa 3 “du, PAK Z6 Oya : Tol 
23729. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari 
Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al Walid, ia berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku selalu kesepian." Rasulullah SAW bersabda, "Bila kau 
hendak tidur bacalah: aku berlindung dengan kaliamat-kalimat Allah 
yang sempurna, dari Murka-Nya, siksa-Nya, kejahatan para hamba- 
Nya, dari bisikan syetan ketika mereka hadir," maka syetan tidak akan 
— membahayakanimu dan tentu tidak akan mendekatimu." 


Hadits Oais bin Sa'ad bin Badah RA 


- ia . 


3 ey Obi UE oa Yi GAS -YYVY. 

H8 Ob ip Kp Ab gp sp oi ul 
ot A: “ s SN eeo en LT 4 ... o- 90. o3 

Te to M Iya CA jai BX0 3 Aka 3 Le 


0 Biografinya telah disebutkan sebeumnya pada no. 16526. 

Sanadnya Shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16526 dengan lafazh dan sanad 
yang sama. 


Musnad Imam Ahmad — 


la A3 G3 Pan aa La Jo os ate 
Pn Po. Pa 


N Ioi dn, CA SI AG go PI class PI 
BEAT Ot ia Ha 


23730. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sufyan 
Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari 
Al @asim bin Mukhaimirah, dari Abu Ammar berkata: Aku bertanya 
kepada Oais bin Sa'ad tentang zakat fitrah, ia menjawab: Rasulullah 
SAW memerintahkan kami sebelum perintah zakat turun, setelah itu 
perintah zakat turun dan beliau tidak melarang kami mengeluarkannya 
dan tidak memerintahkan kami sementara kami tetap melakukannya. 
Aku bertanya kepadanya Oais tentang puasa Asyura', ia menjawab: 
Rasulullah SAW memerintahkan kami (puasa Asyura”) sebelum turun 
perintah puasa Ramadhan kemudian perintah puasa Ramadhan turun, 
beliau tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami (puasa 
Asyura”) sementara kami tetap melakukannya." 


rara 0 ALA. Pa Na 


Ba ag Oa AS Ce ga ji Uya Gl YYYYA 


oc 9 304 - 


Se MU IU GIE gi Ita Gi ae ah p Sau 


. Ie 0 


8. 0 Pane #1 | 
— PNS AI Ga NI Kang Mala SA Ga SIB Aa ale al 
AA 


. 


23731. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Hubaib 


S1 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15416 dengan lafazh dan sanad 


yang sama. 


— 'Musnad Imam Ahmad 








menceritakan kepada kami, bahwa Oais bin Sa'ad bin Ubadah berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menguatkan kekuasaannya 
dengan mendurhakai Allah, Allah akan melemahkan tipu dayanya 


pada hari kiamat. Da 


BB. 3 0 2 9 


YA Aang Ab IP hat Gi PA OA —NYVYY 


Si SAN ak mem laak 


Pilm Ula | As KA, ons Hug Ani Pa “m3 Ba 


Pala 


dada Jo Mp5 IS SS Ya tp Ya) Jaa MS 
Cai SA IU Ken M1 NA arang 


23732. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Syu'bah dan Muhammad bin Ja'far, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dari Amru bin Murrah, dari Ibnu Abi Laila bahwa Sahal bin 
Hunaif dan Oais bin Sa'ad pernah memimpin pasukan di Oadisiyah, 
mereka melintasi suatu jenazah, keduanya berhenti. Ada yang berkata: 
Dia adalah penghuni kawasan ini, keduanya berkata: Suatu ketika 
jenazah dibawah melintas di hadapan Rasulullah SAW, beliau berdiri 
lalu ada yang berkata pada beliau: Dia orang Yahudi. Rasulullah SAW 
— bersabda, "Bukankah ia manusia?" S 


" 3 2... Pn Z - Pep 
JAS gi Talia GP lai Bas RS GAS -YYVYY 


PA 33 CP AP Ka oi Al ye 


502. Sanadnya: AAN karena ada perawi bernama Ibnu Lahi'ah. Seperti itu pula 
yang dikemukakan oleh Al Haitsami 6132. 

508 Sanadnya shahih. —. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 14748. 

HR. Al Bukhari (2/108, cet. Asy-Sya'b), pembahasan: Jenazah, dan Muslim 
(81), pembahasan: Jenazah. 


Musnad Imam Ahmad — 


IE Of J3 Jadi Hits ag ale AI Io Ai Iyan CA 106 


' GE 3 sa BI S3 UB ss 


23733.' Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan: 
menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Al Oasim 
bin Mukhaimirah, dari Abu Ammar Al Hamdani, dari Oais bin Sa'ad, 
dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami mengeluarkan 
zakat fitrah sebelum perintah zakat turun, saat perintah zakat turun, 
beliau tidak memerintahkan dan tidak melarang kami, sementara kami 
tetap melakukannya.“ : 


HE AP UI at AS (RS) GA —YYVYE 
HP Ia Kp BI oi al ay) K5 
Oa AA Lae ALAMAT SER Bra ra Pe Te anne 
5 IBU Wak O Uap tali) ale Al ale CA UT JG ega 
t o- : Hi : st ata - ear 8 0. ea Ragi 
La 3 Se $ Ula JS aayy Kiipalan oli 

a15 3 5 & 0 5 2 0. Pe 3 . PP s2 - 

ya et Ke | lp "Jas CS jau 3 Aj ad MIS 
6 II Ia GS oa 
23734. Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Laila 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin 
Sa'ad bin Ruzarah, dari Muhammad bin Syurahbil, dari Oais bin Sa'ad, 
dia berkata: Nabi SAW mendatangi kami lalu kami menyediakan air 
lalu beliau mandi, kami memberi beliau selimut merah, beliau 


mengenakannya dan sepertinya aku melihat sisa-sisa merah di leher 
beliau kamudian kami memberi beliau keledai untuk beliau tunggangi, 


04 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23730. 


— Musnad Imam Ahmad 








beliau bersabda, "Pemilik keledai lebih berhak menunggangi." Kami 
berkata, "Wahai Rasulullah, kini keledai milik Anda." 


Hadits Sa'ad bin Ubadah RA 


OA, 3 0. - HS 


| an TN ta Pa -J6 bang — —YYVYO 
CA EN OP 33 Gp ak IP SAN GAS Hala 1JB A35 
1 Gita Ala AO) pa An ja da Jp 
Ah Pu SI SJ Ha el IS — J6 
ea SE Talas 113 JG Tah ya JT Uas MG - Ju 
Kara JB ya JI in Uk 


23735. Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Syu'bah bercerita, dari Oatadah, dia berkata: Aku 
mendengar Al Hasan bercerita, dari Sa'ad bin Ubadah, bahwa ibunya 
meninggal dunia lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ibuku 
meninggal, apakah aku boleh bersedekah untuknya?" Rasulullah SAW 
bersabda, "Ya." Dia bertanya: Sedekah apa yang paling utama? 
Rasulullah SAW bersabda, "Memberi minum." Al Hasan berkata, 
"Itulah sumur keluarga Sa'ad di Madinah." Syu'bah berkata, "Aku . 
berkata kepada Oatadah, 'Siapa yang berkata Itulah sumur keluarga 
Sa'ad"' Dia menjawab, 'AI Hasan'."6 


505 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Muhammad bin Syarahbil yang 
tidak dikomentari oleh Al Bukhari dan Abu Hatim. Sementara Adz-Dzahabi dan 
Ibnu Hajar menilainya majhul. Muhamamd bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah 
adalah perawi tsigah dan haditsnya driiwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini shahih dan telah disebutkan sebelumnya pada no. 15415. 

Biografinya telah disebutkan pada no. 22355. 

Sanadnya shahih. 

. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22358. 


Musnad Imam Ahmad — 


$ 33 Aa 3 Maan EA OS EA YYVY 


NAN Ki PAP op MAL MAL 1 deAI 
ea 5 Sa aa Ay ea AA 


dada sei yu us selo gs 

23736. Affan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Katsir 

Abu Daud menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah 

bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Sa'ad bin Ubadah ia mendantangi 

Nabi SAW, lalu berkata, "Ibuku meninggal dunia dan ia memiliki 

tanggungan nadzar, apakah aku bisa mencukupinya dengan 

memerdekakan budak untuknya?" Rasulullah SAW bersabda, 
"Merdekakan (budak) untuk ibumu." 


Pt Td 


LN ISP ui ag bara (OLS Wa —YYVYV 
Sian Ah AA dna 33 II Aa ahh oi 


0 Lu” 0 


Si Je dp 5 Ju KS ga GP GA gi Aa gi BE GP 
BU abah € DE kb abu Ka ga PA Lia S Hala aa 
AN dan ajh 3 ti ala Di 
Ia 


23737. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Syumailah 
telatf bercerita kepadaku seseorang, dari Sa'ad Ash-Sharraf atau Sa'id 


“ls 


 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Abu DAud yang bernama 
Sulaiman bin Katsir. Haditsnya sebenarnya dinilai hasan meskipun termasuk perawi 
para imam hadits. Selain itu, karena mereka masih memperbincangkan kenanapi 
annya dari Az-Zuhri. 

HR. An-Nasa'i (6/253, no. 3656). 


:— Musnad Imam Ahmad 


Ash-Sharraf, dari Ishag bin Sa'ad bin Ubadah, dari ayahnya berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya penduduk Anshar ini 
adalah ujian, mencintai mereka berarti keimanan dan membenci 
mereka berarti kemunafikan." 


Affan berkata: Hammad menceritakan kepada kami bukan 
hanya sekali, dan tidak ada keraguan padanya, ia mendiktekan riwayat 
“itu pada pertama kali saat ia masih sehat. 


Hadits Abu Bashrah Al Ghifari RA 


Ia yi Aj Pp DL KAB A3 de Oli -NrVYA 

Jen Ca SI oi al Le KAP AA 
aib EA IG sewa SB SIA an sdah 
La Ga ala KAS Ui ta J6 his Kiai al Gi Sjal 
Jah tea MN RU ai sgs us P1 pe 
Im Ia pat 3 aa dea Jo 
AS 3 SA 2 dia Ily (eno Ar Oa 3 Jml 


23738. Aku (Ahmad) membacakan kepada Abdurrahman: 
Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin 
Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, 
dari Abu Hurairah lalu ia menyebutkan hadits. Abu Hurairah berkata, 


08 Sanadnya hasan, meskipun ada perawi majhul, yaitu Sa'id Ash-Sharaf, yang 
merupakan penduduk Madinah dan tidak dinilai cacat oleh ulama manapun (mastur). 
Jika memang benar dia majhul maka haditsnya dha'if. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22361 dan tahwil-nya. 


Musnad Imam Ahmad — 





"Aku menemui Abu Bashrah Al Ghifari berkata, "Kamu, dari mana?" 
Aku menjawab, "Dari Thur." Abu Bashrah berkata, "Andai aku 
menemuimu sebelum kau pergi meninggalkannya pasti kau tidak 
pergi, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jangan 
memaksakan bepergian kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, 
masjidku dan Masjid Elia atau Baitul Magdis," Abu Bashrah ragu." 


7. 
3 Io, 2 0 er 


Aap SIA LA GIS GT Ii UAS -YYvra 
Ti — Ai Sufi 
"J3 IG Uje us Ca Sid Jaa calaba et HAK 
Sapi Bj 3 Jb ttg ale AI Le daan Ea yo OEA 
TES AA 


23739. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu 
Mubarak menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Yazid, dari Yazid 
bin Abu Habib bahwa Abu Bashrah pergi di bulan Ramadhan, dari 
' Iskandaria, ia diberi makanan lalu dikatakan padanya, "Jangan kau 
tinggalkan rumah-rumah kami.' Abu Bashrah berkata, "Apa kalian 
membenci sunnah Rasulullah SAW ?" Yazid berkata, "Kami terus 
tidak puasa hingga mereka sampai di tempat ini dan itu."''? 


8 Abu Bashrah adalah Humail bin Bashrah bin Waggash bin Hajib bin Ghifar 
Al Ghifari. Dia masuk Islam setelah perang Khaibar. Dia sempat mengikuti 
penaklukan Makkah, kemudian penaklukan Mesir. Dia lalu tinggal dan wafat di 
sana. 
Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 11822. 
S1 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 

















o- 0 - B- 3 389 3 o- 4 3 


jae Aa aan Me Aa —NYYVS 


o-. 4 


Ai IE gai DI GEN AR Ep HN 
La Tap LI ga 2 ah aa se 2 
Lo ge ay eayjul LI ag ta oa JB 
Ke Yadi EA Ja pa Ht A5 
Jml Ika al CA dm dowlia 3 S Y 2 Teng 3 


. 


ga 


23740. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Syaiban menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik, dari Umar bin 
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam ia berkata: Abu Bashrah Al 
Ghifari menemui Abu Hurairah saat 'ia tiba, dari Thur, Abu Bashrah 
Al Ghifari bertanya, "Dari mana kamu?" Abu Hurairah menjawab, 
"Dari Thur, aku shalat di sana." Abu Bashrah Al Ghifari berkata, 
"Andai aku menemuimu sebelum kau pergi meninggalkannya pasti 
kau tidak pergi, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
Jangan memaksakan bepergian kecuali ke tiga masjid: Masjidil 
Haram, masjidku (Nabawi) dan Masjidil Agsa' "1 


Pt . 


GA Al ia Ba Buah Gp Se AS —YrvE 


pa AN RaR Spa jl Pan Ong Ia VE SI 
Hop IR MSI Ep AI A3 ye Gi of Gala 
5 S3 Aa Ol :db En le Ke af PA Hah 
Pe (una Ya Uh Saja GP 93 


SM! Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


SG. F3 


IE SA DI god ceng IE pan AN JL 
2... 33 s - P Pe Sea ai » 
BAG JB ilahi la ala dio NI Opo bata 
kekag AlE AA Jo AI Iya) La Eat iga HT UU 


23741. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Sa'id bin Yazid 
menceritakan kepada kami, Ibnu "Hubairah menceritakan kepadaku, 
dari Abu Tamim Al Jaisyani bahwa Amru bin Al Ash berkhutbah di 
bari Jum'at, ia berkata: Abu Bashrah Al Ghifari bercerita kepadaku 
bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Nabi SAW menambahkan 
satu shalat untuk kalian, yaitu shalat witir, lakukanlah antara shalat 
Isya" hingga shalat fajar" -berkata Abu Tamim: Abu Dzarr meraih 
tanganku lalu ia berjalan di masjid menemui Abu Bashrah Al Ghifari, 
Abu Dzarr berkata, "Kau mendengar dari Rasulullah SAW seperti 
itu?" Amru berkata: Abu Bashrah Al Ghifari berkata, "Aku 
mendengarnya dari Rasulullah SAW.""'? | 


Hadits Abu Ubai, Putra Istrinya Ubadah bin Ash-Shamit 


20 396-3 ah 


Di Samar Code —NYVLY 


. 
9. 
g 


nara 953 Pa 3 
#0. 531 0 - 2. e ad Tn I e5 3 8 93 
Ade GE AL oi INA HP Una UP Ab 


EA, 3 (alas JB ralat! up SLTA UI 


Se PAN Ae at Pap Ae Maia LAN St s 
Ara el — V SS #JB play Ae to Ga ata 





S12 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 7910. 

HR. Abdurrazzag (4582), Ibnu Abu Syaibah (2/297): Ath-Thabarani (Al Kabir, 
2/313 dan 11/253), Abu Hanifah (Jami' Al Masanid, 1/408), dan Al Hakim (3/593). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


. 90. 38 — Se f 


Pa ae Pj IA las M3 33 EA OA 
/ Mi AAA S6 


23742. Muhammad bin Ja'far dan Al Hajjaj menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dari Manshur, dari Hilal bin Yisaf, dari Abu Al Mutsanna, dari Abu 
Ubai putra istrinya Ubadah bin Ash-Shamit, berkata Al Hajjaj, dari 
putra istrinya Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Akan ada para pemimpin yang disibukkan oleh berbagai 
hal, mereka menunda shalat dari waktunya, shalatlah kalian 
diwaktunya kemudian jadikan shalat kalian bersama mereka sebagai 


shalat sunnah." 2 


Hadits Salim bin Ubaid RA 


2 6 


Ca ME EA Pan Ghana Op Pu AI NYVEY 


. 0. MA 0oe 


3 bp oi ME JT Ig JP IP Il gi Ja 3P Oa 
ASI JUS aga ad aa SJ AT 
aa MIE LS Ba eh Ula :Utas ntar. 


0 #0 


io at JGA si of anu yu Kas 


513 Pia adalah Abu Abdullah bin Amr bin Oais bin Zaid An-Najjari Al Anshari. 
Ibunya adalah Ummu Haram, bibi dari Anas dan istri Ubadah bin Ash-Shamit. Dia 
.masuk Islam sejak awal dan ikut shalat di masjid giblatain. Dia juga ikut dalam 
semua peperangan kemudian menetap di Syam, tepatnya di Baitul Magdis dan dia 
adalah sahabat terakhir yang wafat: 

Sanadnya shahih. 

“Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15633. 

Abu Al Mutsanna adalah Pn Al Amluki Al Pala dinilai Bilah oleh 

Al Ijli dan lainnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


IE J3 CAB ia dah RAN So Ja HS 
dn ee em SIB al Jen ade Im dala SEA 
AS daa Up al KS de J3 Jaa Kas jadi 

JM “id, Neon: Pe TO pan DETIK Ne 


23743. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepadaku, Manshur menceritakan kepada kami, dari 
Hilal bin Yisaf, dari seorang keluarga terakhir Khalid bin "Urfuthah 
berkata: Aku pernah bersama Salim bin Ubaid dalam suatu perjalanan 
lalu seseorang bersin, ia mengucapkan, "assalaamu 'alaikum." Lana 

menjawab, "alaik wa 'alaa ummika (salam pula atasmu dan ibumu). 
Salim berjalan kemudian berkata, "Sepertinya kau sedang sedih." 
Orang itu berkata, "Aku tidak ingin engkau mengingatkanku pada 
ibuku." Salim berkata, "Aku tidak bisa berbuat apa pun selain 
menyampaikannya, dulu aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam 
suatu perjalanan lalu seseorang bersin, ia mengucapkan: assalaamu 
'alaika, beliau bersabda, "'alaika wa 'alaa ummika." Setelah itu beliau 
bersabda, "Bila salah seorang diantara kalian bersin hendaklah 
mengucapkan: alhamdulillaah 'ala kulli haal atau alhamdulillaahi 
rabbil 'aalamiin," kemudian hendaklah ia dijawab, . 
"yarhamukumullaah atau yarhamukallaah -Yahya ragu- dan 
hendaklah ia mengucapkan: yaghfirullaahu lii wa lakum." 


S4 Dia adalah Salim bin Ubaid Al Asyja'i. Dia masuk Islam sejak awal dan 
termasuk ahlu Shuffah. Kemudian dia keluar berjihad ke Irak lalu menetap di Kufah 
dan tinggal di sana. 

Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Salim bin Ubaid. 

Hadits ini shahih diriwayatkan dalam kitab Sunan dari jalur Hilal bin Yasar, 
dari Salim bi Ubaid tanpa perantara. 

HR. Abu Daud (4/307, no. 5031 dan 5032): At-Tirmidzi (5/28, no. 2740): dan 
An-Nasa'i (Amal Al Yaum wa Al-Lailah, no. 229). 


— Musnad Imam Ahmad 





Sisa Hadits Al Migdad bin Al Aswad RA 


3 deas A3 Saba A3 ata wa x “£ Ke Ps ta —YY V4 


0. 303 3 ni 


Aa Ban ora Ha ya 13 NB 
Tuna bsa AN Gi BARA Tea 2 Lan 
B0 RS AJE UD 3 OI Ce: MA Aung deh 


Pd . 


Ang HR Ko AI Jp JB 2I3 AI 3 IS Ya 
TA ga op Ta Gi Kata PEN SN 15 
6 05 Ag j6 BIA GO), PC Ja Ju jr 
Bj Ol La dl TAN pai pn Ia PAN BAL ON 106 eta 

| Ni  Ua 


23744. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sa'ad Al Anshari menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Zhabyah Al Kala'i berkata: Aku 
mendengar Al Migdad bin Al Aswad berkata: Rasulullah SAW 
bersabda kepada para sahabat beliau, "Apa menurut kalian tentang 
zina?" Mereka menjawab, "Allah dan rasul-Nya mengharamkannya, ia 
haram hingga hari kiamat." Rasulullah SAW bersabda kepada para 
sahabat beliau, "Sungguh seseorang berzina dengan sepuluh wanita 
itu lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangganya." 
Beliau bersabda, "Apa itu mencuri menurut kalian?" mereka 
menjawab, "Allah dan rasul-Nya mengharamkannya, ia haram hingga 
hari kiamat." Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat beliau, 


Musnad Imam Ahmad — 


"Sungguh seseorang mencuri dari sepuluh rumah itu lebih ringan 


baginya daripada mencuri dari tetangganya." 5 


Hadits Abu Rafi' RA 


ar JI ea CI 2 ai PA Ka —NYV0 


. o BG. 3 0 


TA Oi AN AKP Oi IE OA yi JASA Up Jasa 
Ing be Lo rp Eu -JG " Sp Olah 
MA TE aa ta aa ls ea aa 


23745. Ahmad bin Al Al Hajjaj menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Isma'il mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin 
Ajlan, dari Abbad bin Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Abu Ghathafan, 
dari Abu Rafi' berkata: Kami menyembelih seekor kambing untuk 
Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kami lalu kami memasak 
sebagian isi perutnya lalu beliau makan, setelah itu beliau berdiri 
shalat dan tidak berwudhu." 


SIS Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada no. 16671. 

Sanadnya shahih. 

Abu Zhabyah Al Kala'i adalah perawi tisgah dan haditsnya driwayatkan dalam 
kitab Sunan. 

HR. Al Bukhari (Al Adab Al Mufrad, 52, no. 103), bab: Hak tetangga. 

“1S Dia adalah Abu Rafi' maula Nabi SAW. Dia adalah budak Al Abbas, lalu dia 
dihibahkan kepada Nabi SAW. Ketika dia mendapat kabar keislaman Al Abbas, dia 
langsung memerdekakannya. Dia ikut dalam perang Uhud dan peperangan 
selanjutnya. Para ulama berbeda pendapat: tentang tempat tinggalnya. Ada yang 
mengatakan, dia tinggal di Kufah, ada juga yang mengatakan, dia tidak pernah 
meninggalkan Madinah. Tentang wafatnya, ada yang berpendapat bahwa dia 
meninggal di akhir pemerintahan Utsman, dan ada yang berpendapat bahwa dia 
wafat pada masa pemerintahan Ali RA. 

Sanadnya shahih. 

Abbad bin Ubaidullah bin Abu Rafi' adalah Abdullah. Abbad adalah 
julukannya. Dia adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Abu 
Ghathfan adalah Al Miri. 


— Musnad Imam Ahmad 











Be do na Loc Papa 


“ni du Tatan Bi S3 IS Ula —YYV EL 


Ta ol la So II A15 0 SP 
| Logika Ea53 JI 

23746. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Mukhawwil, dari seseroang, dari Abu 


Rafi' berkata: Rasulullah SAW melarang seseorang shalat dengan 
rambut dipintal. 2 


AS B8 30 3 o- Pa 


X5 BA Maba yana 5 JA 1 Has —YYV£V 
Ht Wan 3 KN nga ape po 
— JB abg ara ag 
NI uh UB : JG aa da ie AN NG 1g 
MAINAN Sem maa 
HS op GA SA raat Y3 He A1 dh -JU 
Adaa za pe gg & Y DP ON ag sad U 
| Mp3 05 


23747. Abdul Jabbar bin Muhammad Al Khaththabi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab, dari Amru bin Al 


Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 14196. 

517 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Abu Rafi'. 

Mukhawwal adalah Ibnu Rasyid, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Abu Daud (1/174, no. 646), pembahasan: Shalat, At-Tirmidzi (2/223, no. 
384), pembahasan: Shalat: Ibnu Majah (1/331, no. 1042), pembahasa:.: Shalat, Al 
Baihagi (2/109), pembahasan: Shalat, dan Ibnu Khuzaimah (2/58, no. 11). 

At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 


Musnad ImamAhmad — 


Harits bahwa Bukair bin Abdullah bercerita kepadanya, dari Al Hasan 
bin Ali bin Abu Rafi', dari ayahnya, dari kakeknya, Abu Rafi', dia 
berkata: Kaum Ouraisy mengutusku untuk menemui Nabi SAW. Saat 
aku melihat Nabi SAW, Islam menghujam di hatiku, aku berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku tidak akan kembali pada mereka." Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tidak mengingkari janji, aku tidak 
mengingkari kebaikan, kembalilah kepada mereka, bila dihatimu 
sekarang ada sesuatu, kembalilah." Bukair berkata: dan Hasan 
mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Rafi' adalah orang Oibti.' 


pan 16 . 


Blah 3 Kaban 5 Ud AS eLaging CI —YYVEA 


Sp AP Al ayak GP aya Gi AG dis HE 
SI Ooo KG Tae IA Cr id ag laa So IA 
KA ATA GA rani ya US UB ee lag ale Ai Joo 
1 OS UG GP JA Gi La KO Ga Si La Ja Hah 
KATA Ag Ab Uh ki se ed 

23748. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 


menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dia berkata: 
Abdullah bin Hasan menceritakan kepadaku, dari salah seorang 





518 Sanadnya shahih. 

Igham meriwayatkan hadits ini dari beberapa perawi, lalu mereka 
meriwayatkannya dari Al Hasan bin Ali bin Abu Rafi', dari ayahnya, dari kakeknya. 
Dia sebenarnya meriwayatkan hadits tersebut secara langsung dari kakeknya. 

HR. Al Hakim (3/598), dan Abu Daud (3/82, no. 2758), pembahasan: Jihad. 

Al Hakim menilai hadits ini shahih, namun Adz-Dzahabi tidak memberi 
komentar dalam hal ini. 


— Musnad Imam Ahmad 








keluarganya, dari Abu Rafi', pelayan Rasulullah SAW berkata: Kami 
pergi bersama Ali saat diutus Rasulullah SAW, saat kami mendekati 
benteng, para penduduk menghampirinya kemudian Ali memerangi 
mereka, seorang Yahudi memukulnya lalu ia membuang perisai 
ditangannya kemudian meraih sebuah pintu yang ada dibenteng dan 
dijadikan sebagi perisai untuk melindungi dirinya, pintu itu tetap 
dipegang Ali hingga Allah memberikan kemenangan untuknya, 
setelah itu ia membuang pintu itu, dari tangannya setelah perang usai. 
Aku bersama dengan sekelompok tujuh orang dan aku adalah yang 
kedelapan, kami berusaha dengan keras membalikkan pintu itu tapi 
kami tidak bisa.'? 3 


3 o- 5.3 an 


BAR AS Aa SKS Ela ojaga CS —yrvEa 
Ie Se MIL Ee IE ea up ah ag 
Has oo da go Ou JB Up adek 
AN Ar uu: Ia as ea AN Po uu gs 
SIA PE Toterg V3 Jah NI Jp € Ke 
rn an APA yg ha D3 CG 

oa 


23749. Mu'ammal menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Rafi' menceritakan 
kepadaku, dari bibinya, dari Abu Rafi', dia berkata: Kambing bakar 
dibuatkan untuk Rasulullah SAW kemudian dibawa ke hadapan 
beliau, beliau bersabda kepadaku, "Wahai Abu Rafi'! ambilkan 


SI9 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul dari Abu Rafi'. Seperti itu pula 
yang dikemukakan oleh Al Haitsami (5/200). 

Abdullah bin hasan adalah Ibnu Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib, seorang 
perawi #sigah dan haditsnya diriwayatkan oleh keempat imam hadits. 


Musnad Imam Ahmad — 


untukku bagian lengan." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kambing 
hanya punya dua lengan." Rasulullah SAW bersabda, "Andai kau 
diam kau pasti sudah mengambilkan yang aku pinta." Abu Rafi' 
berkata, "Rasulullah SAW menyukai bagian lengan."2 


Ia 


AN IE 3 dna Cb dah Ci —YNYVO 


2 0. 


gr Been geng Ht RA 
Ae pa | SUS tonas 0G 0. 0 Yi Yaa Ka oat le Fa p3 


2. 


Da on Ia ap Kan, 2 5, de £ Ia 
ES ln ale ai Io Ai 


23750. Husain menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad, dari Ali 
bin Husain, dari Abu Rafi' berkata: Rasulullah SAW berkurban dua 
kambing yang dikebiri, beliau bersabda, "Salah satunya untuk orang 
yang bersaksi dengan kalimat tauhid dan yang kesampaian seruannya 
sedangkan kambing yang lainnya untukku dan keluargaku." Abu Rafi' 
berkata: Sepertinya Rasulullah SAW telah mencukupi kami.” - 


“0 Sanadnya shahih. 

Abdurrahman bin Abu Rafi' adalah perawi tsigah. 

Abu Hatim berkata, "Dia adalah shalih al hadits (haditsnya baik)." 

Namun para ulama mengatakan bahwa dia dinisbatkan kepada kakeknya dan 
mereka tidak menyebutkan nama ayahnya. Bibinya adalah Salma istri Abu Rafi'. 
Seharusnya, dia (Salma) menjadi neneknya bukan bibinya, berdasarkan pendapat 
kalangan yang mengatakan bahwa dia dinisbatkan kepada kakeknya. ' 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21610. 

"2 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Syarik dan Abdullah bin 
Muhammad bin Agil. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21610. 


— Musnad Imam Ahmad 








ye 9 


Ted HI Url Aa ragi Bh Dale Es 
Deals po ge AA 
Ag Gr da aa ah SAN IS ai la Ih dio 
BS gn elu Sl Je 


23751. Ali ibn Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, 
Abu An-Nadhr bahwa Ubaidullah bin Abu Rafi' menceritakan 
kepadaku, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku 
sungguh mengetahui suatu haditsku yang sampai pada salah seorang 
diantara kalian sementara ia tengah bersandar diatas dipannya lalu 
ia berkata: Aku tidak menemukannya dalam kitab Allah Ta'ala"? 


Loe... f Pap 


u Ta AS iga (Ita tara colis I— —YYVOTY 
bale MM kt Iyo ol 0 SP aa na 0 Pi 
GA ey ol ba Ja Ja GI 3 Ubah 
4 SI KAA 2JU Want) Mae Ae cab JA G2 Jaa 
Ta, 
23752. Affan menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Rafi' mengabarkan 
kepada kami, dari bibinya, Salma, dari Abu Rafi' Rasulullah SAW 


menggilir seluruh istri-istri beliau dalam sehari lalu belian mandi di 
rumah dia dan di rumah dia kemudian ada yang berkata, "Wahai 





(2 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Ibnu Lahi'ah, sedangkan sisa 
perawinya adalah perawit tsigah masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17128. 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah, andai saja Anda mandi sekali saja." Rasulullah SAW 
bersabda, "Ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih." 2 


Pt ed 


AN DA Sa Ta YP Up ata 25 GAS -YYVoY 

Te ju 8 A3 3 si MP KP Yi SI ye 
"IL BMA Je Jakut (3 Gl “ Pesai 5 

By Bls Kakang ale AN Jo DI IE IG sa 
aa Ie ee Sai 1 usg 

3 o 

5 Ue Yel dr 
23753. Kas menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam bin 
Utaibah, dari Ibnu Abi Rafi' berkata: Al Argam Az-Zuhri atau Ibnu 
Abi Al Argam melewatiku, ia ditugaskan untuk memungut sedekah. 
Dia mengikutiku lalu aku mendatangi Nabi SAW, aku menanyakan 
hal itu kepada beliau, beliau bersabda, "Hai Abu Rafi', sesungguhnya 


sedekah itu haram bagi Muhammad, keluarga Muhammad dan 
pelayan suatu kaum termasuk bagian dari mereka." 4 


“2 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (1/56, no. 219): dan Ibnu Majah (1/194, no. 590). 

“2 Sanadnya shahih. 

Ibnu Abu Rafi' adalah Ubaidullah, seorang perawi tsigah masyhur dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. Dia dulu adala juru tulis Ali RA. 

HR. Abu Daud (2/123, no. 1650), pembahasan: Zakat, At-Tirmidzi (3/84, no. 
657), pembahasan: Zakat, An-Nasa'i (5/107, no. 2612), pembahasan: Zakat, Ibnu 
Khuzaimah (4/57), pembahasan: Zakat, Al Baihagi (7/32), pembahasan: Sedekah. 

Hadits ini akan disebutkan pada no. 23762 dengan redaksi yang lebih lengkap. 


— Musnad Imam Ahmad 











oo. s9. 3 30 4 3 


HI Kaban Ju JG Ko J8 or ny Ld —YYVO4 


o-X y o-.3 90 &o- Ad 


TKA Ai Mo Mn IS A3 "Gl 
LA ia se S1 Jo J5 ig gan AA Ju :36 
hh oa sa BUY 0, sakti 3 AI 
EK Aa AGS OS TSI, dya OS, Pasi 
TON EA UN alas 8 AI Pas 4 OS eh 
Mn Uban AKU da ea Gi ai 
La Vin daa AS AG SL MK 
ee aa AS ALA Aa AAN SS sasa 
— OS, JG S3 v Jt — Ta La J8, Sh dad 35 
TE Ke IA IE LAN 0 Hi S3 yi tab 
HA Ban db $$ Kn LA Say On les 
(S5 LEE SU et UAS AS IG 33 cas at 
Fa AjIG Sato 110153 Ai TES Jaa dea IA 
G3) ea GA tea SINI ARA AU AS Gia ab IN Sa 
HA ah IE ai PA IA gi gal 
SP Me ALAN 5 IL 


23754. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ishag berkata: Husain bin Adullah bin 
Ubaidullah bin Abbas menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dia 
berkata: Berkata Abu Rafi', pelayan Rasulullah SAW: Aku dulu 
adalah budak milik Abbas bin Abdul Muththallib dan Islam sudah 


Musnad Imam Ahmad — 


memasuki kami, aku masuk Islam dan Ummu Al Fadhl juga masuk 
Islam, Abbas sudah masuk Islam sebelumnya hanya saja ia takut pada 
kaumnya, ia menyembunyikan kelslamannya. Abu Lahab, musuh 
Allah tidak turut serta dalam perang badar dan mengirim Al Ash bin 
Hisyam bin Al Mughirah untuk menggantikan posisinya, seperti itulah 
yang mereka lakukan, tidak ada seorang pun yang tidak turut serta 
melainkan pasti menyuruh seseorang untuk menggantikannya. Saat 
kebaikan yang telah ditetapkan Allah SWT datang pada kami dan 
kami melihat diri kami kuat. Dia Abu Rafi' menyebutkan hadits. Topik 
ini juga disebutkan dalam kitab mursal milik Ya'gub yang tidak ada 
sanadnya. 


Dalam riwayatnya disebutkan: Seorang Bani Salim bin Auf 
berkata: Di antara yang ditawan adalah Abu Wada'ah bin Shubairah 
As Suhami, Rasulullah SAW bersabda, "Ja memiliki seorang anak 
cerdas dan seorang pedagang di Makkah dan punya uang, datangkan 
dia untuk menebus ayahnya." Sementara itu kaum Ouraisy berkata, 
"Janganlah kalian terburu-buru menebus tawanan-tawanan kalian, 
jangan sampai Muhammad dan para sahabatnya menipu kalian." 


Al Muththallib bin Abu Wada'ah berkata, "Kalian beban 
Mereka beraksi dan menyusup di malam hari, ia tiba di Madinah dan 
menebus ayahnya seharga empat ribu dirham. Dia pergi membawa 
ayahnya dan menemui Mikraz bin Hafsh bin Al Akhsyaf yang tengah 
menebus Suhail bin Amru yang ditawan oleh Malik bin Ad- 
Dukhsyun, orang, dari Bani Malik bin Auf."“ 


28 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Husain bin Abdullah bin 
Ubaidullah bin Abbas yang dinilai dha'if oleh Abu Hatim yang lainnya, sedangkan 
jamaah menilainya dha'if. Begitu pula yang dikatakan oleh Al Haitsami (6/88). 

HR. Ath-Thabarani (MI Kabir, 1/308, no. 912) dan Al Bazzar (2/318, no. 1778). 


— Musnad Imam Ahmad 








0-3 Jo an 


Oa ai SA GA EA (pp OA —YYVOO 

Dan du Pan di Ban gi Jab gp spa al 
IL AS JJ gn UU de aa le Ai die 
Hi LE BA pa aa Gp Si AA 


Il ES IS Tia Op It el 3s Aha aa 


An ap bana Sak of Aa paket CNG 
au: Bl saka DA 2 


endang -8 


23755. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Tani 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Abu Khidasy menceritakan 
kepada kami, dari Al Fadhl bin Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Abu 
Rafi', dari Nabi SAW bersabda, "Hai Abu Rafi', bunuh semua anjing 
yang ada di Madinah." Abu Rafi' berkata: Aku menemui beberapa 
wanita Anshar berada di dekat dua pohon kurma di Bagi', mereka 
memiliki anjing, mereka berkata, "Hai Abu Rafi', Rasulullah SAW 
memberangkatkan suami-suami kami berperang dan anjing ini 
menjaga kami setelah Allah, tidak ada seorang pun yang mendatangi 
kami hingga seorang wanita diantara kami berdiri lalu ia terhalang 
oleh anjing ini, beritahukanlah kepada Nabi SAW. Kemudian Abu 
Rafi" memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Hai Abu Rafi', bunuhlah anjing itu, yang menjaga mereka hanyalah 
Allah 'Azza wa Jalla." | 


028 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Al Abbas bin Abu Khadasy bin 
Utbah bin Abu Lahab. Al Bukhari dan Abu Hatim tidak berkomentar tentang perawi 
ini. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigat, namun dia berkata, "Dia 
meriwayat hadits-hadits magtin. Begitu pula denga Al Fadhl bin Ubaidullah Abu 
Rafi', seorang perawi magbul. 

Hadits i ini hasan karena memiliki beberapa hadits syahid. Lih. hadits no. 14431. 


A 


Musnad Imam Ahmad — 


G3 2030 5. Aan Cerba 


YL3 ADA jp Came) ae 9 ya! Cile —YYYOL 
Ka kb pi de 23 Al K3 Yi me Lela 
NON ATA Yaa Sy os SI la la AI Io AN op 
IE Ne PA Jap Sta Jk hu 

SY, 


Karat 


” 23756. Aswad bin Amir dan Husain bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Ashim bin Ubaidullah, dari Ali bin Al Husain, dari 
Abu Rafi', dari Nabi SAW, ia berkata: Bila mendengar mu'adzin 
(mengumandangkan adzan), beliau mengucapkan seperti yang 
diucapkan hingga sampai: hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah, 
beliau membaca: Jaa haula wa laa guwwata illaa billaah (tidak ada 
daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah). sai 


B- 3x0 20. 9- - 2 
- 


Be BA (hana Gp Aa —YNYVOV 


(3 A3 ( Boi Ia op Op Se Op 
Ie Io MI -s AI alas ale Dn Te Iga Si 
aa Goa Ci dp SAN IE WB ja ah di 

| 23757. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul 

Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Amru bin Abu 


Amru, dari Al Mughirah bin Abu Rafi', dari Abu Rafi', pelayan 
Rasulullah SAW, ia melihat Rasulullah SAW diberi lengan kambing, 


&! Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Syarik. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16838. 


— Musnad Imam Ahmad 











beliau memakannya kemudian, lalu shalat dan tidak menyentuh 


setetes air pun. “2 


Je 5 LAS AA Hi “Je GAS —YYVOA 


. 20. 
. Ag Ka 


Ai ba dip gb aga One 2G 
Ke IA IE ag Se Ke Mr Sp @L 
sedia ET di dadi Ip STS gb dna da 

CA 


23758. Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Hatim bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan menceritakan kepada 
kami, dari Abbad bin Abu Rafi', dari Abu Ghathafan, dari Abu Rafi', 
pelayan Rasulullah SAW berkata, "Aku menyembelih kambing untuk 
Rasulullah SAW, beliau memerintahkanku lalu aku menggoreng isi 
perutnya," beliau memakannya kemudian shalat dan tidak 


berwudhu. 2 | - 


3 0. - an 


PS Oa ARI K9 KP toa — —NYVOA 
At dng Cah, Ob al pan PA APP ae yi 
3m, An AN Gan Hani Aan ae Ie 


“88 Sanadnya shahih. 

Al Mughirah bin Abu Rafi' dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban ) namun yang lain 
tidak memberi komentar tentang dirinya. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23745. 

529 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23745 dengan sanad yang 
sama dengan hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — (5151 


23759. Yahya dan Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan, dari Ashim bin Ubaidullah, dari Ubaidullah bin Abu 
Rafi', dari ayahnya, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW adzan 
di kedua telinga Al Hasan saat Fathimah melahirkannya.' 


Pe na 


SAS BAL YG Jas Ip oa AS Cit -1yVa, 


o- 0 Pa 4 90 


AP aa ah Kali OA oi ga Ke 3 ala 3 
HA Ma de bdg le Ie oa 
: Na, Pa Aa Tn en na Pa 3 3 za 2 th 5 
v cal Jo 6 sedis kab Ggin Pel) JS Die JPN) cAp) 

AI ab SS in 01 JB Ml, SS A3 


23760. Abdurrahman dan Abu Kamil menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada 
' kami, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rafi', dari bibinya, 
dari Abu Rafi' bahwa Rasulullah SAW menggilir seluruh istri-istri 
beliau dalam sehari lalu beliau mandi di rumah masing-masing, dari 
- mereka, aku berkata: Wahai Rasulullah, apa Anda tidak mandi sekali 
saja. Rasulullah SAW bersabda, "Ini lebih suci, lebih bersih dan lebih 
baik." 


2 0 116 - 


16 aa Pi 3 ga, Ka af NN Nae 


“30 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (4/328, no. 5105), At-Tirmidzi (4/97, no. 15 14), Al Hakim 
(3/179): dan Al Baihagi (s9/305). 

At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan shahih. 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. 

81 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23752. 


ai Musnad Imam Ahmad 








Ai Ka ed Joan tara An dB dan 
daa AE J3 Lepas Lai bahan Te tana 
Ra 


| 23761. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin 
Maisarah, dari Amru bin Asy-Syarid, bahwasanya Sa'ad menawar 
barang pada Abu Rafi' dan Abu Rafi' juga menawar barang pada 
Sa'ad, Abu Rafi' berkata, "Andai saja aku tidak mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, 'Tetangga lebih berhak karena kedekatannya, Pasti 
aku tidak akan memberimu. Abdurrazzag berkata dalam haditsnya: 
Sagab artinya kedekatan.” 


Co. 3036. 3 AS 


RA Tea YG Ig jaga —NYVUY 


ae ii J3 SAP AA NP 
EA da Ip PS "JB aa Lana KS aa 
sa Ka Te pa ale aa Il Gu Be 

ema 2 Span Oa 


23762. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al 
Hakam, dari Ibnu Abi Rafi', dari Abu Rafi', Rasulullah SAW 
. mengutus seseorang, dari Bani Makhzum untuk memungut an ia 


“2 Sanadnya shahih. 

Ibrahim bin Maisarah adalah Ath-Tha'ifi Al Makki seorang perawi tsigah tsabat 
hafizh dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Amr bin Asy-Syarid adalah Ats-Tsagafi Ath-Tha'ifi, nang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 19369. 


Musnad Imam Ahmad —. 5 


berkata kepada Abu Rafi', "Temanilah aku agar kau mendapat ' 
bagian." Abu Rafi' berkata, "Tidak, aku mau mendatangi Rasulullah 
SAW dulu dan bertanya kepada beliau." Abu Rafi" mendatangi Nabi 
SAW dan bertanya, beliau bersabda, "Sedekah tidak halal bagi kami 
dan pelayan suatu kaum termasuk bagian dari mereka." | 


BB. 1 0 L 20160. 5 


LP Jah pb El aan Gi Kana Ga SNYYAN 
an Oa «Jia Pa PI Ong Jaka 
LA JI Ma ala Ket du aa S 


AB daa tg PNG ASI Aa 
23763. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Mukhawwal, dari Abu Sa'ad, 
dia berkata: Aku melihat Abu Rafi', dari Abu Ath-Thufail, dari Abu 
Sarihah, ia tidak memarfu'kannya kepada Nabi SAW, Abu Sarihah 
berkata: Salah satu dari dua orang ini adalah Dajjal, ia akan dibunuh 
Isa putra Maryam. Yang lain berkata: Angin akan menghempaskan 
mereka ke laut. 


Lia Sanadnya shahih. 
Hadits i ini telah disebutkan sebelumnya Sia no. 23753. 
“44 Sanadnya shahih. 

Mukhawwal adalah Ibnu Rasyid. Abu Sa'd adalah Al Madani. Para ulama 
mengatakan bahwa dia adalah Syarahbil bin Sa'd, seorang perawi tsigah magbul dan 
haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan.” . 

HR. At-Tirmidzi (4/515, no. 2244), pembahasan: Fitnah. 

At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 





Hadits Dhamrah bin Sa'ad RA” 


La Pt . 


Bea op JASA Pagi GAS da yng GAS -YYVAE 

Ika gi Pap 3 Kana : :JB AN oi Pantang Kaban gi 
PN . 0. Geo 0 o 20 ne0 2 LA 8 “3 

53 oa 183 Aan, YA Ola "gali 


2... #0 


WI 6 beban apn arya UAN 
43 Ah peluh 5 ph PI 5 abal SEN IL ala ae aa 


LE 


“ 


Nanas . 303 


YM GP BAD Gi gran B3 ea daun 
9 pe ga Lg as ant SN oi Ad na 


2... 


3 0. 0 


La el Hp IN gai 33 KANG COlil2 (at Aa pp 
Te Je Ipa) Kie Lepai V5 NA 
EN INA YA 2d GA EP gi ES ha 
He ih ATarg ud 85 2 AS Ga et at & 
Sy Ian dB Ujik San HE Oke adi A2 
JS AIE 2S Aa 3 SA pan sb 
SA Jan) SAR LSG Al dare | Ira 3 
S3 AN daa Da3 BG 3 3) 3 Y SL 3 
Ie An enina Ie Ke dr B3 IE aa 
Pan JB ES II rn AG Uap Cop Dit 


AN IBI Ia SA Kato HJ AAU 


Musnad Imam Ahmad — 


SA La JJ Ga GRES Ha Up Ya 
: ag 2JE SA G UI eebh de an Ko MI 
Y — “JG Sa db So Ip S3 "IG aa 
menata, ar petani esarytana ensna 


ag dan AI IS OLS dis jas 

Ma er MAA PGA 

23764. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahnya 
menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ishag, Muhammad bin 
Ja'far bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
mendengar Ziyad bin Dhamrah bin Sa'id As-Sulami bercerita kepada 
Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, Dhamrah, dan dari kakeknya, 
keduanya turut serta dalam perang Hunain bersama Rasulullah SAW, 
keduanya berkata: Rasulullah SAW shalat zhuhur bersama kami lalu 
beliau menghampiri naungan pohon, beliau duduk di sana saat berada 
di Hunain. Al Agra' bin Habis dan Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah 
bin Badr menghampiri beliau, keduanya mempersengketakan Amir 
bin Al Adhbath Al Asyja'i dan Uyainah yang menuntut balas kematian 
Amir, saat itu ia adalah pemimpin Ghathafan, dan Al Agra' bin Habis 
membela kedudukan Muhallim bin Jatstsamah sebagai pemimpin, dari 
Khindif. Persengketaan terjadi didekat Rasulullah SAW dan kami 
mendengar. Kami mendengar Uyainah berkata: Demi Allah, wahai 
Rasulullah aku tidak akan meninggalkannya hingga aku menikmati 
wanita-wanita merdekanya seperti halnya aku menikmati istri-istriku. 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, tapi kalian mendapatkan diyat 
sebesar limapuluh dalam perjalanan kami ini dan limapuluh saat 
kami kembali." Abu Rafi' berkata: Uyainah enggan menerima tawaran 
Rasulullah SAW. Tiba-tiba seseorang dari Bani Laits bernama 
Mukaitil, orang pendek, berdiri lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku 
tidak menemukan kesamaan untuk korban pembunuhan ini 


— Musnad Imam Ahmad 


dipermulaan Islam melainkan seperti sekawanan kambing yang datang 
lalu yang ada di depan dilemparkan hingga yang belakang lari. 
Buatlah aturan hari ini lalu rubahlah esok hari. Abu Rafi' berkata: 
Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau lalu bersabda, 
"Tidak, tapi kalian mendapatkan. diyat sebesar limapuluh dalam 
perjalanan kami ini dan limapuluh saat kami kembali." Mereka | 
berkata: Mana teman kalian yang dimintakan ampunan oleh 
Rasulullah SAW? Seseorang berpostur tinggi dan tegap berdiri, ia 
mengenakan hiasan yang dipersiapkan untuk perang, ia berjalan 
hingga duduk dihadapan Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Siapa 
namamu?" orang itu menjawab, "Muhallim bin Jatstsamah." Abu Rafi' 
berkata: Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau lalu bersabda, 
"Ya Allah, Jangan Kau ampuni Muhallim bin Jatstsamah." Dia berdiri 
seraya menyumbat darahnya dengan lebihan selendangnya. Abu Rafi' 
berkata: Sementara itu kami berkata: Kami memohon agar Rasulullah 
SAW memintakan ampunan baginya tapi inilah yang terlihat dari 
Rasulullah SAW. 


Hadits Abu Bardah Az-Zhafari RA 


s0 3 0 


8. | ki - Papa 
P3 SA RI al AS La Oa Koo —YYV TO 
? # - 
8. 0 o- g “9 Co o » ey o- 0. o 
SAI 3 ea 36 AI 3 dg aa OS «Pp 
NP AP NA An DA 3 Ma an ae 
PA wp PN INAP 0. LN 2 78 Tn - 
Ah UG YA Uganah Y Kala OT aah Jer3 
535 Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "Sa'id." 
Biografinya telah disebutkan sebelumnya pada no. 20979. 
Sanadnya shahih. 


Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 20979 dengan lafazh dan sanad 
yang sama. | 


Musnad Imam Ahmad — (5211 


23765. Harun menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Wahab menceritakan kepada kami, Abu Shakhr mengabarkan 
kepadaku, dari Abdullah bin Mu'attib bin Abu Burdah Azh-Zhafari, 
dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah : 
SAW bersabda, "Akan lahir dari dua dukun seseorang yang 
mempelajari Al Our'an dengan pelajaran yang tidak pernah 


dilakukan oleh seorang pun setelahnya." 


Hadits Abdullah bin Abu Hadrad RA 


Ha 


La pin 4 ta ea 2 Bai Gak -YYVA 


Oo. 2g 


AKAN Seda dgan 


.g GT BY ta Ui la Ka 


4 


naa EN gi pole Gaun an 
AD Hn Aa dn la ale ya ds KG aa 


R 


5 Dia adalah Abu Burdah Azh-Zhufri Al Ausi-Al Anshari. Dia masuk Islam 
sejak awal kemudian keluar berjuang lalu singgah di Kufah. Setelah itu dia keluar 
lagi berjuang lalu menetap di Mesir. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi, "Mu'aggib." Lih. Athraf 
'Al Musnad (6/68, no. 7763) tahgig guru kami. 

Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Mughits disbutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats- Tsigat namun Al 

Bukhari serta Abu Hatim tidak berkomentar tentang perawi tersebut. - 
HR. Ath-Thabarani (Al Kabir, 22/197, no. 518 dan 22/314, no. 794), dan Al 
Bazzar (3/95, no. 2328). 

Al Haitsami (7/167) menisbatkan hadits tersebut kepada ulama tersebut dan dia 

menghisyaratkan bahwa Abdullah bin Mughits tidak dikomentari oleh Abu Hatim. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 


FP Yang 23 


Ie Io Iyan de Enya Ula (dasin) PN Ag 
PS tea AN Rt) ser Ws IG Eh aah 
Cp EN IE Ia hasi (2 Io 5G Al Jan 3 
Ds Dn PAK AA Kah CAM WAN G3 RAS 

| MO OA 


23766. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, Yazid bin Abdullah bin 
Ousaith menceritakan kepadaku, dari Al Oa'ga' bin Abdullah bin Abu. 
Hadrad, dari ayahnya, Abdullah bin Abu Hadrad berkata: Rasulullah 
SAW mengutus kami ke Idham, aku pergi bersama beberapa kalangan 
muslimin, diantara mereka ada Abu Oatadah Al Harits bin Rib'i dan 
Muhallim bin Jatstsamah bin Oais, kami pergi hingga perada di 
tengah-tengah Idham, saat itu Amir Al Asyaja'i melintasi kami 
bersama beberapa orang yang tidak turut perang, ia membawa timba 
dan wadah susu dari kulit. Saat melintasi kami, Amir mengucapkan 
salam, kami menangkapnya lalu dibawa oleh Muhallim bin Jatstsamah 
lalu membunuhnya karena suatu hal yang terjadi diantara keduanya, 
Muhallim mengambil unta dan perbekalannya. 


Saat kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami 
memberitahukan peristiwa itu kepada beliau, turunlah ayat Al Our'an 
berkenaan dengan kami, "Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah 
kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, 
"Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan 
maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah 
ada harta yang banyak, begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu 


Musnad Imam Ahmad — 


Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. 
' Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." 
(Os. An-Nisaa' (41: 94)7 


- 
5 
DL 


ia HA AE gl EA bo ja CA AYVAW 

Pa ga Bip lt up Hae SP Ae 
BE ag Ae Jo Mp Ho Ga 3g MA 
IL KEC ale Ce G3 LA SA La AI dp 
Ga Had 3 an la Tom Ip ge BK 
seleb Laba 23 AB SJ Gi Ini Cie Aa Er JG 
SA AI KAU Ba IG ea dlar) Val Cin 
AAS ten pa GG Tan 20) Age 1G des, 





Dia adalah Abdullah bin Abu Hadrad Al Aslami. Biografinya telah 
disebutkan sebelumnya pada no. 15646. Isyarat yang menyebutkan bahwa 
biografinya telah disebutkan adalah keliru, yang benar belum disebutkan. Dia masuk 
Islam lebih awal dan ikut dalam perang Hudaibiyah dan peperangan selanjutnya. Dia 
dikenal dalam kitab Shahihain bahwa dia pernah melakukan praktek penipuan dalam 
transaksi jual beli dan sering berutang. Dia wafat pada tahun 71 H. 

Sanadnya shahih. 

Al Oa'ga' bin Abdullah bin Abu Hadrad adalah sahabat. Ada yang berpendapat 
bahwa dia bukan sahabat. 

HR. Al Bukhari (8/258, no. 4591): Abu Daud (4/32, no. 3974): At-Tirmidzi 
(5/240, no. 3030), Ath-Thabari (At-Tafsir, 5/140), Al Hakim (2/235): dan Al 
Baihagi (Ad-Dala “il, 4/305). | | 

Al Hakim menilai hadits ini shahih. Sedangkan At-Tirmidzi menilai hadits ini 
hasan. 


— Musnad Imam Ahmad 








HIS Yg bis Sel IG tele 3 LA Lean kain SIA 
ia Ha mh S5 Ha jas Me - JG Tan) 


oo 


Coal 5 AN UT IG das Ala Kata Lg Up IS deras 
" AA SI SIB ME US 
NU aan jk maa Nan 
OT 33, all Gam Il Gan AN 1S GA dy ah 


3 Yg. 40 


dian Ain D3 SI & 2G ng EN) Uh “la “JG Ke 
s3 as adi IIS U OS 2S GP IN IP pem 
CP ya GA Bet CAT pa B5 AI) 3 
Li ab au da SA ah UN 
Manga taat LIG MEhAN 3 JG AE) 33 

AB HB OK Wis LE as "IG AS Alah WA ala 
(lb JG (aa Kasar 3 SE Kasi ol 
Ba Bk TU aa D7: CB ali akik 
His Ga SA Ah Ga pa RE IG cal Ul yaah sad 
IS Oh ad Kasi Ke VR NS AG ag Ul 3 UG lagi 
8 Kp oh UBI dab ag Eh Hit 1 Mito 
AU ia pb ia da Io Jha Ia 


hg Eng 


Musnad Imam Ahmad — (5251 


23767. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Ja'far, dari Abdul 
Wahid bin Abu 'Aun, dari neneknya, dari Ibnu Abi Hadrad Al Aslami 
ia menyebutkan bahwa ia menikahi seorang wanita lalu mendatangi 
Rasulullah SAW untuk meminta bantuan membayar maharnya. 
Rasulullah SAW bersabda, "Berapa kau memberinya mahar?" ia 
menjawab, "Dua ratus dirham." Rasulullah SAW bersabda, "Andai 
kalian menciduk dirham-dirham dari lembah kalian ini niscaya kalian 
tidak lebih banyak, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan 
untukmu." Dia berkata: Aku diam lalu Rasulullah SAW memanggilku 
kemudian beliau mengirimku untuk menemui pasukan tentara sariyah 
yang beliau kirim ke arah Najed. Beliau bersabda, "Temuilah tentara 
sariyah itu mudah-mudahan mereka mendapatkan sesuatu lalu aku 
akan memberimu harta rampasan perang." Ibnu Abi Hadrad berkata: 
Kami pergi hingga tiba di Hadhir pada sore hari. Saat gelapnya malam 
berlalu, pemimpin kami mengutus kami dua orang-dua orang, kami 
mengepung kamp. Pemimpin kami berkata: Bila aku bertakbir dan 
menyerang, kalian harus bertakbir dan menyerang. Pemimpin kami 
berkata saat mengutus dua orang: Kalian jangan berpencar dan aku 
akan bertanya kepada salah seorang dari kalian berdua tentang kondisi 
temannya. Tapi aku tidak menemukannya di dekatnya sementara 
mereka tidak serius mencari. 


Saat kami hendak menyerang, kami mendengar seseorang, 
dari Hadhar berteriak, "Wahai orang-orang Hadhar." Mereka merasa 
sial bahwa kami maju, pemimpin kami bertakbir dan menyerang, kami 
pun bertakbir dan menyerang. Ibnu Abi Hadrad berkata: Seseorang 
melintasi kami dengan membawa pedang, aku mengikutinya lalu 
kawanku berkata, "Pemimpin kita memerintahkan agar kita tidak teliti 
dalam mencari, karena itu kembalilah." Saat aku mengikutinya, ia 
berkata, "Demi Allah, kau yang kembali atau aku yang kembali 
menemuinya dan aku akan memberitahukan padanya bahwa kau 
menyerang." Aku berkata, "Demi Allah aku akan mengikutinya. Aku 


— Musnad Imam Ahmad 


pun mengikuti orang itu hingga aku mendekatinya, aku melesakkan 
anak panah ke musuh lain lalu aku membunuhnya, orang yang aku 
ikuti melemparkan pedang ke arahku tapi meleset, aku ambil 
pedangnya lalu aku membunuhnya dan memotong kepalanya, kami 
mengikat unta dan kambing dalam jumlah besar. Kami pun kembali 
pulang. Dipagi harinya ternyata unta milikku dihela oleh unta lain 
yang ditunggangi oleh wanita muda yang cantik. Wanita itu menoleh 
ke belakang lalu bertakbir. Aku berkata, "Kemana kau menoleh?' 
Wanita itu menjawab, 'Ke seseorang yang demi Allah bila masih 
hidup akan menemani kalian.' Aku kira orang yang dimaksud adalah 
temanku yang aku bunuh. Aku berkata, 'Demi Allah aku telah 
membunuhnya dan ini pedang miliknya. Pedang itu tergantung di 
pelana unta yang aku tunggangi sementara sarung pedang yang 
tergantung di pelana unta wanita itu kosong.' Saat aku mengatakan hal 
itu pada wanita itu, wanita itu berkata, "Tetaplah berada di tempatmu, 
angkatlah sarung pedang ini bila kau benar." Lalu aku mengambilnya 
dan mengangkatnya, ia lalu menutupnya. Saat melihatnya, wanita itu 
menangis. Kami tiba dihadapan Rasulullah SAW lalu beliau memberi 
sebagaian, dari harta yang kami bawa itu." 


Hadits Bilal RA 


sa — NG hara 3 kas Ke KA Bae —YYVAA 
Inal EL YA Io) GL JB 1G HL 
23768. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
Ashim menceritakan kepada kami, dari Abu Utsman, dia berkata: 


“88 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul, yaitu nenek Abdul Wahid. 
Hadits ini sendiri shahih dan telah disebutkan sebelumnya pada no. 15646 
secara ringkas. 


Musnad Imam Ahmad — 


Bilal berkata, "Wahai Rasulullah, jangan Anda mendahuluiku dengan 


ucapan, 'aamiin dua 


Pte 


SI PKPA CAS AJUA yh GAS -YYVAA 
Mi ik Je po Oa AI Jo MI Op 
23769. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Abdurrahman 


bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, dari Bilal, dia berkata: Rasulullah 
SAW membasuh sepatu dan selendang (tudung kepala). 


589 Dia adalah Bilal bin Rabah Al Ourasyi, At-Taimi maula (mantan budak) 
Abu Bakar Ash-Shiddig. Dia masuk Islam tak lama setelah Abu Bakar masuk Islam. 
Dia berasal dari Ethopia, namun dia dilahirkan di Makkah. Dia tinggal di bani Jamh. 
' Ketika bani Jamh menyiksa Bilal karena ketahuan masuk Islam, Abu Bakar 

langsung membeli dan memerdekakannya karena Allah 'Azza wa Jalla. Dia dikenal 
:dengan sebutan -muadzin Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan, dia 
mengumandangkan adzan untuk Abu Bakar. 

Ada juga yang berpendapat bahwa dia hanya mengumandangkan satu kali adzan 
setelah Rasulullah SAW wafat yang ketika itu diminta oleh Hasan dan Husain. Para 
ulama berbeda pendapat prihal wafatnya, ada yang mengatakan bahwa dia tinggal di 
Syam dan wafat di sana juga. 

Ada juga yang berpendapat bahwa bahkan dia kembali ke Madinah sebelum 
wafat dan menutup usia di sana. Namun para ulama sepakat bahwa dia wafat pada 
masa pemerintahana Umar RA. 

Sanadnya shahih. 

Abu Utsman Al Hindi adalah tabi'in mukhadhram yang pernah bertemu dengan 
Bilal. 

HR. Abu Daud (1/246, no. 937), pembahasan: Shalat, dan Al Baihagi (2/56), 
pembahasan: Shalat. 

540 Sanadnya shahih. 

Ka'b bin Ujrah adalah sahabat. 

Hadits tentang mengusap Khuf dan Khimar telah disebutkan pada no. 23614. 


— Musnad Imam Ahmad 


ad Pt 


SE HE GP ta Ly PA GAS YYVY! 
Ap em Aa 2 Ay ol GK gi Si 
ng 2 JW AS 2 slai IG ab gi bata Jaa AAS 


s1 AI BESI Gd ui la le dia An Os Ol ak 3 
ttm 3 KA Pa an Pagi aa par ASI Ann J3 
a 38 IS Ae ala RI Ko MI Ipa SA Aaja 

sana - nan bag Mnaga LN 8 5 2 9, . 3 
—£ SI KASI Dela APA sake dl Jah te Jar 
Oo 8 7 0. oz” 2. ep td 

meli ve AS 6S) 

23770. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari As- 

Sa'ib bin Umar, Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepadaku, bahwa 
Mu'awiyah pergi berhaji lalu mengirim utusan untuk menemui 
Syaibah bin Utsman agar ia membuka pintu ka'bah. Mu'awiyah 
berkata, "Suruhlah Abdullah bin Umar kemari." Ibnu Umar datang 
lalu Mu'awiyah berkata padanya, "Apakah ada berita yang sampai 
padamu bahwa Rasulullah SAW shalat di dalam ka'bah?" Ibnu Umar 
menjawab, "Ya, Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam ka'bah, 
beliau terlambat keluar lalu aku menemukan sesuatu, aku pergi lalu 
datang cepat-cepat ternyata Rasulullah SAW sudah keluar, aku 
bertanya kepada Bilal bin Rabah, 'Apakah Rasulullah SAW shalat di 
dalam ka'bah?' Bilal menjawab, "Ya, dua rakaat di antara dua 


tiang'."41 


sa Sanadnya shahih. 

As-Sa'ib adalah Umar Al Makhzumi, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Sunan dan Al Adab Al Mufrad. 

HR. Al Bukhari (1/550, no. 97), pembahasan: Shalat, Muslim (2/966, no. 329), 
pembahasan: Haji dan manasik, Abu Daud (2/213, no. 2023), pembahasan: Haji dan 
manasik, At-Tirmidzi (3/214, no. 874), pembahasan: Haji dan manasik: An-Nasa'i 
(2/33, no. 692), pembahasan: Haji dan manasik: Ibnu Majah (2/1018, no. 3063), 


Musnad Imam Ahmad — 


IBU 3 olah 5 Ga CA ep ab —YYVVI 
8. Para 2. or. 4 2, 8 9. 4 4 22 :g : 2.3 o 
3 hay KIE MI bo adl OS HS IX cs :JU CS upah 
Ba LA AN Tin : ore : . ag o aa 
aa pi OS JB SKA AE Opal IPS Ino ae 
23771. Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: 
Aku bertanya kepada Bilal, "Bagaiamana cara Rasulullah SAW 


menjawab salam orang bila sedang shalat?" Bilal menjawab, "Beliau 
berisyarat dengan tangan beliau." 42 


IS 


aa pi ya PA YP HS) CAS NYVVY 

IN PMK BAE Ie P Kab yi Ob 
: Te Ag Ma 
DESA PP Cai Alai GP too $ be 


23772. Waki' menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari 
Oais bin Muslim, dari Tharig bin Syihab, dari Bilal, dia berkata: 
| Rasulullah SAW tidak melarang shalat kecuali saat matahari terbit 
karena saat itu matahari terbit di antara dua tanduk syetan." 


“ 


ea 





pembahasan: Haji dan manasik, Al Huamidi (1/82, no. 149 dan 2/304, no. 692), dan 
Abdul Humaid (Al Munthakhab, 141, no. 360). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

#2 Sanadnya shahih. 

HR. Abu DAud (1/243, no. 927), dan At-Tirmidzi (2/204, no. 368). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

683 Janadnya shahih. . 

Tharig bin Syihab Al Bujali pernah melihat Nabi SAW. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 20103. 


— Musnad ImamAhmad 


5. 3 - AS 


Ia Si 2 Ye CO Jaa Uodoe —YYVVY 
Ip Lp op Sep Ii NP j3 
Ms Latah Bl Aina alan LA AP ARA 


23773. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abu Al 
Ala' dan Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Abu 
Al Ala', dari Gatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari Bilal. berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang membekam dan yang 
dibekam hendaklah berbuka (batal puasanya)."““ 


-s 2 Pt - 


CV KH ih G3 Ip Su GAS —yyvvt 


-JU Pelan La at Inlak Perda Ap Ja 
2 Adi - Stan talak ada di Jon Ip SA 


Ama Ii ra gbi Spa AA H5 — fr bau 
KAA Ini oo jha Jai all 


23774. Yahya bin Adam dan Abu Ahmad menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Isra'il menceritakan kepada kami, 
dari Abu Ishag, dari Abdullah bin Ma'gil Al Muzanni, dari Bilal, dia 
berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahukan 
shalat pada beliau - Abu Ahmad berkata dalam riwayatnya: Bilal 
hendak puasa- beliau meminta gelas lalu minum kemudian memberiku 


4 Sanadnya shahih, namun mungathi', karena Syahr bin Hausyab tidak pernah 
bertemu dengan Bilal. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22349. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "Salamah bin 
Hausyab." 


Musnad Imam Ahmad — 


minum, setelah itu beliau pergi ke masjid untuk shalat. Beliau berdiri 
shalat tanpa wudhu, beliau hendak puasa.” 


Pa 


Aaj 3 ana Wa SIS Ep (jaya Tae nan —YYVYO 
23 BA 2 # e 
Kep AA IP AAN PAN AP tem oi 
Kapas SAS ja AI 2JG Ah ale 


23775. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Abu Al Khair, dari Ash-Shunabihi, dari Bilal, bahwa Nabi SAW 
bersabda, "Lailatul gadar adalah malam keduapuluh empat."“S 


pen YG BN KH SA Gis - —YPVVI 


stan JA Ph EUR Tk sa 


2 00 - 


sala aa ar ah Gas ja 
—2 SEh dib & ama 5 IR 353 4213 Hut -— 23) : id - 
2315YL Fals e3 185 AA Ate JG Lanal 


“5 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Mughaffal Al Muzani adalah sahabat. Dia telah meriwayatkan 
hadits semakna dari Anas oleh An-Nasa'i (4/147, no. 2167). 

“46 Sanadnya shahih. 

Ash-Shunabihi adalah Abu Abdullah bin Abdurrahman bin Asaliyyah 
mukhadhram. Abu Al Khair adalah Martsad bin Abdullah Al Yazani Al Fagih. 
Kedua perawi tersebut adalah perawi #sigah dan hadis keduanya diriwayatkan oleh 
jamaah. 

HR. Al Bukhari (4/260, no. 2022): Ath-Thabarani (Al Kabir, 1/360, no. 1102): 
dan Al Haitsami (3/176). 


— Musnad Imam Ahmad 


. 23776. Muhammad bin Bakar dan Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada 
kami, Abu Bakar bin Hafsh bin Umar mengabarkan kepadaku, Abu 
Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dari Abu Abdullah ia 
mendengar Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Bilal, "Bagaimana 
cara Rasulullah SAW mengusap sepatu," Bilal menjawab, "Beliau 
buang besar lalu minta ember, beliau membasuh wajah dan kedua 
tangan lalu membasuh kedua sepatu dan selendang (serban) beliau." 


Abdurrazzag berkata: Lalu beliau meminta seember air.” 
) ARA BG. 3 1... . Sa do 8 - si 
dal, 0 Kaban ipa Chanan A3 clan bI— —YYVVV 


Open al dh 33 JP Gi RP NA Na Bad 
JA gd TEA 28 ph ale Jo 


23777. Hisyam bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Rasyid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Makhul bercerita, dari Nu'aim bin Khimar, dari Bilal 
Rasulullah SAW bersabda, "Usaplah sepatu dan tudung kepala." 


41 Sanadnya shahih. 
Abu Bakar bin Hafsh bin Umar adalah Ibnu Sa'd. Namanya adalah Abdullah bin 
. Hafsh. Abu Abdurrahman adalah Al Hubuli. Abu Abdullah adalah Ash-Shunabihi. 
Semua perawi tersebut adalah perawi tsigah masyhur dan haditsnya diriwayatkan 
oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23769. 

“48 Sanadnya shahih. 

Muhammad bin Rasyid Al Makhul Al Khuza'i adalah perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan dala kitab Sunan. Nu'aim bin Khimar, yang benar adalah 
Himar, adalah sahabat. 


Musnad Imam Ahmad — (5331 


- 
Io. IA ah 


(PA EA UE HI dj obat jl CAS —YYVYA 

A8 Io SIP IE ea 3 da Cit dal) 
- e” 8g - Gen & an ap es X 3, 
MA yee IE paul :JB lag ade dl elo 


23778. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, budak Bani 
Hasyim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rasyid 
menceritakan kepada kami, Makhluk menceritakan kepada kami, dari 
Nu'aim bin Khimar, dari Bilal, Rasulullah SAW bersabda, "Usaplah 


sepatu dan tudung kepala." 


?. 
2 e- 1G 


AO al 3 UU Ba ra aa AKAR| 
., 0. 2108... NA Pa BM or NX A5, , . . PAN Tani 
Sab Gp OLI KASI J3 el ale AI Io AI Jah Ol pb 


Put Ba LA ON Manga Pa Pat aan editan ND! KARYA 
s3 ae SL YG Ia GA Uli ALE A3 ILY MU Ill, 
. 0. , Kg 20. os TA Tan. Tin PN ai An 

BN GP SAE denah YP Lab yah BF 1JB alay Ale Al ee 
: 9 Ia Para @ PJ “0 0... 
ae ALI 533 AE lte dala Baal LNG) 


23779. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Rasulullah 
SAW masuk ka'bah bersama Utsman, Thalhah dan Usamah bin Zaid 
— sementara Bilal menutup pintunya. Saat keluar aku bertanya kepada 
Bilal apa yang dilakukan Nabi SAW? Dia menjawab, "Beliau 
meninggalkan dua tiang di sebelah kanan, satu tiang di sebelah kiri 
dan tiga tiang di belakang beliau, lalu beliau shalat, jarak antara beliau 
dengan kiblat sejauh tiga dzira' (hasta)."?0 


49 Janadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 
680 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23770. 


— Musnad Imam Ahmad 








34 Ao & o. 3 KS 


HA 5 JI BAL ChaSah Opi Sian Gabe —YYVA 
2 Ie Si drh Li J6 Ip 3 AJA Gi AA PB 
3 Ea 3 ap AAN Ini GA Dila Ba ln ale 
KI 
23780. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Isra'il menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abdullah bin 
Ma'gal, dari Bilal berkata: Aku mendatangi Nabi SAW untuk 


memberitahukan shalat, beliau hendak puasa, beliau minum lalu 
memberiku (minum), setelah itu beliau keluar untuk shalat.” 


0360 .9- Loc 6 


JA an HK Ea SG KAA —YYVAN 
Se Ag of gt Sh deni Oa Gi Ol Ne 
Ka ika Je Anang ur" 


23781. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Rasyid menceritakan kepada kami, Makhul mengabarkan 
kepadaku, bahwasanya Nu'aim bin Khimar, dari Bilal 
memberitahunya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Usaplah sepatu 
dan tudung kepala." 


Pd Pt - 2. 3 as Pt 


hn hg Et Lana Ap VA Cia oo Haa —YYYAY 
Han ai Ios SEE Sin AK A5 


551 Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "Ibnu Ishag." 
Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada nc no. 23774. 

pn Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23778. 


Musnad Imam Ahmad — 


Tana) J3 Laga ala S1 Pa Iya Pala UU s 


IE SEP GE Mara Dag Ar - 
Bj ca Ai IS lag Ta Gl ale da Ko AU ati 
JA Ga pg iba Ga aa GS Siah IS 
5 aa 55 PAN ah IR Je 5 KAKI 


23782. Rauh menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Mulaikah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Umar menceritakan kepadaku, dia berkata: Saat 
penaklukkan Makkah, mereka menyelesaikan thawaf di baitullah, 
shafa dan marwah lalu Nabi SAW masuk ka'bah, Ibnu Umar tidak 
mengetahuinya, saat diberitahukan Rasulullah SAW masuk ka'bah, ia 
naik ke pundak orang-orang lalu masuk mengikuti Nabi SAW 
bagaimanakah beliau shalat, lalu Ibnu Umar menemui beliau keluar 
lewat pintu ka'bah lalu bertanya kepada Bilal, sang mu'adzdzin, "Apa 
yang dilakukan Rasulullah SAW saat masuk ka'bah." Bilal menjawab, 
"Beliau shalat dua rakaat dihadapannya lalu berdoa Te Allah 
'4zza wa Jalla sesaat, setelah itu beliau keluar." 


aa HA NG Ujian Op abang « 3 Bab - YYYAY 
SPA Ni dlu AE 


Ka Tn ap ata UE 153, UII al OI Hata :JU 


553 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Utsman bin Sa'd yang 
merupakan juru tulis, namun para ulama menilainya dha'if karena faktor hapalannya. 
Haditsnya dinilai hasan kalau ada mutabi'-nya. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23779. 


— Musnad Imam Ahmad 








Pa pa Naa 


23783. Waki' dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al 
Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila berkata Ibnu Ja'far dalam 
haditsnya: Aku mendengar Ibnu Abi Laila dan Abdurrazzag, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam, dari Ibnu Abi Laila, dari 
Bilal, Rasulullah SAW mengusap sepatu dan tudung kepala.” 


P3 rd 


Tana GE AL Gi aS) Gb NYYAK 

SI GAB Io AK Kn alba Xi 

ii Pa papat ya: G3 Ie ik 
ra Bang Bm 1G GI JL SANA Gi LIE SSI J3 


23784. Waki' menceritakan kepada kami, As-Sa'ib bin Umar 
dan Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, As-Sa'ib bin 
— Umar mengabarkan kepada kami, dari Abu Mulaikah, dari Ibnu Umar 
berkata: Aku bertanya kepada Bilal bin Rabah: Di manakah 
Rasulullah SAW shalat saat masuk ka'bah? Bilal menjawab, "Di 
antara dua tiang." Ibnu Bakar berkata, "Dua rakaat." 


€“4 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23781. 
555 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23782. 


Musnad Imam Ahmad — 


OP GP RU GP Oak yi pb 5 HS) KAS —YYYAO 
ings Allay ala AN eko MN Iya Se ai 3 3 Mena 


3 . 


an ayu Ml 3 ag 1g: “JG Tunai J3 


23785. Waki' menceritakan kepada kami, Sari Hisyam bin 
Sa'ad, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku bertanya kepada 
Bilal bin Rabah, "Di manakah Rasulullah SAW shalat saat masuk 
ka'bah?" Bilal menjawab, "Jarak antara beliau dengan tembok sejauh 
tiga dzira' (hasta)." 8 


To3 20 3”o. 


S3 (PDB Ii Ya EA (AS) MEA —YYYAN 


Selada te ed IM PA G3 Pe da 

"dng Jotah ? 9 pe Pa Sta 23 

23786. Waki' menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burgan 

menceritakan kepada kami, dari Syaddad, budak Iyadh bin Amir, dari 

Bilal, ia mendatangi Nabi SAW untuk memberitahukan shalat, Bilal 
melihat Nabi SAW tengah bersahur di tempat shalat rumah beliau.” 


Papa 


EA sa ga CIA 2 Jet Bk —YYVAY 
Ten 134 aa? SA AB Cdi ah AP 1 Ula 
pa hua AA GA HN Cg LD IG YP LN 


5S Sanadnya shahih. 

Hisyam bin Sa'd adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23779. 

557 Sanadnya shahih, namun mungtahi' karena Syaddad bin Iyadh bin Amir 
tidak pernah bertemu dengan Bilal. : 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23774. 


— Musnad Imam Ahmad 














GAM) C3 pelat Ia Nyena pita aa elu Jk s2 
Me ola ala patah Je Ip JGN Jaa 
Ju ni 


23787. Isma'il menceritakan kepada kami, dari Al Jurairi, 
dari Abu Al Ward bin Tsumamah, dari Amru bin Mirdas, berkata: 
Aku mengunjungi Syam, tiba-tiba disana ada orang yang berbibir 
' tebal -atau berkata: Berbibir besar- dan hidung (besar), dihadapannya 
ada senjata, mereka bertanya padanya, ia berkata: Wahai sekalian 
manusia, ambillah senjata ini, perbaikilah dan berjihadlah di jalan 
Allah 'Azza wa Jalla, Rasulullah SAW bersabda. Aku bertanya, "Siapa 
dia?" Mereka menjawab, "Bilal."988 


30345. 3 8 


Sidpa AG Ka Pp png —YYYAA 
2 ieG LIS UG HN AP NI ita Ip sak gi 


#JUS « ora Se ma 3 An 
denga GA AG di pajak play ide A1 lo MI DS 


Kah Bay daa Ja 


23788. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Hafsh, dari 
Abu Abdullah, dari Abu Abdurrahman, dia berkata: Aku duduk 
bersama Abdurrahman bin Auf, lalu Bilal lewat, ia bertanya tentang 
mengusap sepatu, ia menjawab, "Dulu Rasulullah SAW menuntaskan 


658 Sanadnya shahih. 

Abu Al Ward bin Tsumamah Al Ousyairi adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwyatkan dalam kitab Sunan. Amr bin Mirdas dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban, 
dan tidak komentari oleh Al Bukhari serta Abu Hatim. Ini sebenarnya bukan hadits, 
dia hanya ingin menyebutkan sisi perkenalannya dengan Bilal. 


Musnad Imam Ahmad — 


hajat beliau lalu aku membawakan air, beliau berwudhu, mengusap 
serban dan kedua sepatu." , 


HE SB 3 er UYA —yyvaa 
: sa t- Oa :3 Soe PA 2 DE BN MP NN SI Se 
23789. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy 
mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam bin Utbah, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, dari Bilal: Aku 


melihat Rasulullah SAW mengusap kedua sepatu dan tudung 
kepala. 


2, 
... 16 


pi Cha il Oa AG CAS -yyva. 

3 NA & JS af ot SL Jt 21 ap ai us Cealima 
£ bana £ anna Ida 0. An Can sn pan sn or 

JH SA AT, em GP Ig JS 5335 S5 ala dla 


23790. Marwan bin Syuja' menceritakan kepada kami, 
Khushaif menceritakan kepadaku, dari Mujahid, dari Ibnu Umar ia 
bertanya kepada Bilal, lalu Bilal membertitahunya bahwa Rasulullah 
SAW shalat dua rakaat, beliau menempatkan tiang di sebelah kanan. 
Lalu maju sedikit dan posisi magam di belakang beliau.! 


65? Sanadnya shahih. Para perawi hadits ini seperti perawi hadits no. 23776. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23783. 

Du Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. : 

Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Khushaif bin Abdurrahman al 
Khazraji yang dinilai dha'if oleh Ahmad dalam sebuah riwayat, dan diridhai oleh Ibn 
Ma'in. Al Ijli menilainya tsigah sedangkan An-Nasa'i tidak melihatnya dengan sudut 
mata. 


— Musnad Imam Ahmad 





re. dr 0. 0-3 2 0 Pe PIL Loe ig . 
— 9 BP Oa Ba SUS KS SA —YYVAN 


0. 3. Es 2... 0 - - &0 Lo. Nai oeA 2 0 ea 
IS ll 3 d3 bad rr ba mp ea 


e @ 2 5 Pa Aa 2 s sa Pd 
HE 3 So ah ale A1 Ko 3 ot dh 
. 23791. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, dan Ibnu Bakar mengabarkan kepada 
kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Amru bin Dinar 


mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Umar ia memberitahunya, dari 
Bilal bahwa Nabi SAW shalat dua rakaat di dalam ka'bah. 


DU AT JB dia 3 P9 LI Fi LI dana Lena 
IN Ip Ao IG e3G 1Iu KASI Jas ti Ih da dio 
— IE MA gd ale Le II Jo Ya Jk 
HAN ES ASET GEN GI 5 pES) SI 

PG AI An 3 dab HA Ob ES Ny ML 


23792. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Saif bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Mujahid berkata: Ibnu Umar didatangkan saat berada di rumahnya, 
dikatakan kepadanya, "Nabi SAW pernah masuk ka'bah." Ibnu Umar 
berkata, "Aku menghampiri lalu aku lihat Rasulullah SAW sudah 


de Sen Ba SN SIS ANTA 


Marwan bin Syuja' adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Al 
Bukhari serta dalam kitab Sunan. | 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 3784. 

“62 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


keluar, aku lihat Bilal berdiri diantara pintu ka'bah, aku bertanya, 'Hai 
Bilal, apakah Rasulullah SAW shalat di dalam ka'bah?' Bilal 
menjawab, "Ya, beliau shalat dua rakaat diantara dua tiang ini.' Ia 
menunjuk dua tiang yang ada disebelah kirimu bila kau masuk." 
Berkata Bilal, "Setelah itu Rasulullah SAW keluar lalu shalat dua 
rakaat di hadapan ka'bah."56? 


3024. 4 PP Pa 


A1, OK Teeba rata al 53 Lo 3 Uodo— —YYYAY 
da SIA IE 5 IP JS gi AP JASA 
MA, Pa SEN pen sela ala At 
23793. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, dari Makhul, dari 


Nu'aim bin Khimar, dari Bilal, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Usaplah sepatu dan tudung kepala." 


, akar - 9 Pa A6 - 


- LA 


Aan Ma kala aus Jera gp ya 
en) “J3 PA ap 57 AS A3 il SI #6 na Jen 
Mn Tea JS fp lag ala dn Jia ena 

Te Yx ti CA set otak wa ip aa 


Ae as Te TE SEN aa xi 1 seb ta 


ai Sanadnya shahih. 

Saif bin Sulaiman adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
jamaah. 

584 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23789. 


— Musnad Imam Ahmad 


23794. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Sa'id bin Amru bin Sa'id bin Al 'Ash menceritakan kepada 
kami, dari Sa'id, maksudnya ayahnya berkata: Mu'awiyah berumrah 
lalu masuk ke baitullah, ia mengirim seseorang untuk menemui Ibnu 
Umar, Mu'awiyah duduk menunggu hingga Ibnu Umar datang lalu 
bertanya: Di mana Rasulullah SAW shalat saat beliau masuk ka'bah. 
Ibnu Umar menjawab, "Aku tidak bersama beliau, tapi aku baru 
masuk saat beliau hendak keluar, aku bertemu Bilal lalu aku tanya, 'Di 
mana beliau shalat?" Bilal memberitahuku bahwa beliau shalat 
diantara dua tiang. Mu'awiyah berdiri kemudian shalat di antara 


keduanya. m1093 P 


3 0 T 5 o- Pa IS 


HI NE Ip AI 2S CI dosa yd Gi5 —YYVAo 
s8 5 Tea Lee Ba Tata 2 ON pa £ 
AS Ag 3 IS GP USAI 35 HA LG EL yA 
#1, AU  £ TAS Oo Te 195) ng - Tea Pe - Pata ka 9, 
PA las cal | ag D3 lay da Dl ap 
18 Jen Pig PA 3 2 0 he od PA Be Oo 
SMA SB JYL ae "JG (ie ag (awali daaad aa Pra 
Ta . 8. Pe mg Haa 0 s : Ino 30 2 0rr ate noona 
CA el MP lo Al Jgn TP A3 MSI ea MU 


Io. Lori. 06 Sore. Ea. £ 


di gara Het Ab Haa kate of ang AL Kas 

Dua - 9.3 PL “: 2 ana Ai 23 PA ang G PA 
UE J3 Aa AS) LAS il dls CP ale Us 2) 3 
Kebab Un FT ingat DE Alam Tebet D8 GA dh J3 


ag 


Kapil, Vag Caga O ' 


2 Sanadnya shahih. 

Ishag bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash adalah perawi tsigah (maksudnya 
dia dan ayahnya) dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab shahihain. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23770. 


Musnad Imam Ahmad — 





23795. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Abu Ziyadah 
Ubaidullah bin Ziyadah Al Kindi menceritakan kepadaku, dari Bilal, 
bercerita kepadanya bahwa Bilal mendatangi Nabi SAW untuk 
memberitahukan shalat Shubuh lalu Aisyah menyibukkan Bilal 
dengan suatu hal yang ia minta hingga Shubuh terlihat jelas sekali. 
Abu Ziyad berkata, "Bilal kemudian memberitahukan shalat kepada 
beliau, saat adzan Bilal menanti-nanti Rasulullah SAW namun beliau 
tidak kunjung keluar, saat keluar beliau shalat mengimami orang- 
orang, Bilal memberitahukan beliau bahwa Aisyah menyibukkannya 
dengan suatu hal yang ia minta hingga Shubuh terlihat jelas sekali, 
selanjutnya beliau terlambat keluar, beliau bersabda, "Aku shalat dua 
rakaat fajar." Bilal berkata, "Wahai Rasulullah, Anda sangat pagi 
sekali." Rasulullah SAW bersabda, "Andai saja aku lebih pagi, dari 
saat ini lalu aku shalat dua rakaat dengan baik dan indah." 


, 


IE GIS CAS KA 5 ME AE Cas —rrvan 
ai AN MP SA jp kh Ai MI PA 
aan ape pama ore ha . Y - 2 £- “ s id Sa 
HE Gea peler KE AI Cho AI Opah tata :JE IN 3 
MP AI 
23796. Abdul Jabbar bin Muhammad Al Khaththabi 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, 
dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin 


SS Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Al Ala' adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Al 
' Bukhari. Ubaid bin Ziyad atau Ziyadah Al Kindi Ad-Dimasygi adalah perawi tsigah 
dan haditsnya diriayatkan oleh Abu Daud (2/19, no. 1257), pembahasan: Shalat, 
bab: Melakukan shalat fajar secara ringan. 


— Musnad Imam Ahmad 








Abu Laila, dari Bilal, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW 
mengusap kedua sepatu dan kerudung. 


LA 


Pt era YG Ae 31, Ge hy Urea —YYVAV 


£ 
os 90 X8 


g LAN KSP SI 15 na ju Jaa! 
Poin ai Je GA JB Ig Pb yah 
SEA IG, Ai DL 3! Pal Ga sis SA 

Bp RCA | su) ala A1 sko AI Ag Pu any AS 


23797. Hasan bin Ar-Rabi' dan Abu Ahmad menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abu Isra'il menceritakan "kepada 
kami, Abu Ahmad berkata dalam haditsnya: Al Hakam menceritakan 
kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Bilal, dia berkata: 
Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku tidak mengucapkan: 
ashshalaatu khairum minan nauum (shalat lebih baik daripada tidur) 
saat adzan untuk shalat kecuali adzan shalat Shubuh. Abu Ahmad 
berkata dalam haditsnya: Rasulullah SAW bersabda kepadaku Bilal, 
"Bila kau adzan, jangan mengucapkan: ashshalaatu khairum minan 


nauum. "668 


f 


SS! Sanadnya shahih. 

Abdul Jabbar bin Muhammad Al Khaththabi Al Adawi adalah putra Umar. Dia 
dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban dan tidak dikomentari oleh Al Bukhari serta Abu 
Hatim. Sedangkan sisa perawinya adalah perawi tsigah dan hadits mereka 
diriwayatkan oleh jamaah. Ubaidullah adlah Ibnu Amr Ar-Raggi. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23793. 

“8 Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "Ibnu Israil." 

Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Abu Israil Al Mula'i. Namanya 
“ adalah Ismail bin Khalifah. Ada yang mengatakan, Abdurrahman bin Abu Laila 
tidak pernah mendegnar hadits dari Bilal. Namun yang benar adalah dia DNAN 
mendengar hadits dari Bilal. 

HR. At-Tirmidzi (1/387, no. 198), Ibnu Majah (1/237, no. 715) dan Al Baihagi 
(2/424). 


Musnad Imam Ahmad — 


Pt 


— bs 35 SP AE Hi dp Ela —NYYAA 
DI GA -JU Pepe dg PAS AP 2 adl 
AG Yi of ala le AN Jae 


23798. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Abu 
Zaid Atha' bin As-Sa'ib, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Bilal, 
dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku tidak 
mengucapkan: ashshalaatu khairum minan nauum (shalat lebih baik 
dari pada tidur) saat adzan untuk shalat kecuali adzan shalat fajar.” 


OI HE J3 S3 8 uga jd Ci —xyvaa 
- 2 .... ) er KP 8: &. “gg AN . 2 o- Tor 00 
MMS EA aa TN asi 
3 £ 3 ... ? 5, 
Aa ai bia bp ang tol ayu an HIU liga 


23799. Abu Gathan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Seseorang meriwayatkan kepada Syu'bah Al Hakam, dari Ibnu Abi 
Laila, dari Bilal: Rasulullah SAW memerintahkanku “agar aku 
mengucapkan: ashshalaatu khairum minan nauum saat adzan untuk 
“shalat Shubuh dan melarangku mengucapkannya saat adzan shalat 
Isya'. Syu'bah berkata: Demi Allah, Ibnu Abi Laila hanya menyebut 
sanad dha'if. Abu Oathan berkata: “Aku kira aku pernah melihat 
. Syu'bah meriwayatkannya dari Imran bin Muslim.” 


At-Tirmidzi juga sempat memperbincangkan penyimakan Abu Israil dari Al 
Hakam. Pada lafazh Abu Ahmad Az-Zubair disebutkan bahwa dia telah menyatakan 
dengan gamblang bahwa dia pernah meriwayatkan hadits kami. 

589 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 

30 Sanadnya dha'if, seperti yang dikemukakan oleh Syu'bah, namun sebenarnya 
hadits ini shahih seperti sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 











3 Pa 


YG II 3 By Oa Tya Kd— —YYAS « 

| Man AA Na AN ANA Sa Hara 
On Besin Ke Na TG On EU Ae Pan - 

Cai ey KIE AI Lo AI ya) OS JG IN OP el yg 


23800. Mu'awiyah bin Amru dan Yahya bin Abu Bukair 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Za'idah menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin 
Abu Laila, dari Al Bara', dari Bilal, dia berkata: Rasulullah SAW 
mengusap kedua sepatu. sa 


& 0o- Li 


PP gp Hi UE ca Aa GAS - —YYASA 


Ke os JB IG 33 Ud oi ALI Al 2 ra 
MS Sa Ai daratan aa & 


23801. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Bilal, dia berkata: Nabi SAW 
mengusap kedua sepatu dan tudung kepala.””? 





Ta Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23796. 

Pada cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "Yahya bin Abu 
Katsir." Yang benar adalah redaksi yang kami cantumkan. Lih. Athraf Al Dana 
(1/642, no. 1300). 

72 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Bas dial Yi ea. BAL Eh WES Et YAN 
& AP ih JG Oh p emil A3 Ah Pine TA 
JA BPI Ia ag lg dll Ke 


23802. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada 
kami, dari Abu Oilabah, dari Abu Idris, dari Bilal berkata: Aku 
melihat Rasulullah SAW mengusap kedua sepatu dan tudung 
kepala. 


Le Si Get ana Uas cus Gis IYA 
Ie Beat dian os VE IP II Gi aga 
Ah, Pa Is Tama ang 
23803. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Al Hakam memberitakan kepadaku, dia 


berkata: Aku mendengar Ibnu Abrt Laila, dari Bilal, dia berkata: 
Rasulullah SAW mengusap kedua sepatu dan tudung kepala. 


Fa 


2 0 Jo. Pa 035. ah 


Ip Vid Ngga Peng Irta Jos BI 5 — NYA: « 
an ale Je AI Jaa oi: IX Up adab Ui ol ya 
0... sa 0 
PST ANA Ipa yee YA 0, “JG se al ala 


.. 


dala 


53 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 

Pada cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "Ibnu Abu Salamah." 
Ini adalah tambahan yang tidak diperbolehkan. 

SM Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 











23804. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Amru bin Dinar menceritakan kepada 
kami, bahwa Ibnu Umar bercerita, dari Bilal, Rasulullah SAW shalat 
di dalam ka'bah. Ibnu Abbas berkata: Beliau tidak shalat di dalamnya, 
beliau hanya bertakbir di setiap sudutnya. 


A06. G- 


Cp Sabun KI —YYA0 


- 
. 
a 


2 5. Oo 

—t s Aa Wa « 
: Pa . 0... .. Pan benna a 8 - Hg pie 8: 
a , 51 - ., ed 2 25 # ot x Ha 
"AU Gaia Y ily tele AI lp 


23805. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, Syu'bah 
berkata: Ayahku menulis, dari Abu Utsman, dia berkata: Bilal berkata 
kepada Nabi SAW, "Janganlah Anda mendahuluiku dalam 
mengucapkan, aamiin." 


SP ah SEA ika GI Blah BIS NYA 

Tan patang de Ke Ai DE ab 5 AP ab 

Ih AG Data Uta LG JB Aa IS 
ES Tea 20 IG AU IA AL 


23806. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
Rawwad menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia 


515 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23792. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "ayahku memlis 
dari Utsman." Lih. Athraf Al Musnad (1/146, no. 1307). 

518 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13768. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata: Rasulullah SAW naik ke ka'bah dan Bilal berada di belakang 
beliau. Ibnu Umar berkata: Saat itu aku masih muda, aku naik lalu 
Bilal menyambutku, aku bertanya: Apa yang dilakukan Rasulullah 
SAW di Sini? Bilal berisyarat dengan tangannya, maksudnya shalat 
dua rakaat. 


TE Oi pp La HE AI NYA 

di BEN Teh PE Gi ing BA dp MI J5 JS 
Bon ata ot J3 Kh JA LE al 
AD SA AP UG 33 5 1 GA JB Aha pala 
bae aa bla AB FEE YA DA A5 
Litaf Cm ERA 23 YAA Gi TU Sel ala at Ko 


23807. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Nafi', dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW masuk saat penaklukkan 
Makkah, beliau menunggangi unta milik Usamah bin Zaid, unta beliau 
menderum di ka'bah kemudian beliau meminta kunci ka'bah pada 
Utsman bin Thalhah, ia pun pergi untuk membawanya tapi ibunya 
enggan untuk memberikan kunci itu padanya. Rasulullah SAW 
bersabda kepada Utsman bin Thalhah, "Kau harus memberikan kunci 

. 


ha 2 


eh 


ST! Sanadnya shahih. 

Ibnu Abu Daud adalah Abdul Aziz seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23794. 


— Musnad Imam Ahmad 











itu atau pedang akan keluar, dari tulang punggungku." Aku 
menyerahkan kunci itu kepada beliau. Beliau membuka pintu lalu 
masuk bersama Bilal, Utsman dan Usamah, mereka menutup pintu 
sesaat untuk mereka. Ibnu Umar berkata, "Saat itu aku masih muda 
dan kuat, aku mendahului orang-orang lalu aku melihat Bilal berdiri di 
atas pintu, aku bertanya: Di mana Rasulullah SAW shalat?" Bilal 
menjawab, "Di antara dua tiang. Aku lupa bertanya padanya berapa 
rakaat beliau shalat." 


Hadits Shuhaib RA 2 


- 
8 0. S0 0 & Lo. 1G 


ya Sia Kao UIN Aj sc AS Cod —YYASA 
dee AP AE 3 pai 3 da 
ANN Kl DN Ah Ip Tab seb ale Ia Je Op, 
AE Kabir titel ga MU cah Oa sah 
: 20. f 


- 2. 0S an 


23808. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, 
dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Aku kagum akan ketetapan Allah untuk 
kaum mu min, sesungguhnya perihal orang mu min itu seluruhnya 
baik dan itu hanya berlaku bagi orang mu min: bila mendapat 
kesenangan lalu ia bersyukur dan maka itu baik baginya dan bila 
tertimpa musibah lalu ia bersabar maka itu baik baginya." 





"8 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya'pada no. 23794. 

la Biografinya telah disebutkan pada no. 18833. 

Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 


Musnad Imam Ahmad — (ss1I 


- - Sh 
0 LA 


AE sei 53 ik 2 A5 Uta ng Haa —yyAsA 

PENA y. PA o- mane 3 TeRA 0 6. & o- 0 

SI abo S Jyh JB SE Go PI 3 

ae IU adi Jt UN EA at Jas in ala 
2 10 0. X -. R0 Eror aan Ken an 8 0. N.. 

Oo EA ih Uk dl GP Uap IYA OF Ie Ah 

A33 cas) Da3 -JG At MEN Or “Ju Gl Ws UN 


PA 


FN bip P3 H5 de meh es Aa sabu 
sa? 05. ot ap ana 1, - 
Hill Yaf Na 5) :8a J8 (3533 


23809. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bannanni, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Bila para penghuni surga masuk surga, mereka 
dipanggil, 'Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian memiliki 
Janji di sisi Allah yang belum kalian lihat.' Mereka bertanya, 'Apa itu, 
bukankah Dia telah mencerahkan wajah kami, menyelematkan kami 
dari neraka dan memasukkan kami ke surga?' Rasulullah SAW 
bersabda, 'Hijab pun di buka lalu mereka melihat-Nya. Demi Allah, 
tidak ada sesuatu pun yang diberikan Allah kepada mereka yang lebih 
mereka senangi melebihi hal itu (melihat Allah, pent)." lalu beliau 
membaca ayat, 'Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala 
yang terbaik (surga) dan tambahannya'." (Os. Yuunus (10): 26)" 





Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 18836 dengan lafazh dan sanad 
yang sama. 

80 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 18843 dengan lafazh dan sanad 
yang sama. 


(5521 — Musnad Imam Ahmad 


Ina S Ba Bj USA u ya N Ke Base SY YAN» | 

WAS dag OP HAL P Ulb oh MAA oi 
HI HS Ala Kabag PA Ga BI dh 
SA ap ON da Sah Oa Paul Kalu 
Jo Dp Aa IE SU yg Bra UI SE pda gal, 

# a - tea "3 2 3 Pan ot . 3 y 
EA Tawa GD Tp e HS Ah dls Wi PR) 
7 - Padan 4 Png o.? 0 £ 0 G0 Bro S nig 
In LE Ta NI Ubeali Ja aa Jam 01 pl La Ja 
A Ba Ap Tg Ida MET Pi ono oz Ona Nu Z 
Al eko AI Iyo) Ob cela 3 UI UT sah dal Ulas 33 
PNP HKBP TAOA Pa SNN Mean Naa :g SP RANA ari ot 
SI Dis Nadi 95 Pln ab ya SL Jle5 Haa OS play Ale 
5 8 5 (3 # og 25 5 PN 

“ala bi ol & Asu ta! 

23810. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 

dari Zuhair, dari Abdullah bin Muhammad bin Ugail, dari Hamzah bin 
Shuhaib bahwa Shuhaib diberi kuniah Abu Yahya, ia berkata: Dia 
berasal dari arab dan sering memberi makan. Umar bertanya 
kepadanya, "Hai Shuhaib, kenapa kau diberi kuniah Abu Yahya 
padahal kau tidak punya anak, kau berkata bahwa kau dari bangsa 
arab dan sering memberi makan, itu adalah tindakan berlebihan dalam 
harta?" Shuhaib menjawab, "Rasulullah SAW memberiku kuniah Abu 
Yahya, berkenaan dengan perkataanmu tentang nasab, aku berasal, 
dari Bani An Namir bin Oasith, dari Maushil, tapi aku ditawan saat 
masih kecil, keluarga dan kaumku melupakanku, sedangkan 
perkataanmu tentang makanan, Rasulullah SAW pernah. bersabda, 


'Yang terbaik, dari kalian adalah yang memberi makan dan menjawab 
salam," itulah yang mendorongku untuk memberi makan."38! 


881 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Abdulalh bin Muhammad bin 
Agil. 


Musnad Imam Ahmad — 


1D 


1 oreke SG PN Pas ea pednara —YYANA 
J5 Ho PS atuh PA KE 5G aral 52 Goal 
Pang pengen 20 mer PRA 
AINI Sp S aka 3 ARA us 3 Bal . JG d Us 
PAN Cu ea Pi ja 1. y “JS ani Ha IS ya Sl 
OP 3 CAN Mn Ea Oh Kera (SI 3 UE 
Sp Ja Dili IA P) papa Dp ip aa lal 
SMA TAB Sa UN US A3 ta ca 
SI FE IE AN AU Kah GI A3 dea LAS 
bl ora SEA Sh pagi ba ML R5 “ 
Ji Dog sb mg dah Oak aa MI Mean 
PNG PER dye Sg ja ag 


23811. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, 
dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, dia berkata: Bila 
shalat, Rasulullah SAW membaca pelan yang tidak aku fahami dan 
beliau tidak memberitahukannya kepada kami. Rasulullah SAW 
bersabda, "Apakah kalian ingin mengatahuinya?" kami menjawab, 
"Ya." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mengingat salah 
seorang nabi, aku diberi salu bala tentara, dari kaumnya." Beliau 
bersabda, "Siapa yang membalas mereka?" atau beliau bersabda 
"Siapa yang menunaikan untuk mereka?" atau sabda lainnya, lalu nabi 
itu diberi wahyu: Pilihlah salah satu, dari tiga hal untuk kaummu, 


Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 18844. 


— Musnad Imam Ahmad 





Kami memberi kuasa musuh, dari selain mereka atas mereka, lapar 
ataukah kematian. Dia meminta pendapat ummatnya mengenai hal itu, 
mereka berkata, "Engkau Nabi Allah, semua itu terserah engkau, 
pilihkan untuk kami. Lalu ia berdiri untuk shalat dan biasanya bila 
mereka dirundung ketakukan, mereka shalat lalu ia shalat dengan 
lamanya." Shuhaib berkata, "Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, 
'Ya Rabb, berkenaan dengan musuh, dari selain mereka, jangan, atau 
lapar, jangan, tapi kematian saja." Lalu kematian dikuasakan kepada 
mereka hingga tujuhpuluh ribu diantara mereka meninggal dunia. Lalu 
bisikanku yang kalian lihat, aku berdoa, "Ya Allah, bersama-Mu aku 
berperang dan bersama-Mu aku menyerang, tidak ada dan tiada 
kekuatan kecuali milik Allah'."52 


Pt) - 


Eee nara Tg Md— —YYANY 


Wa Aa uita Ban Ol cet Pl gl 
pet pe tong Haha RAN) Sa 13) “Isi 0S 


23812. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Abdurrahman bin Abu 
Laila, dari Shuhaib Rasulullah SAW bersabda bila bertemu musuh, 
"Ya Allah, bersama-Mu aku berdaya, bersama-Mu aku menyerang 


dan bersama-Mu aku berperang. mna 


o OA 9 RP 


oat PAN ALS EN dpat GI USG Cia - SNYANY 


. PT 2 0 


Id ap ii GS ya SANA Da 





“82 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 18839. 
N 83 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — (555) 


Ag aa SE ae aa RI me GK AO Ana Se RE EL TT 
DO dp Jaw) UB Ng andy Ta 3 Lal ad Jas 
Oa ab 3 Ur Us Up UG om SI ale 
. Ani In PN ea an ta SN 5 PPA 2 NA “. , - 3 
Manan 

23813. Zakariya bin Adi menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Amru menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Muhammad bin Agil, dari Hamzah bin Shuhaib, dari ayahnya berkata 
lalu ia berkata kepada Umar: Berkenaan dengan perkataanmu bahwa 
aku diberi kuniah padahal kau tidak punya anak adalah karena 
Rasulullah SAW memberiku kuniah Abu Yahya, sedangkan 
perkataannmu bahwa aku berlebihan dalam memberi makanan karena 
Rasulullah SAW bersabda, "Yang terbaik diantara kalian adalah yang 


memberi makan atau orang-orang yang memberi makan." 


30 35. Kn 


- - 2. “g. 3 #5 
(Sab SAS Cal Op SES SIS US EA NYA 
4, “. y £ 3 0 be 2 os 0 Tar # . 9 ov 0 
BL daa AN Segan AI JB tenaga PU Ai KE 6 
3 Log. - ox K3 Te - BA - 90 2. Bg Oa ore 
- o£ 8 ox 0£ 0 Ka aa - 0. - AT. 2.0 ng 
2 — Oo) yag PN Long JB KO NEY Al Iya) GNU 
€ No. ag TN - - - 0 ke No Pas 
At Of ab IOS IN Kab ema AA Oh Cam MS 
8 0.1 4 Pa ar Pas 330 Pe ne or No SGG na se 3. . 


?. 
3 (na 


P7 op TN Tag 8 PLN 4 - OT. as 1 o 2 an ui 
Oo daan Sad NAM ca SIS Olahan SIS (Cat OS EA 


84 Sanadnya hasan. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23810. 


— Musnad Imam Ahmad 


— apa Pe AN ra JB bae 38, SA ai Ia 23 
Ae BA ME 2 OA OA AS AJ pan 


23814. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit menceritakan kepada 
kami, dari Abdurrahman bin Abu laila, dari Shuhaib, dia berkata: Saat 
Rasulullah SAW duduk bersama pada sahabat, tiba-tiba beliau 
tertawa, beliau bersabda, "Apakah kalian tidak bertanya kepadaku 
kenapa aku tertawa?" mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang 
Anda tertawakan?" Beliau bersabda, "Aku kagum akan hal ihwal 
i orang mu min, bila mendapat kesenangan ia memuji Allah dan 
bersyukur itu baik baginya dan bila tertimpa musibah ia bersabar dan 
kesabaran itu baik baginya, tidak semua orang yang seluruh hal 
ihwalnya baik kecuali orang mu min." 


Ayahku berkata, "Dan kami menceritakannya kepada Affan, 
kami menceritakannya kepada Sulaiman, Tsabit menceritakan kepada 
kami, teks matan ini secara persis dan menurutku Hammad salah 
dalam teks ini, ia menceritakan kepada kami, Sulaiman berkata: Tsabit 
menceritakan kepada kami, seperti teks matan Abdurrahman, dari 
Sulaiman, riwayat itu, dari kitabnya, ia membacanya untuk kami. 
daa Uopel Gu 13 A5 Ea cots EA YAN 

Aa 2 Man Gia T 0.1 0 “1 o- 0 
SPA ta AN Iga Ol teng EN IE 
AA Tt SI, ra ea anus Nang 
UE Pi 2336 da jas, Gas TN 33 PE TO TAI) Ju “al 
PE 3 053 Ga Aap 03 SE Ai: Sa Jalal AGS 





“85 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2380. 


Musnad Imam Ahmad — 


an uga SB Ie FB Lan MS 5 
Ap Kan Uu 36, Gp ata Ao AN 3 
3G IS J3 AI US Ka Bea dag nia MA 
Ar af tan dpt Gina ya Uang Ol Pd 
25 JP D3 A jus au “JG Cabai gag “3 
3 AO ABE AI ea Uh Har Tas 
JR Oa int tata SA CA Aa AA del pal 
BA Au La UN Aan os peti 
#2 CA Lag AE Ul) CAN GA TIM oh 
Ia adain Fat EN ag ada lh La 
NM Aa SBI kep NN IG ja Ja M6 ea 
P3 Up sb ag pa Ca MN rar Tan ti) 


07,79 


ja ata pal: LIL (aah 2 UC CU aa “J3 


s3? 43 nga 


aa Ta An Buas AL S3 Ad ARA | CI op AI 
OM Gen OI Pan Ou td cad 


RI dn 53 SN I8 MU HUB uga HA KA Ul 3, LA 
Than PP PPE Ui 0. 

— 3 na Lin dg ai JB Sesat S5 WI NTT 

SN ber 3d Djan ip 3 Sudah 3 

LJB ca? pP aa Ls da w at L “JG S3 AD) pn, 


Tan AN enakan “ab seng Sura MN en Tae Mn bm 
ea BN 3 "JB Kes , Ukts. Y :ge sud 


— Musnad Imam Ahmad 


HIS CA & BI IE US Ah Ii 3 AL Ui 
Aan 3 ta Oi SIR Lan ai Pap GP 
Sh Ip Kab ph Bag PI AU JB) 
23 23 ush Uag P HSE IE) PI 3 3 
Yy, ea PE) op Sp AAL) 2 dis SS Ya IR 
4S RAN) - JG “Ed le Ul A AB j3 aa 3 dai 
AI 3 DAN YAA JA ae US Kl Ka 
A MAS 2 Kla Jas Ce Kd sa SS 
op FD 2 Aa) JB OP JA 
ae NI Hb EN JW AI 4 & | Pm phi Y, “2529 
AAS 3 j3 & aa pa 2 Oya 3 Ta 
CU ma JG Al ab 2 KAM Jas ae 
Wah 4 BA PA ag BAN US LL 
"ee ana "JB SA 3 a (J3 abi Y Udh 
IN in PPA ip Ka Be gila di il 
aa PA ah Ha Tin JA ui Oh 
TA II 3 EL 3 AA S3 II AI gg 23 
sa (IBI Lp ET TA IE S0 KN Pj de 
PA His LAIN GT IS dah IPA IS Gal SS ui 
ES naa ra Laga Sada Ud DSN AS dp 


Musnad Imam Ahmad —: 


. To. 2 2 aa . 2570 . Pa 0... 
3 OLES 1JE ea ayah VI) CAS Ad 3S Aa) 
DES WB dp CP Gil KA Lstbs DA, 

Pa aa OP 8 PARA Dn Me AG gs 
SI Ie eh HS mp! SE Jas «UJI 


23815. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit mengabarkan kepada 
kami, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Dulu sebelum kalian ada seorang raja, ia 
memiliki tukang sihir, saat tukang sihir sudah tua, ia berkata kepada 
rajanya, 'Aku sudah tua dan ajalku sudah tiba, serahkan seorang 
pemuda kepadaku untuk aku ajari sihir." Lalu seorang pemuda 
diserahkan padanya, ia mengajarkan sihir kepada pemuda itu. (Jarak) 
antara tukang sihir dan si raja terdapat seorang rahib. Si pemuda itu 
mendatangi rahib dan mendengar kata-katanya, ia kagum akan kata- 
kata si rahib itu sehingga bila datang ke si penyihir pasti dipukul, ia 
bertanya, 'Apa yang menahanmu?' Dan bila ia mendatangi 
keluarganya, mereka pasti memukulinya, mereka bertanya, 'Apa yang 
menahanmu?' Pemuda itu mengeluhkan hal itu kepada si rahib, ia 
berkata: Bila tukang sihir hendak memukulmu, katakan, 'Keluargaku 
menahanku,' dan bila keluargamu hendak memukulmu, katakan, 'Si 
tukang sihir menahanku.' 


Saat seperti itu, pada suatu hari ia mendekati sebuah hewan 
yang besar yang menghalangi jalanan orang, ia mengambil batu lalu 
berkata, 'Ya Allah, bila urusan si rahib lebih Engkau sukai dan 
membuatmu senang dari pada tukang sihir itu maka bunuhlah 
binatang ini hingga orang bisa lewat." Dia melemparkan batu itu dan 
membunuhnya, orang-orang pun bisa lewat. Dia memberitahukan hal 
itu kepada si rahib. Si rahib berkata, 'Pemudaku, engkau lebih baik 
dariku dan engkau akan mendapat ujian, bila kau mendapat ujian 
Jangan menunjukku.' Si pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta 
dan berbagai penyakit. Salah seorang teman raja buta lalu ia 


— Musnad Imam Ahmad 





mendengarnya, ia mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah 
yang banyak, ia berkata, 'Sembuhkan aku dan kau akan mendapatkan | 
.yang aku kumpulkan disini.' Pemuda itu berkata, 'Aku tidak 
menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanyalah Allah 
'Azza wa Jalla, bila kau beriman padanya, aku akan berdoa kepada- 
Nya agar menyembuhkanmu. Teman si raja itu pun beriman lalu si 
anak itu berdoa kepada Allah SWT lalu ia pun sembuh. Teman raja: 
itu kemudian mendatangi raja lalu duduk didekatnya. Si raja berkata, 
'Hai fulan, siapa yang menyembuhkan matamu?' Orang itu menjawab, 
'Rabbku.' Si raja berkata, 'Aku?' Orang itu berkata, 'Bukan, tapi 
Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.' Si raja berkata, 'Apa kau punya 
tuhan selainku?' Dia menjawab, 'Ya.' Si raja terus menyiksanya 
hingga ia menunjukkan pada pemuda itu lalu ia mengirim utusan 
menemuinya, ia berkata, 'Pemudaku, sihirmu yang bisa 
menyembuhkan orang buta, sopak dan penyakit-penyakit ini telah 
terdengar dimana-mana.' Pemuda itu berkata, 'Bukan aku yang 
menyembuhkan, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah 
'Azza wa Jalla.' Raja berkata, 'Aku?' Pemuda itu berkata, 'Bukan.' 
Raja berkata, 'Apa kau punya tuhan selainku?' Pemuda itu menjawab, 
'Ya, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.' Si raja menyiksa pemuda itu 
hingga ia menunjukkan kepada si rahib. 


Si raja mendatangi si rahib dan berkata, 'Tinggalkan 
agamamu.' Si rahib tidak mau lalu si raja meletakkan gergaji tepat 
ditengah kepalanya hingga sebelahnya terkapar di tanah. Si raja 
berkata kepada pemuda itu: Tinggalkan agamamu. Pemuda itu tidak 
mau. Lalu si raja mengirimnya ke gunung beserta sekian tentaranya, 
raja berkata: Bila kalian sudah mencapai puncaknya, bila ia mau 
meninggalkan agamanya (biarkanlah dia) dan bila tidak mau, 
lemparkan, dari atas gunung. Saat mereka berada diatas gunung, 
pemuda itu berdoa, 'Ya Allah, cukupilah aku, dari mereka 
sekehendak-Mu.' Ternyata gunung mengguncang mereka dan mereka 
semua terlempar. Pemuda itu kembali pulang hingga tiba dihadapan 


Musnad Imam Ahmad — 


raja. Raja berkata, 'Bagaimana kondisi kawan-kawanmu?' Pemuda 
itu menjawab, 'Allah 'Azza wa Jalla mencukupiku, dari mereka.' Si 
raja lalu mengirimnya ke sebuah perahu bersama sekian tentaranya, 
raja berkata, 'Bawalah ke tengah laut, bila ia mau meninggalkan 
- agamanya (bawalah dia pulang) dan bila ia tidak mau 
meninggalkannya, tenggelamkan dia.' Mereka membawanya ke 
tengah laut lalu pemuda itu berdoa, 'Ya Allah, cukupilah aku, dari 
mereka sekehendakMu.' Akhirnya mereka semua tenggelam. 


Pemuda itu pulang hingga tiba dihadapan raja, raja 
bertanya, 'Bagaimana keadaan teman-temanmu.' Pemuda itu 
menjawab, 'Allah 'Azza wa Jalla mencukupiku dari mereka.' Setelah 
itu ia berkata kepada raja, 'Kau tidak akan bisa membunuhku hingga 
kau mau melakukan yang aku perintahkan, bila kau mau melakukan 
yang aku perintahkan, kau akan membunuhku.' Raja bertanya, 'Apa 
itu?' Pemuda itu berkata, 'Kumpulkan semua orang ditanah luas lalu 
saliblah aku diatas pelepah, ambillah satu anak panah dari sarung 
panahku lalu ucapkan: Dengan nama Allah, Rabb pemuda ini. Bila 
kau melakukannya kau akan membunuhku.' Akhirnya raja itu 
melakukannya. Dia meletakkan anak panah. ditengah-tengah busur 
panah lalu melepaskannya seraya berkata, 'Dengan nama Allah, Rabb 
pemuda ini.' Anak panah di lepaskan ke pelipis pemuda itu lalu 
pemuda meletakkan tangannya ditempat panah menancap kemudian 
mati. Orang-orang berkata, 'Kami beriman dengan Rabb pemuda itu.' 


Dikatakan kepada raja, "Tahukah kamu akan sesuatu yang 

kau khawatirkan, demi Allah kini telah menimpamu.' Orang-orang 
— beriman seluruhnya. Si raja kemudian memerintahkan membuat 
lubang di jalanan kemudian disulut api. Raja berkata, 'Siapa pun 
yang meninggalkan agamanya, biarkan dan bila tidak mau 
jerumuskan didalamnya.' Mereka dengan cepat mendatanginya dan 
saling mendorong hingga datanglah seorang wanita bersama 
anaknya yang masih menyusu, sepertinya ia hendak mundur agar 


— Musnad Imam Ahmad 





tidak terjatuh dalam kubangan api lalu si bayi itu berkata, 'Ibuku, 
bersabarlah, sesungguhnya engkau berada diatas kebenaran Sai 


Hadits Istri Ka'ab bin Malik RA | 


BG 3 0 Simi 3016. IL 
2 


OP leah 3 Kaban 32 (Kalla Ep Kaban IS SY YAN 
JO oa t N A OA IP A i LT ap aa 
bag IE Ko IA Ijah Hata 1S salah ala AI Lo 


AA Gi JA JS IE IU UT JAN KEL 

23816. Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 

dari Muhammad bin Ishag, dari Ma'bad bin Ka'ab bin Malik, dari 

ibunya -ia shalat menghadap dua kiblat bersama Rasulullah SAW - 

berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang kurma dan 

anggur dibuat menjadi minuman secara bersamaan, beliau bersabda, 
"Buatlah masing-masingnya menjadi minuman secara tersendiri." ST 


asa 5 Bb 3 Lg 3 Bab -YYANV 

AA j3 AA AT oi AA ia oh GAN KE 1 deh 
2 2. . 2 KANE g F3 3 8 8 TAG ap 5 S3 si 

SI 42203 Sela le AI elo Al Jam) de CAS Esa pl Ol 


, 


YP Wani (AE IIA AP Ce SS ah La 





“$$ Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (4/2299, no. 3005), pembahasan: Zuhud, bab: Kisah Ashhab 
Ukhdud, dan At-Tirmidzi (5/437, no. 3340), pembahasan: Tafsir surah Al Buruuj. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 

81 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 


24 Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22528. 


Musnad Imam Ahmad — 


SP UB 05, Gasa Oka ST sa Baba Ya 
asa da oi Kia 213 HAN Hp SG alah ale Ai 


23817. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah 
menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari 
ibunya bahwa Ummu Mubasysyir bertamu ke kediaman Rasulullah 
SAW saat beliau sakit keras yang menyebabkan beliau wafat, ia 
berkata, "Engkau lebih aku muliakan, daripada ayah dan ibuku wahai 
Rasulullah, apa yang Anda sangkakan pada diri'“Anda, aku menyangka 
makanan yang aku makan bersama Anda di Khaibar -putranya 
meninggal sebelum Nabi SAW wafat-" Rasulullah SAW bersabda, 
"Aku tidak menyangka lainnya, ini adalah saat terputusnya tulang 


punggungku." 8 


Hadits Fadhalah bin Ubaid Al Anshari RA 


026. 4 Pt NE 30316. 3 IG - 


Bal 0 Sabun Lidlom CelaS Uj Sopan Ludor —YYANA 
SAE 2S ea A IE bea NI Li se 
Rana Mba O PA Lama Kn IE TIGA 


588 Redaksi "Dari ayahnya" tidak tercantum dalam cetakan Al Halabi. Lih. Al 
Mustadrak (3/219). 

Sanadnya shahih. 

Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b adalah perawi tsigah dari kalangan ulama 
tabi'in dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. Ayahnya Abdullah bin 
Ka'b adalah tabi'in senior dan ada yang berpendapa bahwa dia pernah melihat Nabi 
SAW. : 

HR. Al Hakim (3/219): dan Abu Daud (4/175, no. 4513). 

Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Ab gue dan dia mengatakan bahwa 
dia meriwayatkannya secara mursal dan marfu'. 


— Musnad ImamAhmad 





A8 Ip Ob Ap Land 1IG Ae aa os CB Sa 
g 2. 0. aro . 
pe ni UAN 05 ala DN Ip 


23818. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Tsumamah, dia 
berkata: Kami pergi bersama Fadhalah bin Ubaid ke kawasan 
Romawi, ia adalah bawahan Mu'awiyah untuk tugas peperangan dan 
saudara sepupu kami terbunuh, Fadhalalah menshalatinya lalu ia 
berdiri diatas liang hingga ia menutupinya dengan tanah. Saat tanah 

. kami ratakan, ia berkata, "Ratakan karena Rasulullah SAW dulu 
memerintahkan kami untuk meratakan kubur." 


Lg S0 AG. $ Pa 08 3035. 4 IS 


(Blah Go aba Ui CAS O3 Kebur Cod — YYAN4 
nasa Sa dlm 2 dip BP ema Pu FA 
A3 ga del wan pa Iin Ing Ui Ag 


332 


OI ia 3) ca A AgA Ab (P3 2 A3 eh CN cah Aa gn 


$ 


nga LJG Lagjai CS 





€ Dia adalah Fudhalah bn Ubaid bin Nagid bin Oais bin Shuhaib atau 
Shuhaibah bin Al Ashram Al Anshari Al Ausi. Dia masuk Islam sejak awal, ikut 
membaiat Nabi SAW dalam baiatur-ridhwan dan turut dalam perang Uhud serta 
peperangan selanjutnya. Dia termasuk salah seorang sahabat Muawiyah yang 
ditunjuk sebagai pengggantinya di Damaskus ketika dia sedang tidak berada di 
tempat dan hakim Damaskus ketika Muawiyah sedang berada di tempat. Muawiyah 
sering menyerahkan kekuasaan kepadanya saat terjadi peperangan. Selain itu, dia 
adalah ahli fikih dan ahli ibadah. Dia wafat pada tahun 53 H. 

Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Ibnu Ishag dikenal dengan riwayat dari Tsumamah. 

HR. Muslim (2/666, no. 968), pembahasan: Jenazah, Abu Daud (3/215, no. 
3219), pembahasan: Jenazah, An-Nasa'i (4/88, no. 1030), pembahasan: Jenazah: dan 
Al Baihagi (3/411), pembahasan: Jenazah. 


Musnad Imam Ahmad — 


23819. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Yazid bin 
Hubaib, dari Abu Marzug, dari Fadhalah bin Ubaid aku 
mendengarnya bercerita bahwa Rasulullah SAW pergi mendatangi 
mereka saat beliau puasa lalu beliau meminta bejana berisi air 
kemudian minum, kami berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah Anda 
puasa?" Rasulullah SAW bersabda, "Benar, tapi aku muntah." 


. 
Pt) . 


- P3 g 2 PJ 

"IS BA Oil GP ah BS Login EA NY YAN 
5 O Tea ee ia nb Knee UMK me ewe TG 
KA sg Cai PI bs :J8 Udliagil Hn B7 dala (H0 
35 As 2. no o 0... : Bio Re 250 
So—iis 2 JS Esa SAS Cola Ke II Ulas bl 
IL no Jak Pata SA 2. PU 2 
23820. Ya'gub menceritakan kepada kami, " ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, dari Yazid, dia berkata: 
Tsumamah bin Syufai Al Hamdani menceritakan kepadaku, berkata: 
Kami memerangi kawasan Romawi, dibarisan tentara itu ada Fadhalah 
bin Ubaid Al Anshari lalu ia menyebutkan hadits, Fadhalah Al 


Anshari berkata, "Ratakanlah karena aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW memerintahkan meratakan makam." 





ka Sanadnya shahih. 

Abu Marzug adalah Habib bin Asy-Syahid At-Tajibi, seorang perawi tsigah dari 
Mesir yang haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

HR. Ibnu Majah (1/536, no. 1675), Ad-Daraguthni (2/ 182), dan Al Baihagi 
(4/220). 
Al Bushairi berkata, "Di dalam hadits tersebut ada sisi yang melemahkan dan 
keterputusan sanad. Abu Marzug tidak pernah mendengar hadits dari Fudhalah." 

Namun Al Ijli dan Ibnu Hibban berbeda pendapat dengan Al Bushairi dalam 
masalah ini. : 

S9 Sanadnya shahih. . 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23818. 


FT Musnad Imam Ahmad 


- . Gg £ 


Aa Kata daa JP 16 4 GIS —YYAYA 
ia Ah Aoi ss ip aga GUE ga AAN 
aa: Ii dg MEA Ko Iran lo, AP Gi Wb go 
BAN Si Ih Bg UE lb Se A1 Ja 
An dn Ia ea Ie de jati 3 
ba sai nyah S JUS ES (IA Jab tel ale 
SA Ca GI, Se SJ le AA) kab 


23821. Abu Abdurrahman Al Mugri' menceritakan kepada 
kami, Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hani' 
Humaid bin Hani' mengabarkan kepadaku, dari Amru bin Malik Al 

“ Janbi menceritakan kepadaku, ia mendengar Fadhalah Al Anshari, 
sahabat Rasulullah SAW berkata: Rasulullah SAW mendengar 
seseorang berdoa sementara itu ia tidak menyebut Allah 'Azza wa 
Jalla dan tidak membaca shalawat untuk Nabi SAW, lalu Rasulullah 
bersabda, "Ja terburu-buru." Beliau lalu mendoakannya, setelah itu 
beliau bersabda kepadanya dan yang lain, "Bila salah seorang, dari 
kalian berdoa, hendaklah dimulai dengan memuja dan memuji Allah 
kemudian hendaklah membaca shalawat untuk Nabi SAW, setelah itu 
silahkan berdoa sekehendaknya." 


“9? Sanadnya shahih. 

Humaid bin Hani' adalah perawi #sigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
Muslim. Arr bin Malik Al Janbi adlaah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan 
oleh keempat imam hadits. 

HR. At-Tirmidzi (5/517, no. 3477), An-Nasa'i (3/44, no. 1284), Ibnu Hibban 
(136, no. 510): dan Al Hakim (1/230). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan Pn ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 


Musnad Imam Ahmad — 


-, 
nh — 


ap dan Jan uda 23 
SIB aga Bab disi AI AS id GIS -YYANY 
08 0 Le, To 3 a55. - o 0. 0 - # ... 
AS ALa3 mau “rara bp gg us tesla pl Ai 
“ 3 s3 P 8 2 gan NA 4 - , 3 ne - 5 2, 
33 : Ka 3 Nan An 3 o Bag. Me 
ana Jl bnnpi un Ry Aoa oa ea bal DL 3 HE Ya 
1 Pa SS ae 3 aa pia Hana Aa Ga aa 3 8 
Il IA Say as II dinina YP Ol NI Ia 
Nora 0 Ga Ip 3 To-or : Aan un an ia 2 Bin Ae 
Ba (SL 0 gadai Pal JW el SAS AHA Ily ala 
ph ho Pn Sg na NN ae aa 
Al d3 HO) Aas JB 86) Hb OS KTP 259 
: " Pe HL PP ore kan @, 
"Ita ya lw 9 ada Ml elo 
23822. Abu Abdurrahman Al Mugri' menceritakan kepada . 
kami, Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hani' 
mengabarkan kepadaku, dari Amru bin Malik telah menceritakan 
kepadanya bahwa ia mendengar Fadhalah bin Ubaid berkata: saat 
Rasulullah SAW mengimami shalat, beberapa orang jatuh saat berdiri 
karena mereka kesusahan dan mereka adalah para penghuni emperan 
masjid hingga orang-orang badui berkata: Mereka adalah orang-orang 
gila. Saat Rasulullah SAW usai shalat, beliau menoleh ke arah mereka 
lalu bersabda kepada mereka, "Andai kalian tahu bagianmu di sisi 
Allah 'Azza wa Jalla pastilah kalian menyukai bila seandainya kalian 


lebih miskin dan melarat." Fadhalah bin Ubaid berkata: Saat itu aku 
bersama Rasulullah SAW.” 





593 Sanadnya shahih, seperti sanad sebelumnya. " 
HR. At-Tirmidzi (4/583, no. 2368): Ath-Thabarani (Al Kabir, 18/310, no. 798): 
dan Ibnu Hibban (630, no. 2538). 


— Musnad Imam Ahmad 





5 TX 9. den P4 - PE Pa & 2 
Aa On tg Bab GA Is AE -YYAYY 


ah Ulas Lp en gi de LP ae 3 ie tugu 

PN MA Ke PP DAN ON aRe AO Dan st N ga 3g na 
H9 ke pn Lai Wat dg ala Ko AI Je 
2 2G s adl AL Any ale Ke AG SEN . 


Ha Cp UU AN 1IG 8 333 
23823. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Haiwah dan Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abu Hani' mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Rabah, 
dari Fadhalah bin Ubaid berkata: Kalung yang ada emas dan 
merjannya dijual dan dibawa kehadapan Rasulullah SAW, kalung itu 
berasal, dari harta rampasan perang kemudian Rasulullah SAW 
memerintahkan mencabut emas yang ada dikalung itu, beliau 
mencabutnya sendiri kemudian bersabda, "Emas dengan emas, 
dengan ukuran berat yang sama." 


2.3 - “3. 
GA IE Ab BI GA A6 pt GAS YAN E 


Oka Ig IP KU IP LA IPP uan yh 
kd 5 0 LA 29 : 0 - - y 4. p a 2 
H3 Sa II SN Se NN Tg 235 aa ala Ai 

23824. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, 

Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hani' 


mengabarkan kepadaku, dari Abu Ali Al Janbi, dari Fadhalah bin 
Ubaid, dari Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berkendara 


SM Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Ibnu Lahi'ah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22625. 


Musnad Imam Ahmad 2 


mengucap salam kepada orang yang berjalan dan orang yang sedikit 


mengucap salam kepada orang yang banyak." 


4 2 -a - 


DAN SA SIS Blah 2 aah GL —YYAYO 
- .. PN ua 8 no? s2 # cat ut o- 0 Leo. 
AG 5 AS NAN Lia GA ESA Yi 33 
ON Ce NI Pa ne s3 TTL 20 3B sem E£ GB 00? 
GI Ie Segan jp Lb Akad pa AT aga Cat 
be EA gk ia TEA SE LA Ga HB pala 


D3 P3 BA 1dji Ip JB 
23825. Ibrahim bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, dari Haiwah bin Syuraih 
berkata: Abu Hani' Al Khaulani mengabarkan kepadaku, bahwa Amru 
bin Malik Al Janbi memberitahunya, ia mendengar Fadhalah bin 
Ubaid bercerita, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa 
meninggal dunia di atas salah satu tugas ini maka ia akan 
dibangkitkan di atasnya." Haiwah berkata: Beliau bersabda, "Menjaga 
perbatasan Haji" atau sejenisnya.” 


?, 
Pet and 


e - -. an 3 3 2... 
EA GA OLI .p 5YYAYO 
4 0 09 - 0 S3 at Ni 0 3. 2... PET Ta 
Je, cell PG PI, Eli Na na) lu J8 Kan) 
23825.p. Ath-Thalagani dalam sanad ini menceritakan 


kepada kami, dari Ibnu Al Mubarak, dia berkata: Orang yang berkuda 
mengucap salam kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan 


698 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15606 dan 10573. 
“8 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


' mengucap salam kepada orang yang berdiri, orang yang sedikit 
mengucap salam kepada orang yang banyak. 


Z, 
9 ud 


KA 2 18 - 0 e- 
SA IE Tp BIS tya JI A6 ph GAS YAN 
Aa SI MG Se ol aa yi 
23826. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hani' 


mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Ali Amru bin Malik Al Jambi 
menceritakan seperti hadits di atas. « 


5 Dara Pn 27 (ag Pt . ... Oo “ii 7 | 
SA IE Apa BAL GAS ATAS —YYAYV 
| PEN N Maek PPG YP 01 2... 0. - sa 0... 
MP aa 1 Ulas Ya Ce MIL 3 ab de Ud of uks jl 
Tin oto “bo Tera ng or P. Tg .. 
38 Jer3 ata Jl YASU JG pang ade al ea dl Iya) 
3 se ? , 2. 20 Pd 5 2... ane 4 | 
dn aa GT KS dee DU HA Lab KI 
OA Skin IG dang IA MEA APA LS 5 Mr Gis VE 
SL ALHASI Ael5) Ol cast) Al BU JP “eaip Ji Y 263 
ANA Ia BIAN WAN 3 A3 J5 Gal 
23827. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hani' 
mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Ali Amru bin Malik Al Jambi 
diceritakan Fadhalah bin Ubaid, dari Rasulullah SAW bersabda, "Ada 
tiga (golongan), jangan kau tanyakan mereka, orang yang memisah, 
dari jamaah, mendurhakai pemimpin dan mati dalam keadaan 


ai . Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 
588 Sanadnya shahih. 


. Musnad Imam Ahmad — 


durhaka, budak wanita atau budak lelaki yang melarikan diri lalu 
mati dan wanita yang ditinggal pergi suaminya dimana suaminya 
telah mencukupi nafkah dunianya lalu ia bersolek setelahnya, jangan 
kau tanya tentang mereka dan ada tiga (golongan) lain, jangan kau 
tanyakan mereka, seseorang yang menyaingi pakaian Allah 'Azza wa 
Jalla, pakaian-Nya adalah kesombongan, sarung-Nya adalah 
keperkasaan, orang yang meragukan urusan Allah dan berputus asa 
dari rahmat Allah." 


-s - 


SP JB iga Ci KAL K6 yI BIS —YYAYA 
Iyan) pa Ti an Ibas pala A3 2.3 pi «Je ) ff db yi 
AA IN Jia ab Dias dede 


ed Pn 
Pd 


3) BLS Kang 


23828. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
" Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hani' 
mengabarkan kepadaku bahwa Abu Ali memberitahunya, ia 
mendengar Fadhalah bin Ubaid mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


"Beruntunglah orang yang ditunjukkan menuju Islam dan hidupnya 


tercukupi dan menerima." 


“99 Sanadnya shahih. Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (Al Adab Al Mufrad, 204, no. 590), Ath-Thabarani (41 Kabir, 
8/306, no. 788), Ibnu Hibban (42, no. 50), dan Al Hakim (1/119). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 

100 Sanadnya shahih. Para perawinya seperti yang telah dijelaskan. 

HR. Muslim (2/730, no. 1054): At-Tirmidzi (4/576, no. 2249): Al Hakim 
(1/35): Ibnu Al Mubarak (4z-Zuhdu, 194), Ibnu Hibban (2541): dan Ath-Thabarani 
(Al Kabir, 18, no. 305). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 


— .Musnad Imam Ahmad 





Aa 2) Ho BLS yan ate AN BAL YAN 
Ii Ika pa Ai LS CA “ac ut of usa Al UBI YG 
Ie out S8 ang ae Ke Jon 2 Lita A3 
SBI 3 la aa pa oa ja A5 ya 
23829. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Haiwah dan Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Abu Hani' mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Ali Al 
Janbi bercerita kepadanya, ia mendengar Fadhalah bin Ubaid 
bercerita, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa 
meninggal dunia diatas salah satu tugas ini maka ia akan 


dibangkitkan diatasnya pada hari kiamat." 


Ca 1 AA OIE Ip JAE SAS YYAY 

& 5 :Yu MA Gi GAN PEP JAS p PN dah 
ri LA BN ad Kah op GL Ai Ga 5 Sale abi aa Aj Cod 
Hu 2 Ae ME U NT 


Oo z7, 


Se ne nahan ada ES AG 
Kena 


20) Sanadnya hasan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya an no. 23825. 

23830. Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Al Hajjaj bin Arthah. 

HR, Abu Daud (4/143, no. 4411), At-Tirmidzi (4/51, no. 1447), An-Nasa'i 
(8/29, no. 4983), Ibnu Majah (2/863, no. 2587). 

Abu Daud berkata, "Hadits ini hasan gharib." 

Ibnu Majah menjelaskan dalam Az-Zawa'id bahwa ada sisi lemah dalam hadits 
tersebut. Namun seperti yang telah kami lihat tentang Al Hajjaj bin Arthah. Yang 
ada bersama kami adalah penilai hasan dari At-Tirmidzi dan inilah yang bisa 
dijadikan sebagai hujjah. 


Musnad Imam Ahmad — 


23830. Umar bin Ali Al Mugaddami menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Al Hajjaj bercerita, dari Makhlul, 
dari Abdurrahman bin Muhairiz, dia berkata: Aku berkata kepada 
Fadhalah bin Ubaid: "Bagaimana menurutmu, apakah mengalungkan 
tangan dileher seorang pencuri itu termasuk sunnah?" Dia menjawab, 
"Ya, dulu aku pernah melihat seorang pencuri dibawa ke hadapan 
Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar tangannya 
diputus, setelah itu beliau memerintahkan agar tangannya dikalungkan 
di lehernya." Al Hajjaj berkata, "Fadhalah bin Ubaid termasuk salah 
seorang yang berbaiat Ridhwan dibawah pohon." 


P3 - 


he EA APN BELI 53 ma BIS YAA 

caus ybs s cal ae 23 | della 5 CGI 0 Gpakaa ge 

Pa JS HE Kata J3 Tg ae 3 
hain S3 di 2 le Be dr, al 


23831. Ishag bin Ibrahim Ath-thalagani menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i, dari Ismail bin ubaidillah, 
dari Fadhalah bin Ubaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sungguh 
Allah lebih mendengar bagusnya bacaan Al Our 'an yang dibaca oleh 


orang yang bagus suaranya melebihi Lega pemilik budak 


wanita penyanyi terhadap nyanyiannya."' 


102 Sanadnya hasan, karena ada perawi bernama Al Hajjaj bin Arthah. 

HR. Abu Daud (4/143, no. 4411), At-Tirmidzi (4/51, no. 1447), An-Nasa'i 
(8/29, no. 4983), dan Ibnu Majah (2/863, no. 2587). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 

Dalam Az-Zawa'id, dia mengisyaratkan bahwa hadits ini dha'if. Namun kami 
telah menyelidiki tentang Al Hajjaj bin Arthah, dan kami lebih memilih penilaian 
hasan At-Tirmidzi, bahwa dia adalah hujjah. 

108 Sanadnya shahih. 

Namun hadits ini mungathi' karena Ismail bin Ubaidullah tidak pernah 
mendengar hadits dari Fudhalah. 

HR. Ibnu Majah (1/425, no. 1340), dan Al Hakim (1/571). 


— Musnad Imam Ahmad 





LP tina HI EA JB BL 3 Sa SAS YA Y 


Ol AS oi Ulas GP PS Be Pa 
LI ten ia ENI UI ama Clay Ale eko AI Sya) 
a09 Pi AAN 8. . 0 x0 Na 8 - - NN Na 
3 NY UBI JB Sau pama Al CI Sya) VA Gak 
23832. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abu 
Habib, dari Abu Marzug, dari Hanasy, dari Fadhalah bin Ubaid, dipagi 
harinya Rasulullah SAW puasa lalu beliau meminta air lalu salah 
seorang sahabat berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bukankah 
Anda puasa?" Rasulullah SAW bersabda, "Betul tapi aku muntah." 


£ 
. 
. 


08. 


"JUS Ad SA ES tjaga 2 Ya AI YAN 
Io Ip dab 3 Ie 3 ea 3 adah il 
de PA Ugal Je SN Ts 1 alah ale di 
HI Ie Ja, 
23833. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hani' 


menceritakan kepadaku, dari Abu Ali, dari Fadhalah bin Ubaid 
Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berkendara mengucap salam 





Ibnu Majah menilai hadits ini hasan dalam Az-Zawa “id. Sedangkan Al Hakim 
menilai hadits ini shahih dan Adz-Dzahabi berpendapat bahwa hadits tersebut 
mungath?. 

Lgi Sanadnya hasan karena ada perawi bernama Ibnu Lahi'ah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23819. ' 

Hanasy adalah Ibnu Abdullah Ash-Shan'ani seorang perwi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim. Abu Marzug adalah At-Tajibi Al Mishri seorang perawi 
tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan mengucap salam 
kepada orang yang duduk dan orang yang sedikit mengucap salam 


kepada orang yang banyak." - 


3 SI oh Es (Sal ui Hi KAL -YYArE 
IU Cp yag af DA 1 1 SA -JG ea Sa 


OA . 90 L IE 3.0 E 


A 
SI uan Jpn Gp SAN EP Gi ah pom Op ega 
Pa AA lh La BA JA DI Ob gag kb ale 

ON Ke NG LI Sa IG AA 


23834. Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, dari Haiwah bin Syuraih dia 
berkata: Abu Hani' Al Khaulani mengabarkan kepadaku, bahwa Amru 
bin Malik Al Janbi telah memberitahu padanya, ia mendengar 
Fadhalah bin Ubaid bercerita, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
"Barangsiapa meninggal dunia diatas salah satu tugas ini maka ia 
akan dibangkitkan diatasnya." Haiwah berkata: Beliau bersabda, 


"Menjaga perbatasan, atau Haji" atau sejenisnya." 


8 - 2 0 - 0-9 18 - 


he PETA ara AN 
Hoa us ee ja 
J3 —ii at, AAN e 3 ane Peng ur PI ja & 


708 Sanadnya hasan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23824. 
"3 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya Pan no. 23825. 


— Musnad ImamAhmad 








Ha ND Ghe 0 $ La TA 2 Pa or. LX 2 Yon, 0 
dani Kelor Uya Aailemadi #J gi elang AE Ah lp Al Sya Cara 
AI Side Pa 

23834.6. Fadhalah bin Ubaid menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Semua mayit itu 
ditutup berdasarkan amalnya kecuali orang yang meninggal dunia 
saat menjaga perbatasan fi sabilillah, sesungguhnya amalannya akan 
berkembang hingga hari kiamat dan terhindar, dari fitnah kubur." 
Fadhalah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya karena Allah," atau 
bersabda, "Karena Allah 'Azza wa Jalla." 


| 2... un Pep 


2 Ini GP dd PAS uht H3 G3 Eat —YYAYo 
KAP uji jp Aa Pn ara 
Si Je da AB ea Id ba Ke Al Ja Ol -.3 


Dgn 5, 2 23 Ale J3 JW GA 2 
Ang ap sela aa Bee An Ip IS 


23835. Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Abdul Aziz bin Abu Ash-Sha'bah, dari Hanasy, dari Fadhalah bin 
Ubaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang 
ditumbuhi satu uban di jalan Allah, ia akan menjadi cahaya baginya 
pada hari kiamat." Seseorang berkata saat itu: Beberapa orang justru 





7 Sanadnya shahih. | 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17291. 


Musnad Imam Ahmad Na 


mencabuti uban, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Bagi yang mau, 


silahkan mencabut cahayanya." 


: J5 apa — 5) Ta ye Ke Tya WA —YYAYI 


23 aa 


223 He au ana AS Aa iya js 
TEA Ai TA LIGA ola la TN 


3 


“Ai 


23836. Muawiyah bin Amru menceritakan kepada kami, 
Risydin menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Sa'id At-Tujibi 
menceritakan kepada kami, dari orang yang bercerita kepadanya, dari 
Fadhalah bin Ubaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hamba akan 
senantiasa terhindar, dari adzab Allah 'Azza wa Jalla selama ia 
beristighfar kepada Allah 'Azza wa Jalla." 


0. 30 PE TN 


J5 a—) Ea Ha YEL LK Wa— —YYAYV 


.. 


Ma e- Ta aa Ul » 3y£ si CNA Lila oa 2 
— ga IS dai alang ale AM Ko MI ta pn 
TAN Gi Ia aa GR Jatah WAN M3 JB 


Saka S3 





708 Sanadnya hasan karena ada perawi bernama Ibnu Lahi'ah dan Abu Ash- 
Sha'bah yang bernama Abdul Aziz bin Abu Ash-Sha'bah yang masih 
diperbincangkan oleh para ulama. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17984. 5 

709 Sanadnya dha'if karena ada perawi majhul dari Fidhalah. 

HR. Ibnu Katsir (3/591), pembahasan: Tafsir surah Al Anfaal. 


— Musnad Imam Ahmad 





23837. Muawiyah bin Amru menceritakan kepada kami, 
Risydin menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Hani" Al 
Khaulani menceritakan kepadaku, Amru bin Malik bercerita 
kepadanya, ia mendengar Fadhalah bin Ubaid berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Semua mayit itu ditutup 
berdasarkan amalnya kecuali orang yang menjaga perbatasan fi 
sabilillah, Allah memberi pahalanya hingga hari kiamat dan 
menjaganya dari fitnah kubur." 


. Soda 


ui TA as Ona » Jl orkes 53 —YYAYA 

Ii 0 Sok ae sana of Ja gi ab Ih apa 
d4 AA Kas D3 A3 dg le KA hppa 
AAA Gp peyang le Le AI IKA daa 
pe IA SSS ah lag AP Io AN IS Un in 53 
Aa Ja AI Tanya Ge Jatah ejaan de UI S3 
Hoa AAN SE ata Key Ja Jaa UN Clan 
Atas JG GEN be us Ia alus - JG 2 4 
JH arit Cegah Hap la Ai bo GP Fs sia 
LG d3 GP OA Cai Cb sad, Hj 
ae Io G3 IA aa PU PA goa 
sing 





719 Sanadnya hasan karena ada perawi bernama Risydin. 
Hadits ini telah disebutkan sih pada no. 23834. 


Musnad Imam Ahmad — 


23838. Isham bin Khalid Al Khadhrami menceritakan kepada 
kami, Shafwan bin Amru menceritakan kepada kami, dari Syuraih bin 
Ubaid, Fadhalah bin Ubaid berkata: Kami berperang Tabuk bersama 
Nabi SAW dan punggung kami sangat letih sekali, mereka 
mengeluhkan keletihan di punggung mereka kepada Nabi SAW, 
beliau melihat sebuah jalan sempit di antara dua gunung lalu Nabi 
SAW melewatinya, beliau bersabda, "Lewatlah, bismillaah (dengan 
nama Allah)" Orang-orang melintasinya dengan punggung mereka 
lalu beliau meniup punggung mereka, beliau bersabda, "Ya Allah, 
bawalah ia di jalanMu, sesungguhnya Engkau Kuasa membawa yang 
kuat dan yang lemah, yang basah dan yang kering di daratan maupun 
lautan." Fadhalah bin Ubaid berkata, "Belum juga kami tiba di 
Madinah hingga musibahnya mengenai kami." Fadhalah bin Ubaid 
berkata, "Ini adalah doa Nabi SAW atas orang kuat dan lemah, lalu 
bagaimana halnya dengan yang basah dan yang kering? Saat kami tiba 
di Syam, kami melakukan perang Oubrus di laut, saat aku melihat 
kapal di laut dan yang masuk di perahu itu, aku tahu itu adalah doa 
| Nabi SAW." 


II lh HM aja 25 Op Ud GIS —YYAYA 
Tn da kai ya te Ga 


2. 


Pn ee lo uu ara Sana Ja 3 
23838. p. Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Al Walid 


bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Ubaidullah bin Abu Al 


11 Sanadnya shahih. 
HR. Ath-Thabarani (Al Kabir, 18/ 4300): Ibnu Hibban (418, no. 1706): Al 
Bazzar (2/357,no. 1840). 


— Musnad Imam Ahmad 








Muhajir, dari Maisarah, budak Fadhalah, dari Fadhalah bin Ubaid, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sungguh Allah lebih mendengar 
bagusnya bacaan Al Our'an yang dibaca oleh orang yang bagus 
suaranya melebihi (pendengaran) pemilik budak wanita penyanyi 
terhadap nyanyiannya."'” 


SA A Xi ME Ie Es yap 
AD Pa sJG «es Gta Ke gi Ibas fe at na GE 
BSN 3 Pa ay SA A3) ag Ie Je 
PN MI 3 si BA AE AG 3 il SI 53 
05 Kadi PI SEP UE, Jet ana gt us & 
AE 3 5 Ii OAESI Ep33 Ep SAB Sa 
a33 JG ae Lp Pa Ia Gde Bis 13 Has 
| Ap NX s5 pu 3g di AS 


23839. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, dari 
para syeikh,. dari Fadhalah bin Ubaid, dia berkata: Nabi SAW 
mengajariku rugyah dan beliau memerintahkanku untuk memakainya 
merugyah kepada siapa saja yang aku kehendaki. Ia berkata: Ucapkan, 
"Tuhan kami yang berada di langit, Maha Suci nama-Mu, perintah- 
Mu berlaku di langit dan bumi, ya Allah sebagaimana perintah-Mu di 
langit, jadikanlah rahmat-Mu atas kami di muka bumi, ya Allah 
Tuhan orang-orang yang baik, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, 


12 Sgnadnya shahih. 

Maisarah maula Fadhalah adalah perawi tsigah dari generasi tabiin dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 
- Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23831. 


Musnad Imam Ahmad — (ssi 


turunkan rahmat dari rahmatmu, kesembuhan dari kesembuhan-Mu 
atas apa yang dialami fulan dari penyakitnya." Maka ia akan sembuh, 
dan ucapkanlah doa itu sebanyak tiga kali, setelah itu berlindunglah 
diri dengan (membaca) al mu'awwidzatain (An-Naas dan Al Falag) 
sebanyak tiga kali." 


SIB AN KE BI JB Bb D3 IP SAS NYALA. 
3 PA SN Ta SN Moon SNN Sa GO an aa 
CA MIL oi sAP 5 PIA il A gl ds ed ubi 


Pali 2. ore kah “ y # 2. 5 “ £ 0) PA asn Ka. 3 te 
dag de MN Lo MN Ja, JB JB (ia op Ula bla JB 


AA EA Kl Up Soap Sl 45 IG 
SA Aa RAN ti SN Ta LA Ga HA era 
PAN WES Jah 2 AI AAL 3 Kai 


' 23840. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: laits mengabarkan 
kepada kami, dia berkata: Abu Hani' Al Khaulani mengabarkan 
kepadaku, dari Amru bin Malik Al Janbi berkata: Fadhalah bin Ubaid 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda saat 
haji wada', "Maukah kalian aku beritahukan tentang orang mu 'min, 
(orang mu min adalah) orang yang (membuat) orang lain aman atas 
harta dan diri mereka, orang muslim adalah orang yang (membuat) 
orang lain terhindar, dari (bahaya) lidah dan tangannya, mujahid 
adalah orang yang memerangi diri sendiri dalam menaati Allah dan 


73 Sanadnya dha'if karena ada perawi majhul dari Fadhalah. Semestinya dia 
menilai hadits ini hasan “atau shahih, karena jika seorang perawi tsigah 
meriwayatkan dari banyak perawi maka haditsnya shahih. Hanya saja Abu Bakar 
bin Abu Maryam adalah perawi dha'if. : 

HR. Abu Daud (4/12, no. 3892): dan Al Hakim (1/343). 

Al Hakim menilai hadits tersebut shahih, namun Adz-Dzahabi berbeda 
pendapat dengannya tentang Ziyad bin Muhammad. 


— Musnad Imam Ahmad 











muhajir (orang yang hijrah) adalah orang meninggalkan kesalahan- 
' kesalahan dan dosa-dosa." 


dag SA MSAS 2G toraga 23 BSI SAS YAA 
spa da ae da eng AI ng CAS :J6 


. 


3 0 -— anita 2 .? 0 Ba oa? 2 eeE 03 ses Be D 
Sanam :J83 Cai IA Wa gam Credemadi yu AA Pad Pa. Jl 
Ne EN IU Pa aa Pa SN Se ENE aNE Aa 
PNY (Say Layan gi pel SEA Sako MN Jp) 
, 23841. Al Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid 
bin Abu Habib menceritakan kepada kami, bahwa Abu Ali Al 
Hamdani memberitahunya, ia melihat: Fadhalah bin Ubaid 
memerintahkan untuk meratakan kuburan kaum muslimin di kawasan 
Romawi dan berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
"Ratakanlah makam-makam dengan tanah." 


ko. i6- 


Hoop Oa UE 8 LAN Al AS YAN 
ore 4 8, . Bg, &- 03 5 Oo 0 Te, Too. Aa. 0 Tor 
APA ol Ga NS AN ARA oi Ulas Jr Pd 
Mb nb NE us 
23842. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata: 


Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari 
seseorang, dari Fadhalah bin Ubaid, mereka bersama Nabi SAW 





74 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 5572 dengan lafazh yang tidak 
jauh berbeda. 
Ba Sanadnya hasan. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23818. 


Musnad Imam Ahmad — 


dalam suatu peperangan, diantara kami ada beberapa budak, mereka 
— tidak diberi bagian harta rampasan perang." 


3. y 3 ee 5 


ea pNN WAN ni KANAK! HA Cas —NYALY 
AP Kab al gp sala is Ie jok As 
Te KN LAS ea aa Ta Pr) 3 Uks 15 Pa "Jpr3 
AA mai ae an bp gi 
23843. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada: kami, 
dia berkata: Sufyan dan Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada 
kami, saudara Sulaiman bin Katsir berkata: Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari seseorang, dari ayahnya, dari 
Fadhalah bin Ubaid, mereka bersama Nabi SAW dalam suatu 


peperangan, diantara kami ada beberapa budak, mereka tidak diberi 
bagian harta rampasan perang." 


Pt - 


Chan ui AA tara YG tpi s3 (ala Ld —YYAL 


6 . 


gi ha Ka La J5 aj ebon Aa ot re 


15 data, A3 Pa pa AN A3 Lp 


2 3 3g PAR AA ES 3G YA 





78 Sanadnya dha'if karena ada perawi majhul dari Fadhalah. Sedangkan hadits 
yang menyebutkan bahwa Nabi SAW ... kepada budak dan kaum wanita adalah 
hadits shahih. NN: 

717 Sanadnya dha'if seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 





. o .. 


Bg Al Op Oh dop pc Mp) Ya ad Png aa Pa AE 23 
Jt SEN IG Ia ale Io 


23844. Hasyim dan Yunus menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, Sa'id bin Yazid Abu 
Syuja' dan berkata Yunus, dari Sa'id bin Suwaid Abu Syuja' Al 
Himyari, dari Khalid bin Abu Imran berkata Yunus Al Ma'afiri, dari 
Hanasy Ash-Shan'ani, dari Fadhalah bin Ubaid, dia berkata: Aku 
membeli kalung saat penaklukkan Khaibar seharga dua belas dinar, 
didalamnya ada emas dan merjan, aku lalu memisahkannya, ternyata 
nilainya lebih, dari dua belas dinar, aku menyebutkan hal itu kepada 
Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kau menjual hingga ia 
dipisahkan." 


sc 2... 3 2. 
BA PN OP Ui BA JB elo yih CAS -YYALO 
. - 1 Ker 3 : z0. GP - ba - ea ad £ 
TA AM OA BI Kal OP Keab udl oi Ig Jb du 


PJ ... Lo... - 
Jo LE SE KEN IE yi LL uh Ula 3 oa 
Png PA . Da - 2.3 - ka Ha PS . or ta 8" 1 


AS Jet dB Ka ES SI 2 DE yA Ip GA HA 


4 
KA 





"8 Sanadnya shahih. : 

Sa'id bin Yazid Abu Syuja' Al Humairi Al Askandarani adalah perawi tsigah. 
dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Khalid bin Abu Imran seorang perawi 
tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Dia juga seorang ahli fikih dan 
hakim di Afrika. 

HR. Muslim (3/1213, no. 1591), Abu Daud (3/249, no. 3352), At-Tirmidzi 
(3/547, no. 1255), dan An-Nasa'i (7/279, no. 4573). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


23845. Ya'gub menceritakan kepada kami, dia berkata: 
ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, dia berkata: Yazid 
bin Habib menceritakan kepada kami, dari Abu Marzug, budak Tujib, 
dari Hanasy, dari Fadhalah bin Ubaid bin Nafidz Al Anshari, dia 


- berkata: Rasulullah SAW pergi menemui kami pada saat beliau puasa 


lalu beliau meminta air, kami berkata kepada beliau, "Demi Allah, 
bukankah hari ini Anda berpuasa." Rasulullah SAW bersabda, "Benar, 
tapi aku muntah." 


3-90. Hp 


UE CN A5 EL JB ita DIAN EA YAN 

MI OA al Gi BL) ca 5 Uta Ol ii 

ba A1 PG AI A3 ae Sp :db Tan ae Se 
30x 


4 5 o. - Pa 2. o o 
IS URA LAG YE I K PP OM AI dll 


9 £. 2 Pa o- G Ken 2 Mebarure da 2 2 KN Tel ah a 
A3 Ip Bi JUS ayo ago Halal DI ll 


SS IS Ea An 606 Tah dent Ol po at 


Sae Un WI Yati Cd Ja LE TI S5 bei 
pa 3S) akang ala AI Ko pn) OS) NG ES 


23846. Ya'mar bin Bisyr menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Risydin bin 
Sa'ad, dia berkata: Abu Hani' Al Khaulani menceritakan kepadaku, 


719 Sanadnya shahih. 

Ibnu Ishag telah menyatakan dengan jelas bahwa dia meriwayatkan hadits dari 
kami. 2 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23819. 


— Musnad Imam Ahmad 





dari Amru bin Malik Al Jambi, Fadhalah bin Ubaid dan Ubadah bin 
Ash-Shamit bercerita kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Dihari kiamat kelak saat Allah SWT usai memberikan putusan 
kepada seluruh manusia, tersisalah dua orang. Allah SWT 
memerintahkan agar keduanya dilemparkan ke neraka. Salah satunya 
menoleh lalu Allah Al Jabbaar Tabaaraka ismuhu berfirman: 
Kembalikan dia. Mereka mengembalikannya lalu dikatakan padanya: 
Kenapa kau menoleh? Ia menjawab: Dulu aku berharap Engkau 
memasukkanku ke surga. Kemudian Allah memerintahkannya agar 
dimasukkan ke surga, orang itu berkata: Rabbku "Azza wa Jalla 
memberiku (nikmat) yang seandainya aku berikan kepada para 
penghuni surga tentu milikku tidak kurang sedikit pun." Keduanya 
(Fadhalah bin Ubaid dan Ubadah berkata: Bila mengingatnya, terlihat 
kegembiraan di wajah Rasulullah SAW.?2? 


— al ag UG ju Be 53 535 -YYALV 
— LA TA J5 sela Pa) gu ui: -JG na 


Ami Tlah Lea - Ld MA MN Gi aa 1 AI 
Pee Sr Dadan Ja Lahat ? da Us 


23847. Ali bin Ishag menceritakan PR kami, dia berkata: 
Abdullah bin Al Mubarak memberitakan kepada kami, dia berkata: 
Haiwah bin Syuraih memberitakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Hani' Al Khaulani mengabarkan kepada kami, ia mendengar Amru 
bin Malik Al Janbi berkata: Aku mendengar Fadhalah bin Ubaid 





70 Sanadnya hasan karena ada perawi bernama Risydin. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22692. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mujahid adalah 
orang yang memerangi nafsunya di jalan Allah 'Azza wa Jalla." 


Me ee BEN ae -YYALA 


LI ea doi Ip GP AS Gl AAS Ha -JG ad 


Pa . Jera 


SE an Wae pit GP yA Para 
IE Cat HE Wales diah Se ya jp Lea 
23848. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Mufadhdhal bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Ayyasy menceritakan kepadaku, dari Yazid bin 
Abu Habib bahwa ia memberitahunya, dari Abu Marzug, dari Hanasy 
Ash-Shan'ani, dari Fadhalah bin Ubaid, dari Nabi SAW, beliau puasa 
lalu muntah kemudian beliau berbuka.” 


0. Lo Dn 10 - 


La 3 Opah AS: ana 3 OA —YYAL4 

e- Kg Sa gi P3 GA NAN ja da ip 
AA Meggi aa ga da dea Io dngan Ol 
AN TG Saba dl Sa Los Oreo ga Ga Tea 
dn mall, PERAN Ud Pa 1 AN : Lml Hi Ie 


Jab jakarta 


21 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23834 « dan 23625. 
722 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23845. 


—. Musnad Imam Ahmad 


23849. Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Risydin menceritakan kepadaku, dari Humaid Abu Hani' Al 
Khaulani, dari Amru bin Malik, dari Fadhalah bin Ubaid Rasulullah 
SAW bersabda saat haji wada', "Maukah kalian aku beritahukan 
siapakah orang muslim itu, (orang muslim adalah) orang yang 
(membuat) orang lain terhindar, dari (bahaya) lidah dan tangannya, 

orang mu min, (orang mu min adalah) orang yang (membuat) orang 
lain aman atas harta dan diri mereka, muhajir adalah orang 
meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mujahid adalah 
orang yang memerangi diri sendiri dalam menaati Allah 'Azza wa 
Jalla."'2 ! - 


GP daa Upi 2 Cas J8 han Upi C3 EL YA. 

5 SA CA PI GP jihan Sa 

PET Ioi Ja & Ju HE ai Tuas 3 AP | 
JL HS GG TAN AI SI Ga R3 3 
dia 3 Y Hk AI ASI ka ale aa He 3 d3 


23850. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah 
bin Abu Ja'far, dari Al Julah Abu Katsir, dia berkata: Hanasy Ash- 
Shan'ani menceritakan kepadaku, dari Fadhalah bin Ubaid, dia 
berkata: Kami bersama Rasulullah SAW saat perang Khaibar, kami 
menjual satu ugiyah emas dengan dua atau tiga dinar kepada orang - 
yahudi lalu Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual 
emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama." 





- Sanadnya hasan. | 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23840. 
Li Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 





., 
. PSA 


na aa SA J6 Oa uv Ig SA -NYAON 

Keaea sau PAP Ta de Pa rab ia “tg AN Ben Bam 
2 satu os 2) Dsn 

SAI SBU TI Ah de fat Tian ga AP oi Ulas JI 
4 sam N sea y -. . ea PN 5 - dana — 

Ty ALE Iko MN Iga) 53 Hi sand BER UN Op UI 


ih bs Bni Ju Wa Te kh Dale 0 Kl S3 
PEARL Ag die Io II yng Ol JG Ka Pal 


, 


S1 Io OLI SB IG PU IE AR TG SESI Se 
ME AS IA Ing ala Ie 


23851. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, di 
berkata: Al Jurairi mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin 
Buraidah, seorang sahabat Nabi SAW pergi menemui Fadhalah bin 
Ubaid saat ia berada di Mesir, ia mendatangi Fadhalah bin Ubaid saat: 
membentangkan unta miliknya, ia berkata: Aku datang bukan untuk 
mengunjungimu tapi aku datang karena suatu hadits yang sampai 
padaku, dari Rasulullah SAW, aku harap kau mengetahuinya. Sahabat 
itu melihat rambutnya kumal, Fadhalah bin Ubaid berkata, "Kenapa 
kau terlihat kumal padahal kau adalah pemimpin negeri ini." Ia 
menjawab, "Rasulullah SAW melarang kami bermewah-mewah." 
Fadhalah bin Ubaid melihatnya tidak beralas kaki, Fadhalah bin Ubaid 
- berkata, "Kenapa kau tidak beralas kaki." Ia berkata: Rasulullah SAW 
memerintahkan kami untuk sekali-sekali tidak beralas kaki.” 


Ubaidullah bin Abui Ja'far Al Mishri adalah perawi tsigah fagih dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. Namun Abu Hatim menukil dari Al-Laits bahwa dia 
berkata, "Aku belum pernah mendengar hadits dari Ubaidullah. Dia hanya menulis 
hadits kepadaku." 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 11432 dan 11640. 

kn Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (4/75, no. 4160): An-Nasa'i (8/132, no. 5058): dan Ad-Darimi 
(1/151, no. 571). 


— Musnad Imam Ahmad 


| 








Hadits Auf bin Malik Al Asyja'i Al Anshari RA76 


9 ad 


Pi —$ — LAI KAL JG (RS) SAS YAOY 
LE LL GS JB 2JB Ce MAS AA 12 abi 


AN es Gn AG at AJ JG aw Pa Dab 
Ht SI, SIB Kr OS ali A5 v da ea Para 
HA PI 3 AN D3 SA ig ea G1 Ea 

2 | MN Bip (al DNAN D yk D gada 


23852. Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: An- 
Nahhas bin Oahm Abu Al Khaththab menceritakan kepada kami, dari 
Syaddad Abu Ammar Asy-Syami berkata: Auf bin Malik berkata, 
"Hai tha'un, seranglah aku." Syaddad berkata: Mereka. berkata, 
"Bukankah kau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
| Sesuatu yang dimakmurkan oleh orang muslim itu lebih baik 
baginya'" Auf berkata, "Benar, tapi aku takut akan enam hal: 
kepemimpinan orang-orang bodoh, menjual hukum, banyaknya 
penjagaan, memutus tali silaturrahim, generasi yang tumbuh dengan 
menjadikan Al Our'an sebagai seruling dan penumpahan darah." 


Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi, "Al Arfah." Silakan lihat 
referensi takhrij. 

78 Dia adalah Auf bin Malik Al Asyja'i Al Ghathfani, sekutu Al Anshar. Dia 
masuk Islam sebelum penaklukan Makkah dan itu dilakukannya bersama Nabi 
SAW. Ada yang mengatakan, dia ikut dalam perang Khaibar, kemudian dia keluar 

. berjihad saat penaklukan Syam. Setelah itu dia tinggal di Syam dan beranak cucu di 
sana. Dia adalah sosok kesatria dan pemimpin. Dia wafat pada tahun 73 H. 

27 Sanadnya dha'if karena ada perawi bernama An-Nahas bin Oahm. Para 
ulama menilainya dha'if. Hadits ini sebenarnya shahih dan telah disebutkan pada no. 
15985. 


Musnad Imam Ahmad — 


. 3801 oa 


ut Oa aa TN aa Sa —YYAor 
Data IE (RU oi BIP Aha oi dita GP 
US 3 JG Maa Halit lh dia do 
SA HB UI aa ja Kong pan ale lau 
Ane en an 
Se Aa ab SAN ag tua Opa Sel 
Sha Kn At ta PP Ji 5 ai 


didi Kab aa i LAI 


23853. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sufyan bin Husain memberitakan kepada kami, dari Hisyam 
bin Yusuf, dari Auf bin Malik, dia berkata: Aku meminta izin kepada 
Nabi SAW, aku berkata: Aku masuk sebagian saja atau seluruhnya. 
Rasulullah SAW bersabda, "Masuklah secara keseluruhan." Aku 
masuk saat beliau tengah berwudhu pelan-pelan lalu beliau bersabda 
kepadaku, "Hai Auf bin Malik, hitunglah enam hal sebelum 
(terjadinya) kiamat, wafatnya nabi kalian, ambillah salah satunya, 
penaklukkan Baitul Magdis, kematian yang menggeleparkan kalian 
layaknya kambing tergelepar, munculnya fitnah, banyaknya harta 
hingga seseorang memberi seratus dinar lalu dimarahi kemudian 
Bani Ashfar mendatangi kalian dibawah. delapan puluh bendera, 
setiap benderanya ada 12.000 (tentara). 


78 Sanadnya shahih, namun para ulama masih memperbincangkan tentang 
penyimakan Hisyam bin Yusuf dari Auf. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21891 dengan redaksi, "Enam 
perkara yang menjadi tanda-tanda Hari Kiamat". 


Ta Musnad ImamAhmad 








Ka NE Ea yi Sa Kh 1 Gis -—yyAor 


au 3 Ui J3 Ih Saga 2 Ip MS 
JUS AS UI Bni :£ Key I J3 « Aa mo A3 
AA IE yA phi ba MU SI 5 
PA Yin Haa la die Ko Ip nd 

ke Tenng Mei 


23854. Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami, dari 
Bukair bin Abdullah bin Al Asyajj berkata: Auf bin Malik dan Dzu Al 
Kala' memasuki Baitul Magdis, Auf berkata padanya: Kau punya 
saudara sepupu. Berkata Dzul Kala': Ia adalah orang paling shalih. 
Auf berkata, "Aku bersaksi, aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 'Tidak ada yang membalas kecuali pemimpin, orang yang 
ditunjuk pemimpin atau orang yang memaksa-maksakan diri"? 


JAS 5 “ capai ut JBS AA er Ira Pan —YYAO0 


UI is OAL G J6 5 PAN GUA Gi IP Up ob ul 
aa Oo ea Gi Ka YA Ed aje 
aa Ja S3 nd IE Y SI Oa Y Gaga | 


5 


"9 Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi, "Anka (darimu)." 
Kemudian disebutkan alamat hilang dari naskah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no, 23874 dan 23887. 
Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17972. 





Musnad Imam Ahmad — 


' 23855. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: An-Nahhas memberitakan kepada kami, dari Syaddad Abu 
Ammar, dari Auf bin Malik Al Asyja'i berkata: Wahai Tha'un, 
seranglah aku. Mereka berkata, "Kenapa kau berkata seperti itu, 
bukankah kau mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya 
panjangnya usia orang mu'min itu tidaklah menambah selain 
kebaikan'." Ia berkata, "Benar," lalu ia (perawi) menyebutkan seperti 
hadits Waki'. 


“— play Ujaa GP MI 2 SLS CA YAOI 
£ 20 - ' .0- 0 Li nan . 0. "9 or of 
Span Ol oi SP SI 3 GP Ula AI 
0£E ab o£ » s1 (NA na Ra Sena Ta AE 5 
At at DE Lea 1dja OS ML) ale AI elo 

Tg 


2. 


“dn 


23856. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dari 
Muawiyah bin Shalih, dari Azhar yaitu Ibnu Sa'id, dari Dzul Kala', 
. dari Auf bin Malik Rasulullah SAW bersabda, "Tukang cerita itu ada 
tiga, pemimpin, yang ditunjuk oleh pemimpin atau orang 


sombong." : 


yA IA 3 AEAGA  yA AI IE GAS -YYAOV 


3 0 30 


of. : s ... ( “.. ia ac. - 0 - 
HI SPP PA Oi TA JB Cr yi ah 
ore £ 2 0 o kanal ca Lg " . 2 . ore 4 : y 3 # 
MIE OP Iya Tengah sena JP Ilo peka MAP Al lo Al Oya) 


. 30 Sanadnya dha'if karena ada perawi bernama An-Nahhas. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13852. 
21 Sanadnya shahih. 
Dzu Al Kala' adalah Abu Syarahil bin Ammi Ka'b, yang dinilai #sigah oleh Ibnu 
Hibban, sedangkan para ulama yanglain tidak mengomentarinya. 


— Musnad Imam Ahmad 








KAB Kay OP TN, SG BE) SD ab Ga 
s L - - 0 » o og o 0 0 , 

GAN AI LS ES Ih ah ON, AI Uh Ae 

aa Ma) alah Sp Sant ai c0 JS Ga G5 dah, CS Ga 

JAN AE 8 JB ya Sa ai Aa wi up 


. 23857. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Muawiyah, dari Habib bin Ubaid, dia berkata: Jubair bin Nufair 
menceritakan kepadaku, dari Auf, dia berkata: Aku melihat Rasulullah 
SAW menshalati jenazah, aku tahu doa beliau, "Ya Allah, ampunilah 
dia, rahmatilah “dia, ampuni dan maafkanlah dia, muliakan 
tempatnya, luaskan tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, 
salju dan es, bersihkanlah ia, dari kesalahan-kesalahan seperti 
Engkau membersihkan baju putih, dari kotoran, gantilah rumahnya 
dengan rumah yang lebih baik, dari rumahnya, keluarga yang lebih 
baik, dari keluarganya, istri yang lebih baik dari istrinya, masukkan 
ia ke surga, selamatkan ia dari neraka dan jagalah ia dari adzab 
kubur." 


Ia Ia KE Hi LA S EA -YYAOA 
Aa AN Tip JA ET GP IG Kp PN yi 
dis CA Sikat dina sia AG Po 3 





732 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. | 

HR. Muslim (2/662, no. 963), pembahasan: Jenazah, An-Nasa'i (4/73, no. 
1983), pembahasan: Jenazah, dan Ibnu Majah (1/481, no. 1500), pembahasan: 
Jenazah. : : 


Musnad ina Akad — 


le JS 06 adi “5 Sinai JT aa sh LO 
Jeda ju sa KE nan 433 ata Ja G uan CI J3 
Si KL OP IA 3 OB PURA SI Ah IG ae di 


KO 2 naa Maa 


23858. Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami,. 
Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Shalih bin 
Abu Arib, dari Katsir bin Murrah Al Hadhrami, dari Auf bin Malik Al 
Asyja'i berkata: Rasulullah SAW keluar menghampiri kami, beliau 
membawa tongkat dan di masjid ada tandan kurma digantung yang 
ada pelepahnya yang ada kurmanya yang sudah rusak, beliau 
menunjuk tandan kurma dengan tongkat yang ada ditangan beliau, 
beliau bersabda, "Andai pemilik sedekah ini berkehendak pastilah ia 
bersedekah dengan yang lebih baik darinya, sesungguhnya pemilik 
sedekah ini sungguh akan makan kurma rusak pada hari kiamat." Auf 
berkata, "Kemudian Rasulullah SAW menghadap ke kami lalu 
bersabda, 'Ingatlah, demi Allah wahai penduduk Madinah, kalian 
akan meninggalkannya selama empatpuluh tahun untuk 'awafi'." Aku 
berkata, "Allah lebih tahu, maksud beliau burung dan binatang buas. 
Auf berkata, "Kami dulu berkata: Inilah yang disebut orang ajam 
sebagai karaki".? 


A ea OI 1G ca KE BAL —Y AOA 
332 Ab cal 3P (gal ah 3 265 Pa: -JG Sai) AI 


733 Sanadnya shahih. 

Shalih bin Abu Arib adlah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam 
kitab Sunan. 

HR. Abu Daud (2/111, no. 1608), pembahasan: Zakat, An-Nasa'i (5/44, no. 
2493), pembahasan: Zakat, Ibnu Majah aan no. 1821), pembahasan: Zakat: dan 
Ibnu Hibban (213, no. 837), perubahasan: Zaka 


— Musnad Imam Ahmad 




















jan ana Je DEAL, KAI PIL 3 SP 5 
JA Ya GAN GE aa 
An Io Ia SP A8 JI LN IG SY ii 
Pb opa oh au ba ag an di da Io 
D3 Spb 1G AU ar apl Y! Kasi Y, Y) al 
Ld ab Nan dan dl So Aga La 
HA en AI Ip JI dd 
IL Aa Bo) EU LA as Ai) Nya 
Hape dp On Dop GI dag AN RN, 
“5. nasa an Sana te menda TN 

Ea C3 DL IN La LI IG 
Pan kafan aries NU 
DEAL BEE G3 2 KA Li PEN Gi das 
MI Betis Jl La Ea Y Tea, Ag ai 


OLX 90X By 0 Jo Oo J0 


AN ak RA AG JAN Ka aa 
pada: Is Bin Ja la NI GA Mi SSS 
Sigit J8 J8 La SA AJE, ATP en LA BI 
5 At At BI Ap ea 


23859. Abdushshamad menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Abu Al Malih Al Hudzali menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ziyad bin Abu Al Malih menceritakan 


Musnad Imam Ahmad — 


kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Burdah, dari Auf bin Malik Al 
Asyja'i ia bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, beliau 
bepergian besama mereka sehari penuh, beliau tidak istirahat sehari 
semalam penuh kecuali untuk shalat hingga mereka singgah 
dipertengahan malam. Ada seseorang mengintai Rasulullah SAW saat 
beliau meletakkan kendaraan, aku menghampirinya, aku melihat tapi 
aku tidak melihat seorang pun kecuali tertidur dan tidak seekor unta 
pun kecuali meletakkan barang bawaannya dengan tertidur. Aku lalu 
bertindak kemudian melihat tempat dimana Rasulullah SAW 
meletakkan kendaraan tapi aku tidak melihat beliau di tempat beliau, 
aku pergi meniti jejak kendaraan hingga aku menemui orang-orang, 
aku pergi di kegelapan alam lalu aku mendengar suara lonceng, aku 
menghampirinya ternyata disana ada Mu'adz bin Jabal dan Al Asy'ari, 
aku menghampiri keduanya, aku bertanya, "Dimana Rasulullah SAW? 
Tiba-tiba ada getaran seperti getaran alat penumbuk, aku berkata, 
"Tadi Rasulullah SAW berada di dekat suara ini'." Keduanya berkata, 
"Duduk, diam." Beliau berjalan sedikit lalu kembali hingga sampai ke 
kami, kami menghampiri beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami 
khawatir bila kami tidak melihat Anda, kami mencari-cari jejak Anda. 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada yang mendatangiku, 
dari Rabbku 'Azza wa Jalla lalu memberiku pilihan antara separuh 
ummatku masuk surga atau syafaat lalu aku memilih syafaat." Kami 
berkata: Kami mengingatkan Anda pada Allah dan persahabatan 
kecuali Anda menjadikan kami termasuk yang mendapatkan syafaat 
Anda. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian termasuk bagian, dari . 
mereka." Kami pergi lalu seseorang, dua orang tiba, beliau 
memberitahu kepada mereka khabar yang beliau sampaikan pada 
kami, mereka mengingatkan beliau pada Allah dan persahabatan 
kecuali beliau menjadikan mereka termasuk yang mendapatkan 
syafaat beliau, beliau bersabda, "Kalian termasuk bagian dari 
mereka." Orang-orang pun mendengar hal itu, mereka mendatangi 
beliau, mereka berkata, "Jadikanlah kami termasuk bagian, dari 
mereka." Rasulullah SAW bersabda, "Aku bersaksi pada kalian, 


— Musnad Imam Ahmad 

















sesungguhnya syafaat itu untuk orang yang meninggal dunia, dari 
ummatku yang tidak menyekutukan Allah dengan apa pun. La 


P1 - 


YG Bl 8 » “383 (Sl » ai — —YYAT, 


2 5. Pte 


ng 6 Ea NA (na Pe Ta TOY WAN Dara 
IL oi SP GP Upaa oa MIL LP baal gi Ta GP Ka 
YA Ganda Cb PAN Yak El) UYA JB ea 
Ga pi ol Ja SO al Kanya YA S3 
AA ti 5 ea Flgis S3 ma) J6) 
Pen Non ip Tt SB Asli 3 abu Lb ab 
Aa Abah pb IS j3 aa 
ai Td P3 ya DS ag Aa AI uebe Jpi 
D3 Ie PISAU Pen MB OA lo 


23860. Ibrahim bin Ishag dan Ali bin Ishag menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sa'id bin Abu Ayyub memberitakan kepada kami, dia 
berkata: Yazid bin Abu Habib menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah 
bin Lagith, dari Malik bin Hidm, dari Auf bin Malik Al Asyja'i, dia 
berkata: Kami berperang dan kami dipimpin oleh Amru bin Al Ash, 
kami terserang kelaparan, lalu mereka melintasi suatu kaum yang 
telah menyembelih unta, aku berkata: Aku akan mengurusnya untuk 
kalian dan kalian memberiku sedikit bagian darinya -Ibrahim berkata 





74 Sanadnya dha'if karena ada perawi majhul bernama Ziyad bin Abu Al Malih. 
Dia dinilai dha'if oleh Al Haitsami (9/86). Sedangkan saudaranya dinilai gan oleh 
Ibnu Hibban, namun ulama yang lain tidak memberi komentar. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21924. 


Musnad Imam Ahmad — 


dalam riwayatnya: Berilah aku sebagaiannya dan: aku akan 
mengurusnya. Lalu aku mengambil bagian yang mereka berikan 
untukku lalu aku membawanya ke hadapan Umar bin Al Khaththab 
tapi ia enggan memakannya, lalu aku membawanya ke hadapan Abu 
Ubaidah bin Al Jarrah, ia mengucapkan seperti yang dikatakan Umar 
bin Al Khaththab dan enggan memakannya lalu aku diutus untuk 
menemui Rasulullah SAW setelah itu saat penaklukkan Makkah, 
beliau bertanya, "Kau pemilik unta itu?" aku menjawab, "Ya, wahai 
Rasulullah." beliau tidak menambahi lebih dari itu.” 


Ma Uti :Jb bea Bab -YYAM 
AN AP oi dab IP 56 AN Bel PPI Da 
Pa Tenar :JG GI oi SP ABS 3 X3 
ge ba BJB pit Ah AL AN 53 Ba ah de | 
:J6 KIS seba yet SUS (pa el Hlaa 3 LIS 106 
bela baik AO 


23861. Zakariya bin Adi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ubaidullah bin Amru Ar-Ruggi menceritakan kepada kami, 
dari Ishag bin Rasyid, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid 
bin Al Khaththab, dari Auf bin Malik berkata: . Aku mendatangi 
Rasulullah SAW di Tabuk di akhir waktu sahur, beliau berada di tenda 
-atau ia berkata: di kubah, dari kulit. Aku bertanya lalu meminta izin, 
aku berkata, "Bolehkah saya masuk." Beliau bersabda, "Masuklah." 
Aku bertanya, "Saya secara keseluruhan?" Beliau bersabda, "Kamu 


35 Sanadnya shahih. 

Malik bin Harm Al Mishri adalah perawi tsigah dari generasi tabiin. Dia dinilai 
tsigah oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban. 

HR. Al Baihagi (As-Sunan Al Kubra, 6/120 dan Dala "il An-Nubuwwah, 6/308). 


— Musnad Imam Ahmad 








secara keseluruhan." Aku masuk dan beliau tengah bemyuaku dengan 
tenang.” 


6. 3203. 


Ea Oi tara 6 Jp yah Ea —YYATY 
Io ora G3 3 bale aa Les 3 PEP Kya 
Ha AN FD Jp 23 AP pa peer 
Yg miras 3 ea 3 Te Cp 3 ar has 
SS RI) coli KAI V9 dls UI II K5 Ro) BL yag 
nm G3 Ola Han Iga ae BA US ES 3 


7 0 - . 


Ta Ja dna colas Jl B3 daa uin, oa, 
253 


23862. Al Hasan bin Sawwar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Laits menceritakan kepada kami, dari Muawiyah, dari Amru 
bin Oais Al Kindi ia mendengar Ashim bin Humaid berkata: Aku 
mendengar Auf bin Malik berkata: Aku berdiri bersama Rasulullah 
SAW, beliau memulai lalu beliau bersiwak kemudian wudhu, setelah 
itu beliau shalat, aku berdiri bersama beliau, beliau memulai lalu 
membuka surah Al Bagarah, tidaklah beliau melintasi ayat rahmat 
melainkan beliau berhenti lalu meminta dan tidaklah melintasi ayat 
adzab melainkan beliau berhenti lalu meminta perlindungan diri, 
setelah itu beliau ruku lalu diam dalam keadaan ruku seukuran 
lamanya saat berdiri, saat ruku beliau membaca: subhaana dzil 





7386 Ganadnya shahih. -—. 

Ubaidullah bin Amr Ar-Raggi Al Asadi adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. Abdul Humaid pun seperti itu. Ishag bin Rasyid adalah 
perawi #sigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari serta dalam kitab Sunan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23853. 


Musnad Imam Ahmad — 


Jabaruut wal malakuut wal kibriyaa" wal 'azhamah (Maha Suci Allah 
yang memiliki kekuasaan dan kerajaan serta kesombongan dan 
keagungan). Setelah itu beliau membaca surah Aali 'Imraan kemudian 
satu surah lain, lalu beliau melakukan seperti itu. 7 


25 cdi X5 otal 2G sang 3 Ye Et yaa 
- . No.3 HA Haa - 0. Je 20 GG, Lo. .. 
s5 dp Be Ph :J8 Fr RR yA IS HA 
aa JB UU 3 SP EA Ab oh daa 3 GI 
? PN PUT Xx 2, Mn LP AS Te LN nan ana 
ds plang Ale SI Kp Al Iya) Cekata 2OyA sb ep D3 
Kana “DM Tas ata AO ox. 8 x 03,3 poco fa 
(SE Oghary ea Uglai ai young MA Lp SE 
Naa IN KB ge Darah “0g IX 030, 03.0 ah, 3g. 
HAB (SI jala Ab) (SU pasa) Ai han Sad SAS Ni 
£ 2d bad 2. £ aa 73 32 ST 37 € 2. - 
Yi SI GT UY 2JG KS ate Maia SE II 
nat 3 2 ce. . ae ? . 1g - 23 or. 
JI GE Ul aan ht iba IG et 3) 5 

at 8 #5. &. 0 Ky: ho 0. 9 

SEL oa lah Pa Ny cal Kana Ga 
23863. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah memberitakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin 
Yazid bin Jabir mengabarkan kepadaku, dia berkata: Ruzaig 
menceritakan kepadaku, budak Bani Fazarah, dari Muslim bin 


Oazarah, keponakan Auf bin Malik, dia berkata: Aku mendengar Auf 
bin Malik berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 





737 Sanadnya shahih. : 

Amr bin Oais Al Kindi adalah Abu Tsaur Al Himshi seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. Ashim bin Humaid adalah perawi dari 
generasi tabiin senior dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

HR. Abu Daud (1/231, no. 873), pembahasan: Shalat: An-Nasa'i (2/223, no. 
1132), pembahasan: Penerapan hukum: Ath-Thabarani (Al Kabir, 18/61, no. 113): 
dan Al Baihaigi (2/310). i 


— Musnad Imam Ahmad 








"Pemimpin-pemimpin kalian yang terbaik adalah pemimpin yang 
kalian sukai dan mereka menyukai kalian, kalian mendoakan mereka 
dan mereka mendoakan kalian dan pemimpin-pemimpin kalian yang 
terburuk adalah mereka yang kau benci dan mereka membenci kalian, 
— kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian." Kami bertanya, 
"Bolehkan kami menentang mereka saat itu?" Rasulullah SAW 
menjawab, "Tidak, selama mereka menegakkan shalat. Ingatlah, siapa ' 
pun yang dipimpin oleh seorang pemimpin lalu ia melihatnya 
melakukan “suatu kemaksiatan terhadap Allah, hendaklah ia 
mengecam kemaksiatan yang dilakukannya dan jangan sekali-kali 


menarik tangan untuk tidak taat (Jangan membelot).""' 3 


LIL UB da Gia UR du Gg BAK rat 
AT . ANA or AI ap ka Taja 2 et . 
LIL la 3 R3 Ka ANE IN Ato SI 3 Ol JB AT ayu 


Look o rn It mu 2 pit Tan 
uje II Tb al ob Sai Ka 3 Gal F, Ol adl 
keran YPP LAND Sel ono 2 a ar £ Ie - 
VI SEGP DL Cena SAY dip IN Se LA 
» Ter 
23864. Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Bagiyah bin Al Walid memberitakan kepada kami, dia berkata: Bahir 
bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dari Khalid bin Ma'dan, dari Jubair 


, 





738 Sanadnya shahih. 

Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak. Abdurrahman bin Yazid bin Jabir adalah 
Abu Utbah Al Himshi seorang perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
jamaah. Ruzaig adalah Ibn Hibban Ad-Dimasygi seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayaktan oleh Muslim. Muslim bin Garazhah adalah perawi dari 
generasi tabiin Senior dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

HR. Muslim (3/1481, no. 1855), Ad-Darimi (2/417, no. 2797), dan Al Baihagi 
(8/158). ' 


Musnad Imam Ahmad — 


bin Nufair, dari Auf bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW berdiri di 
tengan-tengah para sahabat lalu bersabda, "Kemiskinan kalian takuti 
atau kefakiran atau dunia mencemaskan kalian, sesungguhnya Allah 
akan menaklukkan kawasan Persia dan Romawi untuk kalian dan 
dunia akan dituangkan pada kalian dengan derasnya hingga tidak 
ada yang menyesatkan kalian sepeninggalku nanti bila menyesatkan 
| kalian kecuali dia (dunia). “2 


') 


AI Gl Oi LI ee Ih Tp AS YAN 

ig . 2 7 k s, 2 3 a33 2... 

VP INA op MIE GP Cakar LAH dB Ah GI YG 

Pe iaup AA 3 a39 0.1. 7 - o .0- 0 . 9. 

Ing AM elo Ol naas UU ya SS YP Luhan 
. 3 Er 


ea ae Tt 


. 


AKA Ur TE S1 Ag Ale oke AI JS 


AN, AN MP PU toe AN sate at Abe Bean tan si SI naa, 
—e Dl o AI Sang JW ISI AA) AI Cera 1S 2G 
“ e . Peta ARA . or. (1 a Pa NG ran aa 8 Pia tp 
UE KU UE LI sa Je Ab ny Tang 

2 3 : 1 “ AA bugi Me ea 0 3. 

| IK Bg Jab 

23865. Haiwah bin Syuraih dan Ibrahim bin Abu Al Abbas 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Bagiyyah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Bahir bin Sa'ad, menceritakan kepadaku, 
dari Khalid bin Ma'dan, dari Saif, dari Auf bin Malik ia bercerita 
kepada mereka bahwa Nabi SAW memutuskan perkara antara dua 





79 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah, bahwa Bagiyyah 
telah menyatakan dengan jelas bahwa dia telah meriwayatkan hadits kami. 

HR. Ath-Thabarani (Al Kabir, 18/52, no. 93): Al Mundziri (4/181): dan Al 
Haitsami (10/245). 

Al Mundziri menilai hadits ini shahih, sedangkan Al Haitsami mengisyaratkan 
kepada Bagiyyah dan tadlis yang dilakukannya. Namun dia tidak menyebutkan 
bahwa dia telah menyatakan dengan jelas pernah menyimak hadits. | 


— Musnad Imam Ahmad 














orang, orang yang diputuskan kalah berkata saat beranjak: 
hasbiyallaah wa ni'mal wakiil (cukuplah Allah sebaik-baik 
pelindungku). Rasulullah SAW bersabda, "Bawa kemari orang itu." 
Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kau ucapkan?" orang itu 
menjawab, "Hasbiyallaah wa ni'mal wakiil." Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya Allah mencela kelemahan tapi hendaklah 
kamu bersikap cerdas, bila sesuatu mengalahkanmu, ucapkanlah: 
hasbiyallaah wa ni 1 mal wakil." 


Ea JB On aa 3 tea —YYATI 

Gilas Dan asn ag 2 Up 
PAN TS A3 Sau, Up an ala ID bo 
Se J3 (Hle B3 A3 nadi La 
VA og IE SRS ganda Yama Ga ge ra 


pi 3 bana IPA ISA MI Idea ob cal y U 
2 IA ME GG OB dia ab sad LA Ka 


2 


aga -JLS Ai Ka ab B3 ab 1 2 ea 
— PS TE ek DU, cad uh, cas 3 
SA Ia Ia SU at ut, jadi 


S3 JA J3 ea Is Jab du AA yui 


1 


"0 Sanadnya shahih. 

Ibrahim bin Abu Al Abbas adalah As-Samiri, seorang perawi tsigah masyhur 
dan haditsnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i. 

HR. Abu Daud (2/313, no. 3627), Ath-Thabarani (Al Kabir, 18/75, no. 139): 
dan Al Baihagi (10/181). 


Musnad Imam Ahmad — 


Al AS Sel - Ws Ea Al L AN, 16 2943 2 Ap 4 


SIB Alah J3 Bit Ia Vp BUS Uh Ya Vp Gta NY, BL 
KRS AJE GOA 3 Ep ni Tan Oa Pp 


8. .! 


Al lean Il MI Jb da Io Tp aa 
GA Eh SG ja oa le DA bt ll K3 In ab 
ED GA EA 206 ASEP JAN UG Laga A3, as 
HN Igh Pe NA Up el dl Le MO 
Gia LE En neb KALAH 0 5 
MO AI AIA YEN San ih 


23866. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Shafwan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurrahman bin Jubair bin Nufair menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Auf bin Malik, dia berkata: Pada suatu hari Nabi SAW 
pergi dan aku bersama beliau hingga kami memasuki gereja Yahudi di 
Madinah di hari raya mereka, mereka tidak menyukai kami memasuki 
mereka lalu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Wahai 
sekalian orang-orang Yahudi, beritahukanlah padaku dua belas orang 
Yahudi yang bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang hag) kecuali Allah 
dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah niscaya Allah akan 
menggugurkan kemurkaan yang ditimpakan, dari setiap Yahudi yang 
ada di bawah kolong langit!" 


Mereka diam dan tidak ada seorang pun yang menjawab. 
“Beliau mengulangi lagi tapi tidak ada yang menjawab, beliau 
mengulangi ke tiga kalinya tapi tidak ada juga yang menjawab, beliau 
bersabda, "Kalian enggan, demi Allah sesungguhnya aku adalah 
pengumpul, aku yang terakhir, aku nabi pilihan, kalian beriman atau 


— Musnad Imam Ahmad 





pun mendustakan." Setelah itu beliau pergi dan aku bersama beliau 
hingga hampir saja kami keluar lalu ada seseorang di belakang kami ' 
memanggil seraya berkata, "Engkau benar wahai Muhammad." Lalu 
beliau menoleh dan bersabda, "Siapa pun orang itu kalian 
mengenalnya wahai sekalian orang-orang Yahudi." 


h Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak mengetahui 
seorang pun diantara kami yang lebih mengetahui kitab Allah 
melebihimu, tidak ada yang lebih faham darimu, yang melebihi 
' ayahmu dan juga kakekmu sebelum ayahmu." Orang itu berkata, "Aku 
bersaksi untuknya atas nama Allah bahwa ia adalah nabi yang diutus 
Allah yang kalian temukan dalam Taurat." Mereka berkata, "Kau 
berdusta." Mereka membantah pernyataan orang itu dan mereka 
mengatakan keburukan tentangnya. Rasulullah SAW bersabda, 
"Kalian berdusta dan perkataan kalian tidak akan diterima, baru saja 
kalian memujinya dengan baik, saat ia “beriman kalian 
mendustakannya dan kalian mengatakan seperti itu padanya, 
perkataan kalian tidak akan diterima." 


Kami keluar dan kami berjumlah tiga orang, Rasulullah 
.SAW, aku dan Abdullah bin Salam. Allah 'Azza wa Jalla menurunkan 
ayat berkenaan dengannya, "Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah 
pendapatmu jika Al Our'an itu datang dari sisi Allah, padahal kamu 
mengingkarinya dan seorang saksi, dari Bani Israil mengakui. 
(kebenaran) yang serupa dengan (yang tersebut dalam) Al Our'an 
lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya 
Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." te 
Al Ahgaaf (461: 10)" 


41 JSanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

HR. Ath-Thabarani (Al Kabir, 18/46, no. 83), Ibnu Hibban (511, no. 2100), Al 
Hakim (3/415), dan Al Haitsami (7/105-601). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui alat Adz- 
Dzahabi. 

Sedangkan Al Haitsami berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
Ah 


- . o - 2... 1 
CA JB Olgiko CAS IE Fatal pd BAL —YYANV 


0. 03 30 PALA 


8 ., PAN Ol o ... 0 (er a NG 
(2 3 PLS PNP PP Ay : 
#3 .0 . 2 C3 ore 3 SE Gani or. 4 2 j o Ki & 
MUI aa es an) ale AI lo NS :JU 
da 0 2... »4 HB aon Oi - 2 APA Maba 
IS Id :JB Tan Ts 2S :JG Jsl :Jlas (ai Hedi 
KM 1G ip DST BELI GI IP Es IR UAS :JE 
9 3 On ea a50 A.A 25 h3 2 PnpD, 9 
USI—I "J3 :J8 Ea elang “ls Ai due al Abe dr ( 
ap aan an In se TAG kam Daru 
“AA Go Oya IN, (uas Aan Na Ka 
AA Ho SE IE IE AI A3 Jas biak 
. P () PR 5 .. 5 3, Pe 2. 21 aa Mebin 
IL Of 33 IBI Ljaadi Kemal, dapt J3 ab, 
3 3 GA P 3, 5 Pe 04 pad Pn A 7. 9 en 
Dg IA KAN an 13 AebS AG Mp BUSI jar 
apn . z H 0 tor 1. Pa -..£ 2. 9er 0 -e.o 
5, CS IE Gilas AE SI Oy pg NI Ha 
03 -— 4 yo, 0 »” 3 8) 2... o 
Era Ibra alih AS SI AI, JS Si NI IG KAI 
23. 3 a8 PE $ eat 
Gian NG JL Tah Bb AG IU P3 3 
23867. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Shafwan menceritakan “kepada kami, dia berkata: 
Abdurrahman bin Jubair bin Nufair menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Auf bin Malik, dia berkata: Aku mendatangi Nabi 
SAW, aku mengucapkan salam lalu Auf berkata, "Ya." Beliau 
bersabda, "Masuklah." Auf bertanya, "Saya secara keseluruhan atau 
sebagaian?" Rasulullah SAW menjawab, "Secara keseluruhan." 
Beliau bersabda, "Hai Auf, hitunglah enam hal yang ada di hadapan 
kiamat, yang pertama darinya adalah kematianku." Aku menangis 


hingga Rasulullah SAW mendiamkanku. Aku berkata, "Itu yang 
pertama." Rasulullah SAW bersabda, "Yang kedua, ditaklukkannya 


— Musnad Imam Ahmad 





Baitul Magdis." Aku berkata, "Itu yang kedua." Rasulullah SAW 
bersabda, "Yang ketiga: dua kematian yang ada di tengah-tengah 
ummatku yang menyerang mereka seperti kambing yang mati dengan 
cepat." Rasulullah SAW bersabda, "Itu yang ketiga dan. yang 
keempat: fitnah yang ada di tengah-tengah ummaku -beliau 
membesarkannya, katakan: Itu yang keempat. Yang kelima: harta 
melimpah ruah di tengah-tengah kalian hingga seseorang diberi 
seratus dinar lalu ia memurkainya, katakan: Itu yang kelima, dan 
yang keenam, perjanjian yang ada diantara kalian dan Bani Ashfar, 
mereka berjalan mendatangi kalian dalam delapan puluh ghayah." 
Aku bertanya, "Apa itu Ghayah?" Rasulullah SAW menjawab, 
"Bendera, dibawah setiap bendera ada duabelas ribu (manusia), 
tenda-tenda kaum muslimin saat itu berada di kawasan yang disebut 
Ghauthah di kota yang bernama Damaskus."'” 


Ke Ion Den ai 3 Lea AKA 


0 03 £o 3 0. 


aa AN AA gp IPP aa GP Lah Gi aa Oi LP 
ag Sa aa Ge dn jp SA yak BI Jp D6 J6 
SR eri an 5 LA Jar selat JAN Jar 
3 edit d0 uks bh KENA va oa 3 
oa al tp Gp pa 


3 G3) 5 tikar Sila (aj dn ad Jd Yana 
ih ap 3 GS di 


2 Sanadnya shahih. 
. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23853. 


Musnad Imam Ahmad — 


23868. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Shafwan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurrahman bin Jubair bin Nufair menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Auf bin Malik, dia berkata: Bila harta rampasan tiba, 
Rasulullah SAW langsung membaginya pada hari itu juga, beliau 
memberi dua bagian untuk yang berkeluarga dan yang masih bujang 
diberi satu bagian. Kami dipanggil dan aku dipanggil sebelum Ammar 
bin Yasir, aku dipanggil lalu diberi dua bagian, aku memiliki 
keluarga, kemudian Ammar bin Yasir dipanggil dan diberi satu 
bagian, kemudian masih tersisa sepotong rangkaian emas lalu 
Rasulullah SAW mengangkatnya di ujung tongkat beliau, beliau 
bersabda, "Bagaimana kondisi kalian saat barang ini banyak bagi 
kalian."'? 


SALE Ugko CAS 1G Inai yf CAS —YYANA 


0 03 30 Ag NA 


Saba GR Aa We AG Gp San JI 3 Oi 2 La 
Ha I SO Cikar AA La JS WE) 6 UU 
A3 agan Tam 5g IPB SP ka LAN 





3 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (3/136, no. 2953), pembahasan: Pajak, bab: Bagian fai: Al 
Baihagi (6/346), dan Ath-Thabarani (Al Kabir, 18/45, no. 81). 

Al Haitsami (5/341) berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih. Redaksi 
hadits ini munkar, karena Nabi SAW tidak pernah mengungkapkan hal itu kepada 
seorang pun dari penduduk Badar. Dia menisbatkannya kepada Ath-Thabarani saja 
dan tidak menisbatkannya kepada Ahmad. Hadits yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani memiliki tambahan yang munkar. Selain itu, dia berkata kepada Ammar, 
'Barangkali engkau menjadi orang yang paling buruk dan terfitnah di dalamnya'. Dia 
sendiri memberi isyarat bahwa tambahan tersebut itu tidak berasal dari Abu Daud, 
dan itu juga tidak berasal dari Ahmad. Akan tetapi dia mengisyaratkan bahwa itu 
tidak tercantum dalam Ahmad." 


— Musnad Imam Ahmad 








PN eng S sala eh IE Ig 
CTAN AB yA ES Ka Jas an Sal 
Kuas YG CA H3 iya PAN, ON 1 Pe ras GE 
—ibi, cbs 3 AN ap Sea 3 OA 3 
HA GA daya: CN aa Tan da3 Bb 
Las BEAN Si BU IE Kera WS Ig 
SE ab IN Go AI Bp AAN 0 LP 
NG alas AU EA Ag ce Itu get em 
JI 35 S3 IS SS ba dapt Ul) telan jani 
Bp Pa ale SN HB Kun Ia 
sa an dea Lo dpn Os ul JB de 
S3 Taka II ol DG US 1db udi JG SJ IUL 
Ii JA dpan Sa Uh Sp IG SEK NYA UG 
Isa Op aa pi oi Su yA Ia ale 
3 1 Peta 5 JW Ae 323 MS WAS cakar ala 3 Pp 
sn Jai de GR Una daa Ji 
Bad iya SIG La) ASI JS ca Iga) GI IE J6 
Ni Je Mp pi uu oa: : J3 asa Sp 
Y JR Kota aa Pa YA ia al da Ts 


J3 JS aan BU aa Sue ja Ie Ya 


Musnad Imam Ahmad ai 


Pen Pa TN Ad 


LEE Maja G3 Uti GE (3 RE UE, OLI SU 
23 pe Pa PA . 
0S NI an aa Gs Au 


. 


23869. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Shafwan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurrahman bin Jubair bin Nufair menceritakan kepadaku, dari 
ayahnya, Jubair, dari Auf bin Malik Al Asyja'i, dia berkata: Kami 
berperang hingga ujung Syam, Khalid bin Al Walid diangkat sebagai 
pemimpin kami, seseorang bala bantuan Himyar bergabung dengan 
kami lalu ia berlindung ke kendaraan kami, ia tidak membawa apa pun 
selain pedang, ia tidak memiliki senjata lain selain pedang itu lalu 
seseorang diantara kaum muslimin menyembelih unta, orang itu tetap 
diam saja hingga ia mengambil kulitnya seperti bentuk perisai, ia 
membentangkannya di atas tanah lalu dibakar hingga mengering, ia 
menjadikannya sebagai pegangan seperti bentuk perisai. Kami 
ditakdirkan bertemu musuh kami, di antara mereka ada bercampur 
— antara Romawi dan Arab, dari kalangan Gudha'ah, mereka menyerang 
| kami dengan hebat, di tengah-tengah kaum ada seseorang, dari 
Romawi mengendarai kuda blonde miliknya dan berpelana emas, 
sabuk pelana berbalut emas dan pedangnya juga seperti itu, orang itu 
menyerang kaum, seorang bala bantuan itu terus mengincar orang 
Romawi itu hingga melintasinya, ia menghadang, dari bekalang lalu 
menebas tumit kudanya dengan pedang hingga jatuh selanjutnya si 
Romawi itu ditebas dengan pedang hingga mati. 


. Saat Allah memberi kemenangan, orang itu datang seraya 
meminta barang rampasan, orang-orang bersaksi untuknya bahwa 
dialah yang membunuh orang Romawi itu kemudian Khalid 
memberinya sebagaian barang rampasannya sementara yang lain dia 
pegang. Saat ia kembali ke pasukan Auf, orang itu melaporkan hal itu 


— Musnad Imam Ahmad 





“lalu Auf berkata padanya, "Kembalilah kepadanya dan hendaklah ia 
memberikan yang tersisa untukmu." 


Orang itu kembali menemui Khalid tapi Khalid enggan 
memberikan sisa rampasannya, Auf pun pergi berjalan kaki 
mendatangi Khalid lalu berkata, "Apa kau tidak tahu Rasulullah SAW 
memberikan barang rampasan untuk orang yang berhasil 
membunuhnya." Khalid menjawab, "Ya." Auf bertanya, "Lalu apa 
yang menghalangimu untuk menyerahkan barang rampasan korbannya 
itu padanya." Khalid menjawab, "Aku menilainya terlalu banyak 
untuk orang itu." Auf berkata, "Bila aku melihat wajah Rasulullah 
SAW aku akan melaporkan hal itu pada beliau." Saat tiba di Madinah, 
Auf mengutus orang itu lalu ia mendatangi Nabi SAW, lalu beliau 
memanggil Khalid sementara Auf tengah duduk, Rasulullah SAW 
bertanya, "Apa yang menghalangimu wahai Khalid. untuk 
menyerahkan barang rampasan korban orang itu padanya?" Khalid 
menjawab, "Menurutku itu terlalu banyak baginya wahai Rasulullah 
SAW." Rasulullah SAW bersabda, "Serahkan padanya." Khalid 
melintasi Auf lalu Auf menarik selendangnya kemudian berkata: 
Rasakan apa yang telah aku sebutkan, dari Rasulullah SAW. 
Rasulullah SAW mendengarnya lalu beliau marah, beliau bersabda, 
"Jangan kau berikan padanya hai Khalid, apakah kalian 
meninggalkan para pemimpinku, sesungguhnya perumpamaan kalian 
dan mereka itu seperti seseorang yang mengembala onta atau 
kambing, ia mengambalanya lalu ia mengutamakan air minumnya, ia 
membawanya mendatangi telaga lalu gembalanya masuk lalu minum 
air yang bersih dan meninggalkan air yang keruh, yang bersih untuk 
kalian sementara yang keruh untuk mereka." 


74 Sanadnya shahih. 
HR. Muslim (3/1373, no. 1753), pembahasan: Jihad: Abu Daud (3/71, no. 
2719), Al Baihagi (3/310): dan Ath-Thabarani (Al Kabir, 18/49-50, no. 89). 


Musnad Imam Ahmad — 


-, 
Le 


JB pAR Hi Ojkp CAS 2 Saga jl is -YYAV: 
bid alang MABA Ko Of Ada 3 M9 Can 


23870. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Shafwan bin Amru menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurraman bin Jubair bin Nufair menceritakan kepadaku, dari 
ayahnya, dari Auf bin Malik Al Asyja'i dan Khalid bin Al Walid, Nabi 
SAW tidak membagikan barang rampasan perang." 


o - - o 2... ora 0 013 0 20? .. 

IS AP Gp PA GP Gada 1 Olla 58 tp ui Japlasal 

0 naa Pa 5 or 4 3 , 2. . 0 Sa . o .0. 
.$3. 0 


aa - .. Se 0... .. T. A ».0 
UryAS oya Lanny (gita Lia (yakiaan 2 pAa IS Al aammy 


S5 SS SA jp 3 Msi Eta yana 


23871. Al Hasan bin Sawwar Abu Al Ala' menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, dari Sulaiman bin Sulaim, dari Yahya bin Jabir, dari Auf bin 
Malik, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Allah 
'Azza wa Jalla tidak akan menyatukan dua pedang atas ummat ini 
dua, satu pedang darinya dan pedang lain dari musuhnya." 





18 Sanadnya shahih. ' 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16716. 

"6 Sanadnya shahih. 

Al Hasan bin Sawwar Abu Al Ala' Al Marwadzi adalah perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. Yahya bin Jabir Ath-Tha'i adalah perawi 
Isigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 3 | 

HR. Abu Daud (4/112, no. 4301), pembahasan: Bencana dan Malapetaka, bab: 
Kemunculan fitnah. 


Jo1ag — Musnad Imam Ahmad 








ae YES Ei5 J8 Ag Ii IE GAS —YYAVY 

PE ag MB pa A3 ha PS 8 sate 
AG JET PU gi NP GP HA KIS JB SAI 
Ik :JG : el G3 wa 2 Si Jp ata “alan 
AS M7 SIG JAN Ie Ja SIB jo Id Oni 
Mn CAST Mela 35, SU Cah MIA Ula 
Jatah ut Su lg ala Ko II Jk 
II AS Lp Cie GUN) ol Jt A0 35 3 aa 
Lg Jah Jb Sha Bat OB UU HSP ai 
S3 Jay 106 s2 LS JG al Yes Ju Selai 23, 
y — Para -JG Ka Y 3 IG Cd of dst Jali ti 


23872. Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Muhammad bin Himyar Al Himshi menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibrahim bin Abu Ablah menceritakan kepadaku, dari Al 
Walid bin Abdurrahman Al Jurasy, dia berkata: Jubair bin Nufair 
menceritakan kepadaku, dari Auf bin Malik, dia berkata: Saat kami 
duduk-duduk di samping Rasulullah SAW pada suatu hari, beliau 
memandang langit lalu beresabda, "Inilah saatnya ilmu diangkat." 
Lalu seseorang, dari Anshar bernama Ziyad bin Labid bertanya, 
"Apakah ilmu bisa terangkat padahal ditengah-tengah kami ada kitab 
Allah, kami mengajarkannya kepada anak-anak kami dan istri-istri 
kami?" Rasulullah SAW menjawab, "Dulu aku mengiramu penduduk 


Musnad Imam Ahmad — 


Madinah yang paling mengerti. " Setelah itu beliau menyebutkan 
kesesatan ahli dua kitab padahal keduanya memiliki kitab Allah 'Azza 
wa Jalla yang mereka miliki. 


Setelah itu Jubair bin Nufair menemui Syaddad bin Aus di 
tempat shalat lalu menceritakan hadits, dari Auf bin Malik ini 
padanya, ia berkata, "Auf benar. "Setelah itu ia bertanya, "Tahukah 
kamu apakah diangkatnya ilmu itu?" Syaddad menjawab, "Aku tidak 
tahu." Jubair berkata, "Hilangnya wadah-wadahnya." Jubair bertanya, 
"Tahukah kamu ilmu apa yang pertama kali terangkat?" Syaddad 
— menjawab, "Aku menjawab: 'Aku tidak tahu'" Jubair menjawab, 
"Kekhusyu'an hingga hampir saja kau tidak melihat orang yang 
khusyu',”747 


o£ 304 35 . Ja Pa Pp 
( Dag Dan AS 5 IE BIS —Y YAVY 
A £ $ ” 0. 
S 9 Se Ea Naa A3 


(38) ot si 0 p| an ON atu 


Se Sg abs da 
Ps 


Bg. ". 316 203.09 BA 
Ma an PAN SAN bas Al 


. 


23873. Ali bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: An-Nahhas bin Oahm menceritakan kepadaku, dari Abu 
Ammar Syaddad, dari Auf bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW - 
bersabda, "Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan atau tiga 
saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara 
perempuan, ia bertakwa kepada Allah terhadap mereka dan berbuat 


27 Sanadnya shahih. 

Ibrahim bin Abu Ablah adalah Asy-Syami, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Shahihain. Al Walid bin Abdul Jurasyi adalah perawi 
tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17844 dengan redaksi yang 
tidak jauh berbeda. 


| — Musnad Imam Ahmad 





baik kepada mereka hingga mereka menikah atau meninggal dunia, 
mereka menjadi penghalangnya dari neraka. abi 


3 nj KL JB Saga jp jan KA -YYAV£ 


Ping Naa obat en Ha 


79. 


Ie MI ha: sJE IA Mn Una ol da Ian 
Ja Ara f. IN Ji aka) dl 


23874. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Bukair 
bin Al Asyuj menceritakan kepada kami, dari Ya'gub bin Abdullah 
bahwa Abdullah bin Yazid bercerita kepada Maslamah, ia bercerita 
padanya bahwa Auf bin Malik bercerita padanya, ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang berhak 
bercerita kecuali pemimpin, yang ditunjuk oleh pemimpin atau orang 
yang sombong." 


ara - . 43 - 6 


nj 33 and GA AL IE Ant 1) C3 CAL — YYAVYO 


IE PN lai SPP bi gi Ka GP tah lgi 


as Yan Pat adal io 3 de 3 


Ad. 


ab head papat JG LA 5 AU 3 ja 0 d JW 


Ld Sanadnya dha'if karena ada perawi bernama An-Nahhas bin Gahm. 

Hadits ini sendiri shahih dan telah disebutkan sebelumnya pada no. 14181. 

1 Sanadnya shahih. 

. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23854.. 

Abdullah bin Yazid, juru cerita Maslamah di Konstantinepol. Ketika 
menentukan namanya muncul beragam perbedaan pendapat. Perawi itu sendiri 
magbul (dapat diterima). Selain itu, dalam At-Ta'jil, penulis telah menjelaskan 
secara panjang lebar dalam hal menentukan namanya. 


Musnad Imam Ahmad — 


JUS: J5 en bu an due 


sa 4 


ME ai 


23875. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin 
Habib, dari Rabi'ah bin Lagith, dari Auf bin Malik Al Asyja'i berkata: 
Aku memasuki kediaman Nabi SAW bersama enam, tujuh atau 
delapan orang lalu beliau bersabda, "Berbaiatlah kepadaku." Kami 
berkata, "Wahai nabi Allah, kami telah berbaiat kepada Anda.". 
Rasulullah SAW bersabda, "Berbaiatlah kepadaku." Kami lalu 
berbaiat kepada beliau, beliau mewajibkan kepada kami seperti yang 
diwajibkan kepada orang-orang, setelah itu beliau mengutarakan kata- 
kata lirih, beliau bersabda, "Janganlah kalian meminta-minta apa pun 
kepada siapapun." 


0. 3. 6 Pt 


Ga :J6 ch GA Oia SIB OA KAL —YYAVA 


PA naa 
Horan Sa LA 8 M3 Hj das of dita aa 


pa egg 


Te Ie Mp ea :JG AN GL gi Sp 
AN TA EPA TA Naa di ja Ia dh 


23876. Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru bin Al Harits 
menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Abdullah bahwasanya 
Ya'gub, saudaranya dan Ibnu Abu Hafshah, keduanya bercerita 
padanya bahwa Abdullah bin Yazid bercerita kepada Maslamah di 
Kostantinopel, ia bercerita kepada keduanya, dari Auf bin Malik Al 


780 Sanadnya shahih. . 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21401. 


— Musnad Imam Ahmad 





Asyja'i berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak 
ada yang bercerita kepada orang-orang kecuali pemimpin, orang 


yang PnyUkP pemimpin atau orang sombong." bali 


AG 


OA Or ui 3s CET JG ea Gi - —YYAVV 

AG — SPP AN Hana Sp ega La 
bg ab aada Maba MOP aa 25 
Aa Gi HI, Hbd Arah pit ES 3,5 Ta 


23877. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Daud bin Amru memberitakan kepada kami, dari Busr bin Ubaidullah 
Al Hadhrami, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Auf bin Malik Al 
Asyja'i, Rasulullah SAW memerintahkan mengusap sepatu saat 
perang Tabuk selama tiga hari tiga malam bagi yang bepergian dan 
sehari semalam bagi yang bermukim.” 


Kan 3 eelab Ii dai UUT JG Arah BS -YYAVA 
IN oke TAN IE MAN IU oa IP aa A9 i 
SS la JS SIG Spa il dl je AG an ala 


751 Sanadnya shahih. 

Saudara Bukair adalah Ya'gub yang dinilai #sigah dan haditsnya diriwayatkan 
oleh Muslim. 

Hadits i ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23874. 

22 Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "Birr." 

Sanadnya shahih. 

Daud bin Amr Al Audi adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
Abu Daud. Bisr bin Ubaidulllah Al Khadhrami termasuk perawi tsigah hafizh dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21748. 


Musnad ImamAhmad — 


5 » Pa Be nan 23 PN ON NN 25 .... 
263 1 AAL J3 0,5 Es OP SIB II Kls MIS JG 
2-2 9 5 tu Ara sa Yg : 2 o., 5 JG « 4 SG “JG ae 
Sad oa oh Lan pa 1 ES 153, La 
TI Aa AI 3 0G Ot yag plan Mag Tae Jar ani 

3 0 2 2 FN PA Lo 2 0 0c7 Km ana Na 
Dg pe SI Oya AI ii Oa OS Haa) Jb 

AE Ii AE ra IR He ai 
das 


23878. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ya'la bin Atha' memberitakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu 
Muhammad, dari Auf bin Malik Al Asyja'i, dia berkata: Aku 
mendatangi Nabi SAW dan beliau berada di bilik milik beliau, aku 
berkata, "Bolehkah saya masuk?" Rasulullah SAW bersabda, 
"Masuklah." Aku bertanya, "Saya secara keseluruhan?" Rasulullah 
SAW menjawab, "Secara keseluruhan." Saat aku duduk, beliau 
bersabda, "Peganglah enam hal sebelum kiamat, yang pertama 
darinya adalah kematian nabi kalian" - Husyaim berkata dalam 
riwayatnya: Aku tidak tahu mana yang terlebih dahulu disebut- 
setelah itu penaklukkan Baitul Magdis, fitnah yang masuk ke setiap 
rumah bulu dan tanah, melimpah ruahnya harta di tengah-tengah 
kalian hingga seseorang diberi seratus dinar lalu ia memurkainya, 
dua kematian yang ada ditengah-tengah manusia laksana matinya 
kambing dengan cepat dan perjanjian diantara kalian dan Bani 
Ashfar, lalu mereka mengkhianati kalian, mereka mendatangi kalian 
dalam delapan puluh bendera, - Ya'la berkata dalam riwayatnya: 
Dalam enam puluh bendera, di bawah setiap bendera ada duabelas 


ribu (manusia). 


78 Sanadnya hasan karena ada perawi bernama Muhammad bin Abu 
Muhammad, sahabat Auf bin Malik. 


— Musnad Imam Ahmad 





7, 
Pt . 


: ? ”3 ea o so. 
HD Api PIL SE Gema 2 IG SAS —YYAVA 
MI gi SE AP UR ab EN KE Ip aja 
Pa Ta Set ia o Oh 00 0 20 0. 2. 3 90... “NP - 0, 
- 20, 


“ PRP . Ia 25 ter Pan aan 2 £ ee Lg 0, 
Ig P3 (hiaas ab ARA | yaa Curl ya GA 3g (Aga 2Ue 
4 3 4 TE. 2» oo? lk 2 st 15. “ 8 3 - o P3 as 
coal ot —esb color oa ES ya Ilas dar Crolemadi- “ya 


. 0... P-) Pd P | Pata Pa eU ati 7 ana PS ia 8 
He Ja "aa Ce Pyar Kab an (IYA Ang olSL 
os By 00 TK BLU, MK BL Oo. ore 2, Ear -7 
- To. 3 ) s8. a70 Pan. 3 PA N Uta mna: Pa o » 
— 3 SIN 0 3 Gpako Hle GNI A53 inolualk 


inna AN 3 Ob dh UB IN) AS DE 3 AL 
ia eta eh ala AI Ceko NI Ion ol ade Ul da 
Es SEA Yah K3 sia BI S3, CI dB pl 
Kant Up JG ale Sp ol al alah alan Lo Ist 
5 Kena Hat ale tai po IE lo MI Jp Us 
Je Un Ae Gin aah Ko Ir IE Ya IG 
IS BA alah ale AI Ko AI Ip G1 Feio Ce 
Il A5 mil oa 3 DS Cie Ie II 
AD de Ai Ijin IE SUS ST ds yan al una 





Al Bukhar berkata, "Dia adalah Abu Muhammad maula Umar. Ada ang 
mengatakan, Muhammad biri Abu Muhammad. Dia menilai hadits tersebut hasan 
karena hadits tersebut memiliki mutabi'." 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23867 dan tahwil-nya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ang ala Jo AI Iyan ati ERA K3 Gg seh ala 
ipa SI JAS AS ja ae BAY Ma GIE, 
NAS leh eat 
23879. Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Shafwan bin Amru menceritakan kepadaku, dari 
Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dari Auf bin Malik 
Al Asyja'i berkata: Aku pergi bersama orang yang pergi bersama Zaid 
bin Haritsah, dari kalangan kaum muslimin saat perang Mu'tah, aku 
ditemani oleh bala bantuanku, dari Yaman, ia hanya membawa 
pedangnya lalu seseorang, dari kalangan kaum muslimin 
menyembelih unta, bala bantuan itu meminta kulitnya lalu ia diberi, ia 
menjadikannya seperti bentuk perisai, kami pun bergegas lalu kami 
bertemu dengan kelompok-kelompok Romawi, di antara mereka ada 
seseorang. mengendarai kuda blonde miliknya, berpelana emas, 
pedangnya dibalut emas, orang itu menyerang kaum muslimin, 
seorang bala bantuan itu berdiri mengintainya dibalik batu besar, lalu 
orang Romawi itu melintasinya, ia menebas tumit kudanya dengan 
pedang hingga jatuh selanjutnya si Romawi itu ditebas hingga mati, 
orang itu mendapatkan kuda dan pedangnya. 


Saat Allah memberi kemenangan, Khalid bin Al Walid 
mendatanginya lalu mengambil barang rampasannya. Auf berkata, 
"Aku kemudian mendatanginya" dan berkata, "Hai Khalid, apa kau 
tidak tahu Rasulullah SAW memberikan barang rampasan untuk orang 
yang membunuh." Khalid menjawab, "Ya, tapi menurutku itu terlalu 
banyak." Auf berkata, "Kembalikan padanya atau aku akan 
melaporkannya kepada Rasulullah SAW." Khalid enggan 
mengembalikannya. ' | 


Auf berkata: Lalu keduanya bertemu di dekat Rasulullah 
SAW kemudian aku menceritakan kisah orang Madadi itu serta apa 
yang dilakukan Khalid, Rasulullah SAW bertanya, "Hai Khalid, apa 


— Musnad Imam Ahmad 











yang menyebabkanmu melakukan hal itu?" Khalid menjawab, "Aku 
menilainya terlalu banyak untuk orang itu." Auf berkata, "Mundurlah 
Khalid, bukankah aku telah mencelamu." Rasulullah SAW bertanya, 
"Apa itu?" aku memberitahukan hal itu lalu Rasulullah SAW 
bersabda, "Hai Khalid, jangan kau kembalikan padanya, apakah 
kalian meninggalkan kejernihan urusan para pemimpinku untuk 


kalian, sementara mereka mendapatkan kekeruhannya? jika 


Kena Ni s IL AI IG 6 -rAvA 
Ke ara 
23879. #. Al Walid berkata: Aku menanyakan hadits ini 


kepada Tsaur lalu ia bercerita kepadaku, dari Khalid bin Ma'dan, dari 
Jubair bin Nufair, dari Auf bin Malik Al Asyja'i... hadits yang sama 
redaksi dan makna.” 


SE GA WA AA IP Utah Gi Pi US —YYAA: 


... 


8 9 


an Ka Pale pas LI jak 
Se Lo Ig Ela ap IE PR gu gi SP 
ASI je ale 38, (LaS on Jamin 3 J3 2 calin 


LA 


si Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23869. 
Al Madadi adalah nisbat kepada Madad, yaitu orang yang membantu atau 
menyodorkan anak panah kepada pemanah atau penembak. 
Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pn Tatan SEK RA Te 0.1 1 . 2.1 PN Ka Sg 
Aauall gam Upy ola JI :JU csi US G Lenll abed ce ata 

DA Lea PN Uap PIP SNN NN an NE eh 4 
KE A3 GE IE BA oh LV) Ol dia La bl Bata 


23880. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
Abdul Hamid Abu Ja'far, dia berkata: Shalih bin Abu 'Arib 
menceritakan kepadaku, dari Katsir bin Murrah Al Hadhrami, dari 
'Auf bin Malik Al Asyjai berkata: Rasulullah SAW keluar - 
menghampiri kami atau masuk (menghampiri kami) dan kami tengah 
berada di masjid, di tangan beliau ada tongkat, seseorang 
menggantungkan tandan kurma yang sudah rusak, beliau menusukkan 
tongkat beliau pada tandan kurma itu lalu bersabda, "Andai pemilik 
sedekah ini berkehendak pastilah ia bersedekah dengan yang lebih 
baik darinya, sesungguhnya pemilik sedekah ini sungguh akan makan 
kurma rusak pada hari kiamat." 


Ji ah 5 dab 33 HP dal 13 Ing Wa ran 

Ogah) (SO id Cadh SEA 23 (Se 108 pb 

Heka 3 GAS SI 18 SO GL Dat) pasle 

Sea SP AI IL UE SA Ay GS pa 

oa tea iba Ip ale 5) os SS Iyo KY 106 
| AL Da ME Yg US goa 


786 Sanadnya shahih. 

Abdul Humaid Abu Ja'far adalah Ibn Ja'far Al Anshari, seorang perawi tsigah 
dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Shalih bin Abu Gharib adalah perawi 
tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. | 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23858. 


— Musnad Imam Ahmad 








23881. Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Faraj 
bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin Yazid, dari - 
Muslim bin Oarazhah, dari Auf bin Malik, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Yang terbaik, dari kalian dan pemimpin-pemimpin kalian 
yang terbaik adalah yang kalian sukai dan mereka menyukai kalian, 
kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian dan 
pemimpin-pemimpin kalian yang terburuk adalah mereka yang kau 
benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan 
mereka melaknat kalian." 


Kami bertanya, "Bolehkan kami menentang mereka saat itu?" 
Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, selama mereka menegakkan 
shalat. Ingatlah, siapa pun yang dipimpin oleh seorang pemimpin lalu 
ia melihatnya melakukan suatu kemaksiatan terhadap Allah, 
hendaklah ia membenci kemaksiatan yang dilakukannya dan jangan 
sekali-kali menarik tangan untuk tidak menaatinya (Jangan 
membelot)."?! 


AP KAA AA AL AE IS -NYAAY 
IN Io IMA ai Bee IP ih oi 3 
BUS AI pa Nur CU Alb LN Al 5 
Pa penaen an Dep 
23882. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Muawiyah, dari Abdurrahman bin Jubair, dari ayahnya, dari Auf 


bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW menshalati mayit. Auf 
berkata: Aku tahu doa beliau untuk mayit itu: "Ya Allah, ampunilah 


"51 Sanadnya hasan karena ada perawi bernama Al Faraj bin Fadhalah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23863. 


Musnad ImamAhmad — 


dia, rahmatilah dia, mandikanlah dia dengan air, salju. dan es, 
bersihkanlah ia, dari kesalahan-kesalahan seperti Engkau 
membersihkan baju putih dari kotoran." 


- : - 
f 2 03 0 2 .. (ap 


CS AI 5S Hala 13 toa XS SIS —YYAAY 
Sa BG JS IE PU gi HP GIS G3 LP la 
kg 4 aa “ KA Er BAN aa Dk 
Jan e| AP vf ena LO selai elu tele 


23883. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari 
Muawiyah bin Shalih, dari Azhar bin Sa'id, dari Dzi Kala', dari Auf 
bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pencerita itu ada 
tiga: pemimpin, yang ditunjuk oleh pemimpin atau orang 
sombong." 


- Pa 
AG 


BS Cia JG Brp jd EA 10 Ga CAS YAN 

II Io GAP IE RN SMU yi IP 53 maa 
JB ala G3 Uya JS MAS al ob el ale Ai Jia 
Ta Ang de Ke A J Ba asu Be Jay! ai SI Oi 
545 aka ala Ke AN Sp LL AG 1G Ia yaa 
HE Jay Ia PUIT oi G AA AE Je 3iaa 


. 


IL JI ja Ji SP (saj Sel Cara Ea UE 


78 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23857. 

159 Sanadnya shahih. 

Dzu Al Kala' atau Abu Syurahbil bin Ammi Ka'b dinilai tsigah oleh Ibnu 
Hibban (4/223), sedangkan ulama yang lain tidak berkomentar terhadap dirinya. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23876 dan 23854. 


— Musnad Imam Ahmad 











ag . ... 8 AA ., , 5 nang s2 5 5 2 
“4 AN ag SN ate Oa ata 5 an ne 
0 EN Aa NN an ol aa TR AMI 


ta 


aa Tab, AI BAR HE BA DG GUN 

LAI Sai UE IG gt Ja Da (SOP sdG Ups Jai 

Ta alan Ko AI Ip) JB) GA MA dab 3d 

2d 2 Lai JG ON Giaa sb an Le aa get 

WBS AM Ip G BG UAN DSA AG UN 
wb 


2... 


SIG ale Met UB JG Ras Jl La ES Ud Al, 
its an Ba Yna tai saga 


23884. Bahz menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
'Awanah menceritakan kepada kami, dia berkata: Oatadah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Malih, dari Auf bin Malik Al 
Asyja'i berkata: Pada suatu malam Rasulullah SAW bersama kami 
lalu setiap orang diantara kami berbantalkan lengan kendaraan 
tunggangannya. Auf berkata: Aku mendatangi sebagaian unta dan 
ternyata unta Rasulullah SAW tidak dijaga oleh seorang pun. Aku 
pergi mencari Rasulullah SAW, ternyata disana ada Mu'adz bin Jabal 
dan Abdullah bin Oais tengah berdiri, aku bertanya, "Di mana 
Rasulullah SAW?" Keduanya menjawab, "Kami tidak tahu, tapi kami 
mendengar suara di puncak bukit seperti getaran alat penumbuk." Aku 
berkata, "Tinggallah sebentar." Kemudian Rasulullah SAW : 
mendatangi kami, beliau bersabda, "Sesungguhnya ada yang 
mendatangiku, dari Rabbku 'Azza wa Jalla lalu memberiku pilihan 
antara separuh ummatku masuk surga atau syafaat lalu aku memilih 
syafaat." | 


Musnad Imam Ahmad — 


Kami berkata: Kami mengingatkan Anda pada Allah dan 
persahabatan kecuali Anda menjadikan kami termasuk yang 
mendapatkan syafaat Anda. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian 
termasuk bagian dari mereka." Kami pergi lalu seseorang, dua orang 
tiba, beliau memberitahu kepada mereka khabar yang beliau 
sampaikan pada kami, mereka mengingatkan beliau pada Allah dan 
persahabatan kecuali beliau menjadikan mereka termasuk yang 
mendapatkan syafaat beliau, beliau bersabda, "Kalian termasuk 
bagian dari mereka." Orang-orang pun mendengar hal itu, mereka 
mendatangi beliau, mereka berkata: Jadikanlah kami termasuk bagian 
dari mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Aku bersaksi pada kalian, 
sesungguhnya syafaat itu untuk orang yang meninggal dunia dari 
ummatku yang tidak menyekutukan Allah dengan apa pun."'O - 


35 12 at GAS :J6 Kana PI ASI Gi -YYANe 
SB . 0, 0. uc 

Ke PS :J8 AA HA Sp IA Ag in 
: Nb sd ca jilat jang Sa Jai j3 
Je gi SEA ata SB akh Ea ah la 
Fa Pa Hai 
23885. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Oadatah, dari Abu Al 
Malih Al Hudzali, dari Auf bin Malik Al Asyja'i, dia berkata: Kami 


- bersama Rasulullah SAW dalam salah' satu perjalanan beliau lalu nabi 
Allah menderumkan unta, kami turut menderumkan unta bersama 


160 Sanadnya shahih. : 

Abu Al Malih adalah Ibnu Usamah Al Hudzali, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23859. 


— Musnad Imam Ahmad 














beiau. Auf menyebutkan makna hadits, hanya saja ia berkata dalam 


— riwayatnya, "Dan antara separuh ummatku masuk surga." 


2 LG 


3 Sel As 1g CST HP SAS —YYAAN 

— SPP cal 3 PER A Ae 3 YPP apa 

Aa Ka ah 21 ISI Tak ale Io AI Iya) DS IE ML 
Aan HA Ie enidat IAI ae cai 


23886. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Shafwan 
bin Umar, dari Abdurrahman bin Jubair, dari ayahnya, dari Auf bin 
Malik, dia berkata: Bila harta rampasan tiba, Rasulullah SAW 
langsung membaginya pada hari itu juga, beliau memberi dua bagian 
untuk yang berkeluarga dan yang masih bujang diberi satu bagian.” 


5 JG aah 215 ulat gu ra EASY YAAV 

J3 JB IL Gi SEP AA gi 3 ep aU al 

SAR JUS P3 de AN 13 JB aa Ialah MU rs 

A8 dy) Ii aU dau ga daa LS AU MEA 
Je Popb 33 SA aa Yin ea 


23887. Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdul Hamid memberitakan kepada kami, dia berkata: Shalih bin Abu 


761 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23884. 
Ling Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23868. 


| Musnad Imam Ahmad — 


Arib menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Murrah, dari Auf bin 
Malik berkata: Auf bin Malik masuk masjid Himsh, ternyata orang- 
orang tengah berkumpul dihadapan seseorang, Auf bertanya, 
"Perkumpulan apa ini?" mereka menjawab, "Ka'ab sedang bercerita." 
Auf berkata, "Alangkah celakanya ia, apa ia tidak mendengar sabda 
Rasulullah SAW, 'Tidak ada yang berhak bercerita kecuali pemimpin, 
yang ditunjuk oleh pemimpin atau orang yang sombong'. sa 


, 
(3 


JAS 13 (eng UE yG SK Pauh CAS —Y YAAA 
# ore 4 e, y, 3 3. Z “ 5g . . .0- 0 . 
Aang SAP Al Go AI Jpn) JB IE PL HSP OLS al 


KL Kena Gp mat BAG Fi AAS Oia ain iban, Ul 

Mn en ea Sa da ea SAN Ja, 

LA. 0 Ah Ge Pa P) Tt. 

MANA Sp le 

23888. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dia 

berkata: An-Nahhas memberitakan kepada kami, dari Syaddad Abu 

Ammar, dari Auf bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

"Aku dan wanita dengan pipi berwarna soga seperti dua ini pada hari 

kiamat -beliau menyatukan diantara dua jari: jari telunjuk dan jari 

tengah- wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan yang 

ditinggal mati suaminya, ia menahan dirinya demi anak-anak 
yatimnya hingga mereka menikah atau meninggal dunia." 


& 

'8 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23883. 

78 Sanadnya dha'if karena ada perawi bernama An-Nahas bin Gahm. 

HR. Abu Daud (14/338, no. 5149), pembahasan: Adab, bab: Keutamaan orang 
yang menafkahi anak yatim, Abdurrazzag (11/299, no. 20591), pembahasan: Ilmu: 
Al Bukhari (Al Adab Al Mufrad, no. 141): dan Ath-Thabarani (Al Kabir, 18/56, no. 
103). 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22718 yang berfungsi sebagai 

id. 


— Musnad Imam Ahmad 

















NAS 53 emg UR :J JK Ep AAA GIS —YYANA 


# 
2 


Aa ale AN lo MI Ip JB 2 PUG yi SEE JUS . 
S0. Pa 8 ' 


CA Sie aib ant LT 0G ala al Sa 
Sagu of AI Op G Ga 3 J3 3 UH 2 
HE 


23889. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: An-Nahhas memberitakan kepada kami, dari Syaddad Abu 
Ammar, dari Auf bin Malik, di berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidaklah seorang hamba muslim memiliki tiga anak perempuan lalu 
menafkahi mereka hingga mereka menikah: atau meninggal dunia 
melainkan mereka akan menjadi penghalangnya dari neraka." 
Seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika dua anak 
. perempuan?" Rasulullah SAW bersabda, "Begitu juga dua anak 


perempuan." 5 


jas AA YP Ai 3 AS) Bab —YYAA 


Oz, 


GAS dea sar, ul 2 Pee gan JB PIL yi Hp 


APE So MUG IE Wa MPI sa aa 

23890. Waki' menceritakan kepada kami, dari An-Nahhas, 
dari Syaddad Abu Ammar, dari Auf bin Malik berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Aku dan wanita dengan pipi berwarna soga (merah 
kehitam-hitaman) seperti dua (jari) ini pada hari kiamat —beliau 
menyatukan diantara dua jari, jari telunjuk dan jari tengah— wanita 
yang memiliki kedudukan dan kecantikan yang ditinggal mati 





768 Sanadnya dha'if karena ada perawi bernama An-Nahas. 
Hadits ini sendiri shahih dan telah disebutkan pada no. 23873. 


Musnad Imam Ahmad — To3il 


suaminya, ia menahan dirinya demi anak-anak yatimnya hingga 


mereka menikah atau meninggal dunia." '8 


Ao. 3 6 


J3 Kn Ban Na 3 sa yaa Wa —YYAAN 
lb gi P3 (Jaa an) Su Kn Gea Haa 
BI Aa gpu ad og 3d 


ren 
. 
. 


23891. Husain menceritakan kepada kami, tentang penafsiran 
Syaiban, dari Oatadah, dia berkata: telah bercerita kepada kami 
seorang sahabat kami, menurutku Abu Al Malih Al Hudzali, dari Auf 


bin Malik lalu ia menyebutnya dan ia berkata dalam riwayatnya, 


"Antara separuh ummatku masuk surga." 


Hadits Sayyidah Aisyah RA'8? 


/ 
/ 


I03 & 16 - 


dal PEN Oi la 52 o5 1 3G ES -yyAAN 

@ 2 Pa Ana ta 2, Nan 2 Pi Tas ta - Pe TAN SaG M3 
3 Hi la AE Ao AI Jgn Ol AS AN gp) Tae 3 
- - - Pa n.. BAN ala . Pn o” 
SIA lab CU ab 159 AMI VI so ok JS 


.. P3 3 Pa o (3 & o 
Ga AA SA LD pai JA pe Ja rak 


"ta 


. 


768 Sanadnya dha'if karena ada perawi bernama An-Nahas. 

Hadits ini memiliki syahid seperti yang telah kami kemukakan pada no. 23888. 

"9,Sanadnya shahih, jika memang benar Gatadah hanya berasumsi. 

Hadits ini sendiri shahih dan telah disebutkan sebelumnya pada no. 23885. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "Hais." 

'8 Dia adalah Ummul Mukminin istri Nabi SAW Aisyah binti Abu Bakar Ash- 
Shiddig, seorang sahabat terpandang dan masyhur. Dia lahir dalam keadaan Islam 
dibawah pengawasan Rasulullah SAW. 


— Musnad Imam Ahmad 











23892. Abdullah berkata: Aku mendengar ayahku sendiri 
berkata: Abbad bin Abbad menceritakan kepada kami, dari Hisyam 
bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, Rasulullah SAW melarang 
membunuh ular-ular rumah kecuali ular berekor pendek dan ular 
bergaris putih, karena keduanya mematok -atau beliau bersabda: 
Membutakan mata dan menggugurkan janin, dari perut-perut kaum 
wanita dan barangsiapa meninggalkan keduanya, ia tidak termasuk 


golongan kami.” 


ee 
AG 


Casa Ka SA Y pia s uk kar 32 oa —YYAAY 
AA 3 IN Laga Up eh Ap OS Hl Taste H2 
. @ . Pe 35 PA IA 25 A 8, , 3 Pe « Lan 
Kap KASI GAS Ualb ea yaah lag ANE AI eka Al Sya) OS 
Hd ta Pa ea 2 : . na. pg . Ph Ud 
SID YA OkAA) OS Cola) H3 Tin SS USS cant Tt 
Ana AA Say Han ea AS NE R3 VI) kaga 
23893. Abbad bin Abbad menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Hari 
Asyura' adalah hari dimana kaum Ouraisy di masa jahiliyah berpuasa 
dan Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari itu, saat beliau tiba di 
Madinah, beliau berpuasa Asyura' dan memerintahkan agar orang- 
orang berpuasa. Saat kewajiban puasa Ramadhan turun, puasa 
Ramadhan itulah yang beliau lakukan dan beliau meninggalkan puasa 


Asyura', siapa pun yang ingin puasa silahkan puasa dan yang (tidak 
ingin) silahkan berbuka.” 





18 Sanadnya shahih. 

Ibad bin Ibad adalah Ibn Habib bin Al Muhallab, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15483. 

70 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22730. 


Musnad Imam Ahmad — 


02 A5 


aa 8 APP oi peta GP OP GI SAS —YYAA 
A v1 


SA Ae pn ea Jo Yan dna 


SG IA sp II Ily) seba Ih pile 


Od - 03 Fe - 2... 
C5 tega NI aah UG 1eB selat II 2J Sa Apa 


, 


& Ni Pa ya 

23894. Abbad bin Abbad menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, Rasulullah SAW 
bersabda padanya, "Sesungguhnya aku tahu marahmu bila kau marah 
dan rasa keridhaanmu bila kau ridha." Aisyah bertanya: Bagaimana 
Anda tahu itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Bila 
kau marah, kau berkata: Hai Muhammad, dan bila kau ridha, kau 
berkata: Hai Rasulullah." 


(3 an Tara an 


aa aah A5 Fei JG 2 abah ox —YYAAO 


AT Ie Pa) Pa sLamadi Oa sis as UI JG Ae ,£ cal 
ARB ja p bantu HA Mb 33 ah ala 


23895. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Umar bin Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Saat turun pembelaanku, dari 
langit,: Nabi SAW mendatangiku lalu beliau memberitahukannya 
padaku, aku berkata: Kami memuji Allah 'Azza wa Jalla, kami tidak 
memuji Anda. 7? 


M Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (9/325, no. 5228), bekbahasan Nikah, bab: Kecemburuan 
Aisyah, dan Muslim (4/1890, no. 2439), pembahasan: Keutamaan sahabat. 

72 Sanadnya shahih. | 


— Musnad Imam Ahmad 


2.035 & Pa 


H3 dah doi A6 GP Usah Cik -NYAAN 
He IN Ip dj 5 AN arAA 


AA Iya AN SU Uya ang 


23896. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Umar bin 
Abu Salamah, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dia berkata: Aku mandi 
jinabat bersama Rasulullah SAW dari satu wadah.” 


"0. 3 an - 


PE KE 3 Oya Upi 1JG Aib WES -YYAAV 
en Aa 3 y 2 3. . . o & F “8. o 
Ke ko AI Iban OSN UI) AG TAS LP cal YP en 


EN an, Haa J3 KEY SR bp Ah 
2 Aa Ag 

23897. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Manshur mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Gasim, 

dari Al Oasim bin Muhammad, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah 

SAW hanya mengizinkan Saudah binti Zam'ah untuk bergegas 


segelum Shubuh dari kerumunan orang adalah karena ia wanita 
lemah. 774 


HR. Al Bukhari (6/418, no. 3388), pembahasan: Cerita pada nabi, bab: Sungguh 
telah ada pada Yusuf: dan Muslim (4/2129, no. 277). 

Kisah tersebut akan disebutkan nanti secar panjang lebar. Selain itu, dalam 
cetakan Al Halabi telah terjadi kekeliruan dalam sanadnya, dimana nama Umar bin 
Abdurrahman disebutkan secara terbalik, dan redaksi "dari kakeknya" tidak 
dicantumkan. 

73 Sanadnya hasan. 

Umar bin Abu Salamah banyak diperbincangkan, namun hadis ini mera 
mutabi'. 

Hadits ini sudah sering disebutkan dari beberapa jalur periwayatan. Lih. hadits 
no. 12255. 

74 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 


Musnad Imam Ahmad — 


Lp: 
AB — 


3 th ai UE JB ABABIL —YYAAA 

.0 3 SU 2 or 4 “ 2 3 ren . 9. Geo 

HP ig Kep AI Io IG TE 13 Sab 

| ae 8 aa : ...9 yg: I83 (Tana 

HN Ogah GI 3 Oya A4 Opal el 

23898. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Yahya bin Sa'id memberitakan kepada kami, dari Amrah, dari Aisyah, 

dia berkata: Nabi SAW shalat di kamarku sementara orang-orang 

mengikuti beliau di belakang kamar, mereka shalat mengikuti shalat 
beliau. 


Ae nga al IP aah ES —Y YAAA 
Ah ia ala la BI Ip DE AS Kayen 
-g » PRA Pal MMI NRP, 
MAA AAS M0 Gl Sudan Jalla 


23899. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu 
Hurrah, dari Al Hasan, dari Sa'ad bin Hisyam, dari Aisyah, dia 
berkata: Bila Rasulullah SAW shalat malam, beliau memulai shalat 
dengan dua rakaat ringan.” 





HR. Al Bukhari (3/526, no. 1680), pembahasan: Haji: Muslim (2/939, no. 
1290), pembahasan: Haji, pembahasan: Haji, An-Nasa'i (5/262, no. 3037) , 
pembahasan: Haji, Ad-Darimi (282, no. 1886), pembahasan: Haji: dan Al Baihagi 
(5/124), pembahasan: Haji. 

7? Sanadnya shahih. 

. Amrah adalah putri Abdurrahman bin Sa'd Al Anshariyyah, seorang perawi 
tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (3/10, no. 1129), pembahasan: Tahajjud, bab: Anjuran Nabi 
SAW agar shalat malam. 

Tentunya, yang dimaksud dari hadits tersebut adalah shalat sunah. 

TI Sanadnya shahih. 

Abu Hurrah adalah Washil bin Abdurrahman adalah perawi tsigah. Ada yang 
mengatakan, dia melakukan tadlis dari Al Hasan, namun memang begitulah yang 
diriwayatkan oleh Muslim baik secara lafazh maupun sanad. Sa'd bin Hisyam adalah 
Al Anshari, seorang perawi tsigah dari kalangan tabiin dan haditsnya diriwayatkan 
oleh jamaah. 


— Musnad Imam Ahmad 








5 Lag ana o-, Pt - 
3 GB Aka UAA 2JB pa IMS NYA 

“ 1. . $ ig . 2 Tg . 8 “0 

S5 JAS Dab alta ale Ai Iko AN gag Ol AE 5 ON 
| , Tuz z : 9 2 . 0 . 
Ganda CA IU mah HI IS ip II KAI Lp 
Ab la An Ko At Ip Of ae Lp GI go ea 5 
RN, 


KE in BIA KAN Ge JI ya) 


23900. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 
Mughirah memberitakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, 
dari Aisyah, Rasulullah SAW memberi keringanan untuk ahlul bait, 
dari Anshar untuk merugyah setiap orang yang terserang demam.'' 


oa Ale 16 Me US JL SA EA YAA 


aka ala Jo MJ HAK ip Tage L 1IG aga 
. 5 3 7 . td ... A3 
ba ema ab 3 Tb ab ea 


e ” 2. o ” .. Pa F4 
Ga aa Ja dah di IP 
B3 ” 


PA Gta ia Ji 053 aa Jah ai 
o - 9 » 2... e ” - 55 


. 


“ BEBAN seakan Saga K. Lyare PN Be AD MA ag 
A5 yag G3 S5 Kdler Inyb SI) AE Iuyb Y eka? OS) 


- DA Ie an 2 ab Lha EL aa Nan eh an ne ee 
IL yA Kemang SS) IE yA DA ISI) (AB ay Amy SS) 


HR. Muslim (1/532, no. 769), pembahasan: Shalat musafir, dan Al Baihagi 
(3/605). 

7 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Ibrahim adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i. Al Aswad adalah Ibnu Yazdi An- 
Nakha'i. kedua perawi ini adalah imam. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15920. 


Musnad Imam Ahmad — 


Se ska OKI 2 WAS) oke Pad! lb (5) OS 

23901. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Khalid menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Syagig dia 
berkata: Aku bertanya kepada Aisyah tentang shalat sunnah 
Rasulullah SAW, ia menjawab: Beliau shalat empat rakaat sebelum 
zhuhur di rumahku lalu beliau keluar kemudian shalat mengimami 
orang-orang, setelah itu beliau pulang ke rumahku lalu shalat dua 
rakaat, beliau shalat Maghrib mengimami orang-orang lalu pulang ke 
rumahku lalu shalat dua rakaat, beliau mengimami mereka shalat Isya 
lalu masuk ke rumahku lalu shalat dua rakaat. Beliau shalat malam 
sembilan rakaat, diantaranya witir, beliau shalat pada suatu malam 
dengan lamanya dalam keadaan berdiri dan pada malam lainnya 
beliau shalat dengan lamanya dalam keadaan duduk, bila beliau 
membaca saat berdiri, beliau ruku dan sujud sementara beliau dalam 
keadaan berdiri, dan bila beliau membaca dalam keadaan duduk, 
beliau ruku dan sujud dalam keadaan duduk, bila fajar terbit, beliau 
shalat dua rakaat kemudian keluar kemudian mengimami orang-orang 
shalat fajar.” » 


3 Ab Al ai Jantan BIS Kalah UAS NYA 


“NT 


. 


. .AI 9 2. 5 & 
AP (SAH S8 Jai LIS TG Tue La Bgm P Carl 
. Pd , . 
» 2 0. PA o o . - - 0. € pa 2. Pi . or- A €5 y 
oa Merak Upin Tekad 1G yua SE SA elang ANE Ko dil 
La sa! 4 & 2, . . ? ” 8: . 
YO E3 3 Mba WA 3) li syg 





"8 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi imam. 
Khalid adalah Ibnu Mihran Al Hadzdza'. Abdullah bin Syagig adalah Al Ugaili. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23455. 


— Musnad Imam Ahmad 











23902. Husyaim menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu 
Khalid menceritakan kepada kami, dari Abu Asy-Sya'bi, dari Masrug, 
dari Aisyah, dia berkata: Aku memintal kalung hewan kurban 
Rasulullah SAW dengan tanganku. Masrug berkata: Aku mendengar 
tepuk tangannya dibalik tabir saat ia menceritakan hal itu lalu ia 
bermukim di tengah-tengah kami dalam keadaan halal (tidak 
berihram)'” : 


IL A3 Au hg VE 16 Hah ES par 
$ PPN SA Bes pn aa Na o CL Cg . .. 2 
AN Ig Aa Pa) AG Ona WS OS AG TAI 16 chat 
' , He , Oa SR . PA er AI La 
Hala Vide Adila 3 3 BP Pan AN ala AI elo 
| ' -. 2 Pd Ng P3 -.: ».. 5 . & 0 
BEAAS Gp aler ISP clgg3r3 IP Lal) 
23903. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari 
Aisyah, dia berkata: Para kafilah melintasi kami saat kami berihram 
bersama Rasulullah SAW, saat mereka berpapasan dengan kami, salah 
seorang dari kami menjulurkan jilbabnya ke bawah, dari kepalanya 
menutupi wajahnya, bila mereka melintasi kami, kami 
membukanya." 





79 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah para imam. | 

Masrug adalah Al Ajda' Al Hamadzani. Abu Aisyah, seorang perawi tsigah, 
fagih dari generasi tabiin. Hadits Ibad diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (3/542, no. 1698), pembahasan: Haji: Muslim (2/957, no. 359), 
pembahasan: Haji, Abu Daud (2/147, no. 1757), pembahasan: Haji: At-Tirmidzi 
(3/242, no. 908), pembahasan: Haji, An-Nasa'i (5/175, no. 2794), pembahasan: Haji: 
dan Ibnu Majah (2/1034), pembahasan: Haji. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

"0 Sanadnya hasan karena ada perawi bernama Yazid bin Abu Ziyadah Al 
Hasyimi, yang dinilai dha'if oleh sebagian ulama sedangkan yang lain menilainya 
tsigah. Selain itu, haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Abu Daud (2/167, no. 1833), pembahasan: Manasik, dan Ibnu Majah 
(2/979, no. 2936), pembahasan: Manasik. 


Musnad Imam Ahmad — (6391 


2 o., 3 Pa 


0 AIA AP Me EL JG Kh CS NYA 
P 4 ea an 2 LP Na Tn GA An Aa 
dgn — Ogis elang MAS Abi elo Ml Sy US 105 Kigleh 

sa 5 Io 0 0. Bo an o- 0 .. 23 

Be) Sapa Oei) Ana ey AAL Grade Kama ON 

23904. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Khalid menceritakan kepada kami, dari seseorang, dari Abu Al 

Aliyah, dari Aisyah, dia berkata: saat sujud tilawah Rasulullah SAW 

membaca: sajada wajhii liman khalagahu wa syagga sam'ahu wa 

bAsharahu bi haulihi wa guwwatihi (Wajahku bersujud untuk Dzat 

yang menciptakannya dan yang membelah pendengaran dan 
penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya).'' 


£ no 3 AS 


oi Wa up nba Ve JG Mah HAL —yyA Lo 
CN IA) ala ala an Ko Ai yng DS Hii Kane 
| SIA ya JPNN TG Ho et aa JS 


23905. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Mughirah memberitakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Aisyah, 
dia berkata: Bila Rasulullah SAW memperlambat menyampaikan 
khabar, beliau menirukan bait syair Tharafah: Dan akan raembawakan 
khabar kepadamu orang yang tidak membekali." 


18! Sanadnya shahih. Ta 

Khalid adalah Al Hadzdza' yang telah disebutkan sebelumnya. Abu Al Aliyah 
adalah Rafi' bin Mihran, seorang perawi tsigah dari kalangan tabi'in dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Muslim (1/534, no. 771), At-Tirmidzi (2/474, no. 580 dan 5/485, no. 
3431), Ibnu Abu Syaibah (2/20): dan Ath-Thabarani (Al Kabir, 9/231, no. 515). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih dalam Ad-Da'awat." 

782 Sanadnya shahih. 

Al Mughirah adalah Ibnu Mugsim Adh-Dhabbi, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 


— Musnad Imam Ahmad 


as 


ea GA BA 1 GARA EA NYALA 
se SA eta Ma ARIE 3 BA 
IG MN TAN, 


23906. Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari Ishag bin : 
Suwaid, dari Mu'adzah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau melarang 
menggunakan wadah batang pohon yang dilubangi (An-Nagir), wadah 
yang dilapisi ter, wadah yang terbuat dari buah labu, wadah yang 
terbuat dari tanah, serabut dan darah." 


Pt - 


po AI IP IAI ha SIB Taka Ga —YYA.V 
Jaa ey la dn Ia GG Ke 13 og 
ES dia Ca La FAR AN eat 
23907. Mu'tamir menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Khalid, dari Abdullah bin Syagig, dari Aisyah, dia 
berkata: Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat Dhuha 


kecuali bila beliau abi dari bepergian lalu beliau shalat dua 
rakaat. 


HR. At-Tirmidzi (5/139, no. 2848): Al Bazzar (3/5, no. 2106 dari Ibnu Abbas): 
Ath-Thabarani (Al Kabir, 11/288, no. 11763): dan Al Haitsami (8/128). 

At-Tirmidi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

Al Haitsami berkata, "Para perawi Ahmad adalah perawi shahih." 

788 Sanadnya shahih. 

Ishag bin Suwaid adalah Al Adawi, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkna oleh jamaah. Begitu pula dengan Mu'adzah, dia dalah: a pum dari 
Abdullah Al Adawiyyah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17789. 

784 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/10, no. 1128): Muslim (1/497, no. 713): Malik (1/152, no. 
29), dan Al Baihagi (3/49). | 


Musnad Imam Ahmad — 


?, 
AG . 


— case loo gl 6 (pat d— —YYALA 
2 Pa and ADAT PETRA PU en y 8,8 aa . 0. o3 o 
MAY IE plg le elo DN Gi Ol ARIE US al il 
' G3 3g." 
SEN Ca 


23908. Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Az-Zubair, dari Aisyah, Nabi SAW 
bersabda, "Tidaklah satu dan dua kali isapan (menyusu) itu 
mengharamkan." 


SAI op Sp EA Jaka 23 ag CAS —ypaA 
g ” f 2. ? “ Ba Lt 2 NE Ai AO Ken Oia 
bg MEA Jo MI SS KE Me Gp 3 


. 


DP BL 3 es oi ale OT, 


. 


.. . - . 
BN 3 SN ot ip) cat 


23909. Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, 
Burd menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari 
Aisyah, dia berkata: Nabi SAW shalat di rumah sementara pintunya 
tertutup, aku datang lalu beliau berjalan hingga membukakan pintu 
untukku, setelah itu beliau kembali ke tempat beliau. Aisyah 
menggambarkan bahwa pintu berada di arah kiblat. 





Al Bukhari menisbatkannya kepadanya tapi makna haditsnya tidak menjelaskan 
bahwa shalat dhuha bukan sunah. Sementara yang ditetapkan dari para sahabat 
menyebutkan bahwa mereka melihat Nabi SAW shalat Dhuha. 

788 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi #sigah masyhur. 

HR. Muslim (2/1074, no. 1451), At-Tirmidzi (3/446, no. 1150), pembahasan: 
Menyusui, An-Nasa'i (6/101, no. 1942), pembahasan: Menyusui, Abu Daud (2/224, 
no, 2063), pembahasan: Menikah: dan Ibnu Majah (1/624, no. 1942), pembahasan: 
Menikah. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

786 Sanadnya shahih. 

Bard adalah Ibnu Sinan Asy-Syami, seorang perawi tsigah: dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. | 


— Musnad Imam Ahmad 


M6 DE 3 AI IE 53 RA Goa GA NYA 
Of AE AI IS ah Tai Je USS 1S URL j3 Dag 
“ Ca? - Le er big ea FP y a38 s0. EL, . 
OELS YAI LS 1JB alay daa Bl lo al Jay Oo, kale 
AB 3) MA 


23910. Bisyr bin Al Mufadhdhal memberitakan kepada kami, 
dari Abdullah bin Utsman, dari Yusuf bin Mahak berkata: Kami 
memasuki (kediaman) Hafshah binti Abdurrahman lalu . ia 
memberitakan kepada kami bahwa Aisyah memberitakan padanya 
bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang (agigah) anak lelaki dua 
kambing yang setara dan anak wanita satu kambing.”" 


oo 303 3 ec 0 


Oa Pi Pa :JG P3 IS ep Sau ta —YYAMA 
"ON ba Kedamaian Ai PA 


. 


- 
. 00 Ie , 


La ono... ... PA Sita naa Mba or A, 2, ' 
HE HN R0) AAS Ca Ad HP CL) Ang ey Ale AI elo 
Aek) SME, SES 2J) cab 


23911. Marhum bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Abu Imran Al Jauni menceritakan kepadaku, dari Yazid 
bin Babanus, dari Aisyah bahwa Abu Bakar memasuki (kediaman) 
Nabi SAW setelah beliau wafat, Abu Bakar meletakkan mulutnya di 
antara dua mata Nabi SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas 


HR. Abu Daud (1/242, no: 922), pembahasan: Shalat, dan Al Baihagi (2/265), 
pembahasan: Shalat. 
78! Sanadnya shahih. | 
$ Hafshah adalah putri Abdurrahman bin Abu Bakar, seorang perawi #sigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim dan dalam kitab Sunan. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 17071. 


Musnad Imam Ahmad — 


kedua pelipis beliau, ia berkata: Duhai nabiku, kekasihku dan 
pilihanku.'' 


Pt - 


JB taka ai ELIN 3 Sah IS —YYAAY 


3 ega Sa san S3 SA naa (Blang 
LSI Wib PE ella KA Uako AI Ian OS HE RI 
S3 SI KO AD ALAN AAN, 


& 


r 308. 3 90 2 te 


OS 3 II t$ Th da? Jo (Kal) Gamis Pa dug da, 
TIA Kak Tan San BAN 
ISA AS AJE GE : Betah Ad dpn 

He ih IS) DEA ASP HT) AP 3 
23 CA Git Ooh HI OS ES Ab) Kai ep 
GA OA OS KJ ab Stan 153 0G Is 
pe ea Ga Tara jaan Gi Maa 6 Bas 25 MA A3 
DM Ko Ai Ing SES gl ana SA al uji 


“Kd! Mai :J83 cal) ra :JG3 dalan S3 Ta aa ale 





78 Sanadnya shahih. 

Marhum bin Abdul Aziz adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
jamaah. Abu Imran Al Jauni juga seperti Marhum. Dia bernama Abdul Malik bin 
Abu Habib. Yazid bin Babnus Al Bashri, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

HR. Al Bukhari (3/113, no. 1241), pembahasan: Jenazah, An-Nasa'i (4/11, no. 
1841), pembahasan: Jenazah, Ibnu Majah (1/468, no. 1457), pembahasan: Jenazah: 
dan At-Tirmidzi (Asy-Syama'il, 305, no. 374). 


— Musnad Imam Ahmad 


23912. Ishag Al Arzag dan Yahya bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, Ishag berkata: Husain bin Al Muktab menceritakan 
kepada kami, dari Budail, dari Abu Al Jauza', dari Aisyah, dia 
berkata: Rasulullah SAW memulai shalat dengan bertakbir dan 
membaca: alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin, saat ruku beliau tidak 
mengangkat kepala - Yahya berkata dalam riwayatnya: Beliau tidak 
mengangkat dan menundukan tapi pertengahan di antara keduanya- 
saat mengangkat kepala, dari ruku, beliau tidak sujud hingga berdiri 
lurus dan bila mengangkat kepala, dari sujud, beliau tidak sujud 
hingga duduk lurus. 


Aisyah berkata, "Beliau membaca tahiyyat di setiap rakaat, 
beliau melarang tumit syetan, beliau menghamparkan kaki kiri dan 
menegakkan kaki kanan, beliau melarang salah seorang dari kami 

untuk menghamparkan lengannya seperti anjing, beliau menutup 
shalat dengan salam." Yahya berkata, "Beliau tidak suka 
menghamparkan kedua lengan seperti yang dilakukan binatang 
buas."789 


3036. 3 6 


S5 aa ea ba jika Gi Sana GAS - —YYAAY 

Se Iga DE SET Ne 3 ed Aa Jk 
AHA ea kh Lam Jo daa 3 el se 
23913. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 


Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Budail, dari Abu 
Al Jauza', dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW, ia Aisyah 





789 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi masyhur. 

- Husain bin Al Mukattib adalah Husain bin Dzakwan Al Mu'allim. Budail adalah 
Ibnu Maisarah Al Ugaili. Abu Al Jauza" adalah Aus bin Abdullah bin Rib'i. hadits 
mereka semua diriwayatkan oleh Muslim. 

HR. Muslim (1/257, no. 498), pembahasan: Shalat, Abu Daud (1/208, no. 783), 
Ibnu Majah (1/267, no. 812, 869 dan 893): Ibnu Khuzaimah (1/346, no. 699), dan.) 
Baihagi (2/52). 


Musnad Imam Ahmad — 


menyebutkan hadits serupa dan berkata Abu Al Jauza': Beliau 
mengangkat kepala dan berkata: Menghamparkan seperti binatang 
buas.'? 


. 


ba 25 ai - Sage 0 Pe . 

KEY pala YP Mila SAS (Baal SAS YAN 
Cab 3 BIKE 3 GP Oi pala Sa IU Ola 6 
Pap: “. Pa 2. .& 5 ae & 9, ae Gi, PN 2 
Ih Op JB AT AG EA Jae 1 33 TAI 3 Ul 

“ . ed “Sa 1 . 3 3 .. 
MAS Iga Ny Op AAS Tya Jr JSI 
23914. Ishag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Manshur dan Yahya, dari Sufyan, dia 
berkata: Manshur menceritakan kepadaku, dari Ibrahim, dari Umarah 
bin Umair, dari bibinya, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya (harta) terbaik yang dimakan seseorang adalah dari 
hasil kerjanya dan sesungguhnya anaknya termasuk hasil 
kerjanya." 





70 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 

7! Sanadnya shahih, berdasarkan pernyataan At-Tirmidzi dan Al Hakim sebab 
bibi Amarah, seorang perawi tsigah tsabat dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah, 
tidak menyebutkan salah satu namanya. Namun demikian, At-Tirmidzi dan Al 
Hakim menyebutkan haditsnya. Pendapat tersebut disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dia 
juga mempunyai riwayat lain dari Amara bin Umair, dari ayahnya. Penilaian shahih 
ini pun disetujui oleh Adz-Dzahabi. : 

HR. Abu Daud (3/288, no. 3528), At-Tirmidzi (3/630, no. 1358): An-Nasa'i 
(7/241, no. 4449), Ibnu Majah (2/769, no. 2137), Ad-Darimi (2/321, no. 2537): dan 
Al Hakim (2/46). : 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 


— Musnad Imam Ahmad 


£, 
Pet . 


9 Cerah ip 1JG Jia Hj Akan Ei5 NYA NO 

3 15 16 IL JB JI HN 58 Ill ii Jia 
2 an . 2 4 29 2 n- - . ea ai - 2 i P 

aa La US SI AI Ayi OS KU Png ale le 


23915. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Hushain menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Yisaf, 
dari Farwah bin Naufal, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah 
tentang doa Nabi SAW, ia berkata: Beliau berdoa: Allahumma inni 
auudzu bika min syarri maa 'amilathu nafsii, (Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu, dari buruknya perbuatan yang dilakukan 
diriku). j 


EA IU Legal GA 2 MA AI —YrANA 
AB Ip Oa GI TE 1 aa 3 Hp 3 Huta 
Op ea Tapa Yp dls SAY, Obi I Una lah ala 
GB SY) dn Log KAB seb La Ji Cp bl Jala Gd Ialah 
CAME DA SB Go Up IR Sa AS Ia AN Y 
KL as op IL Oo Y atas Sat Ios aa Ju 
Aa AA 0 


23916. Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thufawi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Urwah 





"2 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Farwah bin Naufal masih diperselisihkan tentang status sahabatnya. 

HR. Muslim (4/2985, no. 2716), Abu Daud (2/92, no. 1550): An-Nasa'i (3/56, 
no. 1307), Ibnu Majah (2/1262, no. 3839): dan Ubaid bin Id (441, no. 1529). 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah memukul pelayan beliau 
atau pun seorang wanita pun, beliau tidak pernah memukul dengan 
tangan beliau kecuali saat berjihad di jalan Allah, beliau tidak pernah 
membalas suatu kesalahan yang dilakukan orang kecuali bila 
keharaman-keharaman Allah '4zza wa Jalla dilanggar, beliau 
membalas karena Allah 'Azza wa Jalla dan tidaklah ada dua hal 
dihadapkan kepada beliau, salah satunya lebih mudah, dari yang 
satunya melainkan beliau pasti memilih yang-termudah kecuali bila 
termasuk dosa, bila termasuk dosa, beliau adalah orang yang paling 
jauh darinya.” 


. ag. . : 7. .. 2 re Pe 
3 Maa BAD AE GA ah alel Gi YAN 
2 . ot Aa 2 : , , . : “ . ta 5 7 rc 0. 
Ig ala AI Jae IN Ipa) OS AE ANA 3 AN 0 ob 
an 40 5 : 


Pa 5 . . (3 ” . ” 
— Aa Naas GAYA (3 casaad GS Al caleg dal Aa 
7 Sar 0 z7 PEN And A oo. ag Ng 
Ta (raba Np Na pre Cunjad 2 Ha Iga “as dy 
Se san “1 mesas na Bian 3. 

23917. Isma'il bin Ulaiyah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin As-Sa'ib menceritakan kepada kami, dari ibunya, dari 
Aisyah, dia berkata: Bila keluarga beliau terkena deman, beliau 
memerintahkan membuat kuah, kuah pun dibuatkan kemudian beliau 


memerintah mereka untuk menghirupnya lalu beliau bersabda, 
"Sesungguhnya ia menguatkan hati orang yang sedih dan 





78 Sanadnya shahih. . 

Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thafawi adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Al Bukhari. 

Al Bukhari (6/566, no. 356), Muslim (4/1813, no., 2327), Abu Daud (4/250, no. 
4785), Ad-Darimi (2/198, no. 2218): Al Humaidi (10/125, no. 258): dan At-Tirmidzi 
(Asy-Syama'il, 331, no. 274). 


— Musnad Imam Ahmad 





mengendurkan hati orang yang sakit seperti halnya salah seorang 
dari kalian menghilangkan kotoran dari wajahnya dengan air." 


Pi Pd 


3 AG gd yP ant CAS detil 5s —YYAYA 
te GS 3 WP Dt ASI ai Na AA uu: JG CL 


AI ea AI Kao AI Ipin) Up Lao SO ea 


23918. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub 
menceritakan kepada kami, dari Abu Oilabah, dari Mu'adzah, dia 
berkata: Seorang wanita bertanya kepada Aisyah, apakah wanita haid 
harus mengganti shalatnya? Aisyah berkata: Apakah kamu orang 
haruri, dulu kami haid di dekat Rasulullah SAW, kami tidak 
mengganti (menggadha) dan beliau tidak memerintahkan kami 
mengganti (menggadha shalat). ' 





Lai ' Sanadnya shahih. 
. Muhammad bin As-Sa'ib bin Barkah adalah perawi tsigah dan haditsnya 
— diriwayatkan dalam kitab Sunan. Ibunya adalah Ummu Muhammad yang dinilai 
riwayatnya dapat diterima dan tsigah. | 
HR. Al Bukhari (9/550, no. “5a1n, pembahaan: Makanan: Muslim (4/1736, no. 
2216), pembahasan: Salam, dan At-Tirmidzi (4/383, no, 2039), pembahasan: : 
Pengobatan. 
$ Sanadnya shahih. 
Mu'adzah Al Adawiyyah adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
jamaah. 
HR. Al Bukhari (1/421, no. 321), Muslim (1/265, no. 335): Abu Daud (1/68, no. 
262), At-Tirmidzi (1/234, no. 130): dan An-Nasa'i (1/191, no. 382). 
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


Pt . 


INA ga Aa 5 tel Aron GAS —yraya 
an up dh Ang Mena ken ing 2 Sh 1d 


23919. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub 
menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, 
dia berkata: Aisyah mengeluarkan baju bertambal dan sarung tebal 
kepada kami, ia berkata: Rasulullah SAW wafat saat mengenakan dua 
pakaian ini. . 


Pt . 


IL H3 au ce tra odet Sab -YYAY. 


0 y os 


Na Ip Ta 13 Kan IE La dag 
pe Cena ip IA AN IE ag ie le 
da AAA YO Aing BO Pala yA aa AA ala 


23920. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub 
menceritakan kepada kami, dari Abu Oilabah, dari Abdullah bin . 
Yazid, anak susuan Aisyah, dari Aisyah RA, Nabi SAW bersabda, 
"Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu dishalati oleh orang 


yang hampir mencapai seratus lalu mereka memberinya syafaat 
melainkan mereka bisa memberinya syafaat." 


78 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

HR. Al Bukhari (10/277, no. 5818, dari Aisyah): Muslim (3/1649, no. 2080): 
Abu Daud (4/45, no. 4036), At-Tirmidzi (4/234, no. 1733), dan Ibnu Majah (2/1176, 
no. 3551). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

M1 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Yazid suadara sesusuan Aisyah adalah perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. 

HR. At-Tirmidzi (3/339, no. 1029): dan An-Nasa'i (4/76, no. 1992). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Tes0 — Musnad Imam Ahmad 


s AA SP dat Gas —yyara 
2 SS ap yg ef AS Us 153 "JB DAA 
CA ae HE usia Gabah IS 5 SA) 
ai aa SP 3 SI aah « sada 

Kan) 


25, , 


23921. Isma'il menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, 
dari Ibrahim, dari Al Aswad, dia berkata: Mereka menyebut-nyebut di 
dekat Aisyah bahwa Ali adalah penerima wasiat lalu Aisyah berkata, 
"Kapan Rasulullah SAW berwasiat padanya?" Rasulullah SAW 
bersandar di dadaku -atau berkata: Di kamarku- lalu beliau meminta 
baskom, beliau melemas di pangkuanku dan aku tidak sadar bahwa 
beliau sudah wafat, lalu kapan beliau memberinya wasiat?.”” 


AI Gis LI Jai Ip AA GAS —YYAYT » 
LA TG LG JG Ls BP bg Hee 
UT AE Giat IE dan ala Jo Ip 
Me Aa ab 


' 23922. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Umarah bin 
Umair, dari Abu Athiyyah, dia berkata: Aisyah berkata: 
Sesungguhnya aku tahu bagaimana Rasulullah SAW membaca 





798 Sanadnya shahih. 


HR. Al Bukhari (5/356, no. 2741), Pa EN Wasiat, Muslim (3/1257, no. 
1636), pembahasan: Wasiat, An-Nasa'i (6/240, no. 3624), pembahasan: Wasiat. 


Musnad ImamAhmad — 


talbiyah. Abu Athiyyah berkata: Lalu aku mendengar Aisyah 
membaca talbiyah: labbaikallaahumma labbaik, labbaiika laa 
syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'amata laka wal mulk laa 
syariika laka. (aku datang mememenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku 
datang mememenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku 
datang mememenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya pujian dan nikmat 
untuk-Mu, juga kerajaan milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu).'” : 


3036. 3 KS 


5 : 

Ot ea DP ARE pas YAA AI YAN 
Ia 3 A i -, y pasa Egi Ra . 0. z-0 o Tae 
Hang le Sl elo Al Sya) OS NB AAS LP GP 3 Halu 
Dae Ui As dm Ga Ko BA ISI 
23923. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
dari Al A'masy, dari Tamim bin Salamah, dari Urwah, dari Aisyah, 
dia berkata: Rasulullah SAW beri'tikaf, beliau menjulurkan kepala 


beliau kepadaku, dari masjid lalu aku membasuhinya padahal saat itu 
aku sedang haid." 





79 Sanadnya shahih. 

Abu Athiyyah adalah Al Wada'i, Malik bin Amir atau Ibnu Abu Amir, seorang 
perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

HR. Al Bukhari (3/408, no. 1550 dari Aisyah): Abu Daud (2/162, no. 1812 dari 
Ibnu Umar): An-Nasa'i (5/160, no. 2750 dari Ibnu Umar), Ibnu Majah (2/974, no. 
2918) dari Ibnu Umar, Malik (1/331 dari Ibnu Umar). 

Hadits yang mejelaskan talbiyah Rasulullah SAW telah disebutkan dalam 
pembahasan tentang haji Wada' pada no. 13477. | 

200 Sanadnya shahih. | 

Tamim bin Salamah adalah As-Sulami, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayaktan oleh Muslim 

HR. Al Bukhari (1/401, no. 295), pembahasan: Ftikaf: Muslim (1/244, no. 297), 
pembahasan: Thaharah, Abu Daud (2/333, no. 2469), At-Tirmidzi (3/158, no. 804), 
pembahasan: Puasa: Ibnu Majah (1/565, no. 1778), dan Ad-Darimi (1/161, no. 
1058). . . | 


— Musnad Imam Ahmad 











36. 4 Pe 


SAE 8 Re 33 Jah MA Eh rar 
IA ai IS AG Te MA oi PEP ae 
: oc - 2 ear 5. st e 33.0. or 4 
: ag Fl Sig Spa UB as ai peng ale AN 


22924. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Yahya bin Al Jazzar, 
dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW shalat witir sembilan rakaat 
dan saat berusia senja dan berbadan berat beliau shalat witir tujuh 
rakaat.! 


o 3... KS aa oo! 3055. 35 Pe 
5 KAREN GA5 IU Jah 23 ALA CI —Y Yao 


HJ us Jadi Gin eh ame Ul yu re at 
| 0 Sun ara laga 
22925. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dia berkata: Aisyah dan Ummu ' 


Salamah ditanya amalan apa yang paling membuat Nabi SAW kagum, 
keduanya menjawab: Amalan yang terus menerus meski sedikit.?02 





"I Sanadnya shahih. 

Yahya bin Al Jazzar adalah Al Arani, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim dan keempat imam hadits. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22214 dengan redaksi yang 

ba Sanadnya shahih. 

Abu Shalih adalah As-Samman. Ibnu Dzakwan Al Madani adalah imam dari 
generasi tabi'in yang masyhur dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (1/101, no. 43), pembahasan: Sumpah: Muslim (1/511, no. 
741), pembahasan: Musafir, An-Nasa'i (3/308, no. 1616), Ibnu Majah (1/387, no. 
1225), dan Malik (1/174), pembahasan: Menggashar shalat. 


Musnad ImamAhmad — 


Op aa Oa -JG Jia & Ne rara 
Ie 1 Jon Ip De TA TAG 5 GT or JGA gi 
: PE Pena 383 aa Pa Bb Parag kai sil aras 
2 ss , 
22926. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Yunus bin Amru menceritakan kepada kami, dari Al 
Aizar bin Huraits, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bangun 
dan ingin shalat, beliau mengenakan ujung selimut sementara Aisyah 
mengenakan ujung lainnya, kemudian beliau shalat.” 


Pp esa tara Jaa 13 Aabaa GS —YYAYV 
alah ala Ai et das Sm KN TG Af Tana 
JA emg ot IS Ba ps Ih & F Aa Jb 
s2 AKA LS oh Ieb JI Ai 0,3 8 ai 
dg sg SN SN du Ia Ya TE Ka 
3) Miko SAB tajat Iya Jp 2033 pdh ian Ie dab 
| NA Ma ea 


22927. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
Hisyam menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 





803 Sanadnya shahih. 

Yunus bin Amr adalah Anas bin Abu Ishag As-Sabi'I, seorang perawi tsigah 
dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah, kecuali Al Bukhari. begitu pula dengan Al 
Aizar bin Harits Al Abdi. 

HR. Abu Daud (1/101, no. Ne An-Nasa'i (2/71, no. 768): dan Ibnu Majah 
(1/214, no. 652). 


— Musnad Imam Ahmad 





“berkata: Terjadi gerhana matahari lalu Nabi SAW shalat, beliau 
memperlama berdiri, lalu beliau ruku dan ruku dengan lamanya, 
setelah itu beliau mengangkat kepala sebelum sujud, beliau 
memperlama berdiri tapi tidak selama seperti saat berdiri pertama, 
setelah itu beliau ruku dan ruku dengan lamanya tapi tidak selama 
ruku pertama, setelah itu beliau sujud lalu berdiri pada rakaat kedua, 
beliau melakukan seperti pada rakaat pertama hanya saja berdiri yang 
pertama lebih lama, dari yang kedua, ruku pertama lebih lama, dari 
ruku kedua, beliau selesai shalat dan matahari telah muncul. 


Balak 38. 3 Ha 


x # 
di Jain ai 3 bae aa pop AL 
Aa 2 IK 3 se Lai PA Ang Para 


23928. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
dari Asy-Syaibani, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, 
dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW mencumbu istri-istri beliau 
di bagian atas sarung padahal mereka tengah haid.” 





si Sanadnya Shahih. 

— Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21123. 

805 Sanadnya shahih. 

Asy-Syaibani adalah Abu Ishag yang bernama Sulaiman bin Abu Sulaiman. 

— Abdurrahman bin Al Aswad aadlah Ibmu Yazid. Mereka adalah perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (1/403, no. 300), pembahasan: Haid: Muslim (1/242, no. 293), 
pembahasan: Haid: Abu Daud (1/69, no. 267) , pembahasan: Thaharah: At-Tirmidzi 
(1/239, no. 132), pembahasan: Thaharah, An-Nasa'i (1/153, no. 285): dan Ibnu 
Majah (1/208, no. 636), pembahasan: Thaharah. 

.  At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


LT 2038. 3 6 


oa AI teen Gp ka Gi dada ea —YyYara 
S2 :JE, Pra s tetalina u Laman As -J6 as 
Spa AA Io IA df USAI Jt Kaya na 
d3 2 sega Ulat ba YA In es AN 
SAN Fo 05 NAS apa kab aa Sl :JG 


23929. Muhammad bin Salamah bin Al Aswad menceritakan 


kepada kami, dari Khushaif dan Marwan bin Syuja' berkata: Telah 
bercerita kepadaku Khushaif, dari Mujahid, dari Aisyah, Marwan 
berkata: Aku mendengar Aisyah berkata: Saat Rasulullah SAW 
melarang mengenakan emas, kami berkata: Bolehkan kami mengikat 
minyak kesturi dengan sesuatu dari emas? Rasulullah SAW bersabda, 


"Kenapa kalian tidak mengikatnya saja dengan perak lalu kalian 


campurkan dengan za'faran sehingga bentuknya seperti emas?" 


90. ee 3036. 3 an 


TA Ega ee dak 53 3 Saber Ui —YYAY 
Up Ja al TA selat 13 (nan 2 tata JG 


23930. Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
dari Khushaif, Marwan. menceritakan kepada kami, dia berkata: 


806 Sanadnya shahih. 

Namun terjadi kesalahan pada naskah lama, karena Muhammad bin Salamah 
adalah Abdullah Al Harrani, bukan Ibnu Al Aswad, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Sementara hapalan Khufaif masih 
diperbincangkan. Dia tidak meriwayatkan hadits secara sendirian, bahkan dijadikan 
sebagai mutabi' disini. 

HR. An-Nasa'i (8/159, no. 5143), sembah Cincin, bab: Pemulian kaum 
wanita dalam menampakkan pethiasan, 


Marwan bin Syuja' juga seperti itu, namun haditsnya diriwayatkan oleh Al 


Bukhari. 


— Musnad Imam Ahmad 














hushaif menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Ummu Salamah | 
dengan redaksi dan makna yang sama.” 


L 2035. 3 G- 


... 


J3” 

..9 LP OA i g ag Lu . .. Teo o- - 2 0 ..» £ 

Kate) Wale J53 So of ane 13 GG 3 Kla MUA 

ore A 25 ya bata Oz: - 3. at 2 PN PN ANN Ted ed 

Ke Ke Ka OI IG ah KAS unlh OL AA ME 

g : s Fa ” 5 - 5 s | 

Jap C3 JSI ob 

23931. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia 

— berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Syihab 

menceritakan kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Abu 

Bakar memasuki kediamannya dan di dekatnya ada dua budak 

perempuan yang menabuh rebana, Abu Bakar membentak keduanya 

lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, "Biarkan mereka karena setiap 
kaum memiliki hari Raya." 


KEP IP AKA IP JPN KS ASAS — YAN 

TEA Jae IN Iga ina KG Kane 2 YA 
KB Gp Fe ag Ea KG A3 dai SE Jan Y ol ala 
- TN Ta Ran ae ,, "8 4. Sen ia ot 
A5 pe Il) Aa DI Jo gal bas bada 2 





807 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 

308 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

HR. Al Bukhari (2/440, no. 949), pembahasan: Shalat Id, Muslim (1/607, no. 
1593), pembahasan: Shalat Id, An-Nasa'i (1/189, no. 2468), pembahasan: Shalat Id: 
dan Ibnu Majah (1/612, no. 1898), pembahasan: Nikah. 


Musnad Imam Ahmad — 


og 
2 9.9 em 


eh ba JAE Ka aa ban S3 na 
. n09 s0 - 8 . 

t 3 se 3 ama AI Sean 3 

23932. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 

dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah ia berkata: 
Rasulullah SAW bersumpah tidak akan bertandang ke kediaman istri- 
istri beliau selama sebulan. Setelah berselang duapuluh sembilan hari, 
aku adalah istri yang beliau kunjungi pertama kali lalu aku berkata 
kepada Nabi SAW, "Bukankan Anda bersumpah selama sebulan." 


Aku menghitungnya ada duapuluh sembilan hari lalu Nabi SAW 
bersabda, "Satu bulan itu duapuluh sembilan hari. Sis 


3 ac 1G 


Ide op jaka jp SPI AG SAS - -YYarY 
Al AG at ABI GTA ANE GP 2, Pen an 


s 
. 9. go... co. 20 ip 


BAN ba PURE RA 94 


23933. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dia berkata: 
Dulu kaum wanita shalat Shubuh bersama Nabi SAW lalu mereka 
keluar seraya menutupi tubuh dengan pakaian, dari bulu, mereka tidak 
dikenali." 


309 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (5/115, no. 2468): Muslim (2/763, no. 1083), dan At-Tirmidzi 
(2/99, no. 690). 

At-Tirmidzi berkat "Hadits ini hasan shahih." 

810 Janadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (2/54, no. 578), pembahasan: Managib: Muslim (1/445, no. 
645), pembahasan: Masjid, At-Tirmidzi (1/287, no. 153), An-Nasa'i (1/271, no. 
545): Ibnu Majah (1/220, no. 669), Abu Daud (1/115, no. 423), Ibnu Khuzaimah 
(1/180, no. 350): dan Al Humaidi (1/92, no. 174). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 








LP 


LA PAP EN AS Ui —yyart 
Pa Pe SN Man Rea LG In oo 04 o L-01 
Pa ala AI Jo AI Joan JB KG AIG P  i YP 
o- 0 . £ o, 2, 0, P PP Sai ' La Peng “9 
IG KAI SI LI KASI 3 IE Gala 
| ABG OA 


23934. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Lima binatang yang harus dibunuh di 
tanah haram, kalajengking, tikus, ular, anjing yang suka menggigit 
dan gagak." 


3 0 6 . 


as, # aka LP ENI X3 CAS —yyaro 

— ar JIKA SS AS AI Oh Pol ane ne aga 

AYI ed Up SS adal LG salaf ga Aye 

HE ap Za pg aan EA JB Va ULAs Za 
GEN Ls 


23935. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Barirah mendatanginya 
untuk meminta bantuan, ia adalah budak mukatibah (budak yang 
hendak memerdekakan diri dengan cara membayar secara kredit), 
Aisyah bertanya padanya: "Apakah keluargamu menjualmu?" Lalu 





811 Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (2/856, no. 1198), pembahasan: Haji: Al Bukhari (4/34, no. 1829), 
pembahasan: Hewan Buruan, At-Tirmdzi (3/188, no. 837), pembahasan: Haji, An- 
Nasa'i (5/188, no. 2829), pembahasan: Haji, Ibnu Majah (2/1031, no. 3087), 
pembahasan: Haji, Ad-Darimi (2/56, no. 1817), pembahasan: Tea dan Ibnu 
Khuzaimah (4/191, no. 2669), pembahasan: Haji. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Musnad Imam Ahmad — Les91 


Barirah mendatangi keluarganya dan mengutarakan hal itu kepada 
mereka, mereka berkata, "Tidak, kecuali bila ia mensyaratkan 
wala'nya (hak perwalian) untuk kami." Nabi SAW bersabda, "Belilah 
ia lalu merdekakan karena sesungguhnya wala' itu hanya untuk orang 


yang memerdekakan."'? 


9 0 9 


Hey gp Laka jp IN Kp ita - —YY4Y1 
Ge Je bila Lai dea Ega 
AN wib 


... 


Ad OST of ob “le SE ya yg tut Ai ol AI Ipa 
GP d5 SA Ea Ag Aas “abi Iu 1G ga J3 
pa La jaka Aja II 


. 23936. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aflah, saudara Abu 
Ou'ais, meminta izin Aisyah untuk masuk tapi Aisyah enggan 
memberinya izin, saat Nabi SAW tiba Aisyah berkata: Wahai 
Rasulullah SAW, si Aflah, saudara Abu Ou'ais meminta izin padaku 
untuk masuk tapi aku tidak mengizinkannya. Beliau bersabda, 
"Irinkan ia masuk." Ia Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, yang 
menyusuiku hanyalah seorang wanita, bukan orang lelaki." Rasulullah 
SAW bersabda, "Izinkan ia masuk karena ia adalah perna, 


semoga kau beruntung. Lita 


812 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (5/167, no. 2536), pembahasan: Memerdekakan Budak, 
Muslim (2/1141, no. 1504) , pembahasan: Memerdekakan Budak, Abu Daud (4/21, 
no. 3929), pembahasan: Memerdekakan Budak, At-Tirmidzi (4/436, no. 2124), 
pembahasan: Wasiat, dan An-Nasa'i (7/305, no. 4655), pembahasan: Jual Beli. 

813 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 








Ke gp UAP UPI AS Cik —NYATV 

Bat baG gd DS Ga Gile es ia Ol dnga ia ah 

ya KAN ip AN IA UB SS Lia 
JB ia an TS AN AG SA sp ee 


23937. Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, 
dari Aisyah bahwa seorang wanita bertamu ke kediamannya, ia 
memiliki dua putri lalu aku memberinya sebuah kurma lalu wanita itu 
membelahnya untuk kedua putrinya. Aku menuturkan hal itu kepada 
Rasulullah SAW lalu beliau bersabda, "Barangsiapa yang diuji 
sesuatu dengan anak-anak wanita lalu ia berlaku baik terhadap 
mereka maka mereka akan menjadi penghalang dari neraka." 


oa Hey IP jaka YP UAN Ai SAS -YYAYA 
an jadi ar ne uh ali Jo ae dana Gp 
Kai D3 ella GA ag LAN Aa Ol Kat dilan Ol Lag 


23938. Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, 
dari Aisyah, Nabi SAW meninggalkan amalan padahal beliau suka 
melakukanya karena beliau tidak suka orang-orang menirunya 





HR. Al Bukhari (5/253, no. 2644), pembahasan: Syahadat, Muslim (2/1069, no. 
1445), pembahasan: Menyusui: Abu Daud (2/222, no. 2057), pembahasan: Nikah, 
At-Tirmidzi (3/445, no. 1448), pembahasan: Nikah, An-Nasa'i (6/99, no. 3307), 
pembahasan: Nikah, dan Ibnu Majah (1/627, no. 1948), pembahasan: Nikah. 

na Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/283, no. 1418), pembahasan: Zakat: Muslim (4/2027, no. 
2629), pembahasan: Berbuat Baik, dan At-Tirmidzi (4/319, no. 1933), pembahasan: 
Berbuat Baik. , 

— At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 


Musnad Imam Ahmad. — 


sehingga akan diwajibkan pada mereka dan beliau menyukai 


kewajiban-kewajiban yang ringan untuk mereka." 


- 
9 0 PG 


Ade SN IP AKAP UAN K3 ES NYATA 

TE: 2 ala MI Ko AI Ipa, 0 SG Ne II Ui LP 
) (4 s - . #0 - “ 9 ” Pd P 

PE Ie EA NA (AS Th SA eta Aa eas 


P4 


AE NYI MA NT PARA EN aa Nuh 


o-, . 
Pe 
0. 
pi 


9 
SN, 
V ? 


23939. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW shalat sebelas rakaat setelah Isya", dan bila waktu 
Shubuh hendak tiba beliau shalat dua rakaat singkat, setelah itu beliau 
berbaring diatas lambung kanan hingga mu'adzdzin datang dan 
memberitahukan shalat pada beliau." 


es BIN 33 ARA ENI AP AS —y yak» 

- o . 2 Ka Ain 3 0.0 Teo 0. Ta Lc . 0. IN, 
as Ki itg Up Mal int) IA 3 AU Tae Lp he 
A5 Op WI Ab R6, IKA olah ie MN Io 
Ih Dia AAA Ft Mp AAN GL 
HI TOP db AA gi da Hi ML “galon 


. 
.. 
7 





815 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (2/64, no. 590), pembahasan: Waktu-waktu Shalat. 

816 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (2/109, no. 626), pembahasan: Adzan, Muslim (1/508, no. 
736), pembahasan: Musafir, Abu Daud (2/38, no. 1335): An-Nasa'i (3/243, no. 
1726), Ibnu Majah (1/432, no. 1358), dan Ad-Darimi (1/400, no. 1447). 


— Musnad Imam Ahmad 














Ab Ji MIA AL AS Una ET Xi 
dna (AS Ja glag de Lo APA pa Nang 
SI Aa, Ir ag 2 ah daan Ia 
Bas Baki, Atas Boi 


23940. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Istri Rifa'ah Al 
Ourazhi, saya dan Abu Bakar berkunjung ke kediaman Nabi SAW, 
istri Rifa'ah berkata: Rifa'ah mentalakku begitu saja dan Abdurrahman 
bin Az-Zubair menikahiku, sesungguhnya ia bagiku hanya seperti 
rumbai kain. Ia mengambil rumbai kain jilbabnya, sementara itu 
Khalid bin Al 'Ash tengah berada di depan pintu, ia belum diizinkan 
masuk. Lalu Abu Bakar berkata, "Apa ia tidak melarang wanita ini, 
dari sesuatu yang ia tinggalkan dihadapan Rasulullah SAW?" 
Rasulullah SAW hanya tersenyum lalu bersabda, "Sepertinya kau 
ingin kembali lagi kepada Rifa'ah, tidak boleh, hingga kau merasakan 
kenikmatan bersenggama dengannya dan ia merasakan kenuangtan 
bersenggama denganmu." 


Day GP AKAP IE AP Gia - -1rat 

ce ea dia d Jan HI TSB se 53 SA 
Dena My Oa FU NG FAR AN 13 Abi 3 A3 & 
JA — IE Ra Jha AA 





2 Sanadnya Shahih. 
Hadits i ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13957. 


Musnad Imam Ahmad — 


. 


PN A5 Sini SE 3 GA KN ala Kiai 2 


23941. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW 
menunda shalat Isya" hingga Umar bin Al Khaththab RA memanggil- 
manggil beliau: Para wanita dan anak-anak sudah tidur. Rasulullah 
SAW keluar lalu bersabda, "Sesungguhnya tidak seorang pun dari 
penghuni bumi ini yang menjalankan shalat ini selain kalian dan saat 
ini tidak akan ada seorang pun yang shalat selain penduduk 
| Madinah." 


2 o- Pt) - 


o # 04 . 7. 8. “$ "1 
3 AN Laka jp de AP Gis -yraLtY 
CS YG KT AS 133 eh MS 3 MS 3 


0-3 


na Oo. Tt Pad . Pa . Na 295 2 oT- 4, 23, y, . Ter 

hp MI de Kara il Sab ellay MIS AI Gelo Ml Sya J5 

- 4 2 LB 2 Bye SN Par 2 253 - oo eat PA 

2 AI SAN, Sl Al AS Iya HS WS) HN 
ss... 3 3 FM | 

A Peta SI kta “is 3 sale J un - . 9 sdt 


| 23942. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abdullah bin Abbas 
dan Aisyah, keduanya berkata: Saat Rasulullah SAW sakit keras, . 
beliau. menutupkan baju ke wajah beliau dan bila sudah menumpuk, 
kami mengangkatnya dan beliau bersabda, "Allah melaknat orang- 
orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan makam-makam nabi 


818 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (2/50, no. 569), pembahasan: Waktu-waktu. Shalat, Muslim 
(1/441, no. 638), pembahasan: Masjid, dan An-Nasa'i (1/239, no. 482). 


— Musnad Imam Ahmad 








mereka sebagai masjid." Aisyah berkata: Beliau mengingatkan 
mereka agar tidak melakukan perbuatan seperti itu.?'? 


LD 


Hey OP AA IP APN AP Gi - -yyatr 

ls 3 Al de MI Ip KG 6 Yo RL aa yi NI aa 
Aa naa Palet en aa yan 
J5 53 ya da Oa Aa Ale Ai ulaa Jain GAS 
Aa JL AI 3 IG) CAN D3 Sy) CAT 
HN Kane 5 ah AO MP ANA UB 
— PI Agate di Po JUS SAS JL Maa 
Ad 3 3 A3 tahi ja 2 HR ol BIA SAS 
SS Jia dp god dat diah AB Je ab PAT 
et Se Jo JB Ipa nga IT) 3 Eye Aan 
Oa! SE IE NE KAS Do Kia GA el 
ep MIE IG yadu Fade KA O gaga 
5 LAI Jual UEA JB KAS LI J3 UI UH nas 
BA Aya es an In J3 Kdi adas GA Tur 
s5 LAI KAA of dat y BS Uh SB KTA 
IA Ag lb oa AI Jan pa Sa Io Ke 





819 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah-disebutkan sebelumnya pada no. 21671 dan 21496. - 


Musnad Imam Ahmad — 


AL “uda S WA IE CE AL Ira S Oa 
ana gp Tantan 


23943. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Aisyah, dia berkata: 
Saat Rasulullah SAW sakit di kediaman Maimunah, beliau meminta 
izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di kediamanku lalu beliau 
diberi izin. Rasulullah SAW keluar dengan dibopong oleh Al 'Abbas 
dan seorang lelaki lain, kedua kaki beliau tertatih-tatih di atas tanah. 
Abdullah berkata: Ibnu 'Abbas berkata, "Tahukah kamu siapa lelaki 
yang satunya itu? Dia adalah Ali bin Abu Thalib hanya saja Aisyah 
kurang suka padanya." Az-Zuhri berkata dalam riwayatnya: 
Rasulullah SAW bersabda di kediaman Maimunah kepada Abdullah 
bin Zam'ah, "Perintahkan orang-orang untuk shalat." . Abdullah 
menemui Umar bin Al Khaththab lalu berkata, "Hai Umar, imamilah 
orang-orang." Umar shalat mengimami mereka lalu Rasulullah SAW 
mendengar suranya dan beliau mengenali suara siapa itu, Umar 
suaranya lantang, Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah itu suara 
Umar?" mereka menjawab, "Betul." Rasulullah SAW bersabda, 
"Allah 'Azza wa Jalla dan kaum mu'min menolak akan hal itu, 
perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang." Aisyah 
berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar orangnya sangat perasa dan 

. tidak mampu menahan air matanya, bila membaca Al Our'an ia pasti 
menangis." Rasulullah SAW bersabda, "Kau mengucapkan hal itu 
tidak lain karena tidak ingin orang-orang bersalah karena Abu Bakar 
menjadi orang pertama yang menempati posisi Rasulullah SAW." 
Beliau bersabda, "Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang- 
orang." Aku mengulangnya lagi pada beliau, beliau tetap bersabda, 
"Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang, 
sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita di zaman Yusuf. ag 


820 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 








3 es Pt -. 


3 . y “ai :1 Las Ap BAL NYA LE 


na rn at ee . 
Ur ea) RAPI ea, ai ih. ra 
AN 


23944. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, 
dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin 
Hisyam berkata: Aku dan ayahku bertamu ke kediaman Aisyah dan 
Ummu Salamah, keduanya berkata, "Rasulullah SAW bangun Shubuh 
dalam keadaan junub kemudian beliau puasa." 


3 3... 


3313 “ cela rara -JG ta) Ir Kara —YYA£0 
Io WS ag ala S1 Lo MA Ijin Of diaga p Ia 53 
PA AA Tapa 3? . tb | a.. OT BNN 
TING AI Sh tep Tya Hop Pan SU 
23945. Amru bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari 
Muththarrif, dari Aisyah Rasulullah SAW membaca saat ruku dan 


sujud: subbuuhun gudduus rabbul malaa 'ikati war-ruuh (Maha suci 
Tuhan para malaikat dan malaikat jibril). 2 . 





Ubaidullah bin Abdullah adalah Ibnu Abtah bin Mas'ud, salah seorang ahli fikih 
yang dikenal dari tujuh orang. 5 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13027, 19588 dan 22955. 

#! Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (4/143, no. 1925), pembahasan: Puasa: Muslim (2/781, no. 
1109), pembahasan: Puasa, At-Tirmidzi (2/140, no. 779), pembahasan: Puasa: Abu 
Daud (2/312, no. 2388), pembahasan: Puasa, dan Ibnu Majah (1/543, no. 1703), 
pembahasan: Puasa. 

laa Sanadnya shahih. 

Amr bin Al Haitsami adalah Abu Gathan, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah, kecuali Al Bukhari. 


Musnad Imam Ahmad — 


3015. 4 Pt 


Aa Aa Ke a Tamduaka —YYA LI 
. 3 0. 
Mad SPN UN 2 ae 
Lap V3 dilaU A5N 6 ea ALE AI oke Al Iya) 
23946. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, 
dari Sa'id, dari Abu Ma'syar, dari An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari 
Aisyah, dia berkata: Aku pernah menggosok-gosok baju Rasulullah 


SAW, bila kau melihatnya (sisa air mani) basuhlah dan bila tidak 
perciki air. 


30 245. 3 an 


5 LI S3 2 AaaP Gal Oi LADA EMS NYA LV 
IE UG 106 Boa 3 Karl y3 3 Gas IU meal) 
dia IP Se 3 Ri nada Ja Masa 


N 
“ 


Bu ar App Tgn JG J Buy PI aa pasa bat 
"Ju Sal £ Sau cad Pan ph) ca Ol Jp ie Kari 


. &. 


BI ah ep Age ah SA pa PU 





HR. Muslim (1/353, no. 487), pembahasan: Shalat: Abu Daud (1/230: no. 872), 
pembahasan: Shalat, dan An-Nasa'i (2/190, no. 1048, dan 2/244, no. 1134), 
pembahasan: Penerapan hukum. 

2 Sanadnya shahih. 

Muhamamd bin Abu Adi dinisbatkan kepaa kakeknya, yang bernama 
Muhammad bin Ibrahim bin Abu Adi, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim serta dalam kitab Sunan. Sa'id adalah Ibnu Abu Arubah. 
An-Nakha'i adalah Ibrahim bin Yazid. Al Aswad adalah Ibnu Yazid. Semua perawi 
ini adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Muslim (1/2238, no. 288), pembahasan: Thaharah, Abu Daud (1/101, no. 
371), pembahasan: Thaharah, At-Tirmidzi (1/198, no. 116), pembahasan: Thaharah: 
An-Nasa'i (1/156, no. 330), pembahasan: Thaharah, dan Ibnu Majah (1/179, no. 
539), pembahasan: Thaharah. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits i ini hasan shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 





Kera td ata 5. £. 3 3 0-0 Ec .. Png Pat Hn 2 Seto 
Aa sh “al, Jaa Apa Os 2 iban) sana Lesi of kah, 
» 0 Ga (£ 


an Pri G2 8 Dk AI SAY Y 3 AI ad 


ANE Pat ara Gan kaa 

23947. Muhammad bin Adi menceritakan kepada kami, dari 

Daud dan Rib'i bin Ibrahim, dia berkata: Daud menceritakan kepada 
kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masrug, dia berkata: Aisyah berkata: Di 

akhir urusan beliau, Rasulullah SAW sering mengucapkan: 

subhaanallaah wa bihamdihi, astaghfirullaah wa atuubu ilaihi (Maha 
Suci Allah san segala puji bagi-Nya, aku memohon ampunan kepada 

Allah dan bertaubat kepada-Nya). Aisyah berkata: Aku berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku lihat Anda sering mengucapkan: 

subhaanallaah wa bihamdihi, astaghfirullaah wa atuubu ilaihi. Beliau 

“bersabda, "Sesungguhnya Rabbku 'Azza wa Jalla memberitahuku 
bahwa aku akan melihat tanda-tanda pada ummatku dan Ia 

memerintahkanku bila aku melihatnya aku harus memahasucikanNya 

dengan memujiNya dan meminta ampunan padaNya, sesungguhnya Ia 

Maha menerima taubat, kini aku sudah meliha tanda itu, yaitu 

(turunnya ayat), "Apabila Telah datang pertolongan Allah dan 

kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan 

berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu 

dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya dia adalah Maha 

Penerima taubat'." (Os. An-Nasr (1101: 1-3) 





"4 Sanadnya shahih. 

Daud adalah Ibnu Abu Hind. Semua perawi yang disebutkan adalah perawi 
tsigah masyhur. 

HR. Al Bukhari (8/733, no. 4967), pembahasan: Tafsir, dan Muslim (1/351, no. 
484), pembahasan: Shalat. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pt Td 


3 Blah yi La Ip (Sae gl GI EA NYALA 
bg nu oa ji Wa 
STA IE, S3 al aa die AI Se 2 


MIE Lag pa Fan Sah AS 
23948. Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari 
Aisyah, dia berkata: Saat turun ayat tentang udzurku, Rasulullah SAW 
berdiri di atas mimbar dan menyampaikan hal itu, beliau membaca Al 
Our'an. Saat ayat itu turun, beliau memerintahkan dua lelaki dan 
seorang wanita untuk dipukul sebagai hukuman mereka. | 


JB Bln Oh JASA 2 dpae GI GAS —Yyata 
Wap di 3 aa A6 HA AS H3 PAN 
LA da BAD aa gaji A3 5 
ap aga ag 2 ai Uh) bo 


A 2 ol (ba ia Ig A3 3 SSS #Glnu 


Aa ae 3 uap Bg “Ta aa Ma an ee 
IE rab de Tan ag dala Je Dp 
3 


” 





"28 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Umrah adalah putri Abdurrahman bin Abu Bakar. 

HR. Abu Daud (4/162, no. 4474), pembahasan: Hudud: At-Tirmdzi (5/326, no. 
3182), pembahasan: Tafsir, dan Ibnu Majah (2/857, no. 2207) pembahasan: Hudud. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 


— Musnad Imam Ahmad 








23949. Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishag, dia berkata: Nafi' menceritakan kepadaku, 
seorang budak wanita yang memilki anak (ummul walad) milik 
Abdullah bin Umar bercerita kepadanya bahwa Abdullah bin Umar 
membeli seorang budak wanita di jalanan Makkah lalu 
memerdekakannya dan memerintahkannya untuk berhaji bersamanya, 
ia mencarikan sandal untuknya tapi tidak ada kemudian Ibnu Umar 
memotong sepatu yang lebih rendah dari dua mata kaki untuknya. 


— Ibnu Ishag berkata: Aku menyebutkan hal itu kepada Ibnu 
Syihab lalu ia berkata: Salim menceritakan kepadaku, bahwa 
Abdullah melakukan hal itu lalu Shafiyah binti Abu Ubaid bercerita 
padanya bahwa Aisyah bercerita padanya bahwa Rasulullah SAW 
memberi keringanan untuk kaum wanita mengenakan sepatu lalu Ibnu 
Umar meninggalkan hal itu." 


an 


BAR 5G SIS 16 deae al HA" GAS AO: 
Segan Ke Ke M Ijah OS TG Tayo 2 (dapa 
& v On 3 Sah sd 16 yah AS S3 AGAN Sa pa, 
Fa on as ol js Ji 


23950. Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Daud, 
dari Amir, dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW 
pernah mengirim sejumlah unta, dari Madinah ke Makkah, aku 
memintal tali-tali kepala unta dengan tanganku kemudian beliau 


826 Sanadnya shahih dari jalur periwayatan kedua. 

Shafiyyah binti Abu Ubaid adalah perawi isigah dan haditsnya diriwayatkan 
oleh Muslim. Sedangkan jalur periwayatan pertama, tidak aku ketahui siapa istri 
Nafi. 

HR. Abu Daud (2 166, no. 1831): dan Al Baihagi (5/52). 


Musnad Imam Ahmad — 


melakukan seperti yang dilakukan orang halal (tidak sedang ihram) 
besar sebelum unta-unta tiba di Makkah.” 


ea ng PSS Keae NA SAS —1YAON 


8 sa Sol - 
Ie Le Sya da Jati sana IG IE Gypaa 


- 


- 
N 
“ 


cad -.. & PTBA .. 


8 fpepoe yg EP 
AI bina EKA SN Ke H1 dag 2): 2 Nracna ng 


Ju 


Pena 


Ga Tag u Ka anu en) “ala "JG «9 AA IAI 
BA Ie 


23951. Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Daud, 
dari Asy-Sya'bi, dari Masrug, dia berkata: Aisyah berkata: Aku adalah 
orang pertama yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat 
ini, "(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain 
dan (demikian pula) langit, dan meraka semuanya (di padang 
Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa 
lagi Maha Perkasa." (Os. Ibraahiim (14: 48), aku bertanya, "Saat itu 
manusia ada di mana wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, 
"Di atas shirath (jembatan)."& 


” . 43. 3 0 Pa 


ah La RA CI YA 5 XS Gl —YYAOY 


827 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23902. 

228 Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (4/2150, no. 2791), pembahasan: Karakteristik Orang-orang 
Munafik, At-Tirmidzi (5/296, no. 3121), pembahasan: Tafsir, dan Ad-Darimi 
(2/423, no. 2809). 


— Musnad Imam Ahmad 


an uh 25 16 SA Vgin Tim Fata apr SI Si 
AN Sega 


23952. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Nabi SAW shalat 
malam sebelas rakaat dan diantaranya witir satu rakaat, seusai shalat 
beliau berbaring di atas lambung kanan.” 


3 


: 2 GA 3 KO KAI X2 GAS —YYAoY 
Gal akh ale Ai ena AI Ja Lee Ol ane 13 Guk 
Lang of an itb $$ SAN Walt $ s B5 Pa Ika! 
Sa, Wb 35 dana Lal PNG 


23953. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, 
dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, para sahabat Rasulullah SAW 
yang memulai umrah berthawaf di ka'bah, Shafa dan Marwah, setelah 
itu mereka berthawaf setelah kembali, dari Mina untuk berhaji, 
sementara mereka yang melakukan Hrd giran hanya thawaf sekali.” 


SPP ML PEN Ae KL -—yraot 


See SA 3 al ea bug EN 


82 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23939. 
'80 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (3/415, no. 1556), pembahasan: Haji: Muslim (2/872, no. 
1211), pembahasan: Haji, Abu Daud (2/152, no. 1779), pembahasan: Hk dan An- 
Nasa'i (5/165, no. 2764), pembahasan: Haji. 


Musnad Imam Ahmad — 


5 Bo (aa 3 ka ap Lg (3 AA OA AN ba - 23 

Ld Kaki LS Ob (asalan LP Ya HP IS JI aa 

" | | ' .3 : 3 Nata (5 Ae - 
OSN EL BUS UI ah 


23954. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, 
dari Salim Abu An-Nadhr, dari Abu Salamah, dari Aisyah Nabi SAW 
shalat malam, seusai shalat beliau berbaring dan bila kau bangun, 
beliau berbicara denganku dan bila aku tidur beliau tidur Dasa 
mu'adzdzin mendatangi beliau.” 

Ig 30 G- 


AKU, Jaran YP WIL BAL uya Gam X3 Gia - -YYao0o| 


A y 
S deh Sya) Sp ame ih JB Al gl 5P opa Ha 
dag le Lo Ipar) DS IS Oa pa sa 
YG dan Kai Tg ia SI & na Y, das S nj 
Detak ya Si dat - Cabab £ aa 3 ts 
ago Y - - Nat akik : t- 
Gi ol js AI 6 3 SB Bat Sela 
it Yel AE A5 ya ALIS U JG 
23955. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Sa'id ibn Abu Sa'id, dari Abu 
Salamah, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah tetang shalat 
Rasulullah SAW di bulan Ramadhan, ia menjawab: Rasulullah SAW 
shalat tidak melebihi sebelas rakaat baik di bulan Ramadhan atau yang 
lain, beliau shalat empat rakaat, jangan kau tanya baik dan lamanya, 


setelah itu beliau shalat empat rakaat, jangan kau tanya baik dan 
lamanya, setelah itu beliau shalat tiga rakaat. Aisyah berkata: Aku 





831 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23952. 


— Musnad Imam Ahmad 





berkata, "Wahai Rasulullah, Anda tidur sebelum shalat witir." 
Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya mataku 
tidur tapi hatiku tidak." | | | 


o-- ., Lo 


KEY Cena IP MIL IP AN AE SAS YA 
“ Ea £ -,. o- 2 o- e 5 o- - Ps 8 
of ca Al KIE AI IP 3 KP dari 3 Ma) 
Li - 9, - 5 239 9 . 34 - .. Ah “5 y . - 
MIE Ig Uamn Ga Ur aman OS pel SE AI Calo Al Iya) 


La. oi 


Ian) PA AE AI SE Arah 

23956. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, 

dari Sumayya dan Abdurrabbih bin Sa'id, dari Abu Bakar bin 

Abdurrahman, dari Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Rasulullah 

' SAW bangun Shubuh dalam keadaan junub karena berhubungan 

“badan, bukan karena mimpi, lalu beliau puasa. Aisyah berkata dalam 
hadits Abdurrabbih: Di bulan Ramadiian.” 


- 
4 o- AG 
. 


AP oi Sab IP GNU IG WAH K2 GIS -yraov 
SA IG pia dea Fo LA gp KANe 3 en op el 





"32 Sanadnya shahih. 

Sa'id bin Abu Sa'id adalah Al Magburi. . 

! HR. Al Bukhari (3/3, no. 1147), pembahasan: Tahajjud, Muslim (1/509, no. 
738), pembahasan: Musafir, Abu Daud (2/40, no. 1341), pembahasan: Shalat: dan 
At-Tirmidzi (2/302, no. 439). ' 
. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

“8 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Sumai adalah mual Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bn Hisyam. 
Keduanya adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. Begitu 
pula dengan Abdu Rabbih bn Sa'id. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23944. 


Musnad Imam Ahmad — 6751 


3 5 JA Lam Ol GS aah da Cah Jo DN aa Oi 


0. 


“Ayang 


23957. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, 
dari Thalhah bin Abdul Malik, dari Al Gasim, dari Aisyah, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah 
'Azza wa Jalla maka taatilah Dia dan barangsiapa bernadzar untuk 
mendurhakai Allah 'Azza wa Jalla, maka jangan mendurhakai- 
Nya." 


ya Pipa SI YP Cab AS GA —YYASA 
- Pa Ips 4 "3 y 2 0 Ae. o Ce TG . 0. Seo 
Ud Celia SIA Geo AI Ipa GA HJE AE 3 Ap 


SA AU JAN ia G3 Sab Jah ya On dadu Jl 
La. Lea 2 GE 2.2 Ao a 8, 1 MMR aaOa 
Sad Jt LA CB dal alah dan Ie AI Ip at 
5 P) : “3 Papi . 0? 5 “. 2 - 
Pk Ja sa Ah aa Wap eU AL Sm UG 
i og Zen dg. 000 2s. 
23958. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, 
dari Abu Al Aswad, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Kami pergi 
bersama Rasulullah SAW, diantara kami ada yang memulai dengan 
haji, diantara kami ada yang memulai dengan umrah dan diantara 
kami ada yang memulai dengan haji dan umrah sementara Rasulullah 
SAW memulai dengan haji. Orang yang memulai umrah bertahallul 





“4 Sanadnya shahih. 

Thalhah bin Abdul Malik adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
jamaah, kecuali Muslim. 8 

HR. Al Bukhari (11/581, no. 6700): Abu Daud (2/232, no. 3289), pembahasan: 
Sumpah, At-Tirmidzi (3/41, no. 1526), pembahasan: Nadzar, dan An-Nasa'i (7/17, 
no. 3806), pembahasan: Nadzar. 

At-Tirmidzi bekata, "Hadits ini hasan shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 








seusai thawaf di ka'bah, shafa dan marwah, yang memulai haji atau 
haji dan umrah (sekaligus) tidak bertahallul hingga hari nahar 
(penyembelihan kurban). 


3 ce K3 


Y | aa Hb GA Ae Ca —YY404 
st Ap ale AN Io Jgh Ol KAM 13 cal 3 aan 


23959. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, 
dari Abdurrahman bin Al @Gasim, dari ayahnya, dari Aisyah, 
Rasulullah SAW melakukan haji ifrad. 8 


GAP 3 UEA La Ehala 1G Okita GIS NYA 
- Gen, or. Nan Nut 2 ta. te 
AGAN aa) di Alaih OS pay dil Al Uh Al Iya) Ol Hala 2 


4 . 


" kelas 


23960. Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengarnya, dari Az-Zuhri, dari Umarah, dari Aisyah bahwa 
Rasulullah SAW memotong (tangan yang mencuri) seperempat dinar 
atau lebih.” 


888 Sanadnya shahih. 

Abu Al Aswad adalah Yatim Urwah, yang bernama Muhammad bin 
Abdurrahman An-Naufali, seorang perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23951. | 

286 Sanadnya shahih, namun diselisihi oleh mayoritas sahabat, bahwa Nabi 
SAW pernah bersabda, "Aku datang memenuhi panggilan-Mu sea umrah dan 
haji secara bersamaan." 

HR. Muslim (2/875, no. 1211). 

237Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (4/136, no. 4383), pembahasan: Hudud, bab: Batasan tangan 
pencuri boleh dipotong, At-Tirmidzi (3/3, no. 1445), pembahasan: Hudud, bab: 


. Musnad ImamAhmad — 


c 
Pa 


TE KAL PAMA 


PNP Brtam e- oo 
SI 0 aa Al & 


4 


e .. o- 0 Io 0 . ya Tan 28 - ..» £ 
KA MAA JB :JB CBN PP ay Ul 
2.3 ' - Ot aa 0 “ 2 20, - na x 8» » - Ta - 
Bl Upah Unta Heal CAS HA Ale ale Al ye AG 
Tan BN BEN bt ae Lo Ko Ke et ng Ha 
JE9 CI SAS CI SIS Old Ip RL IU SAA Ca 105 
A T. 2 3 Sian BA 
Ml akh Ol taAie ye op 


23961. Attab menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata: Amrah binti 
Abdurrahman berkata, dari Aisyah, dari Nabi SAW: "Aku masuk 
surga, lalu mendengar di dalamnya ada bacaan? Lalu aku-bertanya, 
'Siapakah itu?" Orang-orang menjawab, 'Haritsah bin An-Nu'man. 
Seperti itulah kebaikan, seperti itulah kebaikan." Sesekali Amrah 

— berkata: Dari Aisyah insya Allah.” 


Penjra na Naa ga CA pp Oia ta SNYAW 
RB da Ga Legi Bb os lg dl Ko gp 
6) di SAS Ob SIS DAA Ip LE NG SA Ly 
AN AS Op NG 
23962. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, 


dari Amrah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, "Aku masuk ke surga Ialu 
aku mendengar suara, aku bertanya, 'Siapa itu?' Mereka menjawab, 


Batasan tangan pencuri boleh dipotong: Al Bukhari (12/96, no. 6789), pembahasan: 
Hudud, Muslim (3/1312, no. 1684), pembahasan: Hudud. 
838 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 








'Haritsah bin An Nu'man. Seperti itulah kebaikan, seperti itulah 
kebaikan." Amrah pernah berkata: Dari Aisyah insya Allah.” 


Pt . 


than v mi o CAN o SG Wa —Yyratr 

an Sa Flag dl aa dp JS pe 
uga ISA, kr) GA HA Eh ng DOB UB (JAS 3 
O pala sa 3 KAN $ (3 In PA Is Cie Wi Ist JA 


Fa SEL IG Sa Pa ga 


23963. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, 
dari Al Oasim bin Muhammad, dari Aisyah, Rasulullah SAW 
memasuki kediamanku, aku mengenakan tabir dengan kain tipis yang 
ada gambar-gambar patungnya, saat melihatnya rona muka Rasulullah 
SAW berubah dan beliau merusaknya dengan tangan beliau sendiri 
dan bersabda, "Orang yang paling keras siksanya disisi Allah 'Azza 
wa Jalla pada hari kiamat adalah mereka yang menyerupai ciptaan 
Allah 'Azza wa Jalla atau menyamai". -berkata Sunan dalam 
riwayatnya: sama." “0 





"89 Sanadnya shahih. 

Al Haitsami berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih." 

HR. Abdurrazzag (11/132, no. 20119): Abu Ya'la (7/399, no. 4425): Al Humaid 
(1/136, no. 285), dan Al Hakim (3/208). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 

“0 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/484, no. 374), pembahasan: Shalat, Muslim (3/1667, no. 
2106), pembahasan: Pakaian, An-Nasa'i (8/214, no. 5356), pembahasan: Perhiasan: 
Ad-Darimi (2/369, no. 2662), pembahasan: Meminta izin, Al Humaid (1/122, no. 
251), dan Ibnu Khuzaimah (2/29, no. 844). 


Musnad Imam Ahmad — 


aa 


s Fan d3 2 USA o Oa Kk TAN | 
Bon HB la la Ni Jaa of ana 


23964. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Abu Salamah, dari Aisyah Nabi SAW bersabda, "Semua 
minuman yang memabukkan haram." 


2. P3 0 . 5 
aah dp AN Cai Cp ia —yrato 
3 ag AG of se SI OS ng ale Ko DA of das 
Ea “al 2 tj 
23965. Sufyan menceritakan kepada kami, Az-Zuhri 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Aisyah, saat . 


hendak tidur dalam keadaan junub, Nabi SAW berwudhu seperti 
wudhu untuk shalat. 4? 


ABG GP SGP LP TA ap da aa —YYATTI 
1 Bt AA pen 
Mean ana eh 


23966. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, 
dari Urwah, dari Aisyah: Aku pernah memintal tali-tali leher binatang 





M1 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (1/354, no. 242), pembahasan: Wudhu, Muslim (3/1585, no. 
2001), pembahasan: Minuman, dan An-Nasa'i (8/297, no. 5591), pembahasan: 


4? Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari -(1/393, no. 882), pembahasan: Mandi, Muslim (1/248, no. 
305), pembahasan: Haid, Ibnu Majah (1/193, no. 584): dan Ibnu Khuzaimah (1/107, 
no. 213). 


— Musnad Imam Ahmad 





kurban Rasulullah SAW dengan tanganku kemudian beliau tidak 
menjauhi sesuatu seperti yang dijauhi oleh orang yang berihram. 


Pt - 


Pura pa He aa GAN o Oia Kao —YYATV 
ai Ja Laos af ee 5 72 Lang Ab et 


J8 JI P3 3 GA San oi es atas BI 


. 


Pep Ar IE ja lai 


23967. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zulri, 
dari Urwah, dari Aisyah, pamanku tiba setelah perintah hijab turun, 
aku enggan mengizinkannya masuk lalu menanyakan hal itu kepada 

.Nabi SAW, beliau bersabda, "Izinkan dia masuk, ia adalah 
pamanmu." Aku berkata: Yang menyusuiku adalah orang perempuan, 

| bukan orang lelaki. Rasulullah SAW bersabda, "Beruntunglah kamu, 
— izinkan dia masuk, dia pamanmu."'4 


Pe Ipa 


KG Gp GP 1 AGAN gp Ai Kab —YYATA 

ia Mn Aga Hg maa 
Aang aa un ag Ha ni 1S) ee Hat JG3 sa 
JB 4 Gb la Para Ni Ie ul Up asu 


NU IR eng “Aa AI AG CA 





43 Sanadnya shahih. 

Hadits i ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23902. 
24 Sanadnya Shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23936. 


Musnad Imam Ahmad — 


23968. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zulhri, 
dari Urwah, dari Aisyah, Abdu bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi - 
Waggash mempersengketakan anak budak milik Zam'ah di dekat Nabi 
SAW, Abdu berkata: Wahai Rasulullah, saudaraku, anak budak milik 
ayahku, lahir, dari hasil perzinahan. Sa'ad berkata: Saudaraku 
berwasiat bila aku tiba di Makkah, lihatlah anak budak wanita milik 
Zam'ah lalu ambillah karena ia adalah anakku. Nabi SAW melihat 
kemiripan dengan Utbah yang nampak jelas, beliau bersabda, "Anak 
itu milikmu wahai Abdu, anak itu milik ibunya dan kenakan hijab. 


darinya wahai Saudah."'“” 


Ae ga Ke “ CAN o 2 Gas -yyanA 
Ae ea 
BE GP Cet al Ia SE AKA IE HAK 
23969. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zulri, 
-dari Urwah, dari Aisyah Nabi SAW shalat mengenakan gamis yang 
ada tandanya, seusai shalat beliau bersabda, "Gambar-gambarnya 


menggangguku, bawalah baju ini untuk Abu Jahm dan bawakan baju 
anbijaniyahnya (pakaian polos tanpa gambar dan corak) untukku." 





"48 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (4/293, no. 2053), pembahasan: Jual beli, Muslim (2/1080, no. 
1457), pembahasan: Menyusui, Abu Daud (2/282, no. 2273), pembahasan: Talak: 
An-Nasa'i (6/18, no. 3474), pembahasan: Talak, Ibnu Majah (1/646, no. 2004), 
pembahasan: Nikah, dan Ad-Darimi (2/204, no. 2237), pembahasan: Nikah. 

“6 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/482, no. 373), pembahasan: Shalat, Muslim (1/391, no. 59, 
pembahasan: Masjid, Abu Daud (1/240, no. 914), pembahasan: Shalat: An-Nasa'i 
(2/72, no. 771), pembahasan: Shalat: dan Ibnu Majah (2/1176, no. 3550), 
pembahasan: Pakaian. 


— Musnad Imam Ahmad 








FP " 5 Hn Pi 
da IP GP IP USA Gp Oia Wib YAN, 
Tapa Ul, IU Sp Hk Jia al ala In Le Ip 05 


2d AAS lah 2 3 - 
23970. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Urwah, dari Aisyah, suatu ketika Rasulullah SAW shalat malam 
sementara aku terlentang di antara beliau dan arah kiblat seperti 
terlentangnya jenazah.” 


Pt . 


AG Pp GP GAN o ca GAS — raya 
DS ee si Ia Th ala AN BA di Jong Ul 2.1 
23971. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, 


dari Urwah, dari Aisyah, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW 
dengan satu bejana dan beliau mandi dari wadah yang besar 


Pe 


ANE Na agya us GAN ng Ne Wa Wa— -YYAVY 


Ud JS ng Be Ke 2 5143 Ia Jaa, osn 
| Pena LI lg GE Ata Jo angel 


47 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/492, no. 383), pembahasan: Shalat, Muslim (1/366, no. 512), 
pembahasan: Shalat, dan Ibnu Majah (1/307, no. 956), pembahasan: Shalat. 
48 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23896. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ta -JG JEC a Taat pa JG Aa AN 3 3 Ta 


(3 le : "23 


23972. Sina menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, 
dari Urwah, dari Aisyah, beberapa orang yahudi meminta izin kepada 
Nabi, mereka mengucapkan: assaamu 'alaikum (kematian atas kamu), 
lalu Aisyah berkata: Sebaliknya, assaamu 'alaikum wal “la'nah 
(kematian dan laknat atas kamu). Rasulullah SAW bersabda, "Hai 
Aisyah, sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menyukai kelembutan 
dalam sehala hal." Aisyah berkata, "Apa Anda tidak mendengar apa 
yang mereka ucapkan." Rasulullah SAW bersabda, "Aku sudah 
membalasnya: wa 'alaikum (begitu juga atasmu)."“? 


A6 e 


AN 12 By 6 GAN BE Sa Ldo —YYAVY 
AN da ai Ja AND 8 alan ala da Ja AI 


23973. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, 
.dari Urwah, dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah 
'Azza wa Jalla menyukai kelembutan dalam sehala hal." 





Fe na shahih. 

HR. Al Bukhari (6/106, no. 2935), pembahasan: Jihad, Muslim (4/1706, no. 
2165), pembahasan: Salam, dan At-Tirmidzi (5/60, no. 2701), pembahasan: 
Meminta izin. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

880 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 











Pa 


PENA LP dehh AL WE EA —yravi 
B4 GAP IA Jai VE lag ale Ai ola an Oi days 
na Kei ad NAN 
23974. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Urwah, dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi 


wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung 
atas suatu mayit melebihi tiga hari kecuali atas suaminya." 


HANS 18 G3 16 GAN n Cin GA —yyavo 

TG La data AA in ale Jo At Oh yal 
SBU La yah 

23975. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 

dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW memulai 


dengan haji sementara sebagian orang memulai dengan haji dan 
umrah dan sebagian lainnya memulai dengan umrah.?”? 


. - 3 0 “G. 

KIE IP APP USA gb Oli HIS —Y AYI 

' 23 sa. . na Mn 35 x 2 . 2 
MPA HE an ala Ke 


23976. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, . 
dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Anak 
(zina) itu dinisbatkan ke pemilik ranjang (ibunya)."" 





2 Sanadnya shahih. 


Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 10523. 
'8? Sanadnya shahih. 


Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23958. 
853 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


HAI6 5P HOP ALAN gb Oi GAS YAN 
daa Dah Ja Se da aa ag 
AG ea pai dad 
23977. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau shalat Ashar 


sementara matahari masih terlihat di kamarku sementara bayangan 
'belum muncul sama sekali. 


Pt Pd 


KANE 13 au 3 GAN 05 5 token Gam SNYAVA 
Ba AT la RN ot 


Oa EN SAPA G3 Sad Ji ae GP bath KAS Gatal 
MPA 


” 


23978. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Urwah, dari Aisyah, beberapa wanita mu'minah shalat Shubuh 
bersama Rasulullah SAW seraya mengenakan baju tertutup, dari bulu, 
setelah itu mereka pulang ke rumah dan tidak ada seorang pun yang 
mengenali mereka karena masih gelapnya suasana.” 





« Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 10107. 

854 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (2/6, no. 522), pembahasan: Waktu-waktu Shalat: Muslim 
(1/426, no. 611), pembahasan: Masjid, Abu Daud (1/111, no. 407), pembahasan: 
Shalat: At-Tirmidzi (1/298, no. 159), pembahasan: Shalat, An-Nasa'i (1/252, no. 
505), pembahasan: Waktu-waktu Shalat, Ad-Darimi (1/285, no. 1186), pembahasan: 
Shalat: Ibnu Majah (1/223, no. 683): dan Ibnu Khuzaimah (1/170, no. 332). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan angin " 

ai Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebehumnya pada no. 23933. 


— Musnad Imam Ahmad 








Tia .. 9... a09 ig 8 3 - kak 3 
KIE 3 AS LP AI YP Olham Kab —YYAVA 
Ae ne RN OA 2 Kan SB aa Ka Mena mL 
NE “33 ad "Ja NN ab ai os, v3 dls ag ce P3) asi 
S 23 .... 
FS Ji pala US 
23979. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, 
dari Urwah, dari Aisyah, Nabi SAW mendengar bacaan Abu Musa 


lalu beliau bersabda, "Dia diberi salah satu seruling keluarga 
Daud." 


ap 7 0 Lt. 0 04 7 ga NS | 
ANE 53 aje up KSR YP Okita SAS —YYAA: 
0 AOA AA Ben ore 4 2 PA g # .: Feni jaga 2 3,9 0 Hana 
KI AG Ale ale AN Ig dl PAI EL, IA Lela 
.. on . os 3 0G. nan ga 2g 0. ANA 2 3 . 2 
PI Kg Nb ea il WEI) LS Gl 


2 


£. 2 $ BS - ak Pa 
SEA Iko Ig AB RA Ja AN 


ed PJ . - - - -. o -5 0. 2 3 P 
eng Bi Nae Y AG) dl SEP ot pan :J83 tel 
Re je DO ant at. ti , 3. “8 e., - Pte, Ah Tea 
Ez IN plang ALE AI Geo dl Jaa) Kie S3 aly Milis Bye) 
UI MAY pa Cl OP NB AI de GARI j aat 
PP ot NX ag 1 - .—9 3.0 ..Ae0 re. £ 
Kel AE AI aka IN Sg) Kis Ag AS Le OAh Kak YG GI 

SA PN YP Na, bt Pa 2 2 0. Pa, 2g SA 

Mbag AE BI elo BI Jaa) K2 CS alba SF Lp JB, 
23980. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zulri, 

dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Istri Rifa'ah Al Ourazhi 
mendatangi Nabi SAW lalu berkata: Rifa'ah mentalakku begitu saja 


lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair, ia bagiku 
hanya seperti rumbai kain (maksudnya, suaminya impoten, -ed). 


856 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 22929. 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW hanya tersenyum lalu bersabda, "Sepertinya kau 
ingin kembali lagi kepada Rifa'ah, tidak boleh hingga kau merasakan 
kenikmatan bersenggama dengannya dan ia merasakan kenikmatan 
bersenggama denganmu." Saat itu Abu Bakar berada di dekat 
Rasulullah SAW dan Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash tengah berdiri di 
pintu menunggu diizinkan masuk, Khalid mendengar kata-kata wanita 
itu lalu berkata, "Hai Abu Bakar, apa kau tidak mendengar kata-kata 
wanita itu yang diucapkan dengan suara keras di sisi Rasulullah 
SAW?" Urwah berkata dalam riwayatnya, "Apa kau tidak melihat 
wanita itu berkata keji di dekat Rasulullah SAW?"?” 


PEP BA CAS On AL —YYAM 
So senat PN ND , Ia TN Na 1 PAN Una 
s3 Ha AN Ula Jon Gb aa Ha 3 Pena 
SI ata 573 ga ap Tab Ng as ee Zul 
ae & Ja “le j3 : Tg J3 tuan up Ga oAh | 
9 to. . . 
: ga aa 34 Ala ai 
23981. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Urwah, dari Aisyah, Mujazzir Al Mudhliji memasuki (kediaman) 
Rasulullah SAW, beliau melihat Usamah dan Zaid, keduanya 
mengenakan kain sutera dan kepala mereka ditutupi sementara 
kakinya terlihat, beliau bersabda, "Sesungguhnya kaki-kaki berasal, 


. dari sebagian lainnya." Urwah berkata dalam riwayatnya: Rasulullah 
SAW memasuki kediaman kami dalam keadaan bahagia.” 





ti Sanadnya Shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23940. 

258 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/87, no. 3731), pembahasan: Managib: Muslim (2/1081, no. 
1459), pembahasan: Menyusui, Abu Daud (2/280, no. 2267), pembahasan: Talak: 
dan At-Tirmidzi (4/440, no. 2129), pembahasan: Wala'. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 











Seo3 0 04 - 0. 0 . PA IG 
0P PN u Pan (Oli SIS —YYAAY 
2 oo. N 0 , 3 — 2 -& - aa, an 0 0. 
bag ae ale AI dy, NAN og ana La 
j | adi Sai 
23982. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari 


Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah: minuman yang paling disukai 
Rasulullah SAW adalah minuman manis yang dingin. 


Ie YP SGP 53 MEA ob ka Ci —YYAAT 
SEA di Jpn UB SE do La Ka ne 
| NI YG “JG 1 


23983. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 
dari Urwah, dari Aisyah RA, Shafiyah haid setelah bertolak lalu aku 
beritahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apakah 
ia menghalangi kita?" Aku berkata: Ia haid setelah berangkat. 
Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu hendaklah ia bergegas." 
Atau beliau bersabda, "Kalau begitu tidak."?60 





889 Sanadnya shahih. 

HR. At-Tirmidzi (4/307, no. 1895), pembahasan: Minuman: Al Humaidi (1/125, 
no. 257), dan Al Hakim (4/137). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Daahabi. ' 

'0 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/586, no. 1757), pembahasan: Haji: Muslim (2/964, no. 
1211), pembahasan: Haji, dan Abu Daud (2/208, no. 943), pembahasan: Haji. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


Pe 


“IA Ba Kera ne Ui cotik EMS -yyaAt 


si lag? 263 TA r Pa us 235 aa N Ta 


Oa dag ala Ai Kk & 05 Je en ang 
Ph 3, SA 3 an sI Te MAS YA a Cip EA) AA 


La) 
. 


8 


Beae  cekumg 5 J8 Ja 


“: ... 


23984. Sufyan menceritakan kepada kami, Ba dan Az- 
Zuhri menceritakan kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah, dia 
berkata: Aflah bin Abu Al Ou'ais meminta izin padaku untuk masuk 
setelah perintah berhijab diberlakukan dan yang menyusui Aisyah 
adalah saudaranya, ia datang meminta izin padaku untuk masuk tapi 
aku enggan mengizinkannya kemudian Rasulullah SAW masuk, 


beliau bersabda, "Izinkan dia, dia adalah pamanmu." Aku berkata: : 


Yang menyusuiku wanita, bukan lelaki. Rasulullah SAW bersabda, 
"Semoga beruntunglah kamu, dia pamanmu."?! 


L) an 


Ka ca KS GAN (Oka EA —YYAAO 

y St Re Se Man en big SIB Ane 
Jr Pp bi dang AG ala Tas de ass Sup 
NA SEM UB abs Ie OS) ca JT oi 
Ie yan Sos ella OA Tae eh HO Ol Gatal 


sa Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23936. 


— MusnadImamAhmad 








3 Pan SNP 2 SK Bo An Lath Aa, an , 2. 
CENI 4 ar Bai Ag ZA JG AN 3 WS 2 5 
Aaja J6 JB 


23985. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, 
dari Ubaidullah, dari Aisyah, dia berkata Sufyan: Aku mendengar 
suatu hadits panjang darinya yang tidak aku hafal, dari awalnya 
kecuali hanya sedikit, kami memasuki kediaman Aisyah, kami 
. berkata, "Wahai Ummul Mu'minin, beritahukanlah kepada kami 
tentang. sakitnya Rasulullah SAW." Aisyah berkata, "Beliau demam 
lalu meniup, kami menyamakan tiupan beliau seperti tiupan orang 
yang memakan kismis, beliau menggilir istri-istri beliau, saat beliau 
merasakan demam, beliau meminta izin kepada mereka untuk tinggal 
dirumah Aisyah sementara mereka yang bergantian mendatangi 
beliau, beliau diizinkan lalu Rasulullah SAW masuk dibopong dua 
orang, salah satunya Abbas, kaki beliau tertatih-tatih di tanah. Ibnu 
'Abbas bertanya, "Apa Aisyah tidak memberitahu padamu siapa orang 
satunya?" Sufyan menjawab, "Tidak." Ibnu 'Abbas Abbas, "Dia adalah 
Ali."'62 


X5 d S s aa “ Oa Wi —YYAAN 
mal Su OS bag la Ai Ko ot HERE 53 AI 
Aan IS Lah 
23986. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Sumayya, 
dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Aisyah, Nabi SAW 





862 Sanadnya shahih. | 
“Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23843. 


Musnad Imam Ahmad — 


mendapatkan Shubuh dalam keadaan junub, beliau mandi lalu 


puasa. 


as Td 


Gi pan AT 1 Ih OR ES HA Gis YAA 
H6 galuh ala Il de ep tel anna CL: Ji 


23987. Sufyan menceritakan kepada kami, Utsman bin 
Urwah menceritakan kepada kami, ia mendengar ayahnya berkata: 
Aku bertanya kepada Aisyah, "Wewangian apa yang kau berikan 
Kepada, Laba SAW?" Aisyah menjawab, "Wewangian yang paling 
harum. 


“2 IG AK ON Cg Wa Eh —YYAAA 
na SU kan me ia 
imbal At Ga HI Saba SA 3 DAA s3 ah ale 
JB Kg UG ya DIT ala Jas AB Ja il Ju 
Dane dm IS 3 cb ga Tobi angs 


363 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23944. 

364 Sanadnya shahih. 

Utsman bin Urwah bin Az-Zubair adalah saudara Hisyam, seorang perawi 
tsigah fadhil dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

HR. Al Bukhari (3/396, no. 1539), pembahasan: Manasik: Muslim (2/847, no. 
1189), pembahasan: Manasik, Abu Daud (2/144, no. 1745), pembahasan: Manasik: 
dan At-Tirmidzi (3/250, no. 1801), pembahasan: Manasik. 


— Musnad Imam Ahmad 








MA LAN SA GA ten ya Gp ane 3 
| « sai s3 


.. 


23988. Sufyan menceritakan kepada kami, Ibnu Al Munkadir 
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair 
mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah memberitahunya, seseorang 
meminta izin kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Izinkan ia (masuk), 
amat buruklah Ibnu Al Asyirah atau seburuk-buruk saudara Al 
Asyirah." Ibnu Al Munkadir berkata dalam riwayatnya: Saat orang itu 
masuk, Rasulullah SAW melirihkan omongan, saat ia keluar Aisyah 
berkata: Anda bersabda seperti itu padanya lalu Anda melirihkan 
omongan padanya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, 
seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat 
adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut akan 
kekejiannya."' 


4 . . - 
pp Okt Ul 1JB dala D3 Gebla GI —YYAAA 
SE IG ES 3 GI SP RN PS ya 
(aa PN ore 4 “ hh an 8 " o “. 2 - Pn 
SP) eny Sae AI aa Al Iya) pol GS Pal Gang Il 


2 "and 


23989. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan bin 
Ubaidullah, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata: 





$$ Sanadnya shahih. 

Al Hasan bin Ubaidullah adalah perawi tsigah fadhil dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim dan dalam kitab Sunan. 

HR. Al Bukhari (10/452, no. 3132), pembahasan: Adab, Muslim (4/2002, no. 
2591), pembahasan: Berbuat baik, dan Abu Daud (4/251, no. 4791), pembahasan: 
Adab. 


Musnad Imam Ahmad — 


Sepertinya aku melihat kilauan minyak kesturi dirambut Rasulullah 
SAW padahal beliau sedang berihram.?8 


os Pt . 
. 


PAI yg GAN K5 33 Ob Bi yaa. 

Ie Ip GAIB Ia Da Kaya LA ai 
ar Ir IP Ip aa PRE KUA RP! la ala Ri 
II Ip Dea G3 an an MAN US AB sapi J3 


3? 


IS be 5S Tea el LL : JG Ae ale Ke 
BN en uin dn ah Uu 


23990. Dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Al Oasim, dari Al 
@Gosim, dari Aisyah, Sahlah binti Suhail datang lalu berkata: Wahai 
Rasulullah, aku melihat sesuatu di wajah Abu Hudzaifah saat Salim 
masuk menemuiku. Rasulullah SAW bersabda, "Susuilah dia." Sahlah 
berkata, "Bagaimana aku menyusuinya, ia sudah besar." Rasulullah 
SAW tertawa lalu bersabda, "Bukankah aku lebih tahu bahwa ia 
sudah besar." Setelah itu ia datang lalu berkata, "Aku sudah tidak 
melihat sesuatu yang tidak aku suka di wajah Abu Hudzaifah."?” 





566 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/396, no. 1538), pembahasan: Haji dan Manasik: Muslim 
(2/847, no. 1190), pembahasan: Haji dan Manasik: Abu Daud (2/145, no. 1746), 
pembahasan: Haji dan Manasik, dan An-Nasa'i (5/38, no. 2693), pembahasan: Haji 
dan Manasik. 

867 Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (2/1076, no. 1453), pembahasan: Menyusui: Abu Daud (2/223, no. 


2061), pembahasan: Nikah, An-Nasa'i (6/104, no. 3319), pembahasan: Nikah: dan — 


Ibnu Majah (1/625, no. 1943), pembahasan: Nikah. 


Ea Musnad Imam Ahmad 








0 3 2. P4 5 
aah UP Ka Up GAN KP Elit SAS YAAA 
Pd aa Se AG Ana s1 X s3 a Aa . 0. 
J3 Aja AG BJ Pig KE Ko Co ANE LS 
dahi Yofz Cl AO Ad JG AA JA O 
AJE Sia L KA pa tg La Ia & Eh iba aa 
AI sa 3 Ta ale Ke Paya 
23991. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman 
bin Al Oasim, dari ayahnya, dari Aisyah, Nabi SAW bersabda 
padanya, ia haid sesaat sebelum masuk Makkah, "Tunaikan seperti 
yang ditunaikan orang haji tapi jangan berthawaf di baitullah." 
Aisyah berkata, "Saat kami berada di Mina, aku diberi daging sapi, 


aku berkata, 'Apa ini?" mereka berkata, "Nabi SAW berkurban sapi 
untuk para istri-istri beliau."'88 


-0 Do. . 3 « 
tail 01 yan Ma C3 JG Olah GAS -YYAAY 
ae dbe At Ijin Ol Gs 1 ola Dl ena 


AE SER PKS Ao Yap WTI OS 

23992. Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 

berkata kepada Abdurrahman bin Al Oasim, "Apa kau mendengar 

ayahmu bercerita, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW menciumnya 
saat beliau puasa?" Abdurrahman diam sesaat lalu berkata, "Ya." '? 





868 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/440, no. 294), pembahasan: Haid: Muslim (2/870, no. 1211), 
Abu Daud (2/152, no. 1778), dan AT-Tirmidzi (3/272, no. 954) dari jalur-yang 
lemah. 

889 Sanadnya shahih. 3 

HR. Al Bukhari (4/152, no. 1928), pembahasan: Puasa: Muslim erme, no. 
1106), pembahasan: Puasa, Abu Daud (2/311, no. 282), pembahasan: Puasa: dan At- 
' Tirmidzi (3/97, no. 727), pembahasan: Puasa. 


Musnad Imam Ahmad —- (eosy 


8 Pt - 


aa Li 23 3 In GA CO Kas —yyaar 
e) 3 EN, 2 P 

Ang ale AN Io MI, LI 1Ijit Lane Lala "Aas al 
N 3 0 . . 03 Png ajaa 
Wnha f J3 dan, GA Sae MA 
23993. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman 
bin Oasim ia telah mendengar ayahnya berkata, Aku telah mendengar 
Aisyah berkata, "Kami pernah memberi wangi-wangian kepada 
Rasulullah SAW dengan kedua tanganku ini ketika beliau mau 


berihram dan bertahalul, sebelum beliau melakukan thawaf 
ifadhah." 870 


aa aa) aa Gar Ie (Nek Ui —YY AAL 
| Kan tai Je Wp YES Patra 
23994.. Sufyan menceritakan kepada kami, dari 


Abdurrahman, dari Al Oasim, dari Aisyah, "Kami tidak pernah pergi 
haji kecuali bersama Rasulullah SAW.""' 


dat IP ai oi GAN KEP Olah G5 -YYA AO 
Te TP IPP UB SIB Ao Lab 1 The 
S8 J6 Ka 3 wati Wi Ka Bae : “JUS ng 


esa Sanadnya Shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23987. 

87! Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/400, no. 294), pembahasan: Haji dan Manasik, Muslim 
(2/872, no. 1211), pembahasan: Haji dan Manasik, Abu Daud (2/152, no. 1777), 
pembahasan: Haji dan Manasik, dan An-Nasa'i (5/145, no. 2715), pembahasan: Haji 
dan Manasik. 


— Musnad Imam Ahmad 








23995. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman 
bin Al Oasim, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa (Aisyah) berkata, 
"Ketika Shafiyah haid, saya menceritakan hal itu kepada Rasulullah 
SAW." Maka beliau bersabda, "Apa yang menghalangi kita 
darinya?", saya (Aisyah) berkata, "Dia (Hafshah) telah melakukan 
thawaf ifadhah sebelum itu.", beliau bersabda, "Kalau begitu tidak." "2 


Ha 


TER 


dal Pa yh GARA K5 Ip Ai Cia “AA 


denda 04 - Da Oa ore to « 8 3 -: ta t 0. 
Ba Ga Aan na ae DE MAA 
SE YP Aa 


PP 


23996. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman 
bin Al Oasim, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda, 
"Tidaklah seorang Muslim yang tertusuk sebuah duri atau yang lebih 
kecil dari itu melainkan akan dihapus dosanya." 


5 $ Ga Ea an 18 - 
dad PI ad Kep Oh EL -yraay 
Kami BI 4 pa 5 29 DL ine cab GI aa 
AAS SG IS ad US LS KAS 3 ek Tabs 
Aeba O SES HA EA Ko Ip IE 
Brg 0 Bo IL beo 2 OK 5 
(SI 39 51525 Ig 13 Li rig 


23997. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdillah bin 
Abi Bakar, dari ayahnya ketika Rafi' bin Khadij meninggal dia 





"7 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23983. 
"2 Sanadnya shahih. 

— Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 9191. 


Musnad Imam Ahmad — 


mendengar Ibnu Umar telah menjelaskan bahwa tangisan ratapan 
terhadap mayit adalah siksa bagi mayit. Lalu saya mendatangi Amrah 
dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Aisyah berkata, "Hanya 
saja Rasulullah pernah berkomentar saat kematian wanita yahudi. 
Sungguh kalian akan menangisi wanita yahudi itu, padahal ia tengah 
disiksa." Lalu (Aisyah) membaca, "Seorang yang berdosa tidak dapat 
memikul dosa orang lain" (Os. Az-Zumar (39): 7). 


IS - 


IP ad io CIA ES -YYAAA 

8... 8 , 2 03 
La kaga so AI Jpn oa Ai HA 3 
29 . Leo . 3x ad 9 rd 5 @ ra 
Uas « 1 ia tega gp OR) X0 LS JG 

04 0 o 
HIsi I kapai WS AE ten IP sarah Pad GS) 
0 P3 s0. 2. - .. Peta . « ng be - Tu 0 £ 
us “si dg ee xh, La, laa 33 Tn Aa Ag cela J3 
IBI Lai 5 DES Gap 
|. 23998. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi Walid, 
dari Abi Salamah saya pernah berkata kepada Aisyah, "Ibu, 
kabarkanlah kepadaku mengenai shalat Rasulullah SAW." (Aisyah) 
berkata, "Shalat beliau di bulan Ramadhan dan selainnya sama tiga 
belas rakaat, termasuk di dalamnya dua rakaat fajar." Lalu saya 
berkata, "Kabarkanlah kepadaku mengenai puasa beliau!" (Aisyah) 
berkata, "Beliau rajin berpuasa hingga kami mengatakan seolah-olah 
beliau tidak pernah berbuka dan beliau juga rajin berbuka hingga kami 


katakan seolah-olah beliau tak pernah puasa. Saya tidak pernah 
melihat beliau berpuasa lebih sering pada suatu bulan, dari pada 


374 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Abu' Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dan Neanya 
adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (3/152, no. 1289), pembahasan: Jenazah, Muslim (2/642, no. 
927), pembahasan: Jenazah: dan Abu Daud (3/194, no. 3129), pembahasan: Jenazah. 


— Musnad Imam Ahmad 














puasanya di bulan sya'ban, beliau terus melakukan puasa di bulan itu 
kecuali sedikit hari saja yang tidak." 


of Para u can Na calm Ka (Oli Ca SYYATA 
CI Sih krem Jaa Okita Ul Ol AI Jaa) GG Kala 
“0? - re e, ge “4 AA ac # 0 
SIA BI SIA Lela 2JE Jan 
23999. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari 
ayahnya, dari Aisyah bahwasanya Hindun berkata kepada Rasulullah, 
"Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir dan dia tidak 
pernah memberiku sesuatu kecuali untuk keperluan rumahku." 


Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, ambillah dengan baik sekedar 
untuk mencukupi dirimu dan anakmu." 


36 


Lae 33 ca LP ulun 56 DLan AS SY 
Gea AA9 HAL 1 
an oia 2 JS giaa si ala at 
24000. Sufyan menceritakan kepada kami, dari la dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Nabi pernah mengajakku berlomba 
(lari) cepat dan aku dapat memenangkannya. Lalu kami menghentikan 


lomba. Hingga ketika aku telah diberatkan oleh daging (gemuk), 
Rasulullah mengajakku berlomba adu kecepatan dan beliau 





875 Sanadnya shahih. 

Ibnu Abu Lubaid adalah Abdullah, seorang perawi tsigah. dan medianya. 
diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (9/514, no. 537), pembahasan: Jual beli: Muslim (11138, no. 
1714), pembahasan: Peradilan, Abu Daud (3/289, no. 3532), pembahasan: Jual beli: 
An-Nasa'i (8/249, no. 5420), pembahasan: Para pengadil, dan Ibnu Majah (2/769, 
no. 2293), pembahasan: Niaga. 

7 Pada naskah asli, tidak terdapat tulisan sama sekali. 


| Musnad Imam Ahmad — 


memenangkannya. Lalu beliau bersabda, "Ini sebagai balasan atas 


kemenanganmu yang lalu.' sa . 


ji (aa Ka (Sl | era cajalaa Uda AA akan 


— GT Lana SA - J6 


Hayo Padan De 
La S3 gai Ii Ag JG SS CN yaa 


24001. Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Abi Salamah 
bin Abdurrahman, ia berkata: Aisyah mengabarkan kepadaku bahwa 
dia pernah bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, sedang ketika itu 
(Aisyah) adalah seorang gadis. Lalu beliau bersabda kepada para 
sahabatnya, "Majulah kalian." Mereka lalu bergegas maju. Kemudian 
Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Kesinilah, saya mengajakmu 
beradu cepat." Lalu dia menceritakan seperti hadits di atas.” 


Pt - 


ds Ae 3 cal 5p plan 5P Pu ka Ye 
KN sah cela 3 II ga Ie Kou 
sad 


24002. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari 
ayahnya, dari Aisyah yang sampai kepada Nabi SAW (bersabda), 


87! Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (3/29, no. 2578), pembahasan: Jihad, Ibnu Abu Syaibah : 
(12/508, no. 15435), pembahasan: Jihad, Ibnu Majah (1/636, no. 1979), 1 
pembahasan: Nikah, dan Ibnu Hibban (318, no. 1310). Na 

878 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— MusnadImamAhmad -: 








"Bila makan malam telah disiapkan dan igomat telah 
dikumandangkan maka mulailah makan malam terlebih dahulu." 


6 . 


of AI 16 cal 53 isa GP oa bd —YY 
pa Ka Je Ip Sa J3 pita la A1 la AI Jgn 
Aglitat 


24003. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari 
ayahnya, dari Aisyah, "Bahwa Rasulullah SAW masuk Makkah, dari 
bukit yang tinggi dan keluar, dari bukit yang rendah." 


£, - 3. 
GAS KAI 3 al 5 al LP AN AS at 
SE ajaa pel APE Gg ala So AI Ia 
0.8 0. 2. ae an Pe 0 7 1 can 
C1 Yeloy SAP AI elo Al Iyan GAS 2 an, 
.. PI 2, 0... s5» . 1 2 “ia - uya 
PA by AM MR ap BA AAS JB Apt 


24004. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari 
ayahnya, dari Aisyah, "Bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan tiga 
kain yang terbuat, dari kapas yang putih." Abu Bakar berkata, 
"Dengan berapa kain Rasulullah SAW dikafani?" Saya berkata, . 





37 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (2/159, no. 671), pembahasan: Adab, Muslim (1/392, no. 557), 


. pembahasan: Masjid, Abu Daud (3/345, no. 3757), pembahasan: Makanan: Dan 2 








Tirmidzi (2/186, no. 354), pembahasan: Shalat. 
80 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (3/437, no. 1577), pembahasan: Haji, Muslim (2/918, no. 
1257), pembahasan: Haji, Abu Daud (2/174, no. 1868), pembahasan: Haji, dan At- 
Tirmidzi (3/230, no. 853), pembahasan: Haji. 


Musnad Imam Ahmad — 


"Dengan tiga kain." Abu Bakar berkata, "Kafanilah saya dengan dua 
kainku ini, dan belilah satu kain lagi yang lain."'! 


.. 3 ?, & 5 
Ho Aa IP OS Ol OP bin SAS YEL .0 

AK JB KAI Ie ya 2g en aa Ina Ghana 
- - BTC aan 9 5 ...@ 
Ag HN Ke Si NP sp t2yp 3 Gamal co 
. 0. PJ 4 

JSI og SAN Jin dya 
24005. aka menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajian, 
dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abi Salamah: Abdurrahman pernah 
berwudhu di depan Aisyah. Lalu dia (Aisyah) berkata, "Wahai 
Abdurrahman, sempurnakanlah wudhu. Karena, sesungguhnya saya 


telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah tumit yang 
tak tersentuh air wudhu dengan terjilat api neraka." 


| . 3 KJ 
NP ena OP ten Ol De old Ta AN GRAN 
Jb WAS, JI Gl Tya AN ET PE ATA 


Ja Wb ip KA Ya 
Bob OB Uu Aya, sisa PAPAN AN, 


881 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/135, no. 1264), pembahasan: Jenazah, Muslim (2/649, no. 
941), pembahasan: Jenazah: At-Tirmidzi (3/312, no. sa): pembahasan: Jenazah, 
dan Abu Daud (3/198, no. 31511), pembahasan: Jenazah. 

882 Sanadnya shahih. 

Ibnu Ajlan adalah Muhammad. Sa'id bin Abu Sa'id adalah Al Magburi. 
Keduanya adalah perawi tsigah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 15449. 


— Musnad Imam Ahmad 








. 8. 


Co, Pan Pa aka IS) 5, ata ea y Jaa 
Asu ya 


24006. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, 
dari Sa'id, dari Abi' Salamah, dari Aisyah, dia berkata, "Kami 
mempunyai sebuah tikar yang kami bentangkan ketika di siang hari 
dan kami letakkan di atas batu ketika malam hari. Ada sesuatu yang 
' saya belum memahaminya, dari Sufyan, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: 'Kaum muslimin shalat dengan shalatnya masing-masing.' 
Lalu beliau melanjutkan sabdanya: 'Bebanilah diri kalian dengan 
amal yang kalian mampu, karena Allah 'Azza wa Jalla tidak pernah 
bosan hingga kalian bosan. Adalah Rasulullah bila shalat, beliau 
berusaha mengerjakannya dengan rutin. Dan sungguh amal yang 


paling dicintai Allah adalah yang kontinyu'. 083 


ae AP tea aa onta Naa Y 


oo 0g. 


— os AG jp Wah Gp #pan J5 Gi Kana UD ai 
en ata 3 Tit PES ini da sie AN Je 
N 


24007. 'Sufyan menceritakan kepada kami, Yahya 
menceritakan kepada kami, dari anaknya saudaraku, Amrah, yaitu 
Muhammad bin Abdurrahman, dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata, 
"Nabi SAW meringankan shalat dua rakaat, sampai-sampai saya 
berkata dalam hati: "Beliau membaca Al F aatihah atau tidak?"."884 


883 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 10383. 
884 Sanadnya shahih. 
Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Akhi Umrah adalah Muhammad bin 
Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah Al Anshari. 


Musnad Imam Ahmad — 


5 . 


PRE Ag Men Kara Pa d— —Y LA 
MAKA Jb Tana LK Hi Ke 53 ank jin SAY, 
da Ao LT at HA LI Ka DU 


Pd P3 N £ .. 

2 ena SAN Ala HIU cerdas dea LAI OA SI) D7 :Jla 
LS IE PB gai ol Sina SE nu Has 
Agt 3 ES Ra, Pan DA Il 3 Uagan 1G Fa 


24008. Sufyan menceritakan kepada kami, Yahya 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Akhi Amtah tapi aku tidak tahu 
apakah benar dia atau selainnya, dari Amrah, dia berkata: Pernah 
Aisyah mengeluh sakit dan sakitnya terus berkepanjangan. Maka 
seorang ahli kedokteran datang ke Madinah untuk mengobatinya, lalu 
keponakan-keponakan Aisyah bertanya kepada si dokter tentang sakit 
yang diderita Aisyah. Si dokter menjawab, "Demi Allah, kalian 
menyifati seorang wanita yang terkena sihir, sungguh wanita ini 
terkena sihir oleh seorang budak perempuannya. Si budak perempuan 
mengaku terus terang dengan mengatakan, 'Benar, saya ingin dia mati 
hingga saya bisa merdeka'." Kata Amrah, budak tersebut adalah budak 
yang dijanjikan merdeka jika Aisyah meninggal, maka Aisyah 
berkata, "Juallah dia kepada orang Arab yang paling mulia dan 
jadikan harganya dengan harga pantas." 


NB 


2. 5 . 
AP 5 ADE al 3P dag Ip Cl MS YA 
Pi 2. Pa" A, # KP 3 4 7. ” ” . 1 
pl KPA elo ad pp AIO 5 TAI pap) Ijo 





HR. Al Bukhari (3/46, no. 1171), pembahasan: Shalat Tahajjud, Muslim (1/501, 
no. Ta pembahasan: Musafir, dan An-Nasa'i (2/156, no. 946). 
885 Sanadnya shahih. 
Al Haitsami (4/249) berkata, "Para perawi Ahmad adalah perawi shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 








dng Ah Tenan ina Tah Oh Ola Aa Ula Jae au 
j La Varia) 


24009. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Abi Oilabah, dari Abdullah bin Yazid -saudara sesusuan Aisyah-, dari 
Aisyah, dari Nabi SAW: Tidaklah seseorang meninggal dan 
dishalatkan oleh sekelompok orang yang mencapai seratus orang, 
lantas mereka meminta syafaat untuk si mayyit melainkan mereka 
diberi syafaat untuk si mayyit tersebut.?"6 


Bg ga DP PIN KEP Dita AS NN 
Al ai Haa ia Ag ai LA ge Lan 


aa 2 JB LS Ga ja) Ui 


Pa Rep -, « 


SAS P 


24010. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdul - 
dari Oais bin Muslim Al-Jadali, dari Hasan bin Muhammad bin Ali, 
dari Aisyah: Nabi SAW pernah diberi hadiah berupa potongan daging 
biawak yang didendeng setengah matang sedangkan beliau dalam 
keadaan berihram, lantas beliau menolaknya. Sufyan berkata, "Al 
Wasyigah adalah daging yang dimasak dan didendeng."'7 


886 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23920. 

887 Sanadnya shahih. 

Abdul Karim adlaah Ibnu Abu Al Mukharig, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Oais bin Muslim Al Judali adalah perawi 
tsigah dan haditsnya diriawyatkan oleh jamaah. Al Hasan bin Muhammad bin Ali 
adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. | 

HR. Abu Ya'la (1/83, no. 4616), Al Haitsami (3/230): dan Abdurrazzag (4/427, 
no. 8324). 

Al Haitsami berkata, "Pata perawi Ahmad adalah perawi shahih." 


Musnad Imam Ahmad — |705| 


Papa 


SI IP UEA ob Upah jp Oli CS 14011 
Ing Hi Lo dya) IAI CA OS inga La 
SD TE 
24011. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari 


Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Minuman yang 
paling Rasulullah SAW sukai adalah yang manis lagi dingin."'88 


dala "3 KAN) GP Una pa Oa nga DNAN 


3. 0 E 


JL agan Sai near) Nan NET 1 Pa peta bp!) Sale 


de oreo. 


feb Pp NN KIA an apa yaah 
"suji Ane Je Jan dng ife SS 1 rn 
Sa Ji lag dat Jang DS sate IS “33 


apa Lali S3 -Ju A Ate Je uf L AG “0 SE OS, | 


te “ah Png Kn Eta “Jus saji 


24012. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari 
Ibrahim, dari Algamah, Algamah pernah pergi haji bersama para 
sahabatnya, beliau menceritakan bahwa sebagian mereka ada yang 
berpuasa tapi ia tetap mencium dan mencumbuinya (istrinya). Lalu 
berdiri seorang lelaki diantara mereka yang telah berpuasa selama dua 
tahun. Aku ingin mengambil busur' panahku dan aku ingin 
memukulmu dengannya. Dia (Algamah) berkata, "Hanya mereka 
menahannya sampai mereka menemui Aisyah, lalu mereka menemui 
Aisyah dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut." Aisyah 





888 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23982. 


— Musnad Imam Ahmad 











menjawab, "Rasulullah SAW bea tapi juga mencium dan 
mencumbuinya (istrinya) dan beliau adalah orang yang paling bisa 
menjaga nafsunya diantara kalian." Mereka berkata, "Wahai Aba 
Syibl, tanyalah dia (Aisyah)." Dia (Algamah) menjawab, "Semenjak 
hari itu aku tidak pernah berkata keji di hadapannya." Lalu mereka 
menanyakan hal itu kepadanya (Aisyah) dan dia menjawab, "Beliau 
mencium dan mencumbui (istrinya) sedang beliau dalam keadaan 
berpuasa. "889 


ui SAE gi Ae ..X. Sa Kerep MNNY 


den ta PA H3 pb 
SAN 35 diah Has, CJan Padi J3 Is 08 dang se Para 


Sea aus aa Ju 


24013. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ubaid 
bin Nisthas, yaitu Abu Ya'fur, dari Muslim, dari Masyrug, dari Aisyah 
pernah bercerita mengenai Nabi SAW, "Bila telah memasuki sepuluh 
hari terakhir Ramadhan beliau selalu bangun malam .dan 
membangunkan keluarganya, dan mengencangkan sarungnya." Sufyan 
berkata, "Pada satu malam, dari sepuluh hari terakhir tersebut beliau 
bersungguh-sungguh dalam beribadah." 


889 Sanadnya shahih. 

Ibrahim adalah An-Nakha'i. Algamah adalah Ibnu Gais An-Nakha'i. keduanya 
adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (4/149, no. 1927), pembahasan: Puasa, Muslim (2/77, no. 
1106), pembahasan: Puasa, Ibnu Khuzaimah (3/245, no. 2000), dan Al Humaidi 
(1/100, no. 196). 

890 Sanadnya shahih. 

Ibnu Ubaid adalah Abdurrahman bin Ubaid bin Nasthas. Oais adalah Ibnu 
Muslim Al Jadali. Hadits keduanya diriwayatkan oleh jamaah. . 

HR. Al Bukhari (4/269, no. 2024), pembahasan, Keutamaan Lailatul Oadar, 
Muslim (2/832, no. 1174), pembahasan: Ttikaf: Abu Daud (2/50, no. 1376), 
pembahasan: Shalat, An-Nasa'i (3/217, no. 1639), pembahasan: Shalat Malam, Ibnu 


Musnad Imam Ahmad — 


. 3 8 . 


2G Ge Ng asap AL ot Ga 5 SNN 
AP TN PN Iyan Gi HE Tae 13 dab pi 


Gl: age GUI PE IU MEI ntah Iya Iokab : ya ala 
SKA dag Oa dB Gal ala, Sat gl, AA 
BU 

24014. Sufyan menceritakan kepada kami, Thalhah bin 

Yahya menceritakan kepada kami, dari Aisyah binti Thalhah, dari 
Aisyah, dia berkata: Saya berkata, "Wahai Rasulullah! sesunguhnya - 
ada seorang bayi milik seorang Anshar yang meninggal sebelum 
baligh, (Apakah) dia akan menjadi salah satu burung di surga?." 
Beliau bersabda, "Atau selain 'itu wahai Aisyah, Allah telah 
menciptakan surga serta menciptakan penghuninya, Allah juga telah 


menciptakan neraka serta menciptakan penghuninya, dan mereka 
berada dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka. di 


| | | 3... . 
Pa PA 


MEA Kou Ai He 53 STA Gp tiba gi yak s 


TN TK aa PP) be Ayi PN ds PA ANN Nang 
A am) HI Da 5 3: -JG Jap M3 1 ata 
Pi 


en 


Majah (1/562, no. 1768), pembahasan: Puasa: Ibnu Khuzaimah (3/341, no. 2214), 
dan Al Humaidi (1/87, no. 187). 
21 Sanadnya shahih. 
HR. Muslim (4/2050, no. 2660), Na Ta Takdir, Abu Daud (4/226, no. 
4713), pembahasan: Sunnah, An-Nasa'i (4/57, no. 1947), dari Ibnu Majah (1/32, no. 
82), pembahasan: Mukadimah. 


— Musnad ImamAhmad 








24015. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Jami' bin Abi 
Rasyid, dari Mundzir, dari Hasan bin Muhammad, dari Istrinya, dari 
Aisyah, sebuah berita sampai kepada Aisyah bahwa nabi SAW 
bersabda, "Bila kejelekan telah terang-terangan di muka bumi, Allah 
menurunkan malapetaka kepada penduduk bumi." Dia (Aisyah) 
bertanya, "Padahal di tengah-tengah mereka masih terdapat orang- 
orarig yang taat kepada Allah '4zza wa Jalla?" Beliau menjawab, "Ya, 
kemudian setelah itu mereka menuju Rahmat Allah Ta'ala.” 


detaiy ab Gan Lb IL OA Bis —ye Lan 
TAP GP Gal UP AAN Ap lt Oil 
AP Ui ig daan Ie IP og 
24016. Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, "Saya 
melihat kilau minyak wangi" sedang dibacakan kepada Sufyan 'Aku 


mendengar Atha' bin As-Saib, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 
Aisyah, "Di kepala Rasulullah SAW setelah tiga kali." 


— Gaal —l IL ae op OS trek TNEANV 
OP tel Tp Jae op Kane Da GE 
MENY S aISG ASS H ay 


24017. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, 
dari Ibrahim, dari Umarah, dari bibinya, dari Aisyah, dari Nabi SAW, 





892 Sanadnya dha'if, karena ada perawi majhul bernama Imra'ah Hasan bin 
Muhammad. Begitulah yang dikemukakan oleh Al Haitsami (7/268). 

Hadits ini akan disebutkan secara shahih pada no. 26475. 

'9 Sanadnya shahih. 

Hadits ini adalah pelengkap hadits no. 23989. 


Musnad Imam Ahmad — 


"Anak-anak kalian adalah penghasilan kalian yang paling baik, maka 
makanlah dari penghasilan anak-anak kalian." - 


Pt 2 


ea 3 PAR yg (ot Wa Esa 
NE 23 TAN yag Para 3 ca P3) s Patra ga oya YI 
24018. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, 


dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau 
pernah menghadiahkan seekor kambing.” 


8 8 . 


KAN 5 celah GP tiap Ula Libas Lado —Y 414 
AN Ja Sab die A1 3 DLL ii SG 


24019. Sufyan menceritakan kepada kami, Amru 
menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Aisyah, dia berkata, 
"Tidaklah Rasulullah SAW meninggal hingga dihalalkan untuknya 
(menikahi) para wanita." 





'4 Sanadnya hasan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23914. 

At-Tirmidzi dan ulama lainnya menilai hadits ini shahih, meskipun ada perawi 
majhul, yaitu bibi Amarah bin Umair. 

95 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/547, no. 1701), pembahasan: Haji: Muslim (2/958, no. 
1321), pembahasan: Haji, An-Nasa'i (5/173, no. 2785), pembahasan: Haji, Abu 
Daud (2/146, no. 1744), pembahasan: Manasik, dan Ibnu Majah (2/1034, no. 3096), 
pembahasan: Manasik. 

89 Sanadnya Shahih. 

HR. At-Tirmidzi (5/356, no. 3216), pembahasan: Tafsir, An-Nasa'i (6/56, no. 

3204), dan Al Baihagi (7/54). 


— Musnad Imam Ahmad 





Ce GP tega ai ah IP DE ES NN 
HA Ay pg dl Ah Jo DI danea GA 
LA P6 din Tr ol CU Aa Ip WAE bi 


24020. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayyub bin 
Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, tatkala dihadapkan 
kepada Nabi SAW seorang pencuri, maka beliau memerintahkan 
“(untuk memotong tangannya), lalu dipotonglah." Mereka berkata, 
"Wahai Rasulullah, kami tidak berpendapat bahwa dia sampai pada 
hukuman ini." beliau bersabda, "Jikalau Fathimah (mencuri), sungguh 
aku akan memotong (tangannya)." Sufyan berkata, "Saya tidak tahu 
bagaimana keadaan pencuri tersebut."'” 


o - - 3.3 La Pt - 


3 33! A5 JB MA Op Gaib SAS YNA 
or A 3 ,.? NA .. 2 0. - 0 0... Td 
—e SW ap Apung os HAN 3 Aga YP 1 ai 


PG 3 ", Tana 

BL at ut 3 yeag el 3 

24021. Hafs bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Abi Adh-Dhuha, 


dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah 
melakukan shalat sedang saya berada di depannya." 


877 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (4/132, no. 4373), pembahasan: Hudud, Ibnu Majah (2/851, no. 
2547), pembahasan: Hudud, At-Tirmidzi (4/37, no. 1430), pembahasan: Hudud':. 
Muslim (3/1315, no. 1655), pembahasan: Hudud, dan Al Bukhari (12/87, no. 6788), 
pembahasan: Hudud. 

298 Sanadnya shahih. 

Abu Adh-Dhuha adalah Muslim bin Shubaih, seorang perawi #sigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23970. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ja pp nia aa SNLNY 


mebuat aua kn 1G Ie 3 KS 
43 Ca La Ia AN gor sai SE TA sa bei An 


2 Bo. 000 


M3) 0m 


24022. Hafs bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Al 
A'masy, dari Salim bin Abi Al-Ja'di, dari Aisyah, dia berkata: Saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang 
melepas bajunya di selain rumah suaminya, maka ia telah membuka 


penutup antara dirinya dengan T' uhannya."? 


09 Pr 203 3 0 -— 


IPP ep DN Ip Tangan JB Cal SA ea aan NN 
gp sa Aa Tb On Neng 
A1 Kabah Ol GAS itali le At lo At Jah JB IG Kagle 


dab 8 Ja GA Gak ON Ga Ca J3 GP 

24023. Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Saya telah mendengar Ubaidillah bin Amru, Malik bin Anas 
mengabarkan kepada kami, dari Thalhah bin Abdul Malik, dari Al 
Oasim, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah 'Azza wa Jalla 
maka taatilah Dia. Sebaliknya barangsiapa yang bernadzar untuk 


399 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (4/139, no. 4010), pembahasan: Hamam, At-Tirmidzi (5/114, 
no. 2803), pembahasan: Adab, Ibnu Majah (2/1234, no. 3750), pembahasan: Adab, 
Ad-Darimi (s2/365, no. 2651), pembahasan: Meminta Izin, Ath-Thayalisi (212, no. 
1518): dan Al Hakim (4/288). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 


— Musnad Imam Ahmad 








bermaksiat kepada Allah 'Azza wa Jalla, maka jangan bermaksiat 
kepada-Nya." 2 


Pt 7 


Ip cah Pala ala JM Goa HN GAS NN 

ga lan ld Jen Ip YG Tana 

HIab AA aka JA knp ip Ma ALA Jan) 
Laga Jr PA ale La Kia DG OI 


24024. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris berkata: 
Saya mendengar Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, "Dirimu telah dua kali 
diperlihatkan kepadaku dalam mimpi dan ada seorang lelaki yang 
membawamu dengan berbaju sutra curian. Lalu dia berkata: 'Ini 
adalah istrimu.' Lalu aku bersabda, 'Bila ini dari Allah Azza wa Jalla, 
maka (Allah) akan menghukumnya'" 9 


cal 5 ceLha Gran JB OK 2 Ta Kara —Y£ Yo 
Ie Iran Tp Sh ka aa 3 MG Lane 13 
sy ia BEAN ang ala 


24025. Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari 


900 Sanadnya hasan. 

Ubaidullah bin Umar Al Ourasyi adalah perawi magbul dan hapalannya masih 
diperdebatkan. Thalhah bin Abdul Malik adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23957. 

201 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (7/223, no. 3895), pembahasan: Keutamaan Anshar, dan 
Muslim (4/1889, no. 2438). 


Musnad Imam Ahmad — 


Aisyah, dia berkata, "Singgah di Abthah bukanlah sunnah, hanya saj a 
Rasulullah SAW singgah di sana karena itu adalah jalan yang paling 
mudah untuk keluarnya beliau."”2 


Pa 


aa di da is NYI 

Ga cal, (5 DS pita ale AN ko oi AE 6 cal 6 

D ba ba ebi KG IU 16 AU an :JG 
SG 1G 5 Ja II Ta ale Lo 


24026. Abdah menceritakan kepada .kami, Mi'sar 
menceritakan kepada kami, dari Migdam bin Syuraih, dari ayahnya, 
dari Aisyah, bila Nabi SAW melihat hujan, beliau mengucapkan, 
"Allaahumma shayyiban naafi an (Ya Allah berilah kami hujan yang 
bermanfaat). (Urwah) berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, dengan 
apa Nabi SAW bila memulai masuk tumahnya?. " (Aisyah) menj jawab, 
"Dengan bersiwak."”03 


Pt . 


PN adi trd CA Gi da is SY CANY 
Mn 2 Ul ta anu NG Tae Gp Wp 





202 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/591, no. 1765), pembahasan: Haji, Muslim (2/951, no. 
1311), pembahasan: Haji: At-Tirmidzi (3/200, no. 853), pembahasan: Haji, dan Abu 
Daud (52/209, no. 2008), pembahasan: Haji. 

03 Sanadnya shahih. 

Al Migdam bin Syuraih adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
Muslim serta keempat imam hadits lainnya. Abu Syuraih bin Hani' bin Yazid adalah 
perawi #sigah dari generasi tabiin (Mukhadhram) dan haditsnya diriwayatkan oleh 
Muslim. 

HR. Al Bukhari (2/518, no. 1032), pembahasan: Meminta Hujan, Abu Daud 
(4/326, no. 5099): An-Nasa'i (3/164, no. 1523): Al Humaid (1/131, no. 270): dan 
Abd bin Humaid (440, no. 1525). 


— Musnad Imam Ahmad 








ala PT SA 3 TI LAIN NW Ah ala 
| . - ... 4, »”3 2 Sh Aa 
MA IE J3 Oly AN JS Ai ai) tdi 


24027. Ali bin Hasyim Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Habib, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Fatimah binti 
Hubaisy mendatangi Nabi SAW seraya berkata, "Saya seorang wanita 
yang mustahadhah (wanita yang mengeluarkan darah lebih, dari batas 
waktu haidh)." Maka beliau bersabda, "Tinggalkan shalat di hari-hari 
haidmu, kemudian mandi dan berwudhulah pada setiap kali shalat, 
meskipun darah tersebut masih menetes di pembalut'"“““ 


J - 
ara 


(Bi Pa TN Ju Hye Ba AS AN ANYA 


2 2E hn Jd Ip pa KIE RIS 2 GP op 
Ca, d Naa 2Ua2G ci 2 aan Lb (S3 

24028. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dia 
berkata, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al 
Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah membeli 


makanan, dari seorang Yahudi secara bertempo, lalu Nabi 
memberikan baju besinya kepadanya sebagai gadai'." 





”4 Sanadnya shahih. 

Habib bin Abu Tsabit adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
jamaah. 

HR. Al Bukhari (1/330, no. 227), pembahasan: Wudhu: Muslim (1/262, no. 
333), pembahasan: Haid, Abdu Daud (1/72, no. 280), pembahasan: Bersuci: dan At- 
Tirmidzi (1/217, no. 125), pembahasan: Bersuci. 

“05 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (4/302, no. 2068), pembahasan: Jual Beli: Muslim (3/1226, no. 
1603), pembahasan: Irigasi, At-Tirmidzi (3/519, no. 1214 dari Ibnu Abbas), 
pembahasan: Jual Beli, An-Nasa'i (7/288, no. 4610), pembahasan: Jual Beli: dan 
Ibnu Majah (2/815, no. 2439), pembahasan: Jual Beli. 


Musnad Imam Ahmad — 


- - 
9 - 9 18 - 
. 


VP SAE GAS YG udah aayaa d Bas —yeya 

AJ AI Hu AG ne I3 AI S3 sma) 
L 3 - | e 5 St aa se 
Aas AI 3 Otto dh ale 


' 24029. Abu Muawiyah dan Ya'la menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari 
Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Saya sama sekali 
tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada (tanggal) 
sepuluh (Dzul hijjah)." 6 


ed - 
0 Pe 2. Pet) 2 


SP LA SIS NG oh angga PERS year 

le Le 3 Jay JG AB TAI 18 op 2 GA 
in Kp ab PI Ay alus 
| 24030. Abu Muawiyah dan Ya'la menceritakan kepada kami, 

'keduanya berkata, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari 


Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW 


bersabda, "Sesungguhnya yang paling baik dimakan oleh seseorang 


adalah hasil dari usahanya dan anak merupakan hasil usahanya." 


“ . “0 0. “0 Pt c- “ # un 
GP Kab SP RN BIS djaa pd UAS YA 

aa sa PE ox. A.A -, y La rn o TER AP . 0. .. 
K2 Ju (eng Ale Al Geo Al Ogan Ji BE KIS 3 GAN 


. 


NP PPA Da aa - 0. To. Joro- 0 T- # Sono io 
TEA EA Gb P5 GP ai 3 ud JB LA 





206 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23914. 
“7 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24017. 


— Musnad Imam Ahmad 





9 . .. 3 2 PAN NaaN CL en s2 ono Neh, ... 
BII Ceri Jai ari OTS Gb Sta JPN SP Ur) 
5 sataa LN 2. £ 3 Pad P3 5 A5 4, 5, NA 5 2 - 2 
SI Bi II J1 HS Al Ito AI Ja) JS 

is g ed 5 PJ - 

Pena NN PER 

24031. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 

kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW pernah ditanya, ayahku berkata 'dan “tidak 
dimarfu'kan oleh Ya'la, mengenai seorang lelaki yang menthalak 
istrinya, kemudian ia menikah dengan suami selainnya. Lalu ia 
menggaulinya, kemudian dia menceraikannya sebelum dia 
menikmatinya. Apakah dia halal untuk suaminya yang pertama? Lalu 
Rasulullah SAW bersabda, "Dia (wanita) tersebut tidak halal untuk 
suaminya yang pertama hingga suaminya terakhir merasakan 
madunya (baca: bersenggama) dan istrinya merasakan madu 


(suaminya)'." 8 


AA 3 RAN AS dgan il Bia rar 

HA Jb Kata AB 3 Tai R3 OS LG Tae 53 op 

IE Aga SE cek la SI Ke NI G3 3 

IU SSB NPL AN daya Ot Gal 35, 
BEAT Aa P3 JB al ale di Jo 
24032. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 

kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Istri 


Barirah adalah seorang yang merdeka, ketika ia dibebaskan, ia diberi 
pilihan oleh Rasulullah SAW maka dia pun memilih sendiri." 





"08 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13957. 


Musnad Imam Ahmad — 


(Aisyah) berkata, "Dan keluarganya berniat menjualnya dengan syarat 
wala' tetap milik mereka." (Aisyah) berkata, "Lalu aku ceritakan hal 
itu kepada Nabi SAW, maka beliau lantas bersabda, "Belilah dia, aku 
akan memerdekakannya dan wala' adalah milik orang yang 
memerdekakan."” 


GBI 3 LI KA ahyKA al CAS YAN 
Si ag lea Jo hi Joan pa CG EN 3 og 
Hala Jah PG JP 2 CG 


24033. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, 
"Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dari roti gandum selama tiga 
hari berturut-turut hingga beliau meninggal." 


aa Pu naa JET ka Gin yr 
ng ale Jo A Aas Gan KIE Ne 1 Gp op 
angen un EA 39 
24034. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, 
"Rasulullah SAW menikahinya (Aisyah) ketika dia masih seorang 
gadis yang berumur sembilan tahun, dan beliau meninggal ketika ia 
berumur delapan belas tahun." 


209-Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23935. 
310 Sanadnya shahih. 
| HR. Al Bukhari (9/549, no. 5416), pembahasan: Makanan: Muslim (4/2281, no. 
2970), pembahasan: Zuhud, dan At-Tirmidzi (4/579, no. 2357), pembahasan: Zuhud. 
?M Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 





(anal KT Oa 6 aa lu Kay Pufitaea —NY4 Yo 
2 IS ea WA ol ya M0 Oa GA ana 1 0S G3 
Pa 2. 5 . | 2 
Ubty Ah Asu Eat 28 AN MG GG GUA, 
A SY ten eh 
ja Ja «Jab Bat pi ale da AKAN 
ol ar GA jaan ya di 2) YEN aa 
rn cal 
24035. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Telah 
sampai kepadanya (Aisyah) bahwa ada sekelompok orang yang 
mengatakan sesungguhnya shalat tidak sah bila (dihadapannya) ada 
anjing, himar, dan wanita." Dia (Aisyah) berkata, "Bukankah mereka 
telah menyamakan kami dengan anjing dan himar, padahal aku pernah 
melihat Rasulullah SAW shalat di malam hari, sedang aku berada di 
atas ranjang yang terletak antara beliau dan kiblat?. Lantas karena aku 


ada keperluan maka aku berjalan dengan pelan-pelan, khawatir bila 
aku berpapasan dengan wajahku?."”? 


Pl en DA dalan yA Ga LAN 
Pa ot a 25 y 2 2 La je Ma aa 7 0. 9 . bapa 
Tar ale AI Iko AN J3 OS IG TAI 1 UIN, ale 


2 na 


en SEE os , ale (Yu pang "le A3 Ika 





HR. Al Bukhari (7/223, no. 3894), pembahasan: Keutamaan Anshar, Muslim 
(2/1038, no. 1422), pembahasan: Nikah, Abu Daud ea no. 2121), pembahasan: 
Nikah, dan An-Nasa'i (6/82, no. 3258), pembahasan: N: 

o1 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/581, no. 508), pembahasan: Shalat, Muslim (1/266, no. 512), 
pembahasan: Shalat, dan Abu Daud (1/189, no. 712), pembahasan: Shalat. 


Musnad Imam Ahmad — 


24036. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Ibrahim, dari Algamah dan Al Aswad, dari Aisyah, dia 
berkata, "Ketika Rasulullah SAW berpuasa beliau juga mencium dan 
mencumbuinya (istri-istrinya). Tapi, beliau adalah orang yang paling 
bisa menahan syahwatnya diantara kalian." 


28 GI 58 LAN SAS ANJUA jT SAS NY 

Pan MA IA 05. 25 ks Oa -..9 AAN CP RNN AR .. 

2 peking ANE AN Io AN San SAM KG KIS 33 pa 
BAB NE 


24037. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, 
"Rasulullah SAW pernah menghadiahkan seekor kambing ke rumah 
lalu beliau memasang kalung pada leher kambing tersebut (sebagai 
tanda)." 14 


op ARI 5 LARI SIS Cjaa pl CAS NE YA 


4 Pa ore 4 8, , kd . T : . APA . 0. .. 
Lama Y ia AE AI Ko Jgn JB 1G TI 33 pa 
td an T 2 Mal ag . MN Pb Pa nd 5S Sa ? L) H 
Up 22 bh) A33 Ui Jar SP ALA) VI BG SY yag 


. 
delanu 
8 


bada 


24038. Abu Muawiyah. Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin yang tertimpa 


Tah 





?13 Sanadnya shahih. 

“Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24012. 
?14 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24018. . 


— Musnad Imam Ahmad 











duri atau lebih kecil dari itu, kecuali Allah 'Azza wa Jalla mengangkat | 
"915 


derajatnya dan dengannya dihapus satu kesalahannya. 
() - 3 o- 0 - 2 jan Pa mo. 3 Pa 
IL y0— (Ola Cod (yan bab —Y£. YA 
TE NA Nan 3 3 0 -— 0 NI ln oo -. £. -. 
ale Ia IN Ipa la MSG IE OP YP KR 
Hg TS BP IA DI ga og Ga 
: 5 | Peta ys “ 
Aa Gea 
24039. Husein menceritakan kepada kami, Syaiban 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al 
Aswad, dari Aisyah, dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah 


SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin yang tertusuk sebuah duri 
kecuali karenanya ditulis satu derajat dan dihapus kesalahannya." 8 


AI RAN Bi nyaa AN ES tata 

A3 (Go dala DSA6 data Tata Sp IG ea 
BN -JG GI S1 ah la Jaa of Eh du 
ES NATA Ebi j anae DB ap Jo Bah 


Kg be Jo dgn in BBI seh Se 


ah 


24040. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
. kami, dari Ibrahim, dari Hammam, dia berkata, "Aisyah pernah 
kesinggahan seorang tamu, lalu ia memerintahkannya untuk memakai 


”15 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23996. 
916 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


selimutnya yang berwarna kuning. Kemudian (tamu) tersebut tidur 
Uengan menggunakan selimut tersebut, bahkan bermimpi (junub). 


— (setelah itu) dia (tamu) malu untuk mengembalikan selimutnya karena 


terkena bekas mimpi (junub). Lalu dia merendamnya di dalam air baru 
kemudian mengembalikannya. Lalu Aisyah bekata, "Kenapa harus 
merusak kain kami, bukankah sudah cukup mengeriknya dengan jari- 
jemarinya, karena akupun mengerik kain Rasulullah SAW dengan jari 


jemariku."”17 


PAN HPA AA sja EA tt 

A Baar (3 Dah (bahu v Ai 03 Cal A na Oa 
UT ane IG IU AA ena id yi MY ena 
S3 “JG del La ET PA (Ka 2 al TA PI dna 


- 


4 PJ 


0m 1333 J8, Ata 3 aa Jah AI SA PE Bab 154 
PP askiat 3 Se, di 13 BET JBS MS Jia 
Hate Je dina BEE at ya 


24041. Isma'il menceritakan kepada kami, Ibnu Aun 
mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Ummul 
Mukminin dan, dari Oasim bin Muhammad, keduanya Telah 
menceritakan mengenai umul mukminin yang aku tidak hafal hadits 
ini, dari hadits ini. dia (Gasim bin Muhammad) berkata: Aisyah 
pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, orang-orang telah melakukan 
dua peribadatan (haji dan umrah), sedang aku baru melakukan haji." 
Lalu beliau bersabda, "Tunggulah, bila telah suci maka berangkatlah 
kamu ke Tan'im, dan berniatlah, dari sana." Kemudian temuilah kami. 


?17 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23946. 


— Musnad Imam Ahmad 





—Di lain periwayatan dengan redaksi "Kemudian jumpailah kami— 
pada gunung ini dan ini. Kata (Oasim), Aku kira Nabi mengatakan 
demikian namun ada tambahan redaksi "Tapi sesuai kadar kemampuan 
dan bekalmu'. Atau sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasullah 
SAW." 


6 - Pa 


Pi NP ol UP ojetan Gis Yg .y 


Gp Ao at as gi nata Sl dase JB aah gg Bah 
AE — 2 aa IN He YG His ori) saat Ol LE 
AA Kilang oh Kapan 51 Saad Ga Ol Ip 2 
Aj Us CAT AU) Ia Je al ala At Jo Ai 1 Pegg dx 
| SE ab de pi Ol Je 


24042. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub 
mengabarkan kepada kami, dari Abi Zubair, dari Ubaid bin Umair 
berkata, "Telah sampai kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Amru 
telah memerintahkan kepada para wanita untuk melepas gulungan 
(sanggul) rambut kepalanya ketika mereka mandi." Lalu Aisyah 
berkata, "Sungguh mengherankan ibnu Amru, dia memerintahkan para 
| wanita untuk melepas sanggul rambut kepalanya. Kenapa dia tidak 
memerintahkan mereka untuk mencukur?. Sungguh aku dan 
Rasulullah SAW pernah mandi dalam satu bejana dan aku 
menyiramkan air ke kepalaku tidak lebih, dari tiga gayung." 





?18 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/610, no. 1787), ieisbabusta: Umrah, Muslim (21816, no. 
1211), pembahasan: Haji, At-Tirmidzi (3/264, no. 934), pembahasan: Haji: An- 
Nasa'i (5/177, no. 2803), pembahasan: Haji, Ibnu Majah (2/997, no. 2999), 
pembahasan: Haji, dan Ad-Darimi (2/74, no. 1862), pembahasan: Haji. 

219 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pt - 


5 dia AL JG Ai PS Bab —YttY 

A 9 » £ Sen eeatuang , 

De Iya OS AE LEIE 1 GNI pp Galah | 
kg 2. sat NI Man 
JB TN AA pa Se ri NG AE al an la 


24043. Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, 
dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata: Pernah suatu ketika 
Rasulullah SAW dalam keadaan junub kemudian beliau tidur dalam 
keadaan tak menyentuh air hingga setelah itu beliau bangun, lalu 
mandi."20 


GP GENAP tao GP GA EA Ntt 
pala ale Ai Io Ai dya) Bo LAS 2 sange UG 


Be en Ma ase ena J3 


. 


"4 
Kp Teen os 


24044. Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari 
Ibrahim, dari Algamah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah 
mengenai kualitas shalat Rasulullah SAW." (Aisyah) kontan 
menjawab, "Siapa diantara kalian mampu melaksanakan amalan yang 


dilakukan Rasulullah SAW?, Adalah amal perbuatan beliau selalu 


kontinyu (terus menerus)." 


Ubaid bin Umair adalha Ibnu Oatadah Al-Laitsi, seorang perawi tsigah dari 
generasi tabin senior. 

HR. Muslim (1/260, no. 331), pembahasan: Haid, Ibnu Majah (1/198, no. 604): 
dan Ad-Darimi (1/278, no. 1150). . 

920 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (1/58, no. 228), pembahasan: Thaharah: At-Tirmidzi (1/202, no. 
118), pembahasan: Thaharah, an Ibnu Majah (1/192, no. 581), pembahasan: 
Thaharah. 

221 Sanadnya shahih. 


17241 — Musnad imam Ahmad 


yA al BP uyal HP apr Bib -Yteto 

2 ? 4 Ah & Y, ke £ -- o Te ng. - 0. hai 0 

Of ia ALE AI Gala Al Sya) OS KU LIS YP dya 
LAN Me NRP ED SB £ Se ep Pria | - 2 9 5. 5 

8 Al Bai A3) (AI Hilal H0) pama AE) dah 


nah IE 


24045. Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari 
Abu Adh-Dhuha, dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah 
SAW memperbanyak bacaan ruku' dan sujudnya: 'Subhaanaka 
allahumma rabbanaa wa bihamdika allahummaghfir lii (Maha Suci 
Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan segala pujian untuk-Mu, ya 
Allah, ampunilah aku.)' Beliau mentakwilkan Al Our'an." 2 


Ag -JG al Cp 2 Oa CAS AAN 

Io dan NE 5 Dea el agus inge D GEA 

Hpf Aban j3 Jat D5 TAB la ag Dl dag ala hi 

BG UE Sp GS Iga Ie GB Is Jai 
PB II PES le Yp WE) Kan Yg Abe 


24046. Jarir menceritakan kepada kami, dari Oabus, dari 
ayahnya berkata, "Ayahku mengutus seorang wanita untuk bertanya 
kepada Aisyah, shalat apakah yang paling Rasulullah SAW cintai dan 
beliau tekun melaksanakannya?" (Aisyah) menjawab, "Beliau shalat 


HR. Al Bukhari (4/235, no. 1987), pembahasan: Puasa, Muslim (1/540,no. 783), 
pembahasan: Shalat: dan Abu Daud (2/48, no. 1370), pembahasan: Shalat. 
22 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (2/299, no. 817), pembahasan: Adzan: Muslim (1/350, no. 
484), pembahasan: Shalat: Abu Daud (1/232, no. 877), pembahasan: Shalat, An- 
Nasa'i (2/190, no..1047), pembahasan: Penerapan hukum, dan Ibnu Majah (1/287, 
. NO. 889), pembahasan: Mendirikan shalat. F 


Musnad Imam Ahmad — i 





empat rakaat sebelum Zhuhur dengan memanjangkan ketika berdiri, 

. dan memperbagus ketika ruku dan sujud. Adapun yang tidak pernah 
beliau tinggalkan ketika beliau sehat, sakit, bepergian, ataupun mukim 
adalah dua rakaat sebelum fajar." 1923 


- Pa 


AN AE Gi PRP Oli Ip oi Ci SN. 4V 
2 AA pai AP AI uk Jan JA AAA 20 Kan yg 


2. ae 23 
4473 Ie Ji aa) EN ae (LP ena P9 O yaba 
24047. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
. Ashim bin Ubaidillah, dari Al Oasim, dari Aisyah, pernah Rasulullah 
SAW mencium Utsman bin Mazh'un ketika ia telah menjadi mayyit, 
hingga saya melihat air mata mengalir di atas pipinya." 


ME AL JB AS AP EA NAN 

i or Aa » y G . 1g ... 0 

ip ee AN Ipa Tahta 1g TING ta JB Kama ep 
HERI AI A9 V9 cb Sraba Cakar Y 1d ag 


24048. Yahya menceritakan kepada kami, dari Abi Hazrah, 
dia berkata: Abdullah bin Muhammad berkata kepadaku: katanya: 
Aku telah mendengar Aisyah berkata: Aku mendengar Rasulullah 





"2 Sanadnya hasan, karena ada perwi bernama Gabus bin Abu Zhabyan yang 
dinilai layyin (lemah) oleh sebagian ulama, namun mayoritas ulama meridhainya. 
Ayahnya, Zhabyan (Hushain bin Jundab) adalah perawi tsigah dan madya 
diriwayatkna oleh jamaah. : 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23901. 

"4 Sanadnya shahih. 

HR. At-Tirmidzi (3/306, no. 989), pembahasan: Jenazah, Ibnu Majah (1/468, 
no. 1456), pembahasan: Jenazah, dan Al Hakim (1/361), pembahasan: Jenazah. 

Al Hakim menilai hadits. ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 


: — Musnad Imam Ahmad 





SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan shalat ketika santapan telah 
dihidangkan, dan tidak diperbolehkan pula mendirikan shalat dengan 


. 5 925 
menahan kencing dan buang air besar." 


2, 
LG . 


19 oles ida GA Ba Pa Kis —yt. ta 
2 ore Si ai , £ IA nah CB Ag Tatan L . oa 0 o- 
Kay ale IN Ko Syah GS LAI IP tra jha 
RAN J3 PES Dr OA SEN NA Ga 21 de 

24049. Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 

menceritakan kepada kami, Atha' berkata kepadaku, dari Ubaid bin 

Umair, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak sedemikian 

sangat menjaga shalat-shalat sunnah seperti halnya penjagaan beliau 

terhadap dua rakaat sebelum Shubuh." 


1 Ka Chin 2JE AN IE Pai CS to. 


. o” 3 ” 8. . PE - et Aa @ 5 Ke 2 
3 (Ie 2535 Yo Of sek ale It Ko op ina 
3 aa : bah te aa Peka ? 3 0 “2.3 5 Ou 
Ji G3 OS YI Ale S6 1G 0 AL ISP al 

| Nb 333 Nih 


24050. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, 
dia berkata: saya mendengar Al Oasim, dari Aisyah, dari Nabi SAW, 





"25 Sanadnya shahih. 

Abu Hazrah adalah Ya'gub bin Mujahid, seorang perawi tsigah dna haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim. Abdullah bin Muhammad adlaah Ibnu Abu Bakar Ash- 
Shiddig, seorang perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

HR. Muslim (1/292, no. 560), pembahasan: Masjid: dan Abu Daud (1/22, no. 
89), pembahasan: Thaharah. 

2 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/45, no. 1169), pembahasan: Tahajjud: dan Muslim (1/501, 

no. 724), pembahasan: Shalat. | 


Musnad Imam Ahmad — 


bahwasanya Bilal pernah mengumandangkan adzan di waktu malam, 
maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum 
mengumandangkan adzan. (Aisyah) berkata, "Saya tidak mengetahui 
jarak antara adzan Bilal dan Ummi Maktum kecuali turun-naiknya 
kedua orang itu." (Maksudnya, Bilal mengumandangkan adzan 
sebelum munculnya fajar kemudian ia menunggu dan mengawasi 
munculnya fajar sambil membaca doa. Ketika telah muncul fajar dia 
turun dan memberitahu Ibnu Ummi Maktum bahwa fajar telah muncul 
maka Abdullah bin Ummi Maktum naik dan mengumandangkan 
adzan Li red)?” 


OX 0. - Papa 


Dea JB AKP L— Ye. 01 
th 3 JP, AS puti Ka "JG nu an 


atas SI si Bi Kapan Uty Jai da dila M Le Ai Ae 

BN En Ma LI 90. 

24051. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, 

dia berkata: Saya telah mendengar Al Oasim berkata, dari Aisyah, dia 

berkata, "Alangkah jeleknya kalian menyamakan kami dengan anjing 

dan keledai. Sungguh, aku melihat Rasulullah SAW shalat sedang aku 

terbentang di hadapannya. Bila beliau ingin sujud, beliau memberi 

isyarat, yaitu kepada kakiku, maka aku menariknya, baru kemudian 
beliau sujud." 





“7 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah muhaddits senior dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. 

Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Oaththan. Ubaidullah adalah Ibnu Uma Al Umari. 
Al Oasim adalah Ibnu Muhammad bin Abu Bakar. 

HR. Al Bukhari (1/160, cet. Asy-Sya'b), pembahasan: Puasa: Muslim (2/768, 
no. 1092), pembahasan: Puasa, At-Tirmidzi (3/77, no. 706), pembahasan: Puasa: dan 
Ibnu Khuzaimah (3/211, no. 1932), pembahasan: Puasa. 

At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 

?8 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 





. IS 


La GIA AG Ela CL AI Ia Bi toy 
Ha Jie GA gp Kap Gpp yag al 
. SNI oa AA UP S3 PN N ag 


24052. Yahya menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada 
kami, dari Sulaiman bin Yassar, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi 
SAW (bersabda), "Segala yang diharamkan karena ikatan keturunan ' 

diharamkan pula karena sepersusuan." 2 


Gb 5 KI BA EA) 1JB Yo 
3. 23 . er A, ., . Lp . .. 
Alta lag ANE Gllo ( yP AN 3 
24052. p. Dia (perawi) berkata: Abdullah bin Abu Bakar 


menceritakan kepadaku, dari Amrah, dari Aisyah, dari Nabi SAW 
dengan hadits yang sama redaksi dan makna.” 


AG 


CAS Kara :YG uas ola Aya Ma Sis - —Y£. or 
dai Jo op 3 HI TAI 3 San GP aka 
433 2 tniad ea: AN IG aan mg 


HR. Al Bukhari (1/588, no. 514), pembahasan: Shalat, Muslim (1/366, no. 512), 

pembahasan: Shalat: dan Abu Daud (1/891, no. 712), pembahasan: Shalat. 
: 98 Sanadnya shahih. 

“HR. Al Bukhari (5/253, no. 2646), pembahasan: Syahadat: Muslim (2/1068, no. 
1444), pembahasan: Menyusui, Abu Daud (2/221, no. 2055), pembahasan: Nikah, 
An-Nasa'i (6/98, no. 3300), pembahasan: Nikah: Ibnu Majah (1/623, no. 1937), 
pembahasan: Nikah, dan At-Tirmidzi (3/444, no. 1147), pembahasan: Menyusui. 
At-Tirmidzi menilai hadits hasan shahih. 

“30 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


MAS Gia JP Ce S3 In IA SN BI Aga al JG, 
. Ado o 2. . .. . 8. . 
BS Jia Ol dat Uh Uh LAS Ca UI Jaa TI) daa 
segi maa Ia Kaki Ol JB La HA AN JG 
24053. Abu Muawiyah dan Ibnu Numair menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada | 
kami, dari Syagig, dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Bila seorang wanita berinfak" —sedang Ibnu 
Numair berkata dengan redaksi, "Jika seorang wanita memberi 
makan—, dari rumah (harta) suaminya)." Abu Muawiyah berkata 
(Rasulullah SAW bersaba), "Jika seorang wanita berinfak tanpa ada 
unsur merusak (harta suaminya) maka wanita tersebut mendapatkan 
pahalanya dan suaminya juga mendapatkan pahala sepertinya karena 
hasil kerjanya, sedangkan sang wanita mendapatkan pahala tersebut 
karena apa yang telah ia infagkan dan bagi orang yang 
menyimpannya seperti itu juga." Abu Muawiyah berkata dalam 
riwayatnya, "Tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali." 


2 
19 LD er e 


AE SAS SBU IP oh Hi SAS —Yt ot 
Xx 8 NP aa Pr Ap ag ora IN - 04 0-4 aa. ara 
DI Ko Ian oh Ae EA JB ia DI H3 il 1d 


2 ban mela Ai SET Ian tea C2 “an ju Tn ala 
AR IS DG ea 3S NA 


28! Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

HR. Al Bukhari (3/293, no. 1425), pembahasan: Zakat, Muslim (2/131, no. 
1204), pembahasan: Zakat, Abu Daud (2/315, no. 1685), pembahasan: Zakat: At- 
Tirmidzi (3/49, no. 671), pembahasan: Zakat: dan An-Nasa'i (5/65, no. 2539), 
pembahasan: Zakat. 

At-Tirmdzi menilai hadits ini hasan. 


— Musnad Imam Ahmad Lt 





24054. Yahya menceritakan kepada kami, bin Sa'id, dari 
Zakariya berkata, Amir menceritakan kepadaku, dia berkata: Syuraih 
bin Hani' menceritakan kepadaku, Aisyah menceritakan kepadaku, 
bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang 
senang bertemu dengan Allah 'Azza wa Jalla, maka Allah akan senang 
bertemu dengannya. Sebaliknya barangsiapa yang tidak senang 
bertemu dengan Allah 'Azza wa Jalla, maka Allah tidak senang bertemu 


dengannya, dan kematian terjadi sebelum bertemu dengan Allah." 2 


Pt Td 


AN ge gi PAP Bab -Yt.o0. . 
MM dpn d5 AAN SIG EME Hah :JG WS 


, gue 


Se op MIE Cat ab Ui, can Prana yang Para 
3 Hp ta MO ad Leg MK dlu 3 


24055. Yahya menceritakan kepada kami, dari Jabir bin 
Shubhin, dia berkata: Saya telah mendengar Khilas berkata: Saya 
mendengar Aisyah berkata, "Aku dan Rasulullah SAW pernah 
bermalam dalam satu sarung, padahal aku dalam keadaan haidh." 
(Aisyah) berkata, "Maka jika beliau terkena sesuatu dariku beliau 
mencucinya dan tidak melebihi dari kadar yang terkena, lalu shalat 
dengan mengenakan sarung itu, meskipun ada sesuatu (bekas) maka 
beliau tidak menganggapnya" en 0 


282 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Amir adalah Asy-Sya'bi. 

HR. Muslim (4/2066, no. 2694), pembahasan: Dzikir, Ibnu Majah (2/1425, no. 
4264), pembahasan: Zuhud, dan Ad-Darimi (2/403, no. 2756), pembahasan: 
Memerdekakan budak. | 

933 Sanadnya shahih. 

Jabir bin Shubuh “adalah Ar-Rasibi, seorang perawi tsigah dan hadits ini 
diriwayatkan dalam kitab Sunan. Khallas adalah Ibn Amr Al Hijri, seorang perawi 
tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Abu Daud (1/70, no. 269), pembahasan: Thaharah, An-Nasa'i (1/188, no. 
372), pembahasan: Haid, dan Al Baihagi (1/313), pembahasan: Haid. 


Musnad Imam Ahmad — 


?. 
03 0 LB 


AN eka IE KL Pa Cit 01 

PPA » Fa » 1. 0g... 4 5 
Pe os Tg en To Jpn ol nge ap ola 
£ 1 . . (4 ... 9 KAI 2 Cal ” . . : 
AAN SI Ip La MN UEA 0 SE at ah el 


24056. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, 
dia berkata, "Aku telah mendengar Al Oasim berkata, dari Aisyah 
bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium atau menciumku 
sedang beliau dalam keadaan puasa. Dan adakah diantara kalian yang 
lebih dapat menahan nafsunya dari Rasulullah SAW?" 


? 
8. PPN, 


PJ 7 4 La Pp 
IL Hain WAS Old BAL Pi SAS Tt 0V 
SN oa. 2 Yen na 0 .. . 0. . Jo. 90 0 
OS el AE AI elo DI Sya) ot AAN 3 (By ya YP tee 


2 - PA - BEP NP AP . 2. 2 2 3839 - Pa Tana P3 
oa na) LH) up AN NA Pr (diana PA celah Gani 2 yg 


£ £ Png - P3 und Pa - & sed Paya & “ . nu 
II UR Y las B3 Y) slis Y sa ui 


2... 
3-0 


HS TIP YP Sah GNU ind oo jala HE 
24057. Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kami, dari 
Muslim, dari Masrug, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah. 
memohonkan perlindungan kepada Allah untuk sebagian keluarganya 
dan kemudian beliau mengusap dengan tangan kanannya. Lalu beliau 
mengucapkan, "Adzhibil ba'sa rabban naasi wa isyfi innaka anta 
syaafii laa syifaa 'a illaa syifaa uka syifaa 'an laa yughadiru sagaman 
(hilangkan penyakit wahai Tuhan para manusia -dan sembuhkanlah 


?34 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada.no. 23991. 


— Musnad Imam Ahmad 





karena sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, tidak ada 
kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak 
meninggalkan penyakit lagi)." 

(Perawi) berkata, "Lalu saya ceritakan hal itu kepada 
 Manshur, kemudian dia berkata kepadaku, dari Ibrahim, dari Masrug, 
dari Aisyah dengan hadits yang serupa. 1324 


0-3 3 0 Pa 


pai ca tujas | KaJB Uye ban Ke Tata 
Jana BPR TA YP (dalih GP aah YP PAN gp 
Y, NAN SY, lah Y3 den al ala Para aa 


24058. Abu Muaniyah menceritakan Haa kami, dia 
berkata: Al A'masy dan Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari 
Al A'masy, dari Syagig, dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata, 
"Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing, dan 
tidak juga unta, dan beliau juga tidak berwasiat dengan sesuatu (harta 
apapun)."86 : 


988 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur lagi imam. 
Sulaiman adalah Ibnu Mihran Al A'masy. Muslim adalah Shubaih. Masrug 
adalah Ibnu Al Ajda'. Hadits mereka diriwayatkan oleh jamaah. 

' HR. Al Bukhari (10/131, no. 5675), pembahasan: Penyakit, Muslim (4/1721, 
no. 2191), pembahasan: Salam: Abu Daud (4/11, no. 3890), pembahasan: 
Pengobatan: At-Tirmidzi (3/294, no. 973), pembahasan: Pemai, dan Ibnu Majah 
(1517, no. 1619), pembahasan: Jenazah. 

| 36 Sanadnya shahih. 
HR. Muslim (3/1256, no. 1635): Ibnu Majah (2/900, no. 2695), peimbakasah 
Wasiat, Al Bukhari (5/356, no. 2739), dan Abu Daud (3/112, no. 2863). 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
5 - 


II G3 Wotah VA JB SIN XS MEI —Y 4 OA 

Le... er 25 8 3 PMA . 0. » 30. 0 at 
#JB plg tele AI elo il 9S ARIE YP By ema YP Iekh YP 
“ 3 SA PA Tie Io LAI 0. 1 0 si PR aa: 1 si 
AA Laki Y 2JBG CA SSS 3 alel Up AI ci 151 


5 


2, de - 


. A9 


. 


24059. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Syagig, dari 


Masrug, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika seorang 


wanita berinfak dari harta suaminya." Lalu beliau menjelaskan 
maksudnya seraya bersabda, "Tanpa mengurangi pahala salah sa 
dari keduanya sama sekali." ! | 


Ie pa 5 pap Yi aa -JG ag kas » Kara —Y $ . “ . 
4 P4 7 0709 # . or o 2 o Fa ta 7. Oo. o 0. 
ab GNI R2 yi Gile AS KG AE 53 doa LP 


Pa () aa 0. Ta () kah (Nu o Pend 2 rd 1 0... 
Sup iB ii Hi ya Ml See G3 AL Ud ca 
"0 na Da 33 AA 3 $ 2 . Lg Ge . £ o P 
MG as Al Iga er 3 5 

Coban 3 Aa aed Jam) e Ca OP LN 
5 Oo. kaan Png 0 sa , £. 7 . 2 .. 2 Yana 
—1  2JB KUA (AU Of cl Iya) US DI MI H3 


24060. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari 
Masrug, dari Aisyah, dia berkata: Ada seorang wanita yahudi 
menemui Aisyah meminta agar dia diberi minyak wangi, lalu Aisyah 
pun memberinya. Kemudian (si wanita yahudi) berkata, "Semoga 
Allah menyelematkanmu dari siksa kubur." Dia (Aisyah) berkata, 





237 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24053. 


— Musnad Imam Ahmad 


"Hal itu masih tetap mengganjal bagi diriku hingga Rasulullah SAW 
pun datang, lalu aku ceritakan hal itu kepadanya. Aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, apakah di kubur ada penyiksaan?" Beliau menjawab, 
'Benar, mereka akan disiksa di kuburan-kuburan mereka, siksaan 


yang dapat didengar oleh binatang-binatang'. "8 


MAA Nb SANA Sh ana al WAS Yaa 
MG Sa Ulin ONH Tetpi Va daa Bta AS AN S3 


Lot Al 25 IU 83 33 Ih ale ate Cell UG da 


An 3 dy data Dan BY dn de ga 


24061. Abu Muawiyah dan Ibnu Numair menceritakan 
kepada kami secara makna, keduanya berkata: Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Muslim, dari Masrug, dari Aisyah, 
dia berkata, "Ada dua orang laki-laki yang menemui Nabi SAW, lalu 
beliau bersikap keras terhadap keduanya dan mencela mereka." 
(Aisyah) berkata: Saya berkata, "Wahai Rasulullah! Sungguh 
kebaikan yang telah didapatkan seseorang darimu tidak diperoleh oleh 
dua laki-laki ini darimu." (Aisyah) berkata: Kemudian Rasulullah 
bersabda, "Apakah kamu tahu perjanjian yang telah saya buat 
terhadap Rab-ku 'Azza wa Jalla?" Beliau bersabda, "Saya selalu 
mengucapkan: 'Ya Allah, setiap mukmin manapun yang saya cela, 





“3 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (2/538, no. 1049), pembahasan: Gerhana: Muslim (2/621, no. 
903), pembahasan: Gerhana, dan An-Nasa'i (3/133, no. 1475), pembahasan: 
Gerhana. 


Musnad Imam Ahmad — , 





saya pukul, atau saya laknat maka jadikanlah yang demikian itu 


sebagai ampunan dan maaf baginya, demikian dan demikian Kia 


?, 
9 . 


LP Keliah P ERA CAS iyaa Af BS NAN 


aa Tata s2 NX ai Y, SN TAN 8 - oo NS La 0. . 40 
bag ea lo Al Jay yA) PJB Lie 5 (By paa 


ma Aga LA 2 d3 LAI Sa Ia 3 3 Al 


LAS DE PP IU AE ee SI 0g Saki 
Aa ISA, (J3 52 AHASS A3 ag IA) 
24062. Abu Mua'wiyah Al A'masy menceritakan kepada 

kami, dari Muslim, dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata, "Suatu saat 
Rasulullah SAW memberi rukhsah (keringanan) pada suatu perkara, 
tapi ada sekelompok orang yang meninggalkannya. Kemudian hal itu 
sampai kepada Rasulullah SAW, beliau pun marah hingga wajahnya 
tampak memerah seraya bersabda, 'Bila ada suatu kaum yang 
membenci terhadap apa yang telah aku beri keringanan, maka demi 
Allah, sungguh aku lebih mengetahui tentang Allah 'Azza wa Jalla, 


dari pada mereka dan aku adalah orang yang paling takut kepada- 
Nya, daripada mereka Hita 


989 Sanadnya shahih. - 

HR. Muslim (4/2007, no. 2600), pembahasan: Kebaikan, bab: Orang yang 
dilaknat Nabi SAW. 

40 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (10/513, no. 6101), pembahasan: Adab: dan Muslim (4/..., no. 
2256), pembahasan: Keutamaan. 


— Musnad ImamAhmad 














Pt . 


GP tebaa | u Lag era Aya PP boa — —y. Ty 


alang le Se A S5 Ka IG 13 Syah 

Aa le s3 3 SU 6 

24063. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 

kami, dari Muslim, dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah 

SAW pernah memberi pilihan kepada kami, maka kami pun memilih 

beliau. Dan beliau sama sekali tidak menganggap tawaran pilihan itu 
sebagai talak atas kami." 


“ 


Pt . 


beban CARENI Eib 2JU Hye jl SAS —y tt 
ng ea Jo Iyag OS #6 LA LP injaa p 
3 tega 4 d3 oran Hn BJB jan SN) 
Main ja An KN daa 
BE BE II ea D5 AI ai LIS si 
An MO BE ia ME AR Ns Bus Y) 
Ha 

Ke sia, BA Uh Ob SPN bb 3 adah 


“- d9 


JEANS Tea Tea Aa Gp TA OS EN L yua Adu 


II. 9 Para 


Aa KN aa Oku aa ah Dl ep db ae 


M1 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (9/367, no. 5262), pembahasan: Talak, bab: Meiniberikan 
pilihan kepada wanita, Muslim (2/1104, no. 1477), pembahasan: Talak, bab: 
Memberikan pilihan kepada wanita: Abu Daud (2/262, no. 2203), pembahasan: 
Talak, bab: Memberikan pilihan kepada wanita: At-Tirmidzi (3/474, no. 1179), 
pembahasan: Talak, bab: Memberikan pilihan kepada wanita, An-Nasa'i (6/161, no. 
3445) pembahasan: Talak, bab: Memberikan pilihan kepada wanita: dan Ibnu Majah 
(1/661, no. 2052), pembahasan: Talak, bab: Memberikan pilihan kepada wanita. 


Musnad Imam Ahmad — 


ga Kala Can ya SI 9 Caanggar, Kia Do at 


24064. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Muslim, dari 
Masrug, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW....Sedang Ibnu 
Ja'far mengatakan, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, 
dari Sulaiman, dari Abi Adhuha, dari Masrug, dari Aisyah, dia 
berkata: Rasulullah SAW pernah berlindung dengan kalimat berikut, 
"Adzhibil ba'sa rabban naasi wasyfi innaka anta syaaffi laa syifaa'a 
illaa syifaa'uka syifaa'an laa yughadiru sagaman (Hilangkanlah 
penyakit wahai Tuhan para manusia dan sembuhkanlah karena 
sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan 
selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan 
penyakit lagi)." | 

“ (Aisyah) berkata: Ketika Rasulullah SAW merasakan 
sakitnya agak parah, yang kemudian beliau wafat, aku mengambil 
tangannya dan aku usap-usapkan pada tubuhnya sambil aku membaca 
doa tersebut. Tapi beliau menarik tangannya dariku, kemudian beliau. 
mengucapkan, "Rabbigh firlii wa alhignii birrafiigi (Ya Allah, 
ampunilah aku dan pertemukanlah aku dengan Dzat kekasih Yang 
Tertinggi). Abu Muawiyah berkata: (Aisyah) berkata, "Perkataan ini 
adalah yang terakhir saya dengar dari perkataan beliau." Ibnu Ja'far 
berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW bila sakitnya kambuh, beliau 
mengusap dengan tangannya seraya mengucapkan, "Adzhib 
(Hilangkanlah)."”2 : 


42 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24057. 


— Musnad Imam Ahmad 









Aa 





#5 tanam Pai mina mann mana 





7 
0. Pa 


TP tema YP MEN SAS dnaaa jd Ea pt No 

3 Png 2 .. Cet or. 0 Lo» “ng eeo 3 Da ag 42 0. ana 

AI Jae WII le LES Ba ju KG KAI 13 calo 

i ae - ag PE or- 4, Ta. 
A3 pe iN ale MN Ko 


24065. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Habib, dari Atha', dari Aisyah, dia berkata: Ada seorang 
yang mencuri (barangnya)nya, lalu ia (Aisyah) mendoakan buruk 
atasnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Jangan kamu 
beri keringanan atas dosanya dengan mendoakan keburukan." 


0 Lu 3.9 Pe ag 23 s HS 
Ca ab er aa AE ya 


n 2 hh 2 Huang . TA AP . 0. 8. o Ri 7 Os. 
Bl Ko Saing JB SE TEE IP ALA Yi mil 32 un 


SJ Fat Ab 1G Ja Cp SN eh ala 
BI GI VEa5 


24066. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Tsabit bin Ubaid, dari Al Gasim bin Muhammad, dari 
Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ambilkan untukku 
sajadah kecil dari dalam masjid." Aisyah berkata, "Sesungguhnya 
saya sedang haidh." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya haidh 
kamu tidak berada pada tanganmu." 





“3-Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (2/80, no. 1497), pembahasan: Shalat, baba: Doa. 

4 Sanadnya shahih. - 

Tsabit bin Ubaid adalah maula (mantan budak) Zaid bin Tsabit Al Anshari 
seorang perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 
.. HR. Muslim (1/244, no. 298), pembahasan: Haid, Abu Daud (1/68, no. 261), 
pembahasan: Thaharah, At-Tirmidzi (1/241, no. 134), pembahasan: Thaharah: An- 
Nasa'i (1/146, no. 271), pembahasan: Thaharah, dan Ibnu Majah (1/207, no. 632), 
pembahasan: Thaharah. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


3 Jo Papa 


SI ag sar 7) Kara Ayla 5 Bab —1Y£. Ww 
Ia pa 2 IS 5 Pe AG Kanan IE ia Bina 
AE. Pane Pa 2, aa MOP Ie RL ON MAN NN SA Yara an 0 
ata tel Ale AN Ip AI Ig) JG TG KANG 13 ing 
J5 CS of PE KS op “Ja JB Serta SI 
A3 AA 
24067. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij menceritakan kepada kami, dan Yahya -secara makna-, dari 
Ibnu Juraij berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Abi Mulaikah, dari 
Dzakwan Abi Amru, pembantu Aisyah, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah izin kepada para wanita dalam 


menikahi mereka." Dikatakan, "Sesungguhnya seorang perawan malu 
untuk berbicara." Rasulullah bersabda, "Diamnya adalah izinnya." 


AA Naa, ara Aya At GS YNA 

GB € Ag ds Oia O3 ii 3 KA MG AN 13 
NET Ata da Jina aa FAO Ju 
Ale 0S) AB Ai) 3 SAI Sh 206 Ra) Fi Las 


» 01 


Png JAR gp Jekmeh Cam UT II IS Lia Le P3 0 





45 Sanadnya shahih. 

Dzakwan Abu Amr maula Aisyah adalah perawi tsigah dan hadistsnya 
diriwayatkna dalam kitab Shahihain. 

HR. Al Bukhari (9/191, no. 5136), pembahasan: Nikah, Muslim (2/1036, no. 
1419), pembahasan: Nikah, Abu Daud (2/231, no. 2092), pembahasan: Nikah: dan 
At-Tirmidzi (3/406, no. 1107), pembahasan: Nikah. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


— Musnad Imam Ahmad: 











BALA It as NS 3 Gi (ola Lag 
Sa JG ak pa CA J3 Ie ad 


24068. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata, "Ketika Abu Bakar sakit parah, ia berkata, 'Hari apa ini? ' 
Kami menjawab: 'Hari senin." Dia (Abu Bakar) berkata, 'Pada hari apa 
Rasulullah SAW wafat? Kami menjawab, 'Beliau wafat pada hari 
senin.' Dia berkata: 'Sungguh aku berharap (umurku) antara aku 
(sekarang) dan malam." (Aisyah) berkata, "Ketika itu dia memakai baju 
yang terkena Lumpur merah." Maka dia berkata, "Bila saya meninggal, 
maka cucilah bajuku ini dan gabungkanlah ia dengan dua kain yang 
baru. Lalu kafanilah aku dengan tiga kain.' Kami menjawab, 'Apakah 
tidak sebaiknya kita menggunakan kain yang semua baru?.' Dia 
menjawab, 'Tidak, karena kain itu hanyalah untuk cairan-cairan 
daging yang meleleh.' (Aisyah) berkata, "Kemudian ia wafat pada 
malam selasa'."”46 


Pt . 


Io SGP Aa BAL IE Tya WA Gas —yt ana 

LI Fi HS TE AS 3 cal 53 ai oi GAN Ke 
BUS SSB ANJI A3 Lagi Ol Gt SGP nas 
SE 3 NG Gan GA Bab ab Il 
Seek EA Io MIA AS dia) SG 


... 


UI DS AS sah Aga sa 2 AI OS SG Agak 





ai Sanadnya Shahih. : 
HR. Al Bukhari (3/252, no. 1357), Malik (1/224): dan Al Baihagi (3/399). 


Musnad Imam Ahmad — 


ti B .- 0 PA - kl P ore laa an ot Aa, 2) 8 3 

AAA ya, Bp Ugal ya 2JUS teka IE lo al 
3 

24069. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Al Oasim, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, 
"Pada diri Barirah ada tiga masalah sehingga keluarganya ingin 
menjualnya dengan mensyaratkan wala' (hak perwalian) tetap milik 
mereka. Lalu hal itu saya ceritakan kepada Nabi SAW." Maka beliau 


bersabda, "Belilah dia dan merdekakanlah, sesungguhnya hak wala' 
bagi orang yang memerdekakan." (Abu Muawiyah) berkata, "Lalu dia 


| dimerdekakan dan diberi pilihan oleh Rasulullah SAW dan dia 


memilih dirinya sendiri." (Aisyah) berkata, "Banyak orang yang 
bersedekah kepadanya dan kami diberi hadiah. Lalu aku ceritakan hal 
itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "Sedekah adalah menjadi 
haknya (Barirah) dan hadiah adalah hak kalian, maka makanlah 
hadiah tersebut." 


0... o 0 - 09 Pt - “3 E na 
SP el LE CARA EN dihjaa jl EA YAN, 


EK, HN se Ia Lo. 0 Tan 0. & 9 - 
Lang :JB Uban 5 Cita Wa € yha Kg KIS 3 UB y pm 
d . .. o 4 3 neh . 2 nata Ta, # 0. - 0. 98. na £ 
Japag ESA JAN IS Tea TAG TEE LB BA ea Ui 


PAN 33 KE alan ala Ito Ai 


24070. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Muslim, dari Masrug, dari Aisyah dan Ibnu Ja'far, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dia berkata: Saya 


47 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/355, no. 1492), pembahasan: Zakat, Muslim (2/1143, no. 
1504), pembahasan: Memerdekakan Budak, An-Nasa'i (5/107, no. 2614): dan Ibnu 
Majah (1/671, no. 2076). 


— Musnad Imam Ahmad 2 





mendengar Abu Adh-Dhuha, dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata, 
"Rasulullah melakukan shalat witir pada setiap malam dan (waktu) 


Witirnya selesai sampai (waktu) sahur." 


Te03 20 3, 5 


dat Pan 3 Ala EA Ak id Bas yaa 
LIL Want Lp SAE Agil jatt alat LA MG Tae 1 
PM Sm op d3 AL ea Io LAI UI 133 


H3 Ol eade pay3 L Jin 

24071. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 

bin Amru menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 

“berkata, "Ada seorang wanita menemuinya dan menceritakan 

mengenai ijtihadnya." (Abu Muawiyah) berkata, "Lalu mereka 

menceritakan hal itu kepada Nabi SAW." dan beliau pun bersabda, 

"Sesungguhnya (amal) agama yang paling dicintai Allah 'Azza wa 
Jalla adalah yang kontinyu sekalipun amalan tersebut sedikit." 


ce9. 30 8, 


deal 3 09 ca Era ci la Bj Ea pa SN LVY 
HA tb aga ng ale An Io AI DS SG Ta 15 





48 Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (1/512, no. 745), pembahasan: Musafir, Abu Daud (2/66, no. 
1435), pembahasan: Shalat, bab: Witir, At-Tirmidzi (2/319, no. 456), pembahasan: 
Shalat, bab: Witir, dan Ad-Darimi (1/450, no. 1587), pembahasan: Shalat, bab: 
Witir. | 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

“49 Sanadnya shahih. ' 

HR. Al Bukhari (1/101, no. 43), pembahasan: Iman: dan Muslim (1/541, no. 
782), pembahasan: Musafir. | 


Musnad Imam Ahmad — Tra31 


Hd 
- 


Oa ja Tami Ol ca Ia SN Si Ia ana 
"3 . Ng 3 o AN na 5. 
PE Ia NB ES II JW 1JB Gala) 


24072. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Nabi SAW memiliki sebuah khamishah (kain jaitan berbahan 
sutera). Lalu beliau memberikannya kepada Abu Jahmah dan beliau 
mengambil anbijaniyah (kain tebal) untuknya." Maka mereka berkata, 
"Wahai Rasulullah, khamishah lebih baik dari pada anbijaniyah. (Abi 
Muawiyah) berkata: Beliau menjawab, "Sungguh, aku melihat 
gambarnya ketika shalat." 


s5. Ac Pen 2 


dal 33 EP II Alam ES dilan jl Ea YL VY 
en. : PO os IX . y 3 PES ni PANAS nan 
Pi gag On ES nh le Ke J3 OS "JL AE ps 
£ ja Kk Ieitina Na tag -- Haa Sina PN TART P3 
Da GONE Ing aa PPP adera Ja PAN Uh 
4 ae. Gg "4 
Done S data 20 al 
| 24073. Abu.Muawiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Ketika Rasulullah SAW gemuk dan berat badannya, beliau 
membaca: masyaaa allah 'azza wajalla (atas kehendak Allah 'Azza wa 
Jalla) sedang beliau dalam keadaan duduk, dan bila beliau selesai 
membaca tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau berdiri seraya 
membacanya kemudian beliau sujud."?1 | 





950 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23969. 

951 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/33, no. 1148), pembahasan: Tahajjud, Muslim (1/505, no. 
731), pembahasan: Musafir, dan Al Baihagi (2/490), pembahasan: Shalat. 


— Musnad ImamAhmad 


Pt 2 


cal 5P GP Ii Alba BIS dika pd Ui ye ve 

oa Tg: 3 bang ala AI ae AN Ijah OS RE TA 3 

Hd Ja 3 ea Sp ed PAS 
Mp SO ala to sala 


24074. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata berkata: Pernah didatangkan beberapa bayi kepada Rasulullah 
SAW. Lalu beliau berdoa untuk mereka, dan ada seorang bayi yang 
didatangkan kepadanya dan kencing di bajunya." Maka Rasulullah 
SAW bersabda, "Tuangkan air di atasnya dengan sekali tuangan." 


“ Gp ge Ra travel dya al Gas —Y4 Vo 
HP SIA Aa NI SSS IG angs 13 dya 
AB Pad dea Jian ad Jl IPS Ah 


24075. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Muslim, dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata, "Tatkala 
turun ayat-ayat terakhir surah Al Bagarah tentang riba, Rasulullah 
SAW langsung keluar menuju masjid dan mengharamkan jual beli 
khamer."?53 


982 Sanadnya shahih. 

'HR. Al Bukhari (1/325, no. 222), pembahasan: Wudhu, Muslim (1/237, no. 
286), pembahasan: Thaharah, Abu Daud (1/102, no. 374), pembahasan: Thaharah: 
At-Tirmidzi (1/105, no. 71), pembahasan: Thaharah: dan An-Nasa'i Sa no. 
302), pembahasan: Thaharah. 

At-Tirmidzi mengisyaratkan bahwa hadits ini hasan. 

”33 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pt 7 5 . 


ae eng ara HJ jaka Bab KVA 


SA Tapa Ia AN IP ji AS an Uti Ea 


24076. Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, saya telah 
mendengar Abu Adh-Dhuha, maksudnya yaitu tatkala turun ben elapa 
ayat terakhir dari surah Al Bagarah. & | 


0 . 


Hp erni GAS dijaa N EAS 1 NY 

Ha ng SA Ah LS 1G TAS p GP Lp dal 
ut HE aa all Ai KAI II son Ng 
IPA tea PA Ob ada Cat eU 3 


NA Mila 


24077. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Tamim bin Salamah, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, 
"Segala puji bagi Allah yang pendengaran-Nya sangat luas terhadap 
berbagai macam suara, sungguh telah. turun surah Al Mujadilah 
kepada Nabi SAW. Saat itu saya berada di pojok rumah, saya tidak 
mendengar apa yang kamu katakan. Lalu Allah menurunkan ayat, 
"Sungguh Allah telah mendengar wanita yang berbicara (berdebat) 
denganmu tentang masalah suaminya', (Os. Al Mujaadilah (58J: 1)... 
hingga akhir ayat.” 





HR. Muslim (3/1206, no. 1580), pembahasan: Irigasi, Al Bukhari (1/553, no. 
459), pembahasan: Shalat: dan Abu Daud (3/279, no. 3485), pembahasan: Jual Beli. 

?4 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 

Abu Adh-Dhuha adalah Muslim bin Shubaih. 

?55 Sanadnya shahih. 

Tamim bin Salamah adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
Muslim dan dalam kitab Sunan. 


— Musnad Imam Ahmad 





Ie05 202 Pt Ia 


cal 3 09 Aa Tera Aya P1 d— —Y£L.YA 


AS ae Hi Jin Sale G2 A5 SG Tae Lp 
E£E og 


IN LA Gg troli PA SN Png BA 5 LL 
3G ap Op epad Cas O) He bu 


24078. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Hamzah Al Aslami datang kepada Nabi SAW seraya berkata, 
"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya adalah seorang yang sering 
berpuasa, maka apakah saya harus berpuasa ketika dalam 
perjalanan?", Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu mau maka 
berpuasalah dan jika kamu mau maka berbukalah." 5 


Pt o-A30o Yy, Jo Bata 


ne Ben on YLAVA 


. 


Te Lo dah — JB Fa KA GP Ab eh Teko 2 


“ HP SIA Sr AP CAS 2 ang 


24079. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Shafiyah binti Syaibah, 
dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
setiap kaum memiliki materi dan materi orang-orang Ouraisy adalah 
budak-budak mereka." 


HR. Al Bukhari (13/372, no. 7386), pembahasan: Tauhid, An-Nasa'i (6/168, no. 
3460), pembahasan: Talak, dan Ibnu Majah (1/67, no. 188), pembahasan: 
. Mukadimah. 

”8€ Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (4/179, no. 1943), pembahasan: Shalat Muslim (2/790, no. 
. 121), pembahasan: Shalat, Abu Daud (2/316, no. 2402), pembahasan: Shalat, At- 
Tirmidzi (3/82, no. 711), pembahasan: Shalat, An-Nasa'i (4/188, no. 2308), 
pembahasan: Shalat, dan Ibnu Majah (1/531, no. 1662), pembahasan: Shalat. 

957 Sanadnya hasan karena ada perawi bernama Al Hajjaj bin Arthah. 


Musnad Imam Ahmad — 


2... 0 Ino PPA Ne ae 0 E 
Ing eh IE 53 se BAL CAiglaa pl UAS thn 
" PN 2... or ta 2, ag 2 2 0 Ta ee . 0. 3 PN ati 
lag Ie Ko GAN AS NU TAIL 3 Kesal 
s1 .2 0. P4 AL 0... . 2 - 0 13 oz 2 8 & 
5 WN 3 (333 PS Ka Ya Up K3 KE celim 
| KG or Ra s Ani 8. Nana, AU ia ar ng 2. 
DJ Ah pb V3 US ayah DJ Udi Ugal en 


24080. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Ashim 
menceritakan kepada kami, dari Tubalah binti Yazid Al Absyaimah, 
dari Aisyah, dia berkata, "Kami membuat Nabidz (buah yang 
direndam dengan air untuk di jadikan minuman) untuk Rasulullah 
SAW dalam sebuah bejana air minum, lalu saya mengambil 
segenggam anggur atau segenggam kurma dan kami memasukkannya 
ke dalam bejana tersebut, kemudian kami menuangkan air ke 
dalamnya pada malam hari dan meminumnya pada siang hari, atau 
kami (merendamnya) di siang hari dan meminumnya di malam 
hari."958 : 


“9 Pt - 


SS TP Cin dijah MEA LN 
A5 Na an nana Ten aa Tana oa ga. 
oke Ian JB SG IR 3 KL ol ob ep 


ad AN aa dan ala La AI Jati J8 saka dia AI ..... 


Ie KLS KN ASK AK 


Al Haitsami (10/28) berkata, "Di dalam sanadnya ada perawi bernama Al 
Hajjaj, seorang tsigah sedangkan sisa perawinya adalah perawi shahih." 

98 Sanadnya dha'if karena ada perawi majhul bernama Tubalah binti Yazid Al 
Asymiyyah, ada yang mengatakan, Bananah. Hadits ini sebenarnya shahih seperti 
yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadits. 

HR. Muslim (3/1509, no. 2005), pembahasan: Minuman, Abu Daud (3/333, no. 
3708), pembahasan: Minuman, dan At-Tirmidzi (4/396, no. 1871), pembahasan: 
Minuman. | 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib." 


— MusnadImamAhmad 


. 


2 1 . ai PO 2 o 5 Bgt MA s Aan 
asa Tales Ol agpdn Ad AJB paid GAN Al V5 Lal 
| Ke 


24081. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Bakar Al Ourasy menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, dia berkata: Tatkala Rasulullah 
SAW merasakan sakitnya bertambah parah, Rasulullah SAW bersabda 
kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, "Berikan kepadaku papan atau 
lembaran hingga aku menulis sebuah tulisan untuk Abu Bakar agar ia 
tidak diselisihi." Tatkala Abdurrahman pergi untuk berdiri, Rasulullah 

“bersabda, "Allah dan orang-orang beriman enggan jika kamu 
diselisihi wahai Abi Bakar." 


ag - 


“ 0 4 ge Kena 
HA K5 3 Lost UR JG Jarlilal Bis YENNY 
Sa Ia JET Lane KL i 
@ - - ee 03- 2. » : 
TE SNI B1 Lb AB 


Owp Bap Hugh 2 Ke Ju " O5a SG RaR 


Lana 


24082. Islamil menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, 
dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
yang dihisab pada hari kiamat maka ia akan mendapatkan adzab." 
(Aisyah) berkata: saya berkata, "Bukankah Allah 'Azza wa Jalla telah 
berfirman, 'Maka orang-orang yang diberi catatan amalannya dengan 
tangan kanannya akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah' 


?59 Sanadnya dha'if karena ada perawi bernama Abdurrahman bin Abu Bakar 
bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah, yang dinilai dha'if oleh jamin ulama. Hadits ini 
sebenarnya shahih seperti yang akan disebutkan nanti. 


Musnad Imam Ahmad — 


(Os. Al Insyigaag (84): 8), Rasulullah bersabda, "Ayat itu maksudnya 
bukan hisab akan tetapi hal itu adalah pemaparan (amal), 
barangsiapa yang didiskusikan hisabnya pada hari kiamat maka ia 
akan diadzab "80 


-s . 


Se SA Aa Bh Cit setan Ei5 YA 
ag: die Io Jaan HE ANE IP Bila YP 
SN EN EN AI 


24083. Ismail menceritakan kepada kami, Ishag menceritakan 
kepada kami, yaitu Ibnu Suwaid, dari Muadzah, dari Aisyah, dia ' 
berkata, "Rasulullah SAW melarang dubba' (wadah yang terbuat dari 
buah labu), Hantam (wadah yang terbuat dari campuran tanah, serabut 
' dan darah), nagir (batang pohon yang dijadikan wadah), dan muzaffat 
(wadah yang dilapisi ter)."?! 


BP 1 una 13 3 OA JG Ja ES NA 

Si Jo li HAL 5 LB AE ap saka Lp Up oi 
SA didi ag GM Ia IDE Ea eh Ie | 
9: 3 yi GIS Ky Ja JI 3 JA SN | 
den hb Ag da 





260 Sanadnya shahih. . 

HR. Al Bukhari (1/197, no. 103), pembahasan: Ilmu, Muslim (4/2204, no. 
2876), pembahasan: Surga, Abu Daud (3/184, no. 3093), pembahasan: Jenazah, dan 
At-Tirmidzi (5/439, no. 3327), pembahasan: Tafsir. 

'At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 
961 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23906. 


— Musnad Imam Ahmad 











Pa ab ai st Ja Ja Sa os Ang dia Ai 
SN YA 3 aa jg IU 
AS ain ala AI Ie II salad Meja Ag 
AE al Uh an HE TE Sa LI Io 
Rn AI gb MSI AA 


24084. Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Burdu bin Sinan mengabarkan kepada kami, dari Ubadah bin Nusai, 
dari Ghudhaif bin Al Harits berkata: Saya bertanya kepada Aisyah, 
"Apakah kamu melihat Rasulullah SAW mandi junub di awal malam 
atau di akhir malam?" Aisyah berkata, "Terkadang beliau mandi di 
awal malam dan terkadang pula beliau mandi di akhir malam." Saya 
berkata, "Allahu akbar, segala puji bagi Allah yang telah memberikan 
keleluasan pada suatu perkara." Saya berkata, "Apakah kamu melihat 
Rasulullah SAW' berwitir di awal malam atau di akhir malam?" 
Aisyah berkata, "Terkadang beliau berwitir di awal malam dan 
terkadang pula beliau berwitir di akhir malam." Saya berkata, "Allahu 
akbar, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keleluasan pada 
suatu perkara." Saya berkata, "Apakah kamu melihat Rasulullah SAW 
mengeraskan bacaan Al Our'an atau melirihkannya?." Aisyah berkata, 
"Terkadang beliau mengeraskannya dan terkadang pula beliau 
melirihkannya." Saya berkata, "Allahu akbar, segala puji bagi Allah 
yang telah memberikan keleluasan pada suatu perkara."”5? 


?82 Sanadnya shahih. 

Burd bin Sinan adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab 
Sunan. Ubadah bin Nusai adalah perawi tsigah fadhil alim dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Sunan. Ghudhaif bin Al Harits adalah sahabat menurut 
pendapat mayoritas ulama. 

HR. Abu Daud (1/58, no. 226), pembahasan: Thaharah, An-Nasa'i (1/125, no. 
222), pembahasan: Thaharah: dan Ibnu Majah (1/374, no. 1185), pembahasan: 
Shalat. 


Musnad ImamAhmad — /|751: 


Pt 


J3 Da aan usa Kab —Y£ Ao 


Kah ha “h Lo 


155 Lal Tae dana Jah Nan JG 6 
Leg 


24085. Ismail menceritakan kepada kami, dari Muhammad 
bin Ishag berkata, Abdullah bin Muhammad bin Abdirrahman bin Abi 
Bakrin menceritakan kepadaku, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Siwak dapat membersihkan mulut dan 
mendatangkan keridhaan Allah." 


UG mna CN NS 5 sa Ya 1 je ra an —Y LAM 
By Pa ape ap GUA HJG IG 15 
| dab eib, ab pena O Gan 
24086. Isma'il menceritakan kepada kami, Khalid Al 
Hadzdza' menceritakan kepada kami, dari Abi Oilabah, dari Aisyah, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin yang paling 


sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan 
“yang paling lemah lembut dengan istrinya "S—— 





”83 Sanadnya shahih. 

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar adalah perawi 
Isigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. Aisyah adalah bibi 
ayahnya. 

HR. Al Bukhari (4/158, sebelum no. 1934), pembahasan: Puasa: An-Nasa'i 
(1/10, no. 5), pembahasan: Thaharah, Ibnu Majah (1/105, no. 286), pembahasan: 
Thaharah, dan Ad-Darimi (1/184, no. 184), pembahasan: Thaharah. 

”& Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 10761. 


— Musnad Imam Ahmad 





0-3 Ao ia - 


HA IA gp ad Ya ds —YELAV 

Ja “ Je HI TER GA MEA lah Ml 
HS MAYA Aja TA sala ale A1 Jo Ai 
Ha Aa Gb Agil oh JP CAKE (BU GK JL 
Ai je 20 PN OBLIGASI Oh aga Kol 
ea 2 Ju BAB se kia 13 Is ce AI ih 
Pi tb Uh Jb: 2 Ke ap Ppt 


24087. Isma'il Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Sulaiman bin Musa mengabarkan kepadaku, dari Az-Zulkri, 
dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bila 
seorang wanita dinikahkan bukan atas perintah walinya maka 
nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Dan, bila 
(suaminya) Telah menggaulinya maka mahar menjadi haknya. Sedang 
bila mereka berbantah-bantahan maka penguasa menjadi wali bagi 

siapa yang tidak mempunyai wali." Ibnu Juraij berkata, "Saya telah 
menemui Az-Zuhri dan bertanya kepadanya mengenai hadits ini dan 
beliau tidak mengetahuinya." Dia (Az-Zuhri) berkata, "Sulaiman bin 
Musa telah mendapat sanjungan dari penguasa Al Oadhi karena dia 
ahli dalam masalah hukum'."963 





35 Sanadnya shahih. : 

Sulaiman bin Musa adalah Al Asydag, seorang perawi Sa dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim serta dalam kitab Sunan. 

HR. Abu Daud (2/229, no. 2083), At-Tirmidzi (3/398, no. 1102), Ibnu Majah 
(1/605, no. 1879): dan Al Humaidi (228). 

At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 


Musnad Imam Ahmad — 


du ab da Cal 2 Just Perek 
BI tg ale Ke AN IA JET Tae 1 Sa 
JA 5335 pd ed ad 3 Aga Lang 


24088. Imam Ahmad bin Hambal berkata: Isma'l 
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ali bin Zaid mengabarkan 
kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Apabila (seorang suami) telah duduk di 
antara empat anggota tubuh (menyetubuhi istrinya) kemudian 
memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya maka dia telah 
wajib mandi." 


IA Ga jap Ca da Eta - YAA 
2 an LEAN ani ip da 
age Jodi, 


24089. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, 
menceritakan kepada kami Amru bin Maimun bin Mihran, dari 
Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah, bahwasanya dia pernah mencuci air 
mani yang mengenai baju Rasulullah SAW” 





“66 Sanadnya hasan. 

HR. Al Bukhari (1/395, no. 291), pembahasan: Mandi, Muslim (1/271, no. 
348), pembahasan: Haid, Abu Daud (1/56, no. 216), pembahasan: Thaharah: dan At- 
Tirmidzi (1/180, no. 108), pembahasan: Nikah. 

At-Tirmidzi menilai hadits ini shahih. 

“1 Sanadnya Shahih. 

HR. Al Bukhari (1/332, no. 229), pebalaasi: Mandi: Muslim (1/239, no. 
289), Abu Daud (1/102, no. 373), At-Tirmidzi 1201, no. 117), dan Ibnu 
Khuzaimah (no. 287). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


La Musnad Imam Ahmad 


Pn ee Aa Ka. 








o 2 Oo. Lo Pee “3 . € ne 
j AA 2 y Kep Kanan - 0 . 20 -— 0 o- 
PA lan AN Iga) US KIE TAI IP Boh YP Ka 
MESRA Jp GUA lh 


24090. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
kami, dari Muslim bin Shubaih, dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata, 
"Rasulullah SAW pernah memberi pilihan kepada kami lalu kami 
memilih beliau dan beliau sama sekali tidak memperhitungkan 
tawaran pilihan itu sebagai talak." 


. ? 
0 a02 AO Lc, Be 


Moe 09 op pam Era Aan ii Can yr ea 

| Ta sa Na Sei Mean "5 Pekan Tan TEA NA . 0 
Ale AE SA al KPAI lte (adl Pap OS HIU IAI 12 
| Ad Ipa el Ia Jali 


24091. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata, "Suatu malam Nabi SAW pernah tidur di atas tulang 
rusuknya (beralaskan) kulit yang bulunya telah dibakar."?9? 


- 
AG 


Ian 3 MR CA IE jelata is yag 


00 


Aa Sea Re ana KL Son en Di 
Hy inka ae lp AN Japan NP NG REI 3 ASI 4 


Mm 


.. 
. 


?68 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24063. 

269 Sanadnya shahih. : 

HR. Al Bukhari (11/282, no. 6456), pembahasan: Kelembutan hati: Muslim 
(3/1650, no. 2082), pembahasan: Pakaian, Abu Daud (4/71, no. 4147), pembahasan: 
Pakaian, At-Tirmidzi (4/237, no. 1761), pembahasan: Pakaian, dan Ibnu Majah 
(2/1390), pembahasan: Pakaian. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


. 


Ie 
Se LA  yo2 SA SA Ea Heran ad yo 20 ca £ 
ON NB 2 y3 “.. @N C3. AN 2S si» 


— 


- 


Id 


aan PA ea 5 t 022 ie 02 Ja ya LX 5 Den £ 


m— sana As A3 KN AN EL TBC BASA Sa s 3 33 


—N 


Go Gear 2 Beny Ga LT 3 ft 
! Ie Ca9 kn xe 33 Ham Eta GAS JII d ea AYI AG 
s5. Aa 0. t Es 0 
| #2 3 nil an Us san sa 3, bp (MO 3S (ii 
0 3. 
pi 2 


24092. Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, 
dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW pernah membaca ayat, 
"Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Our'an) kepada kamu. di 
antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok 
isi Al Our'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun 
orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka 
mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat 
daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, 
padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan 
“orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada 
ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu, dari sisi Tuhan kami.' 
dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan 
. grang-orang yang berakal. " (Os. Aali Imran (3): 7), bila kalian 2 
melihat orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat mutasyabihat ii 
tersebut, maka merekalah yang dimaksud oleh Allah "Azza wa Jalla 
"Maka waspadailah mereka." | se 


770 Sanadnya shahih. 

HR. At-Tirmidzi (5/222, no. 2993), pembahasan: Tafsir surah Aali 'Imraan, dan 
Ibnu Majah (1/18, no. 47), pembahasan: Mukadimah, bab: Menjauhi Bid'ah. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 








& Jo SEE Kane 3 (aa Yi: Ana So 23 
Naa TAN be SA NA Pa sah ag ae uda 


Pa TAN Tedina 


Be Blue Ga 0) EU S3 


24093. Isma'il menceritakan kepada kami, dia Bean 
Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Oatadah, dari Zurarah bin 
Aufa, dari sa'ad bin Hisyam, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Orang yang membaca Al Our 'an sedang ia pandai | 
dalam membacanya maka dia bersama para malaikat utusan yang 
mulia, sedangkan orang yang membacanya dengan mengalami 


kesulitan maka ia mendapat dua pahala." 


3 BE 3 er is Aya SEA tar 
An Site dag dala Ie Be gl 
AAA ak la Hi yA Hala Ip 085 Can 
BMA AR) GE AG SU Aa Ja, GUSYI JAR 
BAN AE 1 SAN Jaa OB IR ee Al AU Jb 


F1! Sanadnya shahih. 

Zurarah bin Aufa Al Amiri adalah hakim Bashrah yang dinilai tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. Begitu pula Sa'd bin Hisyam Al Anshari 
seorang pejuang dan syahid. 

HR. Al Bukhari (8/691, no. 4937), pembahasan: Tafsir surah Abasa, Muslim 
(1/549, no. 798), pembahasan: Musafir, Abu Daud (2/70, no. 1454), pembahasan: 
h Shalat Witir, At-Tirmidzi (5/171, no. 2904), pembahasan: Keutamaan Al Our'an: 

dan Ibnu Majah (2/1242, no. 2779), pembahasan: Adab. . 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


Pe: 3 Dm AI IA AB Da Ta On aa 40 - 
SEN, 


24094. Abu Muawiyah Al A'masy menceritakan kepada 
'kami, dari Umarah, dari Abi Athiyah berkata: Saya dan Masrug 


“pernah menemui Aisyah, lalu kami berkata, "Wahai Ummul 


Mukminin, ada dua orang sahabat Nabi SAW, salah satu, dari mereka 
berdua menyegerakan berbuka dan menyegerakan shalat, sedangkan 
yang satu lagi mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan shalat." 
(Athiyyah) berkata: Maka Aisyah -bertanya, "Siapa, dari mereka 
berdua yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan shalat?" Kami 
menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Aisyah berkata, "Memang seperti 
itulah yang diperbuat oleh Nabi SAW." Sedang lelaki yang lainnya 


.adalah Abu Musa Al Asy'ari”? 


Pa 


IL OA 3 apa RS ajaa Gas —141 40 


“ 


Ga PA EN gn Ann ana Lage 29 


24095. Ibnu Ja'far menceritakan kepada. kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dia berkata: Saya 


mendengar Khaitsamah dan dia berkata, "(Abu Musa) menyegerakan 


berbuka dan mengakhirkan sahur."973 


?72 Sanadnya shahih. 

Abu Athiyyah Al Wadi'i Al Hamdani adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayakan dalam kitab Shahihain. Amarah adalah Ibnu Umair yang dinilai tsigah 
dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Muslim (2/771, no. 1099), pembahasan: Puasa, Abu Daud (2/305, no. 
2354), pembahasan: Puasa: At-Tirmidzi (3/74, no. 702), pembahasan: Puasa, dan 
An-Nasa'i (2/143, no. 2158), pembahasan: Puasa. 

773 Sanadnya shahih. 


(ss — Musnad Imam Ahmad 








Tae PAI na CIA GAS jaga CAS YAN 

Jaa: 03 Ha Cs JB Ep3 A53 GLS 

P3 AN GbSyi Jah DKI Fasa pa alis Ai 
33 yi PN Ai 


24096. Mu'ammal menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Umarah, dari Abu 
Athiyyah berkata: Kami berkata kepada Aisyah, "Ada dua orang lelaki 
dari sahabat Muhammad SAW, salah satu dari mereka berdua 
menyegerakan (shalat) Maghrib dan menyegerakan berbuka dan yang 
lain mengakhirkan (shalat) Maghrib dan mengakhirkan berbuka." Lalu 


ia menyebutkan (seperti cerita di atas). sea 
JI IE GA 6 tara 1 je EA —Yt Av 


Mr an naa ga 
S : NA an ore x 8 : : “2 . Pd P3 
EA ph Sa lo KIE RIO 


— ta KAN CB Saad Uap yi MK ujan 
SA in IR MS Ss ayu Goal Land G ca 


Ne dala TAM GAB DAA 23 


NN Sp Sin In | 


24097. Isma'il menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahid bin 
Hamzah bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, dari 


jai Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24094. 


Musnad Imam Ahmad — | 


Abbad bin Abdillah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dia berkata: Saya 
mendengar Nabi SAW pada sebagian shalatnya membaca, "Ya Allah 
hisablah aku. dengan hisab yang mudah." Ketika beliau berpaling 
maka saya pun bekata, "Wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan 
hisab yang mudah?." Rasulullah bersabda, "Seseorang yang Allah 
melihat “kitabnya lalu memaafkannya. Karena orang yang 
diperdebatkan hisabnya pada hari itu, pasti celaka wahai Aisyah, dan 
setiap musibah yang menimpa orang beriman Allah akan menghapus 
(dosanya), bahkan sampai duri yang menusuknya." 


2 S Kenal uga JG Jet - aa ah 


mabes na ja IG IG JG KA 


ISA 2 0. —.... 


XX 1) Di PAN AS Jan SPI SP Ia AI 
1 tut "JG ia 43 Ai of 2. 353 a) Tas (ea alga 


sa. 30. si Ban 20 NA 


Eh, Vga 33 SEM Cah ES 3 Aa Ulah, kah 


td 


..$ 
. 


Pd ? 2 - 
eh $ IP Diah ag Ia AS OI MI AS di 


- - - 
s0 


Pa PA pa 05 (II Ie Jagad U POS tele 


#. 
4 3 0... 


Kep) JL) Cell Ji 2 BP UI tnpa BH Tatar 
5 ea ah du HN Ly Ft SEN Sa “II 


EN Ep MA Bo 


"15 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. | 

Abdul Wahid bin Hamzah bin Abdullah bin Az-Zubair adalah perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim serta dalam kitab Sunan. Ibad bin Abdullah bin 
Az-Zubair Al Fagih, hakim Makkah adalah perawi. tsigah dan maditanya 
diriawyatkan dalam kitab Shahihain. . 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24038 dan 24082. 


1760 — Musuad Imam Ahmad 








“24098. Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia 
berkata: Aisyah berkata, "Rasulullah SAW meninggal di rumahku, 
pada hari aku mendapat giliranku, dan berada antara kerongkonganku ' 
dan atas perutku." Lalu Abdurrahman bin Abi Bakar masuk dengan 
membawa siwak yang masih basah dan menatapnya. Saya mengira dia 
mempunyai kepentingan. (Aisyah) berkata, "Lalu aku mengambilnya, 
kemudian mengunyahnya, mengibaskannya, dan membaguskannya, 
kemudian aku berikan kepada beliau, lalu beliau membersihkan 
giginya dan belum pernah aku melihat orang yang membersihkan 
giginya sebagus yang ia lakukan. Kemudian dia memberikannya 
kepadaku dan jatuh (lepas), dari tangannya lalu aku pun 
mengambilnya. Dan saya pun berdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla 
dengan doa yang digunakan malaikat Jibril AS untuk memohon. Bila 
Nabi sakit, beliau selalu berdoa dengan doa itu, tapi pada sakitnya 
(kali ini) beliau tidak berdoa dengannya. Kemudian beliau 
mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan: 'ar-rafiigul 
a'laa, ar-rafiigul a'laa (Wahai Dzat kekasih yang tertinggi, wahai dzat 
kekasih yang tertinggi).' Kemudian jiwa (nyawa) beliau melayang, 
"segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan antara air liurku 
dengan air liur beliau pada hari-hari terakhir beliau di dunia." 


- 
ca Pet 2 
. 


3 yng IS UB art Gi yaa 
ato AI Japan DE TAI 13 HA 3 de j3 BN 
| ” - - -0 e - - 5 - 1 
AINI dab IE pidato Jul 3) ASN) ala dika 


24099. Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abdurrahman bin Ishag mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, 





"6 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (3/255, no. 1389), pembahasan: Jenazah, dan Muslim (4/1893, 
no. 2443), pembahasan: Keutamaan sahabat. 


Musnad Imam Ahmad — 


dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW telah 
shalat dua rakaat fajar, beliau berbaring miring ke sebelah 
kanannya."? 


HS 


3 sha Al 0 3S Ela betah Bia Yth. 


.. ? 
..9. 


"JG KET SP CPI Gi Akin GE AAS oi AA KT 
2. - 9 - . 3 s Pr 3 . 3 “9 2 aa. 
Hd Alila JS Ih Jalal OS «Ju JUS ad Tha IOS 
o, ?. PN tg - ea st 2 . 2 PGN or. Aa s, hh : 4 
A3 LS PB dia IA CARA G1 ala AI Jl dl yaah 
Pad . 9 3 £ 2 # 2 Le SO MEP PP -. Sa Pad 
USB on Ia AE IS as AS, ATM 53 Esta 


24100. Isma'il menceritakan kepada kami, Daud bin Abi 
Hindun menceritakan kepada kami, dari Azrah, dari Humaid bin 
Abdirrahman, dari Sa'ad bin Hisyam, dari Aisyah, dia berkata, "Kami 
memiliki tirai yang padanya terdapat boneka burung, ketika ada orang 
yang masuk pasti langsung menatapnya. Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku, "Wahai Aisyah, rubahlah ini, karena setiap kali aku masuk" 
dan melihatnya aku teringat dunia yang penuh dengan kehidupan yang 
mewah.' Ketika itu beliau juga mempunyai selembar kain katun yang 
gambarnya disulam sutera, dan kami sering memakainya'."”8 





TS anadnya Shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23939. 

”38 Sanadnya shahih. 

Azrah adalah Ibnu Abdurrahman Al Khuza'i, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Begitu pula dengan Humaid bin Abdurrahman. 
— HR. Al Bukhari (1/484, no. 374), pembahasan: Shalat, Muslim (3/1665, no. 
2106), pembahasan: Pakaian, dan An-Nasa'i (8/213, no. 5353), pembahasan: 
Perhiasan. : 


(7621 — Musnad Imam Ahmad 








8 . Pa # 


Eta ag ai Kanan Al pa Ea FA NA 


ND o-3 


Je AIA Ha Aa HA IIA JB AI 3 
Ho Ia Sa ae pp 
Ten Nu ui : JG pa 333 AN Jan Kah wo 

Bh Me paha HL Obi 


24101. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah dan 
Muhammad bin Ubaid, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku, dari Sa'ibah, dari Aisyah, 
Rasulullah SAW melarang untuk membunuh ular. Muhammad bin 
Ubaid berkata, "Ular yang dimaksud adalah ular yang berada di 
— rumah-rumah. Dan kami diperintahkan untuk membunuh ular yang 
ekornya buntung dan memiliki dua garis dipunggungnya." Beliau 
bersabda, "Sesungguhnya keduanya dapat membuat mata (buta) dan. 
dapat menggugurkan kandungan yang ada di perut para wanita. 
Barangsiapa -yang membiarkan keduanya maka bukan bagian dari 
golonganku.""? 


0 KG 


PA IS SI bp ES NN 

ng le Ko Ol Kang Anne 3 Anh eh ae 
Sd ain kd sh Tale Ta dah ala ag Ll oS 
ON Rt Btw Pp Na ON 2 Vas panel Ge 


979 Sanadnya shahih. 

As-Sa'ibah adalah mantan budak Al Fakih bin Al Mughirah yang dinilai 
magbul (riwayatnya dapat diterima) dan tidak ada ulama yang menilainya cacat. 

Selain itu, haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23892. 


Musnad ImamAhmad — 


24102. Yahya menceritakan kepada kami, dari Thalhah bin 
Yahya, dia berkata: Aisyah binti Thalhah menceritakan kepadaku, dari 
Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya Nabi SAW mendatanginya 
sedangkan beliau saat itu berpuasa (belum makan). Lalu Nabi 
bersabda, "Apakah kamu masih memiliki sesuatu yang dapat saya 
makan?" Aisyah berkata, "Tidak, kita tidak memiliki sesuatu sama 
sekali." Maka beliau bersabda, "Sesunguhnya saya berpuasa." 
Kemudian setelah itu beliau mendatanginya dan Aisyah berkata, "Kita 
telah diberi hadiah kemudian saya menyimpannya untuk engkau." 
Beliau bersabda, "Apa itu?" Aisyah berkata, "Hais (makanan yang 
terbuat dari susu kering, kurma, dan minyak samin)." Beliau bersabda, 
"Sungguh aku telah berpuasa." Tapi akhirnya beliau memakannya.” 


#.- - - 
o- 0. DL Pe 


LI OS MAS PL KE 3 BIL YAN 


Bor 90. ang ig sg “13 2... 0. F4 o AH NNe Tana Tua 
Ciazua (j3 entah Tang :JB jaab 3) dor oles gl 1 Jln 
BnR AT je und Png o- LX “5 2 3 . “- 2. 

5. 2 P9 . 
jas) Cat Jill 26 


24103. Yahya menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman 
bin Ammar, dia berkata: Ayahku adalah seorang yang tsigat dan 
dikatakan kepadanya Ibnu Ammar bin Abi Zainab Madini berkata: 
Saya telah mendengar Al Oasim bin Muhammad, dari Aisyah, dari 


280 Sanadnya shahih. 

Aisyah binti Thalhah adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
jamaah. 

HR. Muslim (2/808, no. 1154), pembahasan: Puasa, At-Tirmidzi (3/102, no. 
733), pembahasan: Puasa, dan An-Nasa'i (4/193, no. 2322), pembahasan: Puasa. 


— Musnad Imam Ahmad 











Nabi SAW, beliau bersabda, "Shalat berjama'ah lebih utama 
daripada shalat sendiri dengan dua puluh lima (derajat)."" 


Aa LIB pp pi Jaan Pi Cas - KAKI: 


aa Don ye Wita di dn Jo Ae IG JB Kl 
AA Pot Der Ya Kbs IN obb AANG sh Lu sai 
aan "b Ijin san ag Ali Jaa dala PUN PAN 


Aoki 3 ol J3 ca" PN Ea aU 
24104. Yahya menceritakan kepada kami, dari Muhammad 
bn Amru, dia berkata: Abu Salamah menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Aisyah berkata: Ketika Rasulullah SAW sakit dan menjelang 
kewafatannya, beliau bersabda, "Wahai Aisyah! Apa yang kamu 
perbuat dengan emas itu (dinar)?" Lalu Aisyah datang dengan 
' membawa antara lima hingga tujuh, delapan, atau sembilan (dinar). 
Lalu Rasulullah membalikkannya dengan tangannya seraya bersabda, 
"Bagaimana pikiran Muhammad kepada Allah 'Azza wa Jalla kalau ia 
bertemu dengan-Nya sedangkan harta ini masih dimilikinya? Maka 
infagkanlah (emas tersebut wahai Aisyah). 11282 


21 Sanadnya shahih. 

Abdurrahman bin Ammar bin Abu Zainab adalah perawi tsigah seperti yang 
dikemukakan oleh Ahmad dan diamini oleh An-Naggad. Selain itu, haditsnya juga 
diriwayatkan dalam kitba Sunan. 

HR. Al Bukhari (2/131, no. 646), dan Muslim (1/449, no. 949). 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 10077, 10452 dan 10744. 

282 Sanadnya shahih. 

Al Haitsami (10/239). berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad MENGAN 
beberapa sanad, dan salah satunya adalah perawi shahih." 

HR. Ibnu Hibban (2/492, no. 715), pembahasan: Berbuat Baik. 


Musnad ImamAhmad — 


2 
3 2 LB 2 


Pai Tiba TI Oki Pa AK YNA O 
Pa Pa st AN 3, PA 2g T. . 0 » 30 — 0 “48 # 
AE Bae A3) ALI itbaha sae S3 Jai OLI 05 
Ta Eu 
24105. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dia 
berkata: Manshur menceritakan kepadaku, dari Abu Adh-Dhuha, dari 
Masrug, dari Aisyah bahwa Nabi SAW memperbanyak bacaan pada 
rukunya: Subhaanaka Allahumma Rabbanaa wa Bihamdika Rabbi 


ighfirlii (Maha Suci Engkau, ya Allah ya Rabb kami, dengan memiji- 
Mu maka ampunilah aku), beliau mentakwil Al Our'an."?8? 


Aba jab :JB Bao si EA 
PL NP ot. A4 7 20 Lara On Tae en “CP o TA 9 
Ang AAA Cabe AI YP ARE LP BPS By San 
Oa TA “JG 
24106. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi 
Dzi'b berkata: Makhlad bin Khuffaf bin Ima menceritakan kepadaku, 


dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hak 
mendapatkan hasil lantaran harus menanggung kerugian." 





283 Sanadnya shahih. | 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24045. 

'84 Sanadnya shahih. | 

Makhlad bin Khafaf bin Ima' Al Ghifari adalah perawi tsigah dan haditsnya 

' diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

HR. Abu Daud (3/284, no. 3508), pembahasan: Jual beli: At-Tirmidzi (3/572, 
no. 1285), pembahasan: Jual beli, An-Nasa'i (7/255, no. 4490), pembahasan: Jual 
beli, dan Ibnu Majah (2/754, no. 2242), pembahasan: Jual beli. 


— Musnad Imam Ahmad 








Pai KE 3 Kaban HP AK P0 ai Cile 5 NAM 
0 AN Iga OS KE ARME NS SAE BNI oi Ia 
- - 4 age 522 5: 2 », P - 6: 0 Pena ed . 5 e5 A 
53 3 IPP yA) VI Ie Y Pl Alb II alay ale Al 
24107. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari 
Muhammad bin Abdurrahman bin Asad bin Zurarah, dari Urwah, dari 
Aisyah, dia berkata, "Apabila fajar telah terbit, Rasulullah SAW tidak 


melaksanakan shalat apapun kecuali dua rakaat. Saya berkata, "Pada 
dua rakaat tersebut beliau membaca surah Al Faatihah." 5 


2 
1G 0 


2 SI BAL JG AA 13 1 Sa BAK YAA 
aan Se MI WE TAN NE IGN op ea 
Wa ja adit It Gd DS SG Tadaf yg Ai ps 

Tan ea 


24108. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dia 
berkata: Al Hakam menceritakan kepadaku, dari Ibrahim, dari Al 
Aswad, dia berkata: Aku berkata kepada Aisyah, "Apa yang diperbuat 
Rasulullah SAW pada keluarganya?" Dia (Aisyah) berkata, 


28 Sanadnya shahih. 

Muhammad bin Abdurrahman bin As'd (yang benar adalah Sa'd) bin Zurarah, 
seorang perawi fsigah dan haditsnya diriwaytkan oleh jamaah. Amrah adalah binti 
Abdurrahman bn Sa'd bin Zurarah, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (3/46, no. 1171), pembahasan: Shalat, Muslim (1/500,no. 724), 
pembahasan: Musafir: Abu Daud (2/19, no. 1255), pembahasan: Shalat, dan An- 
Nasa'i (2/162, no. 946), pembahasan: Iftitah. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi Urwah sebagai. ganti 
Amrah. Redaksi yang benar dinukil dari Athraf Al Musnad (9/322, no. 12384). 


Musnad Imam Ahmad — 17671 


"Rasulullah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan 
Jika tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat." 


ee Na an Ta na 
or NX LG. TA RN oz? 3, 30 
Te IL eh jp cd VJ ae Gua 


- 6. or  ... 


— Ea ega ai D den IG S3 3 


(nd 


Had jie Mena In ya RN TN 
AA IN Ae BI) hi 3 AB KA ah ba 
1, Fei 1 Ja ID Kan AI 
AAA Ale Ai la HE Ls Be Lag 


Y ... 0.1 Leg 


gaga af B3 533 « Y | oka CNC ARENA, 
“3 SB MB 3 bh ala dl » Se 
om. Ld 2s ai 
ALA Tayo S dare eh ES (Win CI 


24109. Yahya menceritakan kepada kami, dari Isma'il, Amir 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Masrug pernah mendatangi 
Aisyah seraya berkata, "Wahai Ummul Mukminin, apakah 
Muhammad SAW melihat Tuhannya? Dia (Aisyah) menjawab: 
'Subhaanallah, sungguh merinding bulu kudukku karena apa yang 
kamu katakan. Bagaimana sikapmu terhadap ketiga hal itu?' 
barangsiapa yang memberitahumu ketiga hal itu, maka sungguh dia 


« 
AN 


St adat 





286 Sanadnya shahih. 

Al Hakam adalah Ibnu Utaibah seorang perawi maan dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

HR. Al Bukhari (2/162, no. 676), pembahasan: Adab, bab: Orang yang 
meringankan kebutuhan saudaranya. 


— Musnad Imam Ahmad 








telah berdusta. (Pertama), barangsiapa yang berkata kepadamu bahwa 
Muhammad SAW melihat Tuhannya maka sungguh ia telah 
berbohong. Kemudian ia membaca, "Dia tidak dapat dicapai oleh 
penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan." 
(Os. Al An'aam f6): 103), "Tidak mungkin bagi seorang manusia pun 
bahwa Allah berbicara dengan dia kecuali dengan perantara wahyu 
atau dibelakang tabir". (Os. Asy-Syuuraa (42): S1), (kedua) 
Barangsiapa yang mengabarkan kepadamu tentang sesuatu yang . 
terjadi esok maka. sungguh ia telah berdusta. Kemudian Aisyah 
mambaca, "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang hari Kiamat: dan Dia-lah yang menurunkan 
hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim." (Os. Lugmaan 
(311: 34), (ketiga) dan barangsiapa yang mengabarkan kepadamu 
bahwa Muhammad telah menyembunyikan wahyu maka sungguh ia 
telah berdusta. Kemudian ia membaca, "Wahai rasul, sampaikanlah 
apa yang diturunkan kepadamu, dari Tuhan-mu." (Os. Al Maa'idah 
(SJ: 67). Tapi, beliau pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya dua 
kali."987 


satu 


Ls dug ba 13 BI YAN 


LA) ig “2 pera Ag aa de gp Am 
AG aa 


24110. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dia 
berkata: ayahku mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, dari Nabi SAW, 


287 Sanadnya shahih. 

Amir adalah Asy-Sya'bi. 

HR. Al Bukhari (6/313, no. 3234), pembahasan: Awal Mula Penciptaan, 
Muslim (1/159, no. 177), pembahasan: Iman, dan At-Tirmidzi (5/163, no. 3068), 
pembahasan: Tafsir surah Al An'aam. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasari shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


. maka dinginkanlah dengan air. 


"Sesungguhnya demam yang sangat itu berasal dari luapan jahannam 
1988 


3 450 Papa 


AG 5 oa Gp ea Ula ob Gl OA wAKARA 
Gi KAA Oh 2 png ala Ai Jia SO OI 
or ot 


SL La 2» j8 

24111. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Hisyam, 

dari ayahnya, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya demam yang sangat itu berasal dari luapan jahannam 


maka dinginkanlah dengan air." 


una Aa ie Gta 5 0S CAS YAA 


0) Ala AP AS Up NS Ag OS SG Tee 


“te Pa ap . rd 2. OP. Pa ra , g 
Ag kato TS pas UB dag da ale AI Io Iga 


- 9 3 2. 
Leg Cara AN Ol) os Lan) Hye IE can 


DAA se b: as uaa cap aa K3 SG Cl) Be 


24112. Ibnu Numair dan Yahya menceritakan kepada kami, 
dari Hisyam, dia berkata: ayahku mengabarkan kepadaku, dari 





'88 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (6/330, no. 3264), pembahasan: Awal Mula Penciptaan: 
Muslim (4/1732, no. 2210), pembahasan: Salam, At-Tirmidzi (4/404, no. 2074), 
pembahasan: Pengobatan, dan Ibnu Majah (2/1149, no. 3471), pembahasan: 
Pengobatan. 

28Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi, "Abdullah menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Ibn Numair menceritakan kepada 
kami, Yahya menceritakan kepada kami," dengan tambahan Ibnu Numair yang 
merupakan salah memasukkan. 


— Musnad Imam Ahmad 








Aisyah, dia berkata, "Hari Asyura' adalah hari berpuasanya orang- 
orang guraisy pada masa jahiliyah dan Rasulullah SAW juga berpuasa 
pada hari itu. Dan, ketika beliau datang ke Madinah, beliau masih 
tetap puasa dan memerintahkan untuk berpuasa (pada hari itu). Tapi, 
ketika telah turun (perintah) puasa Ramadhan, maka puasa Ramadhan 
menjadi wajib dan beliau meninggalkan puasa Asyura'. Hanya, 
barangsiapa yang mau berpuasa, maka silahkan berpuasa dan 
: barangsiapa yang tidak mau berpuasa, maka silahkan tidak berpuasa 


(pada hari Asyura')."”0 aa 


- 
Pa . 


MIL ed 1 ee ID SY EA NY ENAY 
Ogan CG TES Uh K2 Ol AE 1 al ee 
UI AK aah an YG dan J3 Or D1 AI 


.g - 


SAYA BUY Sha Gee 2U SRI GA) oa Lp Sial 


24113. Yahya dan Waki' menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam, dari ayahnya, dia berkata: | Yahya berkata: ayahku 
mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, bahwa Hindun bin Utbah pernah 
berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah 
seorang lelaki yang kikir, dia tidak memberiku dan anakku sesuatu 
yang mencukupi kami kecuali apa yang aku ambil, dari hartanya tanpa 
sepengetahuannya!." Beliau bersabda, "Ambillah secukupnya untuk 
kamu dan anakmu dengan cara yang baik." 


"90 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23893. 
21 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23999. 





Musnad Imam Ahmad — 


as 7 "2. ia ta 


See taat ap JGA Aa loe Cu Led YEN 
LS Ang ala AN Io MASA JT Je jk 0S 1 Tags 
MI FP AYI AN YI Ia JIE 43 Ok 
24114. ' Yahya , menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: ayahku mengabarkan 
kepadaku, dari Aisyah, dia berkata: Pernah keluarga Muhammad 
SAW selama sebulan mereka tidak menyalakan api (tidak memasak), 


tak ada yang disantap selain hanya kurma dan air, hanya kemudian 
kami dibawakan daging." 


1D 0 


IL Ui PAS JB plan Wis Ka ia — Y£11o 

o SA 2 Aa 5 or. Aa, @ , He it o ea P 

PN SUS Ag SEA Ho Ipa DS SE Tae 
AAA ai AI AN 9 3 Lagi IR AN 


24115. Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: ayahku berkata kepadaku, 
dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW beri 'tikaf di sepuluh akhir 
Ramadhan dan bersabda, "Carilah dia pada sepuluh akhir 
(Ramadhan)." Maksudnya adalah lailatul gadar.”” 


"e Sanadnya Shahih. 

HR. Al Bukhari (5/197, no. 2567), pembahasan: Hibah: Muslim (4/2282, no. 
2972), pembahasan: Zuhud: dan Ibnu Majah (2/1388, no. 4144), pembahasan: 
Zuhud. 

993 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 11368, 15991 dan 20705. 


— Musnad Imam Ahmad 








3 pa HIU pln 5 Wax —Y AT 
s0 I - 0 2 Ta an On ANE Kan or A 8 35 8g TA 
Be EA Ne PSR ala Dot ana 
PI gema gih Sa Pr : 5 
CAN BSI HS Y eU Bag 


24116. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dia 
berkata: ayahku berkata kepadaku, dari Aisyah bahwa Nabi SAW 
pernah merugyah seraya bersabda, "Hilangkanlah penyakit wahai 
Pencipta manusia, di tangan-Mu lah kesembuhan, sesungguhnya tidak 
ada yang bisa menghilangkan penyakit kecuali Engkgu." 


”, 
2 AR - 


SIA HA JB alba 12 Si EA YAAA 
s A3 x CJ Gi Ta ap » Pera e 3, 5 PN Ona 
Ag HE Jo Mp BP Pl UN uas Ji 
5 5 2 - 0 
IS ygne Jadi KG pam 


24117. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dia 
berkata: ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aisyah berkata 
kepadaku, "Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan dua rakaat 
setelah Ashar di depanku sama sekali." 


aa na 

“4 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13757 dan 15392. 

HR. Al Bukhari (10/206, no. 5744), pembahasan: Pengobatan. 

595 Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (1/276, no. 835), pembahasan: Musafir: Al Bukhari (2/64, no. 
591), pembahasan: Waktu-waktu Shalat. : 

Kami telah menjelskan sebelumnya bahwa ini hanya khusus diperuntukkan bagi 
Rasulullah SAW. Dalilnya, Nabi SAW melarang shalat setelah Ashar. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 HI Pa JG (laa yg Nae Ta aa 3 NAN 


ee Ron 0 


AH S3 LA di, JI Ia lai 05 MI of Pena 
meat as Oni ep sana Tea 

24118. Yahya menceritakan kepadaku, dari Hisyam, dia 

berkata: ayahku menceritakan kepadaku, dari Aisyah, bahwa 

Rasulullah SAW pernah melakukan shalat malam sedang aku 


telentang antara dirinya dan kiblat di atas ranjang. Bila beliau ingin 
shalat witir, beliau membangunkanku.”” 


Pt - 


og HA HIU Flim ia Si Cs —y41iA 


LB Jas alah ala Il ie Spa HB ine 


Ra dh 1 ba 


24119. Yahya menceritakan kepadaku, dari Hisyam, dia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, dari Aisyah, dia berkata: 
'Nabi SAW pernah disihir seseorang, sehingga terbayang oleh beliau 
seolah-olah Denslakasan sesuatu padahal tidak. ”” 





"8 Sanadnya shahih. Telah disebutkan pada no. 3970. 
99! Sanadnya shahih. 

, HR. Al Bukhari (6/276, no. 3175), pembahasan: Jizyah, bab: Bolehkah kafir 
Dzimmi diberi pengampunan jika terbukti menyihir, Muslim (4/1719, no. 2189), 
pembahasan: Salam, bab: Sihir, dan Ibnu Majah (2/1173, no. 13545), pembahasan: 
Pengobatan. 

Sebelumnya, kami telah menegaskan bahwa hal ini disebutkan dalam kitab 
Shahihain. Perlua dijelaskan disini bahwa sihir yang menyerang Nabi SAW tidak 
mengurangi kenabian beliau, karena sihir tersebut tidak akan mempengaruhi pada 
diri beliau dan mengurangi status kenabian beliau. Sihir tersebut hanya berpengaruh 
menurut hukum kemanusiaannya seperti yang difirmankan Allah SWT, "Dan sihir 
mereka memperlihatkan kepada mereka bahwa ular tersebut hidup." Inilah yang 
terjadi seperti yang dikemukakan oleh Aisyah. 

Namun ada beberapa ulama yang tidak menerima bahwa Nabi SAW pernah 
terkena sihir, sehingga mereka menilai hadits-hadits yang tercantum dalam kitab 
Shahihain dha'if. Mereka sebenarn lupa bahwa yang disebutkan dalam Al Our'an 


— Musnad Imam Ahmad 














Pura us ul paea caliha wa Te 5 ha SNANY. 
0.3 BEA P3 Pe it 0 “5 Yan Lan Bra PT On aa 
A3 Cdemamadi (Dp glena alay dala Al do Al Jay, US 15JB 
i . pn, - ad Pe P3 3 Pa - - ta 25 Ad gi 

HAB Ty ear) aah Ale AI aka Kal, Pi 

24120. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dia 
berkata: ayahku berkata kepadaku, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW berada di masjid bertetanggaan (dengan rumahnya) 
lalu beliau menjulurkan kepalanya kepadaku dan saya menyisirinya 
sedang aku dalam keadaan haidh.”8 


EA Bl JB gl LP 1 a BAS YAA 


... - -) ” yg. LAM ta o. NX 9, , - ag 0 23 5 
SMS JI Ea Udkah OS pelk ale Al aka Al Jgn, ol CA 
” . Ma ANT 25 Je MN Gino. 
Pa Had AYI ee Y ae ye HS 0 pas 

24121. Yahya menceritakan kepadaku, dari Hisyam, dia 
berkata: ayahku berkata kepadaku, dari Aisyah bahwa - Rasulullah 
SAW melaksanakan shalat malam sebanyak tiga belas raka'at dan 


witir lima raka'at. Beliau tidak pernah duduk kecuali pada raka'at yang 
kelima, lalu salam.” 





adalah lupa karena ketidaktahuan bukan lupa karena kealpaan. Lalu lihat apa yang 
terjadi, Allah SWT menurunkan perlindungan dan perisai dari langit ketujuh agar 
kaum muslim dapat mengambil pelajaran darinya. Oleh karena itu, siapa saja yang 
meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca al mu'awwidzatain seperti 
dalam hadits no. 21073, maka dia tidak akan pernah dihampiri syetan atau terkena 
sihir. : 

”88 Sanadnya Shahih. 

HR. Al Bukhari (1/41 no. 295): Muslim (1/244 no. 297) keduanya dalam 
pembahasan haid, Abu Daud (2/332 no. 2469), dan At-Tirmidzi (3/158 no. 804) dia 
menilainya hasan shahih. Keduanya dalam pembahasan puasa. 

”9 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/20, no. 1139), pembahasan: Tahajjud, Muslim (1/508, no. 
737), pembahasan: Musafir, Abu Daud (2/39, no. 252), pembahasan: Shalat: At- 


Musnad Imam Ahmad — 


an Psim ah 


- 


gas Y 


Cc Ja L Tar Ga 1,33 Casile s (3 jamga 


£ 


.. 9 - 3A Pa 
MS Yi BS :JU 


24122. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Abu Ishag, dari Abi Maysarah, dari Aisyah, para sahabat telah 
menyembelih kambing, saya berkata, "Wahai Rasulullah, tidak tersisa 
lagi kecuali hanya bagian lengannya." Rasulullah bersabda, 
"Semuanya masih tersisa kecuali bagian lengannya." "O 


oa 9 KP 3 Pi BI TNNYY 

Si IP Ae 3 riba gi han y£ B3 Ia 

al oa Ka Aja la JP GE an 
24123. Yahya menceritakan kepada kami, dari At-Taimi dan 

Ibnu Abi Arubah, dari Gatadah, dari Zurarah, dari Sa'ad bin Hisyam, 

dari Aisyah, dari Nabi SAW tentang Shalat sunah dua raka'at sebelum 


fajar, beliau bersabda, "Keduanya sein anu cintai, dari pada dunia 
dan seisinya."' 2 





Tirmidzi (2/175, no. 416), pembahasan: Shalat Witir, An-Nasa'i (3/252, no. 1759): 
dan Ibn Khuzaimah (2/160, no. 1107). 

- At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

1000 Sanadnya shahih. 


Abu Maisarah adalah Amr bin Syurahbil Al Hamadani, seorang perawi tsigah 


"dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 
HR. At-Tirmidzi (4/644, no. 2470), pembahasan: Cara berdiri. 
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 
1001 Sanadnya shahih. 
— HR. Muslim (1/501, no. 7225), pembahasan: Musafir: dan At-Tirmidzi (2/275, 
no. 416). 
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 











HN AG SA JB MIL 3 BII Yu 
A - In Ih oo 00 Le0o2 0 » 0 0 2011 0. - 
Il ap Ci PARI 5G 09 9S Coliag op Olaakw Sc LaD 
#E Ss o- 0. Te 2 A90 —. 2 Nan En 
Se BL AS P3 BNI oa gpu Lg Lo ya gpu ily Ade 
"Sa PAD or 1 2 7 - .- 2 0 Tee. 0 ee. 
Ata ella SO Ab elo Ca YP KAI IP ab 3 
24124. Yahya menceritakan kepada kami, dari Malik, dia 
berkata: Abdullah bin Dinar menceritakan kepadaku, dari Sulaiman 
bin Yasar, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW: yang haram 
karena sepersusuan sebagaimana yang haram karena keturunan. Dan, 


dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah, dari Nabi 
SAW dengan hadits yang serupa.'”2 


LG 


— sc Aya cela Era ra Sara —Y£1YO 
9 ia 2 4 Ba 7 Sa ore to 2, . Ag “ 
C5 SAE Y 1J8 AG ale Io AS An 
..J g. s - o 
mmk dad 53 Suga 
24125. Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari 
Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah salah seorang 


dari kalian mengatakan, Jiwaku telah. kotor, tapi hendaklah ia 
berkata, Jiwaku sedang melemah'" 2 





1002 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24052. 
18 Sanadnya shahih. i 
HR. Al Bukhari (10/563, no. 6179), pembahasan: Adab, Muslim (4/1765, no. 
2250), pembahasan: Adab, Abu Daud (4/295, no. 4979), pembahasan: Adab. 


Musnad Imam Ahmad — | 


2 Pee 


ai SJ Alia (SIS Uu GAS YAN 


— uji 


GAN SB Wants) Gile ISS alah ala Ko op kasa 

£ 8 

3 PJ AG OA Ca SP AO 1 Aka ip SEL 
Let il 33 UI IN LN aji Ia 


24126. Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam 


menceritakan kepada kami, dia berkata: ayahku mengabarkan 
kepadaku, dari Aisyah, dari Nabi SAW, ketika beliau menemui 
(Aisyah), beliau melihat ia sedang bersama seorang wanita. Lantas 
Aisyah menceritakan mengenai shalat si wanita itu. Lalu beliau 
bersabda, "Oh, hendaknya kalian melakukan sesuatu yang kalian 
mampui. Demi Allah, Allah 'Azza wa Jalla tidak akan pernah bosan 
hingga kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya keberagamaan yang 
paling disukai oleh Allah adalah yang paling kontinyu (terus menerus 
diamalkan seseorang)" S 


JL de karo Alba IS 4 Pi BIS YLANV 


—3 Ia Saja pa Ia tan 5 
HER IE GNI dea ad 


24127. Yahya menceritakan kepada kami,. Hisyam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: ayahku menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku telah mendengar Aisyah berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Bila makan malam telah dihidangkan dan juga telah 
dikumandangkan igamah untuk shalat, maka mulailah dengan makan 
malam." 2 


14 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan basa peiia no. 24071. 
1008 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad ' 





PAN Ta NN Ata Pe ME NN” LE Pa NA PE SAP SAN TN PRA an PPA 








Ne | 
Ss 5N 2 ga - ... ga . 
A Ac 0. 1 PTN 
Tp bh YES dp Ta gets 

TA oa JB tea X2 Ul 


24128. Yahya menceritakan kepada kami, dari Muhammad, 
yaitu Ibnu Amru berkata, Yahya menceritakan kepadaku bin 
Abdirrahman, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Bulan itu terdiri dari dua puluh sembilan (hari)." Mereka lalu 
menceritakan hal itu kepada Aisyah dan kemudian dia berkata, 
"Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman, sesungguhnya beliau 
(Nabi) pernah bersabda, 'Bulan itu terdiri dari dua puluh sembilan 
(hari) "0 


Maka Na TSB TA (Laga GP UP GAS —Y AA 
Maa J5 ak aye Jannah ae nga coba 2 


Ja Jani ea dea 1 Of ane Ha 


. 


ARUS 


24129. Yahya menceritakan kepada kami, dari Musa Al 
Juhani, dia berkata: Mgreka datang dengan membawa satu wadah air 
dan saya memperkerikannya delapan atau sembilan atau sepuluh kati. 
Lalu Mujahid berkata: Aisyah menceritakan kepadaku, "Bahwasanya 
Rasulullah SAW pernah mandi dengan seukuran ini."!007 





Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24002. 
jas Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23932. 
1 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
4 o- Pn” 


PANAS ab SE MIL 3 Ing Ga YA, 


i 


& 


Pa an aan 


ce N 


- - 
. 


SP SAN Fat Lp BIS 233 KE TE 3 GAS 
ar : LAPAN ae 22 Katana or AN “, -) g 2, Dn - Li 
NI Ng al Dls bag ale dl lo Jis KPI 
ed -. #0 SN NP PA Ban TS NA PAD SLR Ta naa LN 
RP aU yaiih ll OS cal Jaw LI (US Img OS 
SIN JG SIS C9 JB TE Uaia OS) BS Aga Olah 
2 8 0. Oo - 9 " 2 £ £ 5 2 - 09 o OoL. ee 
DB 23 og ) 2db CAN AI Inah Ga 

Te In oo 0 
NANGA NS 33 


24130. Yahya menceritakan kepada kami, dari Malik, dia 
berkata: Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepadaku, dari Amrah, 
dari Aisyah, dia berkata: 'Orang-orang pinggiran (arab pedalaman) 
bergegas-gegas mendatangi daging kurban," Maka Nabi SAW 
bersabda, "Makanlah dan simpanlah sekiranya cukup untuk tiga hari 
(hari tasyrig)." Sesudah kejadian itu mereka berkata, "Wahai 
Rasulullah, mereka memanfaatkan daging-daging kurban mereka, 
dengannya mereka membuat lemak dan geriba-geriba kulit." Beliau 
berkata, "Memang ada apa dengan hal tersebut?." Mereka berkata, 
. "Bukankah engkau telah melarang untuk menyimpan daging kurban 
(lebih dari tiga hari)?." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dahulu aku 
melarang kalian menyimpannya (melebihi kadar untuk tiga hari) 
karena banyak arab pedalaman yang berdatangan, adapun sekarang 
maka makanlah, sedekahkanlah, atau simpanlah."' S8 


Musa Al Juhani adalah Ibnu Abdullah, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim. & 

HR. An-Nasa'i (1/127, no. 266). 

1008 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/557, no. 1719), pembahasan: Haji, Muslim (3/1561, no. 
1971), pembahasan: Hewan Kurban: Abu Daud (3/99, no. 2812), pembahasan: 
Hewan Kurban, dan At-Tirmidzi (4/94, no. 1510), pembahasan: Hewan Kurban. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." | 


— Musnad Imam Ahmad 














F3 “.. £ pad C0 0 . 0 O IG 
el ea "JB Pi pm US eu MI YAA 

Tg 2g an Bina 5 P3 a Ai Te Pn Te - TI Aa 
Mu ale J3 EA eko Dl Sya Ol Kie Sal :JU 


-a Er una 8 LG AB ak “a BA Hera ai .. : 
JAS RS) II ca SERI RUN Jab WIL IE P3 AS dls of 
2, 3 2 5 # i 3 s . 1. yi . 12 : . 
Ma yan Ielkad Cender Ike Ily elya Aa II 
24131. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 
Urwah, dia berkata: ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata: 
Aisyah mengabarkan kepadaku, bahwa.ketika Rasulullah SAW sakit 
orang-orang menemuinya dan menjenguknya. Lalu beliau shalat 
dengan mereka sambil duduk sedang mereka shalat dengan berdiri. 
Lalu beliau mengisyaratkan kepada mereka supaya mereka duduk. 
Selesai shalat, beliau bersabda, "Sesungguhnya imam ditunjuk untuk 
diikuti, bila ia ruku maka rukulah kalian, bila ia mengangkat 
(tangannya) maka angkatlah (tangan kalian), dan bila ia shalat 
sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk." 


AA SA - JG ata Ui JG Sa Wib year 
— agan ala Jo Je Se of Eau SA gg 
0 AN Ja CA AS Eh al 


24132. Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam 
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan 
kepadaku, dia berkata: Aisyah mengabarkan kepadaku, dia berkata: 


N 


ri 
0.9 Pe 


(yo Oo Ka 


—W 





1009 Sanadnya shahih. | 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 9300, 12013, dan 19484. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi SAW, "Ibuku meninggal 
secara mendadak dan setahuku jika ia sempat berbicara maka ia akan 
bersedekah, apakah ia mendapatkan pahala jika aku yang bersedekah 
untuknya?' Rasulullah bersabda, 'Ya'."10 


Ka 
& 
Cr 
G:. 
Aa 
Ta 
. 
& 
8 
ea 
x 


Nol si ding da La es aa kar 
AP ia TA AN YEN eh 0 ha Ol ala ala 
5 AI Ap GE Yep OS, opa lp 3135053 Womnd 
Ie Ke KAK HA Je Yu ag F3 

PN ab Int CA ALA moh das 


24133. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dia 


berkata: ayahku dan Waki' berkata: Hisyam menceritakan kepada 
kami, -secara makna-, dia berkata: ayahku berkata kepadaku, dari 
Aisyah, dia berkata, "Bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu 
Salamah bercerita tentang sebuah gereja yang mereka lihat di 
Habasyah yang di dalamnya terdapat berbagai macam gambar." Serta 
merta Rasulullah SAW bersabda, "Mereka itu jika ada orang shalih 
yang hidup bersama mereka kemudian ia meninggal, mereka 


membangun masjid (tempat sujud) di atas kuburnya dan menggambar 


berbagai macam gambar dalam masjid itu, itulah sejelek-jelek 





| 1010 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (3/254, no. 1388), pembahasan: Jenazah, dan Muslim (2/696, 
no. 1004), pembahasan: Zakat. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16070 dan fahwil-nya. 


— Musnad Imam Ahmad: 





Te Aa 0 Pita 2 Ta NN ea 





makhluk di sisi Allah 'Azza wa Jalla pada hari kiamat." Ayahku 
berkata: Waki' berkata, "Sesungguhnya mereka saling menceritakan 
hal itu di sisi Nabi SAW ketika beliau sakit, hingga Ummu Salamah 
dan Ummu.Habibah menceritakan sebuah gereja yang mereka lihat di 
bumi Habasyah. "1 


0. 


Pa ada JG (lelah 12 Pa CAS years 

WAS ia db AN Io MA JG SB Kane 53 dla Pi 
tb Ie er  Y yu Xi AB GA nj 
JI Fa AS 5 CG OKE OP) la Jana LAS Jb 


II AV IE KIE YA iman Gaal GE eta Ga 
3 ? . - Pa ne PN or- 4 2 
HA mk CP Ah AP (PI AAS ea ae le 


24134. Yahya menceritakan kepada kami, dari Isma'il 
berkata: Oais menceritakan kepada kami, dari Ayahku, Sahlah, dari 
Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tolong panggilkan 
beberapa sahabatku untukku." Saya berkata, "Abu Bakar kah?." 
Beliau bersabda, "Tidak." Saya berkata, "Umar kah?." Beliau 
bersabda, "Tidak." Saya berkata, "Sepupumu Ali kah?" Beliau 
bersabda, "Tidak." (Aisyah) berkata: Saya berkata, "Utsman kah?" 
Beliau bersabda, "Ya." Maka tatkala Utsman datang, beliau berbisik 
kepadanya di samping kiri telinganya dan serta merta raut muka 
Utsman berubah. Hingga akhirnya ketika hari pengepungan Utsman di 
rumahnya, saya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau 





111 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/523, no. 427), pembahasan: Shalat: dan Muslim (1/375, no. 
528), pembahasan: Masjid. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21671 dan 23942. 


Musnad Imam Ahmad — 


tidak memerangi mereka itu?" Ia berkata, "Tidak, karena Rasulullah 


SAW pernah memintaku janji agar diriku bersabar atas hal itu." 012 


uu Sa EMS la 18 GAS -Yt1Yo 
al AA LN 2 3 ya Aa LA Kan AI 
Se jani dia - Pi v) Su Ve AI Aa 1G Sia 
(ali D3 Ia9 PD malah ba SUS Tedi Ji Dis 
0 PE SB 6 pg dai Je dd O) IG 
SA LIS ala hi lh 


24135. Yahya menceritakan kepada kami, dari Isma'il, Oais 
menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ketika Aisyah ingin 
mengambil air di bani Amir pada malam hari, banyak anjing 
menggonggong. (Aisyah) berkata, "Air apa ini." mereka menjawab, 
"Air Hau'ab." Dia berkata, "Aku tidak berpikir panjang lagi kecuali 
aku harus pulang." Sebagian orang yang bersamanya berkata, "Tidak, 
majulah terus, kaum muslimin akan selalu mengawasimu dan Allah 
'Azza wa Jalla akan memperbaiki konflik mereka (yaitu masa 
terjadinya perang shiffin antara Aisyah dan Ali)." Dia berkata, 


"Sungguh suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda kepada 


kami, Apa yang telah dilakukan salah seorang diantara kalian hingga 
anjing-anjing Hau'ab menggonggong?." 1 


1012 Sanadnya shahih. 

@ais adalah Ibnu Abu Hazim, seorang perawi tsigah masyhur dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. Abu Sahlah adalah maula Utsman, seorang perawi tsigah. 
Dia dinilai t#sigah oleh Al Ijli dan Ibnu Hibban. 

HR. Ibnu Majah (1/42, no, 113), pembahasan: Mukadimah. 

Al Bushairi berkata, "Sanad hadits ini shahih dan para perawinya tsigah." 

1013 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (4/94, no. 3275): dan Abu Ya'a Al Mushili (8/282, no. 2232). 


— Musnad Imam Ahmad 


. . 2 Pt . 


LH GA IE Fla 53 1 BIS NATA 
4 4 3 : - 4 ja Sp 2 ay 5 
"Isi seabal sel UU of (Xena 


24136. Yahya dan Waki' menceritakan kepada Kan: Hisyam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: ayahku mengabarkan 
kepadaku, dari Aisyah bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk 
membunuh ular yang memiliki dua garis putih di punggungnya. 
Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia dapat menggugurkan Kandangan 
dan merabunkan pandangan." 


HA d Aa BI HS ES rar 


2 - 


Aa en ee Ma aon 
Han dik 


. ae 
- 


4 


26 cela Las cake JG GAN S Andar 3 
Ah dh G0 PI 


LI 


ea 


24137. Yahya dan Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: ayahku mengabarkan 
kepadaku, dari Aisyah bahwa pernah didatangkan kepada Nabi SAW 
seorang anak kecil supaya beliau mentahniknya (mengunyahkan 
kurma hingga halus lalu menyuapkan kepada bayi, ed), lalu beliau 
mendudukkannya di kamar. Kemudian anak tersebut kencing di 
atasnya, lalu beliau memercikkan air dan beliau ulangi sampai 





Al Haitsami (7/234) menisbatkan hadits ini kepada mereka berdua dan berkata, 

"Para a perawi Ahmad adalah perawi shahih." 
01 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (6/351, no. 3308), pembahasan: Awal Mula Penciptaan, 
Msulim (4/1752, no. 2232), pembahasan: Salam: An-Nasa'i (5/189, no. 2831), 
pembahasan: Haji, dan Ibnu Majah (2/1169, no. 3534), pembahasan: Pengobatan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23892. 


Musnad Imam Ahmad — 


beberapa kali." Wagi' berkata, "Beliau mengulanginya beberapa kali 
dan tidak mencucinya."'!5 


- Pt 


IS AI pa Hp A3 ba —Y IYA 

AN Ke MI FE 13 anne SA Ia 
A3 J5 gb ii Ka OS LI SI Ia lh dle 
sb ji Or ni 3 ala ka Lang aa aa 
| TN ES SB Ga Pet Rb & 


Ba alan 1g DE Had SI Je PN Man Ny 


Ie. 


Ap. 


24138. Yahya dan Waki' menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam -secara makna-. Yahya berkata, ayahku mengabarkan 
kepadaku, dia berkata: Aisyah mengabarkan kepadaku, mengenai tata 
cara mandi junub Rasulullah SAW. (Aisyah) berkata, "Beliau 
memulai, dari kedua tangannya lalu beliau mencuci keduanya." Waki' 
berkata, "Beliau mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian 
beliau berwudhu sebagaimana wudhu beliau ketika hendak shalat. 
Setelah itu beliau menyelah-nyelahi rambut kepalanya dengan jari- 
jemarinya hingga ketika beliau mengira bahwa air telah sampai ke 
kulit-kulitnya, beliau menciduk tiga gayung lalu menuangkannya di 
atas kepalanya, kemudian beliau membasahi seluruh jasadnya." Ibnu 
Numair berkata, "Beliau menciduk dengan kedua Hagannya sepenuh 
dua telapak tangannya tiga kali. 1018 





1015 Sanadnya shahih. 

. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24074. 

Lag Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/360, no. 248), pembahasan: Mandi, Muslim (1/253, no. 
316), pembahasan: Thaharah, Abu Daud (1/63, no. 242), pembahasan: Thaharah: 


— Musnad Imam Ahmad 











9 


LH GIA JL gta PP Waw —Yyg1ra 
Aa basa Piala Ja AE kas 
DE AS ada 33 3 IG JD 


So AB pan oi 
24139. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dia 
berkata: ayahku mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, dia berkata: 
Saya tidak pernah melihat Nabi SAW membaca sambil duduk pada 
shalat malamnya, hingga ketika beliau telah tua, baru beliau 
membacanya sambil duduk, bila masih tersjsa tiga puluh atau empat 
puluh ayat, dari surah yang beliau baca, beliau berdiri dan 
membacanya kemudian ruku."'017 


2) 
2 
Pa 


360 3 .- 


Kaban ada JB Si Aga oh Ai Ula NA 

J3 KIE Tana 13 ARIS Top OS H3 eba aa 
Bau SEA yi u Ld lag ala AI Io 
CA A4 055 Ka ali IS AI as MN UI ea 
beta wd Uu aa ld Uda yan aa Alba 
Al Aa Gp aa An ear aer ara 





At-Tirmidzi (1/174, no. 104), pembahasan: Thaharah, dan Ibnu Majah (1/190, no. 
574), pembahasan: Thaharah 
At-Tirmidzi berkata, "Hadits i ini hasan shahih." 
1017 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (3/33, no. 1148), pembahasan: Tahajjud, Muslim (1/505, no. 
731), pembahasan: Musafir, dan An-Nasa'i (3/220, no. 1649), pembahasan: Shalat 
Malam. 


Musnad Imam Ahmad — 


2. Ha em ng oh : JB, Glaa an 3 893 Par rif 
Post 3 IA ale D3 aap oa Kab CI 


24140. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi 
Dzi'b, dia berkata: Muhammad bin Amru bin Atha' menceritakan 
kepadaku, dari Dzakwan, pembantu Aisyah, dari Aisyah, dia berkata, 
"Nabi SAW pernah menemuiku bersama seorang tawanan, saya 
merasa tidak senang dengannya sehingga dia pergi." Lalu Nabi SAW 
datang seraya bersabda, "Apa yang diperbuat oleh tawanan?" (Aisyah) 
berkata, "Saya dan wanita-wanita lainya tidak suka dengannya 
sehingga ia keluar." Lalu beliau bersabda, "Apa yang kamu perbuat, 
semoga Allah memotong salah satu tanganmu atau keduanya." 
Kemudian beliau keluar dan meminta beberapa orang untuk mencari 
(tawanan tersebut). Akhirnya mereka pun bisa menangkap kembali 
(tawanan) tersebut. Kemudian beliau menemuiku dan aku membolak- 
balikkan tanganku. Maka beliau bersabda, "Apa yang kamu lakukan, 
apakah kamu sudah gila?" Saya berkata, "Engkau telah mendoakanku 
sehingga aku membolak-balikkan kedua tanganku untuk melihatnya, 
mana diantara keduanya yang telah terpotong. Maka kemudian beliau 
memuji Allah dan mengangkat kedua tangannya seraya bersabda, "Ya 
Allah sesungguhnya aku ini hanyalah manusia, aku bisa marah 
sebagaimana manusia lain bisa marah, maka siapapun orang yang 
beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, yang aku doakan agar 
celaka, maka jadikanlah baginya sebagai penyuci dan penghapus 


dosanya. 1 


. Pt 


ea Pu Pane NA 


PN ale in IG UG lag deh Lo LA op das 


1018 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24061. 


1788 | — Musnad Imam Ahmad 








A3 Ie PA ox. 


| sa. it 2. 
Pan ne apa ps 
3. 0 RKA Pl IN JA an 


24141. Yahya menceritakan TN kami, dari Yahya, dari 
seorang lelaki, dari Amrah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Jibril Alaihissalam tak henti-hentinya selalu berwasiat 
kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka 
bahwa seorang tetangga akan mendapatkan warisan (dari 
tetangganya)." Yahya berkata, "Seingatku, beliau menyebut nama 
tetangga yang dimaksud yaitu Abu Bakar bin Muhammad, akan tetapi 
saya lupa namanya." 


CP cXasal | X8 alba LP pu Cia - SYENSY 

4 Na Angin ang DE og. S 0.9 0 

PPK ATA da ARI Ol dalan yi Ola 136 
PAN 0. 0... oc Ps Sen ai s2 NX 
AA Lha BPI BN dh ale 0 


24142. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam dan 
Abdushshamad, dari Yahya, dari Imran bin Hihtthan bahwa Aisyah 
pernah menceritakannya. Dia berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah 
meninggalkan baju yang terdapat (gambar) salib di rumahnya kecuali 
beliau merobeknya."'”20 


1019 Sanadnya dha'if karena ada perawi majhul dari Amrah. 
HR. Al Bukhari (10/441, no. 6014), pembahasan: Adab: dan Muslim (4/2024, 
no. 2624). 
Hadits i ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 10623. 
— 1020 Sanadnya shahih. 
HR.. Al Bukhari (10/385, no. 5952), pembahasan: Pakaian: dan Abu Daud (3/72, 
no. 4151), pembahasan: Pakaian. 


Musnad Imam Ahmad — 


-, 
. 9 


BP Bb JB pln GP y Cod YEN Y 
AS lh ala MI Lo AI Ion ol Pena PAS Iu Aha 
(era oh SI PES aa 
24143. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dia 
berkata: Yahya menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah, dia 


berkata, "Aisyah menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW 
shalat dua raka'at antara adzan dan shalat Shubuh."'??! 


?, 
LA. Pa 


HA bp BS ON Jai Bb AE 


X » NA asi Ce... 3 .- 01 OR 00. Lo... 
AN lo Iya) USU AAS 3 Il MS j3 DI ae 3 Kie 
si . 4 a KE 3. . gi 2 (4 s5 
GA Uas Pal TAS ES Ga Y of 36 copa 3 dn) ala 
4, 9 2g ae PIA Pa 3... Sa s7 Ona .. 
VA Aa V dB ta Y ot SK di gu sat US 
f s8? .. LOG sa 2 04, 
9 Na P) ep ualadi pra 
24144. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, Musa 
bin Abu Aisyah menceritakan kepadaku, dari Ubaidillah bin Abdillah, 
dari Aisyah, kami mengobati Rasulullah SAW dengan ladud (obat 
| yang diteteskan di salah salah satu mulut lalu dioleskan dengan. 
— tangan) maka Rasulullah mengelak seraya mengatakan, "Jangan kalian 
memasukkan obat ke mulutku." Saya berkata, "Orang sakit memang 
tidak suka obat." Ketika beliau sadar beliau bersabda, "Bukankah aku 


telah melarang kalian untuk tidak memasukkan obat ke mulutku?." 
Beliau bersabda, "Tidak ada seorangpun yang tersisa diantara kalian 


1021 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (2/103, no. 619), pembahasan: Adzan: Muslim (1/501, no. 
724), pembahasan: Musafir, dan An-Nasa'i (1/206, no. 1781), pembahasan: Shalat 
Malam. 


— Musnad ImamAhmad 











melainkan ia harus diminumi obat, kecuali Al Abbas karena dia tidak 


beserta kalian." 2 & 


2. 
0 LB. 
. 


Yani 
2 X s - 5. Po Tepi tp Oa od 0 Y o- 0 I-o- 0. 
EM Ie Se ANE NN 3 Ma Oa 
Pe aa ae 0 - Pia Ja ana anas 
BOS VA OS s1 Iya alih! Tool La JG laa 
24145. Yahya menceritakan kepada kami, dari Abdul Hamid 
bin Ja'far, dari ayahnya, dari Hamzah bin Abdullah bin Az-Zubair, 
dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersaba, "Tidak ada sesuatu pun 
yang menimpa seorang muslim kecuali ia bernilai pahala dan 


penghapus dosa baginya. m1 


JB Taat al (IE IP PA AS NA 
Pa) o AG Ka aa van Ka ii of Kala Pi al Kara 
YA Ap BL AA 3 Dn I :Ju Ta ala Le 
Ka—i H aa Pa AN JI cal Iyan Ga LG 
an AA Or ya SN GA og ag 4 0G 
24146. Yahya menceritakan kepada kami, dari Hatim yaitu 


ibnu Abu Shaghirah berkata: Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepada 
kami, bahwa Al Oasim bin Muhammad mengabarkan kepadanya, dari 


1022 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (8/147, no. 4458), pembahasan: Peperangan, Muslim (4/1733, 
no. 2213), pembahasan: Salam, dan At-Tirmidzi (4/288, no. 2047), pembahasan: 
Pengobatan. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 

1023 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24038 dan 24097. 


Musnad Imam Ahmad — 


Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian akan 
dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak 
bersandal, dan tidak juga berkhitan." Aisyah berkata, "Wahai 
Rasulullah! Kalau begitu laki-laki dan perempuan sebagian mereka 
melihat sebagian yang lainnya?" Rasulullah bersabda, " Wahai Aisyah! 
Sesunguhnya keadaan saat itu lebih dahsyat dari sekedar 


: 2 24 
memperhatikan semacam itu." 2 


P3 
£ £0 4 - 210 0 


Ke BII Ank IE EA ep) AS NA 


2... 4 
Ba #19 


Je "JG Tetra “ (hobua u ma pa JG Su & ai ai 
Alta S3 ielag tale DI le Al Sya) 

24147. Rauh menceritakan kepada kami, Hatim bin Abi 
Shaghirah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abi Mulaikah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Gasim bin Muhammad 
menceritakan kepadaku, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW 


bersabda... dia menyebutkan hadits yang sama redaksi dan 
maknanya.!02 | 


BE 3 SI 3 deae Pi AAS YNA 
AB dada al klaten IE ob Is as 3 
SSS sya Me Kadas OAT, AT 2133 SG 





102 Sanadnya shahih. 

Hatim bin Abu Shafirah adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
jama'ah. | 

HR. Al Bukari (11/377, no. 6527). 

102 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 





P 
4 








24148. Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Daud, 
dari Azrah, dari Humaid bin Abdirrahman, dari Sa'id bin Hisyam, dia 
berkata: Aisyah berkata, "Kami mempunyai tirai yang padanya 
terdapat gambar yang menyerupai burung." (Aisyah) berkata: Lalu 
Rasulullah SAW bersabda, "Gantilah (tirai tersebut), karena bila aku 
melihatnya aku teringat dengan dunia." Dan kami mempunyai 


selembar kain yang sering kita pakai." Beliau bersabda, "Yang 


gambarnya di sulam kain sutra."!26 


N . Pe 


AA ra AP Kao —Y 4144 
AG ak 29 yg sia Ja FAME hah c KG 2 pas 2 
Ga ga se Si Jae NA La ss 
SS AT SG Ih ne JGN 5 si 8 an SI 
An ji Ad HAN Ada ui TA AS AU 
JG GL dn LPS uu cikan A6 je 2 ata ale 
Dr BI eh KN aa 
Sad JL daan Ode JB dah ae es eh 
3 Sp Ke Ta TAN S3 3 AINI AG 2 FA 5 & 
“ea San As an Gaal 
AS An dia SA RN SG II SA ya 
Ig Baal JG JEANS PEN 3 SJ AI 
PA aa Ip binti 


ee MPa - 


1028 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24100. 


Musnad Imam Ahmad — 


24149. Yahya menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Sa'id, dia berkata: Amrah menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku 
mendengar Aisyah berkata, "Ada seorang wanita - Yahudi 
mendatangiku dan memintaku." Lantas si wanita yahudi tadi berkata, 
"Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Ketika Nabi SAW 
datang, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa di 
kubur?" beliau menjawab, "Aku berlindung kepada Allah." Lalu 
beliaa menaiki kendaraan dan mataharipun mulai tenggelam. 
Kemudian saya keluar dan berada diantara kamar istri-istri Rasulullah 
bersama istri beliau yang lain. 


Akhirnya Nabi SAW pun datang, dari kendaraannya lalu 
mendatangi tempat shalat dan kaum muslimin pun shalat di belakang 
beliau. Kemudian beliau berdiri dan memanjangkannya, kemudian 
beliau ruku dan memanjangkan rukunya, kemudian mengangkat 
“kepalanya dan memanjangkan berdirinya: Kemudian beliau ruku 
kembali dan memanjangkan rukunya, kemudian beliau mengangkat 


kepalanya dan memanjangkan berdirinya. Kemudian beliau sujud dan 


memanjangkan sujudnya. Kemudian dia berdiri lebih ringan, dari 


berdirinya yang pertama. Kemudian beliau ruku dan lebih ringan dari ' 


rukunya yang pertama. Kemudian beliau berdiri dan lebih ringan, dari 
berdirinya beliau yang pertama. Kemudian beliau ruku dan lebih 
ringan dari rakaat yang pertama. Kemudian beliau sujud dan lebih 
ringan dari sujudnya yang pertama. Dan shalatnya beliau adalah empat 
ruku dan empat sujud. 


Kemudian ketika matahari mulai tampak, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya kalian akan difitnah (diuji) di dalam kubur seperti 
halnya fitnah Dajjal." (Aisyah) berkata, "Setelah itu saya Ha 
beliau berlindung kepada Allah dari siksa kubur."!?? 





1027 Sanadnya shahih. 
. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24060. 
HR. Al Bukhari (2/529, no. 1044), pembahasan: Gerhana: Muslim (2/622, no. 
904), pembahasan: Gerhana, Abu Daud (1/305, no. 1177), pembahasan: Shalat: An- 
Nasa'i (3/130, no. 1472), dan Ibnu Majah (1/401, no. 1263). 


— Musnad Imam Ahmad 





Pa pe AN PN CN AAN 


PN PA EP KA SAP SN 





2 Pe 


3318 ga Enya A5 Inai Kara Naa Kab —Y41Yo1 

ABI dagb gta gan pg DP 
ab data 3 Tara na) Sang uga S yu an) TA) 
3 Ea aa Sa ang Ol AAS Uni Ip ah Cab doa 
AI plan EA Ko MI Ke US 


- 
». 03.0 


D3 Aa Se anget Uh AGS Tia Tp 
Ji beta Ym GI ye Is sat yi Atuh 
KAI (A6 te ala Aa Ko Ip Fr AN) 
He A6 IU Kalla OS HPO ed Sagu ae 
IE ol Wa Jia du JL GI) BSE Il yi. 
HB edi YP AB EA MS Ape US €g 
AL JG Gelam La IG Cola Gi Aa JB SEA aa ja 
Ken AU 3 pe Dt SI hi HSE) le LALA HYG 
3 plg le Ai Lo J5 Gb Op AG ah ton 
eng ee Ko IP 3 SU aa ot ng on 
Cal ale SI Jie MI 33 gai lang di 
Ok AG ok tab SP GT UAN oa Pas LA Hub 


(Na hnnoa sana Ong NN Pa Nan SO 
sale AI Iya) GUS Sh ya! ola II SU (PAI Jay sal 


Musnad Imam Ahmad — 


. P3 , s 25 4, 
— ala ega LA LV ME ah ala di 
ian Pa at Ro won oom Ka, 
IS MIE 5 Ia Fa PN olah 3 Waie Jar 
ara Na PN PN Ta .. s9 
Ed Al Sya) AG Jah Gaya Sh AT 3 Tadi 
Sg 0 P3 P3 P 2. 510 Pa 
RA SE tetap — ii 
5 . . - . N na ne Fe 
Cena TA 3 elang ale Jie IP 5 IE 
aga A Ai Sie alan Io Iyan Hop gal 
Pa PI oa AS eh, 


. . . & ” P si 4 
Kab GEA AYI ah Sab Y ES BS Ka dg 


2 s9! PEN Naa 3... s8: 3... cc sa. aan Di 3& IS 
el (3 telan Yg AA (3 Cabang LEAN ujar JPU Sang 
es? . |) . - s3 #2 ed AP be . Pa sa sa 
3 Menag Unalia pelaag 3 yENGY OS AU) M0) Kabag Cak cin 


H5 Hp ce Gl Al AG Ulee Ap (5 uji 
aa AN Ia ag Ai Io Ai Is SN UB 
B2 daa pai ALA So Ie ala la di Jo Ai 
GA AN JAN ia de SS NG ul da ja aa 
Yi gs ara Pi RA Jo Ea 
PEG AG ia TA IA Ta oa V3 safa SI 6 
PEN ale Je LS PUT db IE depata Hasi 


— Musnad Imam Ahmad | 








24150. Yahya menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi 
Arubah menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Zurarah bin 
'Aufa, dari Sa'ad bin Hisyam bahwasanya dia telah menceraikan 
istrinya, kemudian dia pergi ke Madinah untuk menjual harta miliknya 
di kota tersebut. Kemudian akan ia tukar dengan senjata dan kuda dan 
ikut berjihad ke Romawi hingga ia mati. Lalu ia berjumpa dengan 
sekelompok orang dari kaumnya. Lantas mereka menceritakannya 
bahwa dahulu ada sekelompok orang sejumlah enam orang di masa 
Rasulullah SAW pernah menginginkan yang demikian. Lantas beliau 
bersabda, "Bukankah aku bagi kalian adalah panutan yang baik?" 
Beliau melarang mereka, dari hal itu. Beliau meminta kesaksian 
mereka agar kembali. 
Kemudian dia (Sa'd bin Hisyam) kembali kepada kami dan 
mengabarkan kepada kami bahwa dia telah menemui Ibnu Abbas, ia 
bertanya kepadanya mengenai shalat witir. Kemudian (Ibnu Abbas) 
berkata, "Bukankah aku telah mengabarkan kepadamu dengan witir : 
yang dilakukan oleh orang yang paling tahu di muka bumi, yaitu 
Rasulullah SAW?" dia menjawab, "Benar." (Ibnu Abbas) berkata, 
— “Datangilah Aisyah dan bertanyalah kepadanya kemudian kembalilah 
kepadaku lalu kabarkan kepadaku mengenai jawabannya kepadamu." 
Dia (Sa'ad Ibnu Hisyam) berkata, "Lalu aku mendatangi Hakim bin 
Aflah kemudian aku meminta kepadanya untuk mengantarku kepada 
(Aisyah)." 

| Dia (Hakim) menjawab, "Saya bukan termasuk kerabatnya, 
sungguh aku pernah melarangnya ia berbicara pada dua hal tersebut 
(dua kubu yang berbeda perihal witir) dan dia (Aisyah) pasti menolak 
keduanya dan akan pergi. Maka saya bersumpah kepadanya dan dia 
pun datang bersamaku. Lalu kami menemui (Aisyah), (Aisyah) 
berkata, "Hakim-kah ini?" dia (Aisyah) telah mengetahuinya. (Hakim) 
menjawab, "Ya." Atau "Benar." (Aisyah) berkata, "Siapa orang yang 
bersamamu?" dia menjawab, "Sa'ad bin Hisyam." (Aisyah) berkata, " 


Musnad Imam Ahmad — 


Hisyam yang manakah?." Dia menjawab, "Itu, Hisyam Ibnu Amir." 
Dia berkata, "Aisyah telah mengetahuinya." 


Dia (Aisyah) berkata, "Sebaik-baik orang adalah Amir." Aku 
berkata, "Wahai ummul mukminin, ceritakanlah kepadaku mengenai 
akhlak Rasulullah SAW." dia (Aisyah) berkata, "Bukankah engkau 
pernah membaca Al Our'an?" aku menjawab, "Benar." Dia (Aisyah) 
berkata, "Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al Our'an." 
Kemudian saya hendak shalat, tapi terlintas padaku shalat Rasulullah 
SAW. Saya berkata, "Wahai ummul mukminin, ceritakanlah kepadaku 
mengenai “shalat Rasulullah SAW." Dia (Aisyah) menjawab, 
"Bukankah engkau pernah membaca surah ini, yaa ayyuhal muzammil 
(wahai orang-orang yang berselimut)." Saya menjawab, "Benar." Dia 
(Aisyah) berkata, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mewajibkan 
shalat malam pada awal surah ini. Lalu Rasulullah dan para 
sahabatnya shalat hingga tumit mereka bengkak. Allah '4zza wa Jalla 
menahan penutup surah ini di langit selama dua belas bulan. 
Kemudian Allah '4zza wa Jalla baru menurunkan keringanan pada 
akhir surah ini dan shalat malam Rasulullah SAW menjadi sunnah. 
Maka aku ingin shalat, tapi terlintas padaku shalat witir Rasulullah 
SAW. 


Lalu saya berkata, "Wahai ummul mukminin, ceritakanlah 
kepadaku mengenai shalat witir Rasulullah SAW." (Aisyah) 
menjawab, "Kami menyiapkan siwak untuknya dan air untuk bersuci 
beliau. Kemudian Allah membangunkannya sesuai dengan kehendak- 
Nya di malam hari. Lalu beliau bersiwak dan berwudhu. Kemudian 
beliau shalat delapan raka'at, beliau tidak duduk pada raka'at tersebut 
kecuali pada raka'at ke delapan. Lalu beliau duduk dan menyebut 
Tuhannya "Azza wa Jalla, beliau berdoa dan minta ampun seraya 
bangkit dan tidak salam. Kemudian beliau shalat yang kesembilan, 


lalu beliau duduk dan memuji Tuhannya, berdzikir dan berdoa baru 


kemudian beliau mengucapkan salam yang kami dapat mendengarnya. 


(708 — MusnadImam Ahmad - 














Lalu beliau shalat dua raka'at sedang ia duduk setelah dia salam. Itulah 
sebelas raka'at wahai anakku. 


Sedangkan tatkala Rasulullah SAW mulai tua dan tambah 
gemuk, beliau melaksanakan shalat witir sebanyak tujuh rakaat 
“kemudian shalat dua raka'at, lalu beliau duduk setelah beliau 
mengucapkan salam. Demikian itu shalat yang tujuh wahai anakku. 
Dan apabila Nabi SAW melaksanakan shalat, beliau mempunyai 
kebiasaan untuk menekuninya. Dan bila shalat malam terlewatkan 
oleh beliau karena ketiduran atau sakit maka beliau melaksanakan 
shalat tersebut di siang hari sebanyak dua belas raka'at. Dan saya tidak 
pernah mengetahui bahwa Nabi SAW membaca Al Our'an sampai 
habis dalam semalam. Dan tidak pula melaksanakan shalat malam 
sampai pagi dan tidak juga beliau puasa dalam satu bulan penuh 
melainkan pada bulan Ramadhan." Lalu aku mendatangi Ibnu Abbas 
dan aku menceritakan kejadiannya. Lalu ia berkata, "Engkau benar, 
kalaulah bertemu dengannya, pastilah aku akan mendatanginya 
hingga menceramahiku." 2 


AN ee JB GA PA CE Neta 
ie II He Ipa) tata Pa Ah: BI ea -JG Ka ep 
DE AU A9 Yg pb Fita Kal N Anang 


24151. Yahya menceritakan kepada kami, dari Abu Harzah 
berkata: Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Saya mendengar Aisyah berkata: Saya telah mendengar. 
Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang shalat ketika 


1028 Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (1/12, no. 746), pembahasan: Musafir, Abu Daud (2/38, no. 1342), 
pembahasan: Shalat: An-Nasa'i (3/218, no. 1641), pembahasan: Shalat Malam: dan 
Ibnu Majah (1/376, no. 1191), pembahasan: Mendirikan Shalat. 


Musnad Imam Ahmad — 


makanan telah dihidangkan, dan jangan pula shalat dengan menahan 
dua kotoran (buang air besar dan kecil)" 2 


slba 535 :JB SA IS oi KAL YON | 


o. X 2 ENG NN NN Te 2 KONI ANN AGAN . .. o- e OA 0 -— 
EA eko AI gang GK SE TEIE P LKS op AN 
od ana ot Te 20 Da Pe asa. LB AN an Ta An 
TAI J3 GAS IE Ka SAMA ASN JII Sa 3 IE al 
24152. Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha' menceritakan 
kepadaku, dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah, dia berkata, "Tidak ada 
shalat sunnah yang lebih ditekuni Rasulullah SAW daripada dua 
raka'at sebelum Shubuh." 2 


OP del YP Oli YP Ulama HI Gi -Yt Nor 
ag :JU He Ye cal 13 ENYA TE pa aa NE wi 
3 5, Lo. TA 8. E, 0 Fs 25 4 “. 4 LN NP 
S3 IA 3 Ie Ula la 3 eng SIR AN Ke J5 
Hae Jari Ol Lelah LA 0 Ia date Jae 05 as 
GB. 
“diah 


24153. Yahya menceritakan kepada kami, bin Sa'id, dari 
Sufyan, dari Ismai'l bin Umayah, dia berkata: Telah menceritakan 





1029 Sanadnya shahih. 

Abu Harzah adalah Ya'gub bin Mujahid seorang perawi Isigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim. | 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24048. 

1030 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24143. 

Kalimat yang tertera dalam tanda kurung siku tidak tercantum dalam cetakan Al 
Halabi. Hadits ini akan kami kemukakan pada no. 25240. | 


(zo0g — Musnad Imam Ahmad 








kepadaku Abdullah bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawwal dan menggauliku di 
bulan syawwal, maka adakah istri beliau yang lebih beruntung di sisi 
beliau daripada aku?, maka beliau senang menggauli istri- “Istrinya 
pada bulan Syawwal."'?! 


0 . 03 0 -— Pa Ia 


Na AN ga JB AI ae 5 Ke Kid —Y Not 
OS Ie 059 Yu Ol eka ala Ko jp dana 
ha . -..... ga rp jan Ng : 0... 
ia Sin 
24154. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, 
dia berkata: Saya mendengar Al Oasim, dari Aisyah, dari Nabi SAW, 
"Bilal adzan di malam hari, maka makan dan minumlah hingga Ibnu 
Ummi Maktum adzan." Beliau bersabda, "Aku tidak mengetahui jarak 


antara Adzan Bilal dan Ummi Maktum kecuali sebatas yang satu 
turun dan yang satu naik." 2 


. ab 


aa Li JG KE La au Gaib —Y41N00 
e .. (4 . 0. g » 3 
— 8 Oka HL VA IIe Ulas HI AAS 13 ON 
220 OL . . 20 0 o X .. Y & 3. 
dadi ee anang 
ara s3 PAN NT NP 
ea Bana 





13! Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (2/1039, no. 1423), pembahasan: Nikah, At-Tirmidzi (3/292, no. 
1093), pembahasan: Nikah: Ibnu Majah (1/641, no. 1990), pembahasan: Nikah. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih. " 

Ne Sanadnya Shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24050. 


Musnad Imam Ahmad Eat 


24155. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, 
dia berkata: Saya telah mendengar Abu Al Oasim berkata: dari Aisyah 
dia berkata, "Sungguh jelek, kalian telah menyamakan kami dengan 
anjing dan himar. Sungguh saya telah melihat Rasulullah SAW shalat, 
sedang aku terbentang di depannya. Bila ia ingin sujud, beliau 
menggeser kakiku lalu aku menggesernya baru kemudian beliau 
sujud."1033 


8. 43 LB 


de BI Iin IX LIS HS ME ea aa yu Ul 
5 Fa Ke s £. 50 (3 rata . - . 4 .. Pn . or kah 
Mede yag ia le JG 3 2YI sandi Lay ag ale Ai 


. 
Pd 


PA pebgtag 

24156. Yahya menceritakan kepada kami, dari Muhammad 

bin Amru, dia berkata: Abu Salamah menceritakan kepadaku, dia | 

berkata: Saya bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana shalat Rasulullah 

SAW sesudah Isya yang terakhir?" ia menjawab, "Sembilan rakaat, 

beliau berdiri, dua rakaat duduk, dan dua rakaat setelah dua 
adzan." 8 


P, 
DL Me 


3 Ie ia "JB MP d— —Y NOV 
Pan GAB e-X “. aa ea ia Sa ap Ae AN EA an Har 
Any IE Wi Ko AN Sy OS JA AS TSS IU pa 


. 
o 


OS PJ LI JAS II SB Ya Ya 


1033 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24051. 
104 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (1/160, cet. Asy-Sya'b), pembahasan: Shalat: Abu Daud (2/39, 
.no. 1340), pembahasan: Shalat, An-Nasa'i (3/251, no. 1756), pembahasan: Shalat 
Malam, Ibnu Majah (1/377, no. 1196): dan Ibnu Khuzaimah (2/157, no. 1 102). 


— Musnad Imam Ahmad 








. kd Pe DIA PL Big Pad . aa 2 o 
MAY 3 MI Vp MIE BG BY IL Lp ENG ST 
. 220 2. Ca Pan Meh ia ON “. ta Senang 
DE EM LA) BSI elly INA PE VI JUS Uk C 


24157. Yahya menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dia 
berkata: Amir menceritakan kepadaku, dari Masrug, dia berkata: Saya 
pernah bertanya kepada Aisyah, "Apakah Rasulullah SAW 
mengucapkan sesuatu ketika masuk rumah?" Aisyah berkata, "Jika 
beliau hendak masuk rumah, beliau membuat tamtsil, YVikalau 
manusia memiliki dua lembah harta niscaya dia akan tamak untuk 
mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang dapat memenuhi 
mulutnya kecuali debu, dan tidaklah kami menjadikan harta 
melainkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan Allah 


memberi ampunan terhadap siapa yang bertaubat'."" 


Pena Bole pr oi op Bi5 -Y& OA 
AI gn Ia ag: IG Gian la lo AI 3 
P) . : 
“AI 
24158. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, 
dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 


"Laki-laki yang paling dibenci (Allah) adalah lelaki yang keras lagi 
suka membantah." 2 





1035 Sanadnya hasan. 

HR. Al Bukhari (11/253, no. 6436), pembahasan: Memerdekakan Budak, 
Muslim (2/725, no. 1048), pembahasan: Nikah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21010. 

1036 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (8/188, no. 4523), pembahasan: Tafsir ayat "sedangkan dia 
adalah musuh yang paling keras permusuhannya"s Muslim (4/2554, no. 2668): dan 
At-Tirmidzi (5/214, no. 2976) pembahasan: Tafsir. 

— At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 1G 
. 


Patra Aoi gaya (lain 1 nan tara -Y 4104 


0 0 


D3 Kd ob eaE Jh HIS 13 IE 3 Ala 3 
: . : 8 LI mp Dasa, ea A4 5 
sia YR wg dals ai ce 
24159. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Musa bin Abu Aisyah, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Aisyah dan 


Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar pernah mencium Rasulullah sedang 
beliau sudah menjadi mayit."037 


AA Toha EA yo OP AAN NA 


3 


..03 


r 0. 203 3 0 tg Kg £ oi 4 @ ... £ SAP, 
aan CS pala Us :Jju Bi up 09 SP Tp 
a . .. .. . 3 »3 ANA. 0 3e 0 - 2 » a70 3 
DA AED aed A3 AS al UH Ae AS 
Met Ma 2.8 0. “ut 2. Re Sani NN 
La Sta ME GB ai BA dh ala Ai 
8, 8. ... : 2 3 Haa 2 23 naa ..& .- 2 2 
Ke AA JB OR US nb as Aoi 
. . £ “. . , . Pa ? Mi ore 4 
ega yaa IA AN AN Tahi 1G Can) deng sala AI 
5 Keatas .c “- » . 0 aa P3 4 ri 8 ...' 
3 tara PS al) BJB Ed Ea ale AI lo NI 
Si VE 
24160. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, 
dia berkata: Saya mendengar Atha' berkata: Urwah bin 'Az-Zubair 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya beserta Ibnu Umar 
bersandar ke kamar Aisyah, sungguh kami mendengarnya sedang 


bersiwak. Saya berkata, "Wahai Abu Abdurrahman! Apakah Nabi 
SAW pernah umrah di bulan Rajab?" dia menjawab, "Ya." Saya 


137 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23911. 


— Musnad Imam Ahmad 








berkata, "Wahai ibu, apa yang kamu dengar terhadap apa yang 
dikatakan oleh Abu Abdir Rahman?" dia berkata, "Apa yang dia 
katakan?" Saya berkata, "Dia berkata, "Nabi SAW berumrah di bulan 
Rajab'." Aisyah berkata, "Semoga Allah mengampuni Abu 
Abdurrahman, dia lupa bahwa Nabi SAW tidak pernah berumrah di: 
bulan Rajab." (Urwah) berkata, 'Ketika itu Ibnu Umar (Abu 
Abdurrahman) mendengarnya namun ia tidak berkata, 'Tidak.' dan 
tidak pula berkata, "Ya." dia hanya diam'. 1038 


PP TN 


pa Wb LIB Otak 3 1 P3 BIS YA 
(jail ut, s0 JA OS 6 LAI 1 (NAN GP Ke 
Aje Ul GA 3 Ah, IA pa 


24161. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dia 
berkata: Manshur menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al 
Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Beliau memerintahkan aku untuk 
mengencangkan kainku sedang saya aku keadaan haid, kemudian 
beliau mencumbuiku dan aku memandikan kepalanya sedang beliau 
adalah orang yang beri'tikaf dan aku dalam keadaan haid." 


. 


. KS 


dal AP AE IP USG PI Gak ENY 
Ie Je Ol SIG in la Jo Ai J3 Ol ane La 
SI ey 1 gala Tag DEL 


1038 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/559, no. 1777), pembahasan: Umrah, Muslim (2/916, no. 
936), pembahasan: Haji: At-Tirmidzi (3/265, no. 936), pempenaan, Haji, can Ibnu 
Majah, (21998, no. 2998), pembahasan: Haji. 

" Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24120. 


Musnad Imam Ahmad — (s05J 


24162. Yahya menceritakan kepada kami, dari Zakariya, dari 
Amir, dari Abu Salamah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda, "Sesungguhnya Jibril mengucapkan salam kepadamu." 
Aisyah berkata, "Waalaihi wa rahmatullah (juga baginya keselamatan 
dan rahmat Allah)."' 40 


. . 8 8.5 


$ Gyata Enak LJE OA 1 LI GA LAM 
— le MN Ko S Jpn OST sinta IL 2 Tae 53 ca 
Sab SI dian AAS OS TG YAN Ia ES Lab lah 
Saos dig ala Io AM in os 
24163. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dia 
berkata: Manshur menceritakan kepadaku, dari Ibrahim, dari 
Algamah, dia berkata: saya bertanya kepada Aisyah, "Apakah 
Rasulullah SAW mengkhususkan hari tertentu?" dia menjawab, 
"Perbuatan beliau bersifat kontinyu dan siapakah diantara kalian yang 


mampu seperti halnya Rasulullah SAW mampu 
(melaksanakannya)?." 8! 


28 4.. 16 - 


. 38 0,0 


ina Ga dai Rt da es Ujian (pl 
— UE Aa Ap Kate 2 Ou 
Sa jp AAL an os Yo akh 


1040 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (6/305, no. 3217), dan Muslim (4/1895, no. 2447). 
101 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24044. 


— Musnad Imam Ahmad 








24164. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Sa'ad 
bin Ibrahim dan Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Nafi', Ibnu 
Ja'far berkata: Dari seseorang, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Di dalam kubur ada tekanan (peyempitan), dan jika ada 
seorang lelaki yang selamat darinya maka dia adalah Sa'ad bin 
Muadz." 2 


JL TAS S5 JB USG 3 CP CAS -Y KAM 


: 0:6 - 20 3 0-3 apn 


4 gan SAI & 
Pn) IN d3 af CAS lo JB SB or Taha Na 
Bp Tn Ba —— tea An) Ar e atas -J5 Ag sia 
7 (3 N 2 2 8.5 (3 3 3 . ka Pe y 2... 
“d3 “ PI) sa J3 OA cola adil os PNY) sd 
24165. Yahya menceritakan kepada kami, dari Zakariya 
berkata: Amir menceritakan kepadaku, dia berkata: Syuraih bin Hani' 
menceritakan kepadaku, Aisyah menceritakan kepadaku, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang senang bertemu 
dengan Allah 'Azza wa Jalla maka Allah pun akan senang bertemu 
dengannya. Sebaliknya barangsiapa yang membenci bertemu dengan 


Allah maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Dan, kematian 
adalah sebelum perjumpaan dengan Allah 'Azza wa Jalla." “? 


'4? Sanadnya shahih dari jalur Syu'bah, namun dha 4f dari jalur Muhammad bin 
Ja'far lantaran ada perawi majhul dari Aisyah. : 
HR. Ath-Thabarani (12/232). 
Al .Haitsami (3/46) berkata, "Para perawi Ahmad adalah perawi shahih." 
“3 Sanadnya Shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24054. 


Musnad Imam Ahmad — 


/ aa 


Pb ana OM ui gp BAL —Y LAI 
Mpatag Ie Ho op dye 13 dal SP ea) 
dab An bsa An 5 


24166. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, 
dia berkata: Sa'ad bin Ibrahim mengabarkan kepadaku, dari Abu 
Salamah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Telah ada 
pada umat-umat terdahulu orang-orang yang mendapat ilham dengan 
wahyu, jika itu ada dari umatku, maka dia adalah Umar." 


2. Pe 


. ANA Gi AG Up bila 1 Cit —YENIY 
Sa OA pa TPA oat AI Or J3 AAA 2 ap 
s3 8 TX .3- 
M3 Ie Jai Aa Kong Sg oppa 


24167. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Ashim bin Ubaidillah, dari Al Oasim, dari Aisyah, dia berkata, 
"Rasulullah SAW pernah mencium Utsman bin Mazh'un sedang ia 
sudah menjadi mayit, hingga saya melihat air mata mengalir di 
wajahnya." 45 i 


104 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (6/512, no. 3469), pembahasan: Para Nabi, Muslim (3/1864, 
pembahasan: 2398), pembahasan: Keutamaan Sahabat, dan At-Tirmidzi (5/622), 
pembahasan: Managib. 

At-Tirmidzi menilai hadits ini shahih. 

145 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/313, no. 212), pembahasan: Wudhu: Muslim (1/542, no. 
786), pembahasan: Musafir, At-Tirmidzi (2/186, no. 355), pembahasan: Shalat: dan 
Abu Daud (2/33, no. 310), pembahasan: Shalat. 


— Musnad Imam Ahmad 

















oc 4 5. Pap 


TAG 13 cal 53 dilan CI Lam oil Bas -YENIA 
P3 aa Lai BI salat ala Sl ke Jas JB 'JG 


3 ... 23 Jae 2... 


Aga aga an A3 ale BI GI 3 La & 


3 23 3 


24168. Ibnu Numair Hisyam menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika 
salah seorang dari kalian mengantuk maka hendaklah .ia tidur 
(terlebih dahulu) sehingga kantuknya hilang, karena jika ia shalat 
dalam keadaan mengantuk, mungkin dia ingin memohon ampun 
namun dia malah mencela dirinya sendiri." “6 


.2.5. Pa 


TG Ip al Pelan Up oi ot bo - —Y 4114 


Pa AE Peni Tadi IA ale AM Jie SI, pas "SE 
8 . “ 5 JAE aeah OP 5g Saja Ba 
Al aa Ai be At Jah JW TS KG AN SES Jar 
B3 Bg any 5 ee IN Pas Ls s Ta Dika La — 
MAL GA RUL JAN Ugolo) MAN 

24169. Ionu Numair menceritakan kepada kami, dari Hisyam, 

dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW datang ke 
Madinah yang dia adalah bumi Allah 'Azza wa Jalla yang paling 
berwabah hingga Abu bakar sakit." (Aisyah) berkata: Akhirnya 
Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada 


Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau lebih dari itu. 
Dan, jadikan Madinah iklim yang sehat, dan berkahilah Madinah 





146 Dalam kitab asli tidak ada tulisan. 


Musnad Imam Ahmad — 


dalam mudnya dan sha'nya dan pindahkanlah panas Madinah dan 
jadikan kepindahannya di Juhfah."" " 


2... Pa 


DN HE 1 aa HP an AI Ei5 -y ta 


Pe oa aa Oa all Ai lo Ai Ag 


. . 3 A 


uu ja gu Dang ES Uh el Ja) C0 
H La Ik S5 15 Ju pati vy B3 aa HI 


24170. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Hisyam, 
dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bila 
memerintahkan mereka suatu perbuatan sesuai dengan kemampuan 
mereka, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak 
seperti engkau, sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah mengampuni 
dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." (Aisyah) berkata, 
"Maka beliau marah hingga terlihat di wajahnya." 8 


og 30 16 


LIS 33 cal 3 Alia Bis Uji yA Gas ARA 
CA ad ee Lo jo C CN II WA ipa Lp SG 


w. 


ma eh LT kamar Awali “ag TA LA, “JG 


co... 


G5 sb Mega IS) UB ji LC AT wi) 53 UBI 


147 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (4/99, no. 1889), pembahasan: Keutamaan Madinah, dan 
Muslim (2/1003, no. 1376), pembahasan: Haji. 
188 Sanadnya shahih. 
7 HR. Al Bukhari sena, no. 20), pembahasan: Iman, dan Muslim Sa no. 
1110), pembahasan: Puasa 


(sio — MusnadImamAhmad 











30 2 


II Ko Iyan IP BU Kasi US ani 
“ba ody & Si, Ops gd Je Lu 226 AI “5 aa Pura “ls 
a33 sha Ii BAR UG Em ai ah 

"5 Aa 3 .. 5 z 


24171. Ibnu Numair Hisyam menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Pada suatu ketika Saudah keluar 
pada malam hari untuk memenuhi hajatnya sesudah diwajibkannya 
hijab atas para wanita." Aisyah berkata, "Saudah adalah seorang 
wanita yang tinggi besar dan kebetulan Umar melihatnya. Kemudian 
dia memanggilnya, Wahai Saudah! Sungguh saya bisa mengenalimu, 
jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar atau 
bagaimana yang kamu perbuat?" . 


Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah SAW 
yang ketika itu beliau sedang makan malam. .Lalu Saudah 
memberitahukan kepada nabi perihal ucapan Umar kepadanya sedang 
sepotong roti masih tetap berada di tangannya. Lalu beliau 
memperoleh wahyu yang kemudian selesai, sementara sepotong 
daging masih terdapat di tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, 
"Telah diperbolehkan bagi kalian unUh keluar dalam rangka 
memenuhi hajat kalian. 3 


3. as 


- nekad dalan Cia Ujai GI Bia NAVY 


FA di P0 Gl el aa dna f3 


149 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (8/528, no. 4795), pembahasan: Tafsir ayat Mangunlah kamu 
memasuki rumah-rumah Nabi". . 


Musnad Imam Ahmad — (sn 


Ia nana Ken en In An Aa u ta” 
BP 2 le Ko AI Ja) IE AA CA TO al 
KD UB Up PP as : Ai of 
24172. Ibnu Numair Hisyam menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Ada seorang Arab yang datang 
kepada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang 
anak boleh dicium? Demi Allah, saya tidak pernah mencium mereka." 


Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak kuasa bila Allah 'Azza 
wa Jalla mencabut rasa kasih sayang dari hatimu'"' 8 


o-$ 39 Pa 


MEA 3 eat IP ella HL Upi GA GA NAVY 
AA AI Nia Ae ale Jo JB IG 
ahh Ig AI 


24173. Ibnu Numair Hisyam menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Carilah 
malam lailatul gadar pada sepuluh terakhir di bulan Ramadhan." 


0-3 J3 PN 


A36 3 al 13 laa GIS Upi GI Bae 1 EN 
Taun Sea ISA ya) P Um 05 1G 


1030 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (10/426, no. 5998), pembahasan: Adab, Muslim (4/1808, no. 
2317), pembahasan Keutamaan, dan At-Tirmidzi (3/212, no. 1911), pembahasan: 
Kebaikan. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

1081 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (4/259, no. 2017), pembahasan: Puasa: dan Muslim (01228, no. 
1169), pembahasan: Puasa. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 11386, 15991 dan 20705. 


— Musnad Imam Ahmad 











24174. Ibnu Numair Hisyam menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Tempat tidur Rasulullah SAW 
adalah dari kulit dan isinya berupa serabut."'2 


KANE 13 tail 13 La Ba oi Bab -y£1Vo 


0. doc 


- “3 Cs v3 
Gi Oke JW 3 Meet sepi agr JG 
eta La AS da 2 Hg 
24175. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, 
"Pada hari Khandag Sa'ad terkena anak panah yang dilesakkan oleh 
seorang laki-laki Ouraisy yang bernama Hibban bin Al Arigah, tepat 


pada pertengahan lengan. Lalu Rasulullah SAW membuatkan kemah 
untuknya di masjid agar bisa menjenguknya di setiap saat." 


past anak A8 - 


Ai HIU pa 5 cai SA ES LAYA 
Sh an IA Je IA HIGH 
SI dont SE DI Ae Jagar 2G LSN IN R3 
Ai Ja du AI na) LN (eI 0) D3 :JU 
2 AG oi SO AAU 25 Ka lh le Jo 





ve Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelurnnya pada no. 24091. 

1053 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/556, no. 463), pembahasan: Shalat, Muslim (3/1389, no. 
1769), pembahasan: Jihad, Abu Daud (3/186, no. 3101), pembahasan: Jenazah, dan 
An-Nasa'i (2/75, no. 710), pembahasan, Masjid. 


Musnad ImamAhmad — 


Ga ah HA JB pal Al ala AI do Ai ds 
Ad aa SAI ag aa La Yr pk 
Sa AG Ny ae abadi JA Ol KE Jb :J8 
He Ie Mp dua al JB sha JG il 

Sep PA Su ad SAK IE aa, 


24176. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Hisyam, 
dia berkata: ayahku mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, dia berkata, 
"Ketika Rasulullah SAW telah pulang, dari Khandag dan telah 
meletakkan senjata dan telah mandi, Jibril 'Alaihissalam 
mendatanginya dan di atas kepalanya ada debu." (Jibril) berkata, 
"Apakah engkau telah meletakkan senjata? Demi Allah, aku tidak 
meletakkannya, pergilah kepada mereka!" Rasulullah SAW bersabda, 
"Ke mana?" Dia menjawab, "Ke sini." Dia menunjuk ke arah bani 
Guraizah. Lalu Rasulullah SAW pergi kepada mereka." Hisyam 
berkata: ayahku mengabarkan kepadaku bahwa mereka tidak lagi 
mengindahkan aturan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menyerahkan 
nasib mereka kepada Sa'ad.. 


(Sa'ad) berkata, "Sungguh, saya akan menghukum orang 
yang membunuh dengan dibunuh, para wanita dan anak-anak ditawan 
dan harta mereka dibagi-bagi. Hisyam berkata: Ayahku berkata: 
dikabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'd, 
"Sungguh engkau telah menghukumi mereka dengan mang Allah 
Azza wa Jalla."54 


1084 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (7/411, no. 4122), pembahasan: Peperangan, Muslim (3/1389, 
no. 1767), dan Abdu bin Humaid (1488). 


— Musnad Imam Ahmad 




















0-1 3 9 an - 


3 cad 3 Alia Bis JB ai Gl Ba —YLNVV 

Giaa Je Iya) Ie Oya LI ah ad kans 
ha Job Ips JUL ag LI Lp Cabe "JG uks Ag f3 
— ab SBL IP H4 Ht ulas asa Para 


ae 8 

24177. Ibnu Numair Hisyam menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: bahwasanya orang-orang habasyah 
bermain ria di depan Rasulullah SAW pada hari raya. Aisyah berkata, 
"Lalu aku menonton mereka dari atas pundak. beliau, lalu Rasulullah 
SAW membungkukkan kedua pundaknya dan aku melihat mereka dari 
atas pundak beliau hingga aku puas, baru kemudian aku pergi." 


K5aa 


IS TA fp din opa HI EA YAA 
2 be Ai Jp) JG SG EA 33 taat 5D LA Aa Ul 
Pain 25 KAI ia Pa Ba ae ta YY (5, ale 
all, ak GE F3 H3 op BU, ale HA ep A 
Aa ad Ayu ds 
24178. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hisyam dan 
Abu Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam 


—secara makna— mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari 
Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika bukan karena 


1085 Sgnadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/549, no. 454), pembahasan: Shalat, Muslim (2/608, no. 892), 
pembahasan: Shalat Id, An-Nasa'i (3/195, no. 1594), pembahasan: Shalat Id, At- 
Tirmidzi (5/621, no. 3691): dan Al Humaid (1/123, no. 254). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib." 


Musnad Imam Ahmad — 


kaummu yang baru meninggalkan kekafiran niscaya aku akan 


membongkar ka 'bah, kemudian aku menjadikannya di atas dasar 
(bangunan) Ibrahim AS, karena Ouraisy ketika membangunnya masih 
banyak kekurangannya dan aku akan membangun untuknya halaman 
belakang." Abu Usamah berkata dalam riwayatnya dengan lafazh 
"khilfan (belakang)" 5 | 


— cd 3 lan UIN JG at AA EA —y raya 


SIA tega Ala Cena seni Ml LA Tana 
2 , 7 pe 30 Pe ai sa he Si , ? 3. . etc 
sbe Al Jga) OS eka AA lg IPM elo AI Ia 5 
PN PPA 8. sa? PA PN PN ore XL 

24179. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Hisyam menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Aku bermain dengan anak-anak kemudian datang teman- 
temanku lalu mereka ikut bermain denganku, dan jika mereka melihat 
Rasulullah SAW mereka bersembunyi dari beliau. - Kemudian 


Rasulullah SAW menyatukan mereka denganku dan mereka bermain- 
main denganku." j 





1086 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (1/224, no. 126), pembahasan: Ilmu, Muslim (2/968, no. 1333), 
' pembahasan: Haji, At-Tirmidzi (3/215, no. 875), pembahasan: Manasik: Abu Daud 

(2/214, no. 2028), pembahasan: Manasik, An-Nasa'i (5/215, no. 2901), pembahasan: 
Manasik, dan Ibnu Majah (2/985, no. 2955), pembahasan: Manasik. - 

1057 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (10/526, no. 6130), pembahasan: Adab: Muslim (4/1890, no. 
2440), pembahasan: Keutamaan Sahabat: Abu Daud (4/283, no. 4931), pembahasan: 
Adab, dan Ibnu Majah (1/367, no. 1982), pembahasan: Nikah. | 


— Musnad Imam Ahmad 





Mtb In aa 





An 1 lp dn Ui pai AU tah. 


SEN Ko Iyan S3 KG 338 ar ap at Ll 
“2 - P3 74 . .. s . 
ala AAA Uma GIA ASP AAA Agab 9 Yen) 


WI aka ala Io NI UB NK ter ja Voli 
LA an ar A3 jab YK LA Ja G 


24180. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa ia pernah 
meminjam kalung, dari Asma' lalu hilang, maka Rasulullah SAW 
menyuruh orang-orang untuk mencarinya dan mereka 
mendapatkannya. Lalu tiba waktu shalat namun mereka tidak 
mendapatkan air, maka mereka shalat tanpa wudhu dan mereka 
melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW hingga akhirnya Allah 
'Azza wa Jalla menurunkan ayat tayammum. Usaid bin Hudhair 
berkata kepada Aisyah, "Semoga Allah membalasmu dengan 
kebaikan. Demi Allah, tidaklah terjadi padamu sebuah perkara yang 
kamu tidak menyenanginya melainkan Allah akan menjadikan sebuah 
kebaikan di dalamnya untukmu dan kaum muslimin."'058 


TI 13 aah 58 Alia AS OA YA MEAS YENNY 
LA 2g Ie 9 2 pe N 1 Bo ve .? rena 
BII AN Un Sonta dag Mae AI Gako Iyan) pam EU 
ig Hau or. X NG , : 0 . o r LL ea 
Jaa lag AE AN Ko AI Sara) OS EL peae 3 0 Ad 1 JW 
1088 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (1/431, no. 334), pembahasan: Tayammum, Muslim (1/279, no. 
367), pembahasan: Haid, bab: Tayammum, Abu Daud (1/86, no. 317), pembahasan: 


Thaharah, An-Nasa'i (1/163, no. 310), pembahasan: Thaharah, dan Ibnu Majah 
(1/187, no. 565), pembahasan: Thaharah. 


: Musnad Imam Ahmad — 


23 — D5 OS SPS HI dak Gp ea Jaka ol ai 
Aa NT SE Bi ae Ko Jp esa 
PA ja cad BELA Cd GET Ia BN ol ba 
Ha ai ng Ale EN Sao Up CMS ea 
iga Wo Al Tio Ke sid ia, Ie sil) 
AU UeaNI Hj Ad :JU KD LA JG ear JG SJ 

SIB YA Sl S0 Gp Te ey lan Ja 3 JB Ser 
CA dag ale Io AI Ih) tits 2 Dg Ag 
Wes SG, si REA Was OKI RM Gi AP call 
3 ET SY gu 33 AG di AN Bp La 
SG Aa Ea AI Je NA Sa Sa 


0... . 


an la 


24181. Ibnu Numair menceritakan Kan Kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi, dari Bani Zuraig 
yang bernama Lubaid bin Al A'sham. Beliau terbayang melakukan 
sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Aisyah bekata, "Hingga 
pada suatu hari atau pada suatu malam Rasulullah SAW berdoa dan 
terus berdoa seraya bersabda, 'Wahai Aisyah! Aku merasa bahwa 
Allah 'Azza wa Jalla telah memberikan Fatwa kepadaku terhadap 
sesuatu yang aku minta fatwa kepada-Nya. Telah datang kepadaku 
dua orang laki-laki, salah satu dari keduanya duduk di kepalaku dan 
yang lain duduk di kedua kakiku, maka yang duduk di kepalaku 
berkata kepada yang duduk di kedua kakiku atau yang duduk di kedua 
kakiku berkata kepada yang duduk di kepalaku, 'Sakit apa laki-laki 


— Musnad Imam Ahmad 




















ini?" ia berkata, 'Dia terkena sihir.'.ia berkata, 'Siapa yang 
menyihirnya? Ia berkata, 'Lubaid bin Al A'sham'. Ia berkata, 'Dengan 
apa ia menyihirnya?' Ia berkata, 'Dengan sehelai rambut (bekas 
sisiran Nabi), dan pelepah mayang serbuk kurma jantan.' Dia 
berkata, 'Dimana semua itu diletakan?" Dia berkata, 'Di sumur 
Arwan.' Aisyah berkata: Lalu Rasulullah SAW mendatangi sumur 
tersebut bersama beberapa orang dari sahabatnya seraya bersabda, 
"Wahai Aisyah! Air sumur tersebut warnanya merah seperti pohon 
pacar dan pohon kurmanya seperti kepala syetan." Aisyah berkata: 
Wahai Rasulullah! Apakah Anda tidak membakaranya? Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidak, yang penting Allah telah menyembuhkanku, 
dan aku tidak senang untuk dendam atas kejahatan orang lain dengan 
sebuah kejelekan." Aisyah berkata, "Akhirnya Rasulullah SAW 
memerintahkan untuk mengubur barang tersebut."1059 


ot AN 3 aah 3 cela 2 uji Treta —YEYAY 
£ 3 .. - ae PAN or tah S, y : . 
Pe KAGE 2Vfat JAM OS tah SEA lo Wi Aeg 
Pa ag AN Ole 3, JI AE) WES La Sh sah 
9 , ? an - PNG PENA 2 0. ne P 
SEA pel 13 S2 Op Ap oi 233 F3 Lah 3 
HS ABS 5 pai G3 2G ea la Aha Jae 
DIET US Kel G3 Gi ME AI 3 GARI Dp ai 
1 IS 5 Un SA APA ajh Ga 
(AI ed, 
1059 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (6/276, no. 3175), pembahasan: Jizyah, Muslim (4/719, no. 


2189), pembahasan: Salam, An-Nasa'i (4/380, no. 7615), dan Ibnu Majah (2/1173, 
no. 3445), pembahasan: Kedokteran. 


Musnad Imam Ahmad — 





24182. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah bahwasanya 
Rasulullah SAW berdoa dengan doa-doa berikut, "Ya Allah 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu, dari fitnah neraka dan 
siksa neraka, dari fitnah kubur dan adzab kubur dan, dari kejelekan 
Jitnah kaya dan fitnah fagir, dan aku berlindung kepada-Mu, dari 
Jitnah al-masih dajjal, ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku dengan air 
salju dan dingin, dan jernihkan hatiku, dari dosa-dosa sebagaimana 
Engkau menjernihkan baju putih, dari kotoran, dan jauhkan antara 
diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara 
timur dan barat, ya Allah aku berlindung kepada-Mu, dari malas, 
pikun, dosa, dan hutang." & 


NA 5. 


LSG Baal 5 dilan WAS ya Ol Bab —YLYAY 


Ol 
OLS UI) AS K5 jl Jan 1G CA AS Sada EN 


ajaa DI 4 ale D3 Yul 


24183. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 
Dikatakan kepadanya, "Ibnu Umar pernah ikut mengangkat jenazah 
Nabi SAW, seraya berkata, 'Sesungguhya mayit akan disiksa dengan 
tangis ratapan'." (Aisyah) berkata, "Celaka Abu Abdurrahman, hanya 





1000 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (2/317, no. 832), pembahasan: Adzan, Muslim (2/2078, no. 
589), pembahasan: Dzikir, Abu Daud (1/233, no. 880), pembahasan: Shalat: At- 
Tirmidzi (5/525, no. BIN dan An-Nasa'i (8/262, no. 5466), pembahasan: 
Isti'adzah. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


— Musnad Imam Ahmad 








Pa . ore 4, 0 07 co03 8 & . -“ .. 
kn Si PA NE NY ja Ii 


| 





saja beliau bersabda 'Keluarga mayit pasti menangisinya padahal si 


mayyit tengah disiksa karena dosanya'." 8! 


Of dana ha cal 3 Upltn Pj SI GAS -YLIAL 
Jean ta pa Sp da ah ala Ula A5 


Pn. BO 3, 0 


LI :JU Ho Ss Ab Ajal Ol HI BG AG FP al 
eh UG Bp UAS AS) 1s Lay Kas De 
Na 


24184. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa ketika 
beliau sakit, beliau shalat dan dibelakangnya ada sekelompok orang 
berdiri, maka beliau mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk. 
Dan, ketika telah selesai melaksanakan shalatnya beliau bersabda, 
"Sesungguhnya dijadikan imam adalah untuk diikuti, bila ia ruku 
maka rukulah, bila ia mengangkat (bertakbir) maka angkatlah 
(bertakbir) dan apabila shalat sambil duduk maka shalatlah sambil 
duduk." 8 


03 33 Pt 3 40 8 


Ga A3 Sea A5 opal GA GAS -YENAO 


In ae aa JB IE yi AR 53 3 bah 


. 


j 


1061 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/151, no. 1289), pembahasan: Jenazah, Muslim (2/642, no. 
931), pembahasan: Jenazah: Abu Daud (3/164, no. 3129), pembahasan: Jenazah, dan 
At-Tirmidzi (3/318, no. 1004), pembahasan: Jenazah. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

1062 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24131. 


Musnad Imam Ahmad — (8211 


aa Jo Ma Ge gala AN SES JW OA, 
RE. 201 Aw, uh de b Por Gie us Pa 
Sai ET AG IA Aa HIU SAN ia La SE SAS Or 
LA dsn M3 SB abg anon 
Jo Cia Ge A3 GUE Mu aries 
AN 2 NI pa SA Ja IA ala ala AI Jo 

Aa Ja CS IS al Ca 3 Kas Cai S5 


24185. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Abu Ishag menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Amru bin 
Ghalib berkata, "Saya, Ammar, dan Al Asytar menemui Aisyah, lalu 
Ammar berkata, 'Assalamu 'alaiki (semoga keselamatan atasmu) 
Wahai ibu." Lalu (Aisyah) menjawab, "Keselamatan bagi orang yang 
mengikuti petunjuk hingga beliau mengulanginya sampai dua atau tiga 
kali." Kemudian (Ammar) berkata, "Demi Allah sesungguhnya 
engkau adalah ibuku sekalipun engkau tidak suka." (Aisyah) berkata, 
"Siapa yang bersamamu ini." ia menjawab, "Ini adalah Al Asytar." 
Dia berkata, "Apakah engkau yang hendak membunuh anak bibiku?" 
(Al Asytar) menjawab, "Ya, aku telah menginginkan hal itu dan Amr 
juga menginginkannya." (Aisyah) berkata, "Kalau engkau 
melakukannya maka sungguh engkau tidak akan beruntung." 
Sedangkan engkau wahai Ammar, engkau telah mendengar atau aku 
sendiri telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal 
darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal: orang yang berzina 
sesudah dia menikah, kafir sesudah ia masuk Islam, atau Ine uman 
jiwa. sehingga dibunuh karenanya." 





1063 Sanadnya shahih. 
Amr bin Ghalib adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayakan oleh At- 
Tirmidzi dan An-Nasa'i. 


— Musnad Imam Ahmad 








Pn 1D 


5 da GA SA CAS GA HI Ela —Y EVAN 

Ipa Ia 13 Tae HL UR AA gi Gia GP pai gi 
BI AP as ito SE AB aan ea Lo 
pa bs Ako ng Op AN Lagi IX Ia Pala le OS 


a05 Pard #2E ..o. 


Ii Id ega SA ah ata Mal Bg Ke) 
Hee Sat IG Ans ii ja soo 


Bana 


24186. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Malik, yaitu 
Ibnu Mighwal menceritakan kepada kami, dari Mugatil bin Basyir, 
dari Syuraih bin Hani', dia berkata: Aku pernah bertanya kepada 
« Aisyah mengenai shalat Rasulullah SAW, lalu dia berkata, "Nabi SAW 
tidak pernah memandang ideal untuk mengakhirkan shalat jika sedang 
berbicara selain shalat Isya' akhir, dan beliau tidak pernah 
mengerjakan shalat Isya" sama sekali dan tidak pernah menemuiku 
. melainkan beliau shalat sesudahnya empat atau enam rakaat. Dan, aku 
tidak pernah melihat beliau berlindung dengan sesuatu di atas tanah, 
kecuali aku ingat pada hari turunnya hujan aku meletakkan selembar 
lempengan yang bawahnya terbuat, dari kulit, maka seakan-akan aku 
melihat sebuah lubang yang memancarkan air darinya." 





HR. An-Nasa'i (7/91, no. 4018), dan Al Hakim (4/353). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 

104 Sanadnya shahih. 

Mugatil bin Basyir Al Ijli adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh 
Abu Daud dan An-Nasa'i. 

HR. Abu Daud (2/31, no. 1303), pembahasan: Shalat. 


Musnad Imam Ahmad — 


6 . 


daa SS MT NS at Gi OKE UAS YLNAV 
EA hp ab ale Jd SI Hi GG 
24187. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Malik mengabarkan kepada kami, lalu dia menyebutkan 
seperti cerita di atas. Dia berkata, 'Battan artinya An-Nitha', yaitu 
selembar kain atau lempengan terbuat, dari kulit, lalu beliau 
mendirikan shalat diatasnya dan aku telah melihat, (lantas menyebut 
makna semisal)."065 


o-I 30 Pa 


3 PI yo Lha as opal HI CSS —YENAA 
dd Jo Sang 3 db sa 2 ep gl 
tg Sa 3,6 pb, ola P1 pan Ta Ai IG Lg Ang 
IE KA UU ab dialah Ja Io ai AJ 


8. A0 .. 5. Y 
Ii ea dB SN Op SI Jan PM ega ole Te 


0 cola 


Aa Wis 3 be S5 SG Y 

24188. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Migdam bin Syuraih Al Haritsi, dari 
ayahnya, dia berkata: Aku berkata kepada Aisyah, "Apakah Nabi 
SAW pernah pergi menemui orang-orang arab pedalaman?" dia 
menjawab, "Ya, beliau pernah pergi ke sebuah bukit. Suatu kali beliau 
pergi ke bukit, lantas mengutus seseorang menemui unta-unta 
sedekah, kemudian beliau memberiku satu onta betina yang terikat, 
dari unta yang ada." Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Wahai 
Aisyah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah 'Azza wa Jalla dan 
berkasih sayanglah. Karena tidaklah kasih sayang itu ada pada 





1068 Sanadnya shahih, seperti hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad. 
































seseorang melainkan ia akan menghiasinya dan tidaklah dicabutnya 
kasih sayang darinya kecuali akan menghinakannya." ati 


PAN In in BH ban -YLYAA 
ae Li "Iya IG Hala 2 TG Tae 
Sa at ep de 


24189. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Sa'ad bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Amrah mengabarkan 
kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Aisyah berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Memecahkan (mematahkan) tulang seorang mukmin 
yang mati seperti mematahkan tulangnya ketika hidup. m1067 


5 cal 3 ep tags at yi Eta yana. 
3 0... .... 
Hi ala At Je Jp Jb JA DS OH Laga 
C3 Ea 3 2 ba DG aah 


1066 Sanadnya hasan karena ada perawi bernama Syarik. Sedangkan Al Migdam 
adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim serta dalam kitab 
Sunan. 

HR. Abu Daud (3/3, no. 2478), dan Muslim (4/2004, no. 2594). 

1067 Sanadnya shahih. 

Sa'd bin Sa'id bin Oais Al Anshari adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkna oleh Muslim serta dalam kitab Sunan. Namun sebagian ulama masih 
memperbincangkan dirinya. 

HR. Abu Daud (3/212, no. 320), pembahasan: Jenazah, Ibnu Majah (1/516, no. 
1616), pembahasan: Jenazah, dan Malik (1/438, no. 45), pembahasan: Jenazah. 
Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (4/1816, no. 2333), pembahasan: Keutamaan, Al Bukhari (1/18, 
no. 2), pembahasan: Awal Mula Penciptaan, An-Nasa'i (2/147, no. 934), 
pembahasan: Iftitah: dan Al Humaid (1/124, no. 256). 


Musnad Imam Ahmad — 


24190. Abu Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hisyam mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Jika wahyu turun kepada Rasulullah SAW di pagi hari yang 
dingin, maka kening beliau mengeluarkan keringat."'68 


213 0 


Lae 53 end YP dlaa ES Aa ta A Cia - -yaan 
of Ji II, ikan Ie DU Nan LG 


PE ENYA YAN TA ran rona ANK in oa 
MEN AT 5 Ig KI 3 ip AAS Tan 

24191. Abu Usamah menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 
Aku 'tidak pernah cemburu terhadap seorang wanita melebihi 


cemburuku terhadap Khadijah, ia meninggal tiga tahun sebelum 
Rasulullah SAW menikahiku. Aku sedemikian cemburu karena aku 


— sering sekali mendengar beliau menyebut-nyebutnya, dan sungguh 


Tuhan-nya '4zza wa Jalla telah memerintahkan beliau untuk 





1088 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (7/133, no. 3817), pembahasan: Keutamaan Sahabat: Muslim 
(4/1888, no. 2435), pembahasan: Keutamaan Sahabat: At-Tirmidzi' (5/702, no. 
2875), dan Ibnu Majah (1/643, no. 1997), pembahasan: Nikah. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib." Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/437, no. 1578), pembahasan: Haji Muslim (2/918, no. 
1258), pembahasan: Haji, Abu Daud (2/174, no. 1868), pembahasan: Haji: dan At- 
Tirmidzi (3/200, no. 853), pembahasan: Haji. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Sanadnya shahih. Para 
perawinya adalah perawi tsigah dan imam. 

| Ubaidullah adalah Ibnu Umar Al Umari. Muhammad bin Yahya adalah Ibnu 
Hibban. Abdurrahman Al A'raj adalah Ibnu Hurmuz. Semua hadits perawi ini 
diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. At-Tirmidzi (5/524, no. 3493), pembahasan: Doa: Muslim (1/352, no. 486), 
pembahasan: Shalat, dan Abu Daud (1/232, no. 879), pembahasan: Shalat. 


— Musnad Imam Ahmad 




















memberinya kabar gembira dengan rumah dari mutiara di surga, dan 
jika beliau menyembelih kambing maka beliau menghadiahkannya 
kepada teman-teman dekatnya. 2 


1D 


Pa ap ds ah: Je fe nan 


oa SL ai Gi dh AA le AI Jp JS Panin 
SS 3 IE) as PE 


24192. Abu Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hisyam mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah pada 
hari penaklukan kota Makah Rasulullah SAW masuk, dari Kada', dari 
ujung Makah dan beliau memulai Umrah dari daerah Kuda.' n1e10 


Bi. oo. ap #30 KS 


Na Aa AAA SLYAT 
AI help "JG M1 Ae GAN aa 
He SP usai DAS aga ah Dama AA 
3 Carla yg Depan Ca Abg ee KA dye) aa 
3,21 BE jab Iya MUA ag saka oa Ily 3 3,21 la 
us jus tule ae Esai Bb Oh 





1089 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/166, no. 1299), pembahasan: Jenazah: Muslim (2/544, no. 
935), pembahasan: Jenazah, Abu Daud (3/192, no. 3122), pembahasan: Jenazah, dan 
An-Nasa'i (4/14, no. 1847), pembahasan: Jenazah. : 

1070 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/437, no: 1578), pembahasan: Haji, Muslim (01918, n9. 
1258), pembahasan: Haji, Abu Daud (2/174, no. 1868), pembahasan: Haji, dan At- 
Tirmidzi (3/200, no. 853), pembahasan: Haji. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


24193. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Yahya, dari 
Abdurrahman Al A'raj, dari Aisyah, dia berkata: Pada suatu malam 
aku merasa ketakutan dan aku merasa kehilangan Rasulullah SAW, 
maka aku menjulurkan tanganku dan aku mendapatkan kedua telapak 
kaki Rasulullah SAW yang keduanya berdiri tegak dalam keadaan 
beliau bersujud, dan beliau membaca, "Aku berlindung dengan ridha- 
Mu, dari murka-Mu dan aku berlindung dengan ampunan-Mu, dari 
hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu, dari siksa-Mu aku 
tidak bisa menghitung pujian untuk-Mu sebagaimana Engkau memiji 
untuk Diri-Mu sendiri." 


TE 3 TAP PP Ai rata FA Kab -yENAt 
5 Maan BE ja ab Bai Ae “JG 
Odi se BOR aa Mba Ia San 


? 


AG IL J5 2G AI G3 Lp all Uf, rinne LG 
aa Ie 35 170 AKI PS jin aa 
Hai SAN LA dara JB Pan Laba Laga 
13 San da JI Mt da ya 


LA, cat 4 An ES ii sanga was NA bana Na 
Bana da Pp Bl JBL Jala G ci 


1071 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah dan imam.- 

Ubaidullah adalah Ibnu Umar Al Umari. Muhammad bin Yahya adalah Ibnu 
Hibban. Abdurrahman Al A'raj adalah Ibnu Hurmuz. Semua hadits perawi ini 
diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. At-Tirmidzi (5/524, no. 3493), pembahasan: Doa, Muslim (1/352, no. 486), 
pembahasan: Shalat, dan Abu Daud (1/232, no. 879), pembahasan: Shalat. 


— Musnad Imam Ahmad 








24194. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Yahya 
menceritakan kepada kami, dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata: 
Tatkala datang berita gugurnya Ja'far bin Abu Thalib dan Zaid bin 
Haritsah serta Abdullah bin Rawahah, Rasulullah SAW duduk dan 
terlihat kesedihan di wajahnya." Aisyah bekata, "Aku melihat, dari 
celah pintu ada seorang lelaki yang datang kepadanya seraya berkata, 
"Wahai Rasulullah! sesungguhnya istri-istri Ja'far menangis'." Maka 
Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melarang mereka. Lalu 
lelaki tersebut pergi kemudian ia datang lagi seraya berkata, “Sungguh 
aku telah melarang mereka namun mereka tidak menaatinya hingga 
yang ketiga kalinya (aku melarang mereka)." Lalu aku (Aisyah) 
mengira bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Taburkan debu ke wajah 
mereka." Lalu Aisyah berkata, "Celaka kamu, kamu tidak melakukan 
apa yang dikatakan beliau kepadamu, dan kamu juga tidak 
meninggalkan Rasulullah SAW."? 


ea “3 2, o Pa 


An 3 Pi ab 2 oi 03 oa NLNAO 


2 pa gk Oo DI gg 5 dl Haa 
000 Dec 0-9 2.3. 3 “3 

aa AI EP JAS ale PR 
24195. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Thalhah 
bin Yahya, dia berkata: Aisyah binti Thalhah berkata kepadaku, dari 
Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah mencumbuinya sedang beliau 


dalam keadaan berpuasa. Kemudian beliau meletakkan sebuah kain 
antara dirinya dengannya, yaitu kemaluan. ska 


1072 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/166, no. 1299), pembahasan: Jenazah: Muslim (2/544, no. 
935), pembahasan: Jenazah, Abu Daud (3/192, no. 3122), pembahasan: Jenazah, dan 
An-Nasa'i (4/14, no. 1847), pembahasan: Jenazah. 

1073 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 24036. 


Musnad Imam Ahmad —. 


2... 


: JG () 0 Ae “5 - re. K6 - 


Pra A : 0-3 A0. 
ala AI dahan HI TG abah Hadis 
(JII 2 SI SU naat 


24196. Ya'la menceritakan kepada kami, Muhammad yaitu 
Ibnu Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku telah 
mendengar Abu Nubaih berkata: Aku telah mendengar Aisyah 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kain yang melebihi kedua 
mata kaki maka pelakunya berada dalam neraka." 14 : 


3 aa Pia Kets au Af is yan 
Ea Ea pl de Sh Ja) OS IG Tags 
JA Kepta PIG Oi 35 ad Ke TG PA Lag 
KE 33 IS deli OS Un ET Uatis B Kais Je 
To MIA HA apa Kep pH Gw nggak 
Mn d JET I Ar Gl aka dp pl la 
cal de tg 3 alta PG dp le j3 IS) rairp 
5, Pa lh CA Iya Ye ita RKA, 
Iri Tg ng ON Mi dag Ma da MIA 
dag HS op Ji Jab Teja Kakan gk 2 

1074 Sanadnya shahih. 

Abu Nabih adalah Ibnu Ibrahim At-Taimi. Dia dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban, 
namun ulama yang lain tidak mengomentarinya 


HR. Al Bukhari (10/256, no. 5887), pembahasan: Pakaian, dan Ibnu Majah 
(2/1183, no. 3573), pembahasan: Pakaian. . 


— Musnad Imam Ahmad 





6 (33 ga Je Yes Ab alan G Oi Ii ai J3: ds 


H3 og 3 sea Sad Hen A3 IV Ga 3333 
Ge alah lan Ho MIA 5 UB cah Up oi HI 
Soma aa lh CS 1 JG GK IT Ui OA 

“need ea aya KI Fee Tya Kai 
Ie jas UB as ya, Gu Ta Ja es Han 
Ha Y 28 Tip BEN IP AI Ia) G1 Kat 

aan an "is pa ad AT cai baba oya Apr: IG 


-. 


24197. Abu Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hisyam mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Rasulullah SAW sangat menyukai manisan dan madu. Jika 
selesai shalat biasanya beliau berkeliling ke rumah istri-istrinya, lalu 
mampir sebentar. Pada suatu ketika beliau mampir di rumah Hafshah 
dan tertahan di sana lebih lama, dari biasanya." Lalu aku bertanya 
penyebab hal itu, lalu beliau bersabda kepadaku, 'Bahwa Hafshah 
diberi satu mangkuk madu oleh kerabatnya, maka ia 
menghidangkannya kepada Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, 
"Ketahuilah, demi Allah, Aku akan menggoda beliau." 


Lalu aku memberitahukan hal tersebut kepada Saudah dan 
aku berkata, "Jika beliau masuk menemuimu maka beliau akan 
mendekatimu, dan ketika itu katakan kepadanya, "Wahai Rasulullah! 
Apakah Tuan habis makan maghafir? ' Maka beliau akan berkata 
kepadamu, 'Tidak.' Setelah itu katakan kepadanya, 'Lalu bau apa ini? ' 
Biasanya beliau SAW tidak suka jika tercium bau tidak enak darinya, 
nanti pasti beliau akan bersabda kepadamu, 'Hafshah telah 
mengihidangkan kepadaku seteguk madu." Kemudian katakan 
kepadanya, 'Apakah lebahnya menghisap Urfuth.' Dan, aku juga akan 


Musnad Imam Ahmad — 


mengatakan hal itu kepadanya dan kamu harus katakan seperti itu juga 
wahai Shafiyyah! Maka ketika belianu SAW masuk menemui Saudah, 
Saudah berkata, 'Demi Dzat yang tiada Ilah selain Dia, hampir saja 
aku memulai kepada beliau dengan apa yang kamu (Aisyah) katakan 
kepadaku, karena ketika baru sampai di pintu, beliau takut kepadamu 
(Aisyah), maka tatkala Rasulullah SAW mendekat, aku berkata, 
"Wahai Rasulullah! Apakah engkau telah makan maghofir? ' 


Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak.' Aku berkata, 'Bau apa ini? 
' Beliau SAW bersabda, 'Hafshah telah menghidangkan kepadaku 
seteguk madu." Aku berkata, 'Apakah lebahnya telah menghisap 
urfuth? ' Dan ketika Rasulullah SAW masuk menemuiku (Aisyah), 
aku berkata kepadanya seperti itu juga. Kemudian beliau masuk 
menemui Shafiyyah dan Shafiyyah juga mengatakan seperti itu. Maka 
ketika beliau masuk menemui Hafshah, Hafshah berkata kepadanya, 
'Wahai Rasulullah, apakah engkau mau aku hidangkan madu lagi," 
Rasulullah SAW bersabda, 'Aku tidak butuh madu lagi." dia berkata: 
Saudah berkata, "Maha suci Allah, - apakah kita telah 
mengharamkannya?' aku berkata kepadanya, 'Diamlah!"."'”5 


TA 2 ca IP dilan GAS dat If is Yayan 

Ko Ip G8 en AE G3 G3 li la aa SG 
IE PL Aib ag Lp Ugal 
HA Sa aa dg Ul IG dal yh La le AI, 


1075 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (8/656, no. 4912), pembahasan: Tafsir Surah At-Tahriim, 
Muslim (2/1100, no. 1474), pembahasan: Talak: An-Nasa'i (6/151, no. 3421): Abu 
Daud (3/335, no. 3715), pembahasan: Minuman, dan At-Tirmidzi (4/274, no. 1831), 
pembahasan: Makanan. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib." 


— Musnad Imam Ahmad 





— 4 ea AT Das laga BI Je Ap Kiper dat 


Ye SA Up eh AJE Yg pa ia da Sa 
oli IA GS IE HAB ENY 
| pa ai Da NA eh Ie IS Aa ai tyas 
Cam Ye ga AS PN CP CS UU JAN 23 Jah, 
Sah, Aa ot wae Loji ot 


Pd .. 


yan ap elang ae ar el 


So Karan Cabatan Cg KAB 3 gek Sa aa 
TE epabalag Ipad "US 3 Ca GA Cam . 

ABE cabang ai KW BN 03 5 CSI ons NE 
Si s AON y Ane or AT ME KTI Ion talas 
Ap — iba 6 AB Cena ISS 8 Je 
S4 ot Y Haa SI gi IS 
Dede teen di Lo Mr Ai LS, per Y, 
KIS Oh tel Gp 2 Hn SB ga ob ca 
ar Hp ot ae Lepai: TB ah ta Eh ato La 
gina y pp 3 aa Ja) Ke OA alas in SAS Ui 
aa Ai 13 H3 ea Au td » de 253 cai 3 1553 
dare ala ale AI Ho AI Jong HE teka ala Ai 
LA J5 da da Di ap ph ro Ki ot 3 


Musnad Imam Ahmad — 


JB ALE LS ajh Ip S3 ah Ga is aga 
Go aa AR AE II 5 Y) AU gll ttal 
dg aa Ai Jo J5 J2 JS Laga Wb asas 
as UBS 23 tai SP ai ea aah jali 
ny el ge dilat ja Uu de AA Aa era A0 Pura Si le 
op Ja PM silk aga 3 s3 Oya ic YG 
Ka Gp AA Latte 3 sales YEN JK Ta 
Lia us JI, 2 OA ah Ia ES Vla colt LI 
MS Jail ar MAS la abu oil Os dat 
—H neh, Ma kang an 
La IA Sen ap and ta Ali ala 
eh P1 (Sue 3 C3 sii Asi 
Menpan SEN AS ab ah ab Ea 
—G du An SB Ai Je HB dat 
SEAL Mag jinak Bea ARUN Ingat G1 Kang 1 SE 
HP IE Ta db Ke Ir Ie JI oyiai C 
To Hg ga EA P3 ae SNN GEA jh 
CE LE ag Ja BN ga 3 ae G cl 
aa Yg cah basi AN, 2G ca) P3 Kat JW es 


CA o Ta.» Aa Cie 
ri, 0 gara Y3 BAREL SAY, 


— Musnad Imam Ahmad . 


. 


si da an IA Aha 3, Ui Id ai HI 
EA ae Ga Iu AT y — mp Li Jus 
Ga IA Ea IP as JB aa JR S 
eka Ailee MI Ip BA 1) sean aki Manga 
Y es AE JAE ai 39,2 JG Gaji 
Hp PE AN Ie EA Aas UI le elu et, 
F3 HS AN cl Oa IR Ja si JA 23 
Aa te dngn LI. Ja Tn Yi 
Aa Sh ay NT ari Uaaau Tn PNY 
San: OA ke ge Hg IE Tali DG, 2 AA 
MSG epabakang teen ST SP SAN Ag dani) tebing OS 
“2 jr Sad aa Claha ai Nb dobisan 
Hp ot) KA ga Gan S3 Ja II ES IS 
SW Aa ol at an Una 2 ah AU, JA Ja 
26) AS af Or AS UAS KP ROE Ke Iaib Ag 
seen 

24198. Abu Usamah menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 
Ketika hal mengenai diriku disebut sedang aku tidak mengetahuinya 
maka Rasulullah SAW berdiri di depanku berkhutbah, Aku tidak 


mengetahuinya. Lalu beliau bersaksi dan memuji Allah "Azza wa 
Jalla. serta menyanjung-Nya dengan apa yang dimiliki oleh 


aa 
3G 





Musnad Imam Ahmad — 


keluarganya. Kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du, tunjukkanlah 
kepadaku sekelompok orang yang mereka mencela keluargaku. Demi 
Allah, aku tidak mengetahui pada keluargaku ada kejelekan sama 
sekali. Mereka mencela orang yang demi Allah aku tidak mengetahui 
pada dirinya ada kejelekan sama sekali dan tidaklah masuk sama 
sekali ke rumahku kecuali aku juga berada ditempat itu dan tidaklah 
aku tidak ikut bepergian melainkan dia juga tidak ikut bersamaku." 


Lalu Sa'ad bin Mu'adz berdiri seraya berkata, "Kita melihat 
wahai Rasulullah, engkau pernah memenggal leher mereka." 
Kemudian berdirilah seorang lelaki, dari Khazraj dan Ummu Hasan 
bin Tsabit termasuk, dari golongan lelaki tersebut. Lalu dia berkata: 
Engkau dusta, demi Allak, kalaulah mereka, dari suku Aus, pasti 
engkau tidak mau memenggal leher mereka hingga mereka, antara 
suku Aus dan Khazraj berbuat kejahatan di masjid dan aku tidak 
mengetahuinya." Pada sore hari itu, aku dan Ummu Misthah keluar 
untuk menunaikan beberapa hajatku. Lalu dia tergelincir dan berkata, 
"Celaka Misthah." 


Kemudian aku berkata, "Kenapa engkau mencela anakmu?" 
Diapun terdiam. Lalu dia tergelincir yang kedua kalinya dan berkata, 
'Celaka Misthah.' Kemudian aku berkata, 'Kenapa engkau mencela 
anakmu? ' lalu diapun tergelincir untuk yang ketiga kalinya dan 
diapun berkata, "Celaka Misthah." Kemudian aku menghardiknya dan 
aku berkata, "Kenapa engkau mencela anakmu?" Lalu dia berkata: 
Demi Allah, Tidaklah aku mencelanya kecuali karena di depanmu. 
Aku berkata, "Pada hal apa." Lalu ia menceritakan kejadiannya 
kepadaku. 


Aku berkata, 'Ternyata ini." Dia berkata, 'Ya.' Demi Allah, 
aku langsung pulang ke rumahku, maka yang seharusnya aku keluar 
bersama beliau, aku menjadi mengurung diri tidak pernah keluar dan 
tidak (pernah mau makan) baik sedikit atau banyak hingga aku 
merasakan sakit. kemudian aku berkata kepada Rasulullah SAW., 
'Kirimlah aku ke rumah ayahku." Kemudian beliau mengirim 


— Musnad Imam Ahmad 





bersamaku seorang ghulam. Aku mau masuk rumah bila disertai 
Ummi Ruuman. Dia berkata, 'Apa yang terjadi denganmu? ' lalu aku 
. mengabarkanya. Kemudian dia berkata, 'Rahasiakanlah perihal kamu, 
demi Allah, sedikit sekali seorang wanita cantik berada pada lelaki 
yang mencintainya sedang ia mempunyai beberapa bahaya kecuali 
karena mereka hasad.' 


Aku (Aisyah) berkata, "Ayahku telah mengetahuinya." 
(Aisyah) berkata, "Ya." aku (Aisyah) berkata, "Rasulullah SAW. 
juga?" (Aisyah) berkata, "Rasulullah SAW. juga?" lalu aku menangis 
dan Abu Bakar pun mendengar suaraku, dan ia sedang berada di atas 
rumah membaca Al Ouran. Akhirnya ia pun turun. Lalu dia (Abu 
Bakar RA) bertanya kepada ibuku, "Ada apa dengannya?" ia berkata, 
"Engkau sudah tahu permasalahannya." Akhirnya kedua mata 
ibukupun menangis. Lalu ayahku berkata, "Aku bersumpah wahai 
anakku, sebaiknya engkau kembali ke rumahmu." Lalu aku pulang 
dan dengan disertai oleh. kedua orang tuaku, keduanya masih berada 
disisiku hingga Rasulullah SAW menemuiku sesudah Ashar. 
Sedangkan kedua orang tuaku mengelilingku di samping kanan dan 


Sehingga Nabi SAW pun menyaksikan hal itu dan beliau 
memuji Allah dengan apa yang dimiliki oleh keluarganya. Kemudian : 
beliau bersabda, "Ammaba'd, wahai Aisyah, apabila engkau 
melakukan kejelekan dan kedzaliman maka bertaubatlah kepada Allah 
'Azza wa Jalla, karena Allah 'Azza wa Jalla. akan menerima taubat, 
dari para hambanya." Kemudian datanglah seorang wanita Anshar 
' dan ia duduk di pintu. Lalu wanita tersebut berkata, "Tidakkah engkau 
malu terhadap wanita ini supaya dia mengatakan sesuatu." Lalu aku 
berkata kepada ayahku, "Jawab." Lalu ia berkata, "Apa yang harus 
aku katakan?" kemudian aku berkata kepada ibuku, "Jawab." Lalu ia 
berkata, "Apa yang harus aku katakan?" tatkala keduanya belum 
menjawabnya, aku bersaksi dan memuji Allah 'Azza wa Jalla. dan 


Musnad Imam Ahmad — 


mengagungkannya terhadap: apa yang telah diberikan kepada 
kelurganya. 0 

Kemudian aku berkata, "Amma ba'd, demi Allah, sungguh 
bila aku berkata kepada kalian bahwa aku tidak melakukannya (kalian 
tidak akan percaya), padahal Allah Jalla Jalalah bersaksi akan 
kejujuranku, aku sudah tidak ada manfaatnya lagi berada di sisi kalian, 
kalian dan hati kalian tidak mempercayainya. Dan, jika aku 
mengatakan sesungguhnya aku telah melakukannya, sedangkan Allah 
Jalla Jalalah Maha Tahu kalau aku tidak melakukannya, sungguh 
kalian hanya akan mengatakan, 'Sungguh dia (Aisyah) Telah 
mengakui sendiri perbuatannya.' Sesungguhnya saya, demi Allah, aku 
tidak mendapatiku dan kalian kecuali seperti bapaknya Yusuf dan aku 
tidak hafal namanya, (tidak ada yang dikatakan oleh bapaknya) 
kecuali sabar itu adalah baik dan Allah adalah tempat meminta 
pertolongan terhadap apa yang kalian tuduhkan. 


Kemudian diturunkanlah ayat kepada Rasulullah SAW. dan 
sungguh aku melihat terpancar kebahagiaan di wajahnya dan beliau 
mengusap keningnya seraya bersabda, "Kabarkanlah wahai Aisyah! 
Allah telah 'Azza wa Jalla. telah menurunkan ayat yang menegaskan 
akan jauhnya engkau, dari perbuatan tersebut." Sungguh ketika itu aku 
sangat marah. Lalu kedua orang tuaku berkata kepadaku, "Berdirilah 
kepada beliau." Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berdiri 
kepadanya, tidak akan memuji beliau, dan tidak akan memuji salah 
seorang diantara kalian berdua. Kalian telah mengatakannya, kalian 
telah mengingkarinya dan merubahnya. Akan tetapi, aku hanya 
memuji Allah yang telah menurunkan ayat yang menjelaskan akan 
jauhnya aku dari perbuatan tersebut. 


Lalu Rasulullah SAW datang ke rumahku dan bertanya 
kepada pembantu mengenaiku, maka ia berkata, "Tidak, demi Allah, 
Tidaklah aku mengetahui ada aib pada dirinya kecuali dia tidur lalu 
datang kambing dan memakan roti adonannya."Hisyam meragukan 
hal itu dan sebagian para sahabatpun mencelanya. (Hisyam) berkata, 


— Musnad Imam Ahmad 





“ “Jujurlah kamu mengenai diri Rasulullah SAW. hingga mereka (para 
sahabat) meredahkannya. Urwah berkata, "Sungguh aib bagi orang 
yang mengatakan hal itu." Dia berkata, "Tidak, demi Allah, tidaklah 
aku mengetahui kecuali karena ia kehilangan emas, kemudian dia 
ditemukan oleh seorang lelaki dan diantarkan pulan yang kemudian 
dia mati syahid di jalan Allah." | 


Aisyah berkata, "Adapun Zainab binti Jahzyin Allah telah 
menjaganya dengan agamnya, sehingga ia tidak pernah berkata 
kecuali kebaikan. Adapun saudar perempuannya, Hamnah, sungguh ia 
termasuk orang-orang yang celaka, dia bersekongkol dengan seorang 
munafik, Abdullah bin Ubay, dan dialah orang yang paling sombong 
di antara mereka. Dia mempengaruhi Misthah dan Hasan bin Tsabit. 
Lalu Abu Bakar bersumpah tidak akan pernah membantu Misthah 
selamanya." 


Lalu Allah '4zza wa Jalla menurunkan ayat, "Dan janganlah 
orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara 
kamu (yaitu Abu Bakar) bersumpah bahwa mereka (tidak) akan 
memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang 
miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah (yaitu 
Misthah), dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. 
| apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Os. An-Nuur (24: 
22), lalu Abu Bakar berkata, "Benar, demi Allah, sungguh kami 
senang bila Allah mengampuni kita. Lalu dia mencabut apa-apa yang 
telah dikatakannya dan diperbuat olehnya kepada Misthah." Dan 
hendaknya bagi orang yang memiliki keutamaan dan kelapangan, 
yaitu Abu Bakar, untuk mendatangi para sa dan orang-orang 
miskin.!”6 


1076 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (5/269, no. 2661), pembahasan: Tasyahhud, Muslim (4/2129, 
no. 2770), pembahasan: Tobat, At-Tirmidzi (5/332, no. 3180), pembahasan: Tafsir 
Surah An-Nuur. , 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib." 


Musnad Imam Ahmad — 


18 12 cal 5 cela TAS ai Pa ara —Y 4144 
Pe IN Sila de ng di J5 ali IG 
BS) Pena pepper aa La 


BG. 3 3 


ara ana ja SE AL Saya 


24199. Abu Usamah menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Sungguh aku mengetahui bila 
engkau sedang ridha kepadaku dan ketika engkau marah kepadaku." 
Aku berkata, "Dari mana engkau mengetahui hal itu?" Rasulullah 
SAW bersabda, "Bila engkau sedang ridha kepadaku engkau selalu 
bilang 'Tidak, demi Tuhan Muhammad.' Sedang jika engkau sedang 
marah engkau selalu bilang 'Tidak, demi Tuhan Ibrahim AS'." Aku 
berkata, 'Benar, demi Allah, (ketika aku marah) tidak ada yang aku 
tinggalkan (aku sebut) kecuali namamu'."'7 


3 aa Ip da Ul gu at Af Ea ten. 
Doa Us AAU AA le AI Jl AI JA) OS HS Lage 
CI Ia IE Jang PA AR BS Ed 2, 


Ja Ba TA GRAN 


BS Jap AL EN 


1 Sanadnya Shahih. 
HR. Al Bukhai (9/325, no. 5228), pembahasan: Nikah, dan Muslim (4/1 20, : no. 
2439), ia Keutamaan Sahabat. 


$ — Musnad Imam Ahmad 








24200. Abu Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hisyam mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Rasulullah SAW memerintahkan mereka dengan apa yang 
mereka mampui." Sehingga mereka mengatakan, "Sesungguhnya 
kami tidak seperti engkau. Sebab Allah 'Azza wa Jalla telah 
mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang." 
Kemudian Rasulullah SAW marah hingga terlihat dari raut wajahnya. 
Dia berkata: Kemudian beliau bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya 
aku adalah orang yang paling tahu terhadap Allah dan paling 
bertakwa di antara kalian." 


IL caaal pa celaan Li - JG 2 Pi Tearal NY : N 


A Li e 2? 2 Pa NA ed 7 @ at Pan ena - 
II Aoa Jera SPA NS Up SR A3 OS NG Lage 


#.. 2 0 “5 Pt P3 or. 4, , 3 . AN Pap ot 
GB 233 daa CL Ale AI lo Dl Ja) GA Kel) MS 
..? 3 N ba Siote as “ 2. 03ge00 0 aa 0 Jar 
SA Sh Jah PI Ah ceria AB) ceng 
MY 


24201. Abu Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hisyam mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Hari Bu'ats (peristiwa peperangan antara kaum Aus dan 
khazraj dua kabilah terbesar di Madinah-pent) adalah hari yang 
dipersembahkan Allah 'Azza wa Jalla kepada Rasul-Nya SAW, lalu 
Rasulullah datang ke Madinah dalam keadaan para pemimpinnya telah 
tercerai berai dan para pembesarnya telah terbunuh, sehingga para 
penduduknya masuk Islam dengan senang karena Allah 'Azza wa Jalla 
dan Rasul-Nya."'? | 


13 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24170. 

1079 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (7/110, no. 3777), pembahasan: Keutamaan Anshar. 


Musnad Imam Ahmad — 


5.3... 32035. 3 Pt 


(Blnual ey Kaban Up Maa aa Saur Lao —YLY.Y 
PAN IPS AU Nop OP PS al vi Mae 6 
. ... .. - BAG LX 251 Mn Pt Mapo BT 
MPA eta LI UPI IE ly Ale AI lho AI Iya) (4 
24202. Muhammad bin Abu 'Ady menceritakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Ishag, dari Abdillah bin Abu Bakar, dari Amrah, 
dari Aisyah, dia berkata: Ketika telah turun ayat bara'ah (yang 
menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan berzina), maka 


Rasulullah SAW langsung berdiri naik mimbar, lalu beliau memanggil 
mereka dan menghudud (menghukum) mereka (orang munafik)."'80 


Pa 023 6 


wi :JG Da3 LAMA AS AS BASIS YNA 


s 3603 


3 : Pd - .. : 2. Ran 
Cb Foam IS AG Te 3 Aa Ga ye daa 
. ba . or 4, ., , # 2 AN “ are . - se. ” 
Aa APN elo AI Syah olkad oU Star AL 


Ep WS AAL Ko pm Tel mta id 
JS dag ale Fo M5 padi db am lih abi 
Ne Sa Ie Di Op jab CJ Ga Ls 
An aa M Ke AN Spa SI JULI Oo nanas LG, 
ba Tomb Bni Jb GA A0 ce 5 OS io agan 
PA YA 

24203. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Muhammad 


dan Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dia 


1080 Janadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24198. 


— Musnad Imam Ahmad 











berkata: Kami mempunyai tikar yang biasa kami gelar di siang hari 
dan kami menjadikannnya sebagai alas (tidur) di kamar pada malam 
hari. Di suatu malam, Rasulullah SAW pernah shalat dan shalatnya 
didengar oleh para penghuni masjid. Akhirnya mereka menceritakan 
hal itu kepada orang banyak, sehingga pada malam kedua pun banyak 
orang (berkumpul). Maka Rasulullah SAW pun menengok mereka 
seraya bersabda, "Bebanilah diri kalian dengan perbuatan yang kalian 
mampu, karena Allah 'Azza wa Jalla. tidak pernah akan bosan 
(memberi pahala) hingga kalian bosan." 


Aisyah berkata, "Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah 
SAW adalah yang dilakukan secara terus menerus sekalipun sedikit 
dan beliau bila melakukan shalat selalu menekuninya." Yazid berkata 
dengan redaksi, "Tikar yang biasa kami bentangkan di siang hari dan 
kami jadikan sebagai alas (tidur) di malam hari."'8! 


ES an wa 33 ad Bia yan 

£ RE RA an e3 AU aa Lea . Pe 
Ale AI dla A Igag Sa #EnIe IG Lb AA a53 andi 

IA 3 ia IU SG TJ cal Lan SARI AO CA dh 
HA 

| 24204. Abu Daud Al Hafari, dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Al 
Harits, dari Abu Salamah, dia berkata: Aisyah berkata: Rasulullah 
SAW menggait tanganku lalu memperlihatkan kepadaku bintang 


ketika muncul. Lalu beliau bersabda, "Berlindunglah kepada Allah, 
dari kejelekan kegelapan ini apabila telah menyelimuti." 


1081 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24006. 

Muhammad dalam kedua jalur periwayatan tersebut adalah Ibnu Abu Dzi'b, 
seorang perawi tsigah dan termasuk perawi masyhur. 

1082 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pt) . 


II 5 — HA EL uk lb —ytYio 
ala Je las HA KAN yA KA Fat op GA 
Er AAU cas st. Jas Sp ie AI Uks 2 ANU Yeni 
Aan ea da las AA lali ga Ii U 
LIS KIE Lu £ “2G Goid UG JUS Kual CA A3, ESA 
Ie Aa dn Kak 
bg die Jaa (JK eg ujar Hg AI) Nai 2gb 
MI ia OI 


24205. Ya'la menceritakan kepada kami, Oudamah, yaitu 
Ibnu Abdillah Al Amiry menceritakan kepada kami, dari Jasrah dia 
berkata: Aisyah berkata kepadaku, dia berkata: Ada seorang wanita 
Yahudi menemuiku seraya berkata, 'Sesungguhnya siksa kubur itu, 
dari air kencing." Lalu aku berkata, 'Kamu telah berdusta." Lalu dia 
berkata, "Benar, sungguh kami akan memotong kain dan kulit darinya." 
Lalu Rasulullah SAW keluar setelah melakukan shalat sedang suara 
kami meninggi. Beliau bersabda, 'Ada apa ini?.' lalu aku mengabarkan 
kepadanya mengenai apa yang dia (wanita Yahudi) katakan. Lalu 
beliau bersabda, 'Dia benar." (Aisyah) berkata, "Tidaklah Rasulullah 
SAW shalat pada suatu hari kecuali beliau membaca pada akhir 
shalatnya, 'Ya Allah, Tuhan Jibril, Mika'il dan Israfil, lindungilah aku, 


dari panasnya neraka dan, dari siksa kubur." & 


Ibnu Abu Dzi'b bernama Al Kamil Muhammad bin Abdurrahman bin Al 
Mughirah bin Al Harits bin Abu Dzi'b, seorang perawi tsigah fagih masyhur dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. Al Harits adalah Ibnu Abdurrahman Al 
Ourasyi, paman Ibnu Abu Dzi'b, seorang perawi #sigah dan haditsnya diriwayatkan 
dalam kitab Sunan. 

HR. At-Tirmidzi (5/452, no. 3366), pembahasan: Tafsir Surah Al Alag. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

1083 Sanadnya shahih. 


1844|) — Musnad Imam Ahmad 





ea PN EA AA AA SN SA PA AA AN PPNS NAN DA 








Pa AA 3 Ob Ba: SIG Ba Eta Yayan 
As Neta pegang 


.. 3s 


IAI DWP -JG da “le FI Ea Al Ng ot Hear Ter 
.. t 
PH Mo Ia bai de 


24206. Asbath menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari 
pemimpin As-Sa'ib bin Abdillah, dari As-Sa'ib, dia berkata: Aku 
menemui Aisyah maka ia bercerita kepada kami bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda, "Shalat orang yang duduk (nilainya) 
setengah dari orang yang shalat berdiri. desai 


Hn 


ME ON KEPO Bea Ina 
Ia Pa Yaa 


24207. Asbath menceritakan kepada kami, dari Asy-Syaibani, 
dari Abdirrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Rasulullah SAW telah memberi keringanan dalam merugyah 
bagi orang yang terkena sengatan.'” 





Ya'la adalah Ibnu Ubaid Ath-Thanafusi, seorang perawi tsigah masyhur. 
Oudamah bin Abdullah Al Amiri adalah Abu Rauh Al Kufi, seorang perawi tsigah 
menurut Ibnu Hibban dan lainnya. Jusrah adalah Putri Dajajah, seorang tabi'in 
masyhur, dan ada yang berpendapat bahwa dia pernah bertemu Nabi SAW. 

HR. An-Nasa'i (4/105, no. 2066), pembahasan: Jenazah, dan Ibnu Majah 
(1/125, no. 346), pembahasan: Thaharan. 

1084 Sanadnya dha 'if, karena ada perawi yang bernama As-Sa'ib yang dinilai 
dha'if. 

Hadits i ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 12335, 13451, dan 15440. 

085 Sanadnya Shahih. 

Asy-Syaibani adalah Abu Ishag Sulaiman bin Suiaiman adalah perawi Ega 

dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 


Musnad Imam Ahmad — 


la , Ba Kn AS 

IE BI GP Udara BIS esa jl Bab -YEYUA 

1. ana Mn TAK ... PN .3 

— AA dee AI Segan) JB 1 ISC GP Glalema YP cprla 
MI K0 Ia sia SE elo 20 tea 


24208. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, 
dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat orang 


yang duduk (nilainya) setengah dari orang yang shalat berdiri. Lai 


AIA 53 ikan SAI ehi 2 ISA Eli YNA 

or a 8 y 2 ai Ne AN - Pa 0-3 o 
SA aa Ip IS Oh TI TAN IP ea IP Ka yi 
1: - “ — e 0 -9. ts 2 200 
He K3 sat lane Uh dl Lab seyu SI daa 

sd ak et At 3 sean Tana 
He 06 Kan sia » Pb SU SA AU Up up Pj 
8. 9. 
BP 
24209. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Mis'ar, menceritakan kepada kami, dari Al Migdam bin Syuraih, dari 
ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW pernah diberi 
bejana air minum lalu aku minum darinya sedang aku dalam keadaan 
haidh, kemudian beliau mengambilnya dan meletakkan mulutnya 
. ditempat aku meletakkan mulutku, dan jika aku mengambil tulang 
yang masih ada dagingnya kemudian aku memakan darinya, beliau 


mengambil (sisanya) dan meletakkan Sa di tempat aku 
meletakkan mulutku."'087 


HR. Al Bukhari (10/205, no. 5741), pembahasan: Kedokteran. 

1086 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24206. 

1087 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 











2 sea 


Dn ehi HJ Janas j3 Anna G5 -Ytri. 


8 .- 0. 


A Tp os Fa TAG 2 TR PA Ya 
aya ear Jk Kee 23 dag ala Ke 


24210. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Amru bin 
Syu'aib, dari Zainab As-Sahmiyah, dari Aisyah, 'dia berkata: 
Rasulullah SAW berwudhu, kemudian beliau mencium (istrinya) dan 
shalat tampa berwudhu (lagi)."'88 - 


HR. Muslim (1/245, no. 300), pembahasan: Haid: Abu Daud (259), 
pembahasan: Thaharah: An-Nasa'i i (1/148, no. 279), pembahasan: Haid: dan Ibnu 
Majah (1/21, no. 643). 

Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Al Hajja bin Arthah dan 
karena Zainab As-Sahmiyyah adalah Zainab binti Muhammad bin Abdullah bin 
Amr bin Al Ash, bibi dari Amr bin Syu'aib. Dia dinilai majhul oleh Ad-Daraguthni 
dengan mengatakan, dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun Adz-Dzahabi 
dan Ibnu Hajar menjadikannya sebagai mutabi'. 

Ad-Daraguthni banyak meriwayatkan hadits dari jalur ini dalam kitab Sunan 
dan Ilal. Di dalamnya dia mendukung pendapat madzhab yang dianutnya, Asy- 
Syafi'i, dan mengklaim bahwa hadits tersebut diriwayatkan secara menyendiri oleh 
Zainab. Setelah itu dia mengatakan lagi bahwa hanya Hajib sendiri 
meriwayatkannya dari Waki', namun dia juga menyebutkan perbedaan ulama dalam 
masalah tersebut dan itu adalah pilihan mayoritas ulama. 

Ternyata, hal itu diketahui bahwa itu adalah perbedaan yang terjadi antara 
Hanafiyyah dan pendukungnya dengan Syafi'i dan pendukungnya. Akar perbedaan 
tersebut bermuara pada pemahaman tentang firman Allah, "Atau menyentuh wanita." 
Bagi kalangan yang mengartikannya dengan menyentuh secara nyata, bukan kiasan, 
maka itu menjadi hal yang membatalkan wudhu. Ada hadits Aisyah yang 
menyebutkan beberapa kekurangan atau alasan yang dilihatnya. Sedangkan bagi 
kalangan yang memaknainya sebagai kiasan dari jimak (berhubungan seks), maka 
mencium wanita dan menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Dalam hal ini 
ada juga beberapa hadits lain untuk kekurangan yang dilihat Aisyah. 

Para ulama telah mengemukakan beberapa tanggapan dan menjelaskan secara 
tuntas prihal masalah tersebut. Sebenarnya, Aisyah meriwayatkan hadits tersebut 
berdasarkan hasil pemantauannya terhadap perbuatan Nabi SAW dan setelah beliau 
wafat. Selain itu, redaksi yang diriwayatkan pun mempunyai kemungkinan telah di- 
nasakh. Artinya, dulu mencium wanita ditetapkan membatalkan wudhu, namun 
kemudian ketetapan hukum itu dihapus. Kaedah yang dipedomani oleh ahli ushul 
fikih adalah bahwa perbuatan Nabi SAW dapat me-nasakh sabda beliau. Ketika ada 


Musnad Imam Ahmad — 


:JW—5 Aa Patel cat LI OA AS Yen 


. 


AN Jp Ol dang Ane ha SI Ab Ih IS ea 
Pe SEL enda Ip Un he Dg dinda Pura At ke 


mag 


fe 





kontradiksi di antara dalil, maka yang lebih dikedepankan adalah dalil yang sifatnya 
perbuatan. 

Inilah hal yang kurang diperhatikan oleh pihak lain. Karena itulah yang 
dipahami oleh Aisyah dan Ummu Salamah, sedangkan pihak kedua beralasan bahwa 
para perawinya telah melakukan wahm dalam hal ini dan Nabi SAW ketika itu 
mencium saat berpuasa. Selain itu, berpedoman dengan hadits Aisyah nampaknya 
lebih memudahkan umat Islam. 

'Dalam masalah wudhu bagi orang yang menyentuh wanita adalah hal yang 
besar. Banyak kalangan Syafi'i yang terpaksa mengikuti pendapat Hanafiyah dalam 
hal ini, karena realita yang harus dihadapi. Kalau dulu itu menjadi sebuah masalah, 
maka di zaman sekarang hal itu semakin bermasalah, karena pergaulan yang 
melibatkan kaum pria dan wanita dalam tranportasi, tempat belajar dan lainnya 
semakin intens. Sedangkan di rumah pergaulan tersebut terjadi antara suami istri. 

Terkadang empat kondisi, kalau seseorang berwudhu di musim dingin 
kemudian sang istri membantu suaminya dengan mengambil handuk, lalu 
menyentuh tangan suaminya, maka wudhu sang suami batal. Inilah yang sering 
terjadi. Penguatan ini bukan berarti bahwa madzhab tersebut mendapat dukungan, 
karena aku adalah penganut Hanafi. Selain itu, ini tidak ada landasannya, sebab aku 
lebih sering mendukung pendapat Syafi'i sebelumnya, bahkan kemudahan ini 
menjadi ciri syariat Islam, namun bukan kemudahan yang bersifat mutlak, tapi 
kemudian yang dikuatkan oleh dalil. 

Hadits yang menjelaskan bahwa Aisyah memegang jari-jari Nabi SAW dalam 
kitab Shahih adalah dalil yang paling kuat. 

HR. Ibnu Majah (1/168, no. 503): An-Nasa'i (018685), pembahasan: Thaharah, 
bab: Boleh tidak berwudhu kembali bagi pria yang menyentuh wanita tanpa diikuti 
syahwat, Abu Hanifah (Jami' Al Masanid, 1/427), Abdurrazzag (no. 511) Ath- 
Thabari (Tafsir Ath-Thabari, 21/67), dan Ad-Daraguthni (1/135, 137 dan 142). 

Al Haitsami (1/247) berkata, "Hadits Aisyah diriwyatkan oleh Ath-Thabrani 
dalam Al Ausath dan di dalamnya ada Sa'id bin Basyir yang dinilai tsigah oleh 
Syu'bah dan lainnya. Namun Yahya dan jamaah menilainya dha'if. Sedangkan hadits 
Ummu Salamah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath dan di dalamnya 
ada perawi bernama Yazid bin Abu Sinan Ar-Rahawi yang dinilai dha'if oleh 
Ahmad, Yahya, dan Ibnu Al Madini. Sementara Al Bukhari dan Abu Hatim 
menilainya tsigah. Marwan bin Mu'awiyah menilainya tsabit. Sedangkan sisa 
perawinya adalah perawi tsigah." 

Nampaknya, para ahli hadits lebih cenderung memilih pendapat Hanafi seperti 
yang terlihat di sini. 


— Musnad Imam Ahmad 











£ Pa » » . ... 3 , Pa » ”. 
Fe Se hg Sab Lt Ea ae Saga dd osb 
AI Jo Lai as UB dg ale 36 on ata 
LAB MI Je Sih and sb as KA re os 
3 e Yinge IE mag as La Son G3 


Ba pi KA 0 AN, J3 
24211. Marwan menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ubaidullah bin Yassar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
telah mendengar Aisyah binti Thalhah bercerita, dari Aisyah Ummil 
Mukminin, bahwa Rasulullah SAW duduk dalam keadaan tersingkap 
pahanya. Lalu Abu Bakar mohon izin untuk masuk dan beliau 
mengizinkannya sedang beliau masih dalam keadaan seperti itu. 
Kemudian Umar mohon izin masuk dan beliau mengizinkannya 
sedang beliau juga masih dalam keadaan seperti itu. 


Kemudian Utsman mohon izin untuk masuk maka beliau 
menutupi pahanya dengan kainnya. Ketika mereka telah berdiri dan 
pergi aku berkata, "Wahai Rasulullah! Abu Bakar dan Umar memohon 
izin masuk kepada engkau dan engkau mengizinkannya sedangkan 
engkau masih dalam keadaan tersingkap pahanya, namun ketika 
Utsman datang memohon izin masuk lantas engkau menutup paha 
engkau dengan kainmu, Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai 


Aisyah! Apakah aku tidak malu, dari seorang lelaki yang demi Allah, 


sesungguhnya Malaikat malu darinya." 


1089 Sanadnya hasan, karena Ubaidullah bin Sayyar dinilai majhul oleh Al 
Husaini namun Ibnu Hibban menilainya tsigah. 

Sebenarnya, hadits ini dinilai hasan karena hadits ini memiliki syahid yang 
kuat. 

HR. Muslim (4/1866, no. 401), pembahasan: Keutamaan Sahabat, bab: 
Keutamaan Utsman. 

Ada perbedaan pendapat tentang hadits ini, karena ada hadits yang 
menyebutkan, "Pahala adalah aurat", sedangkan hadits lain menyebutkan, "Tutuplah 


Musnad Imam Ahmad — 


2 "9 58 o- .0 8 se LN aa Pt 

SU as des opa Wit —yayan 

le Si se aa) of ks Op Au Pj Ap AI Aa BAL IU 
Oei da JG Tg 


"“ 24212. Marwan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 

Abdil. Malik Al Makky mengabarkan kepada kami, dia berkata: 
Abudullah bin Abu Mulaikah menceritakan kepada kami, dari Aisyah 
bahwa Nabi SAW bersabda, "Madu yang manis adalah 
bersetubuh." 2 


3 035-3 iG- 2 : Lo ora aah Pa 
IA AS GIS Ola 2 sae AAS —Y YA 


P3 . .. 3 3 . N Fata Pn 
J3 dvd we LL Io kena Mus uan 


Ig ELIA Ul Fabah BPA ah alan Io Ai 

2 10: Ss. 40 1 22 se f3o Y,  x0- A 

IS wi: 1 han 3 ML AS Kam op Al LS JG 

24213. Abdah bin Sulaiman Al Kilabi menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Abdillah 

bin Muhammad, dia berkata: Aku telah mendengar Aisyah berkata: 

Rasulullah SAW bersabda, "Siwak itu dapat membersihkan mulut dan 

dapat mendatangkan keridhaan Allah 'Azza wa Jalla." Abdullah bin 
Muhammad berkata, "Dia sering dipanggil Abu Athig."'! 





kedua pahamu!" Jumhur ulama berpendapat hadits ini di-nasakh dengan hadits yang 
telah kami sebutkan tadi bahwa paha adalah aurat. 

1090 Sanadnya dha'if karena ada perawi majhul yang bernama Abu Abdul Malik 
Al Makki. Demikianlah yang diungkapkan oleh Al Haitsami (4/341, no. 7798, cet. 
Beirut). 

HR. Abu Ya'la (8/239, no. 4813), Ad-Daraguthni (3/252), dan Abu Nu'aim (A1 
Hilyah, 9/226). 

191 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24085. 


— Musnad ImamAhmad : 





Leni 





TR BI ana GE AL AANG 
AA aa Cai Sg AA dia SI Ja Ph 
AA gang AAA JL em UU al 


24214. Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Ishak menceritakan kepada kami, dari 
Fathimah binti Muhammad, dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata: Aku 
tidak mengetahui penguburan Rasulullah SAW hingga aku mendengar 
suara derap kaki di akhir malam, pada malam rabu. Muhammad 
berkata: al masahi artinya adalah suara orang lewat (derap kaki).'”” 


Ja Kan 3 IS Sma enarai AS Sdx -Y£Y1o 
ia “ia 


2 Yg ..... NX 2 , 3. .. . .. PA an 9 Pa 
CB alang IPA Calo AI J3 ijo Hp HEnae IL :JG 
dah Fa db hah Po AJA Yg ia ak SA Co Ela 


. 
.. ed 


24215. Waki' menceritakan. kepada kami, Kahmas 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Syagig, dia berkata: aku 
bertanya kepada Aisyah tentang puasa Rasulullah SAW (di selain 
Ramadhan), ia berkata, "Setahuku, Rasulullah SAW tidak pernah 
melakukan puasa satu bulan total, beberapa hari diantaranya musti 
beliau tidak puasa. Dan beliau juga tidak pernah sebulan penuh tidak 


1092 Sanadnya shahih. 

Fathimah binti Muhammad. Ini adalah kesalahan lama yang terdapat dalam 

. naskah, yang benar dia adalah Fathimah binti Al Mundzir seperti yang tercantum 

pada hadits no. 25927 berdasarkan redaksi yang benar. Dia juga adalah istri Hisyam 

bin Urwah, seorang perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. ' 
HR. Al Baihagi (3/49): Ibnu Majah (1/521, no. 1628): dan Ad-Darimi (1/40). 


Musnad Imam Ahmad — 


puasa, melainkan beberapa hari diantaranya beliau lakukan puasa. Dan : 
yang demikian itu terus berlaku hingga beliau SAW wafat." 


ANE 13 aah UP dil CAS AS) EA —yYAN 
2 2. bah Tn OP ng , PS Pi 2S s5 4 2, na 
IS Kam 2JS AT A3 Ye) lag ale Ml le aa! aa 
3 5 23 # 7 ji o 
MS SU GA 
24216. Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 
Nabi mendengar seorang lelaki membaca sebuah ayat, kontan beliau 


SAW bersabda, "Semoga Allah merahmatiya, sungguh ia telah 
mengingatkanku sebuah ayat yang aku dibuat lupa terhadapnya.“ 


2 PRP s - 15 - 

In GP GA al IA EN RS) Gi LN 
2. v2 a25, - .. od Dg 00 0 
de Sepah JG AE TE YP AJI YA GP Olah si 
4 Pra cet Lan. Aa aan PA MP PEP Tema 
aa Dag GA Alay Ulang 2a cea il ti dala 
24217. Waki' menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Abu 
Muzarrid menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Ruman, dari 
Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah 





1093 Sanadnya shahih. 
Kahmas adalah Ibnu Al Hasan At-Tamimi, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah. 
HR. Muslim (1/809, no. 1156), pembahasan: Puasa, dan An-Nasa'i (4/199, no. 
2349), pembahasan: Puasa. | 
Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (9/84, no. 5038), pembahasan: Keutamaan Al Our'an: Muslim 
“ (1/543, no. 788), pembahasan: Musafir, dan Abu Daud (2/38, no. 1331), 
pembahasan: Shalat. | 


— Musnad Imam Ahmad 








menyambungnya dan barangsiapa yang memutus tali shilaturahim, 
maka Allah memutusnya." 2 


MENATA 4 


AA 1 BP II AA Gib 1J8 RS) Gam LV 
LN selang ala An Ko AI Ip IE KSEI 3 Ca AI 
5 met ia ai Sl 


24218. Waki' menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burgan 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah Al Bahy, dari Aisyah, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah siapa saja yang lemah 
lembut terhadap umatku, maka lemah lembutlah kepadanya, 


sebaliknya barangsiapa yang kasar terhadap umatku maka kasarilah 
dia. 96 


8 - 


DA Gi Pe 1 liku LG (AS) Cl YNA 

A3 ia la AI la DO Hae pnya gi: bi ap 2 

Jali BU SGG HA Uang AI af an ra IS) U 
AS 


1095 Sanadnya shahih. 

Yazid bin Ruman adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 
Muawiyah bin Abu Mazrah adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam 
kitab Shahihain. 

HR. Al Bukhari (8/579, no. 4830), pembahasan: Tafsir, dan Muslim (4/1980, 
no. 2555), pembahasan: Berbuat Baik. 

1096 Sanadnya shahih. 

Jafar bin Burgan dan Abdul Bahi adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh jamaah, kecuali Al Bukhari. 

HR. Muslim (3/1458, no. 1828), pembahasan: Kepemimpinan, dan An-Nasa'i, 
Amal Al Yaum wa Al-Lailah, 95 dan 96). 


. Musnad Imam Ahmad — (8531 


24219. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Ashim bin Sulaiman, dari Abdullah bin Al Harits, dari Aisyah bahwa 
selesai salam Nabi SAW mengucapkan "Ya Allah, Engkaulah Dzat 
Pemberi keselamatan dan hanya dari-Mu datangnya keselamatan, 
Engkau Maha kuasa, Wahai Dzat Yang Maha memiliki kemuliaan dan 
keharmatan." 7 


mada 


ag Ay Oi Tata HS. Et yen, 


Ba 3 c.o. 


aan AG remi JUS LA € os "JG Te 13 dpt ye 


LE PI re 


24220. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari 
Aisyah, dia berkata: Pada awal mulanya orang-orang yang biasa 
bekerja berangkat (munuju sahalat Jum'at) seperti keadaan mereka 
(ketika kerja), maka mereka ditegur, 'Kalaulah mereka mandi (itu 
lebih baik)'."1098 


Hb AI IP ARI Cis J3 Bab —YeryA 
AI Io OS Ayi TAI la 1 da al GP BEI 0 MASA 





1097 Sanadnya shahih. 

HR. Muslim (1/414, no. 592), pembahasan: Masjid: Abu Daud (018, 2 no. 1512), 
pembahasan: Shalat, At-Tirmidzi (2/96, no. 298), pembahasan: Shalat. 

098 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (4/303, no. 2071), pembahasan: Jual Beli: dan Muslim (2/581, 
no. 847), pembahasan: Shalat Jum'at. 

Redaksi "Waki' dari" tidak tercantum dalam cetakan Al Halabi. Lih. Athraf Al 
Musnad (9/228, no. 1210). 


— Musnad Imam Ahmad . 


























- ...... ARA Hd Lan kak 3 La GB tag Kara A 
Ai J3 yh ab J3 KI GI ng ale Jie 


Jb 


24221. Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad bin 
Al Muntasyir, dari ayahnya, dia berkata: Aku telah mendengar Aisyah 
berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan empat rakaat 
sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum fajar. sat | 


BA 0. 


AA Ip (SJ jika jl Bis (S9 Bab YENNY 

Se Ip, JG KI TE YP Ca oi dani dana PAKEM 33 

Aa A3 Ga JA Gp BL TO Ja La Ka atada 
dl BA Hita le CP WS) bk ASN) 


24222. Waki' menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ar-Razi 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidaklah seorang yang mimiliki kebiasaan shalat di malam harinya 
kemudian ia tertidur darinya, melainkan akan ditulis pahala shalat 
untuknya sedang sa adalah sedekah yang disedekahkan 
untuknya." si 


1099 Sanadnya shahih. 
Ibrahim bin Mubarenad bin Al Muntasyir adalah perawi tsigah dan haditsnya 
serta ayahnya diriwayatkan oleh jamaah. 
— HR. Al Bukhari (3/58, no. 1182), pembahasan: Tahajjud, Abu Daud (2/19, no. 
1253), pembahasan: Shalat, An-Nasa'i (3/251, no. 1757), dan Ad-Darimi (1/297, no. 


1439 
Koo Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 


HR. Abu Daud (2/34, no. 3141), pembahasan: Shalat, dan An-Nasa' 1 (3/27, no. 
1784), pembahasan: Shalat Malam. 


Musnad Imam Ahmad — 





ed 
Pet 


.- £ 2 .. Pt . “. 3 . 
HP gih (bah EA JB AS) GAS YENNY 
NAN 9, ga o- C5 - “, PN -09 o- Pure 9 
“ls Dl ap Pa) SN 0S casio Jt :J8 Bai OS (Gb 
3 5 P3 asia Sa Fr ag o? Pa Sg 
op shg PA en SUS Jae peka 
-. 24223. Waki' menceritakan kepada kami, Isra'il dan ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Aswad, dia 
berkata: Aku bertanya kepada Aisyah mengenai shalat Nabi SAW di 


malam hari. Maka ia menjawab, "Beliau tidur diawal malamnya dan 
shalat malam diakhirnya."''”! 


6 


£ 0,0. 0-3 0 6 - Lo 0 . 
DN SA A5 18 aa) Wa NY 
70 “ Hug or 4 ", , £ Panin & . MA ga . 0 MPLYG 
Gak Ol 1g die AN ola AI Jah JB TG LAI 53 AL 
AI 3 AI JP 
24224. Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu juraij 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah, dia 


berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling dimurkai 
Allah adalah orang yang pembangkang lagi pemarah." 


ed 
8 . 


2 0. 3 00 0 2. Pa “ - 
Gaga GP Upah IP Uli Va (AS) Kab —YLYYO 
LG TEE 3 AI Ip CE Ni yi Ml KE 


1I0T Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (3/32, no. 1146), pembahasan: Shalat Tahajjud, Muslim (1/510, 
no. 739): An-Nasa'i (3/218, no. 1640), dan Ibnu Majah (1/434, no. 1365). 

1102 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24158. 


— Musnad Imam Ahmad 


KEP Ap ore a, 8, 38 0 ag o.c 
Ang ME le STP IR 
3 - 1 8, 5 25 4, 8, 
J3 lang sale MI kp 
24225. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Musa bin Adillah bin 
Yazid Al Khathmi, dari budak Aisyah, dari Aisyah, dia berkata: Aku 
tidak pernah melihat kemaluan Nabi SAW sama sekali, atau aku tidak 
pernah melihat kemaluan Nabi SAW sama sekali." 


“ : Li ga 
AD shui 


ap Ola ja PSI KAS —YYYA 
Aa dla Ko LB Oa 5 oi Gi Ma 3 
ga Aa SAS aa 
24226. Waki' menceritakan kepada kami, dari Mis'ar dan 
Sufyan, dari Ma'bad bin Khalid, dari Abdullah bin Syaddad, dari 


Aisyah bahwa Nabi SAW pernah memerintahkannya untuk merugyah 
dari penyakit ain (sihir mata).""' 


AH umi NE ea) Cia NY LYYV 
Hal ale Io MIA P3 TI Tae p (KL 
5 Sesal ad Uma 0S F) ant HA 


““N 





1103 Sanadnya shahih. 

Musa bin Abdullah bin Yazid Al Khathmi adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim. Maula Aisyah adalah Abu Yunus. 

HR. At-Tirmidzi (283, no. 342), pembahasan: Syama'il: dan Ibnu Majah (1/217, 

no. 662). 

Hadits ini dinilai dha'if oleh Al Bushairi. 

104 Ganadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. . 

HR. Al Bukhari (10/199, no. 5738): dan Muslim (4/1725, no. 2195), 
pembahasan: Salam. 


Musnad Imam Ahmad — 


24227. Waki' menceritakan kepada kami, Abu Umais 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah, dia 
berkata: Rasulullah SAW telah wafat dan beliau tidak mewakilkan 
(kepemimpinannya) kepada seorangpun. Kalaulah beliau mewakilkan 
kepada seseorang pasti akan beliau wakilkan kepada Abu Bakar atau 
Umar. 


N 


- 
3204 1G 


—L yana “ ar PHE al Jo —YLYYA 
Ii Je WI HSE ane pal HP AG oi Fa 
Hb 3 ea ae ts 3 ba ala 
TENTA: #N Waaat JS calaa) Kie 2 Kant) Kia Uh 
AE KIE LA 5 Ai LI Gb LA J6 Lola 106 
Ap) ai IG d3 ai Lia yg Wa) Jaan 
Af Unas IE ai Ia al ala ii So akn 
AB nd gpb aa LELE 3 JET A1 
Pn Wa Cari AL ci Last DA GI 
Sg IE 3 UP ane IP 
Mp Pa Ie ai oa Up eka gus te 
24228. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, dari 


Rabah, dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari 
Aisyah, dia berkata: Rasulullah pernah tinggal selama enam bulan, 


A 





108 Sanadnya shahih. 

Abu Al Umais adalah Utbah bin Abdullah Al Mas'udi, seorang perawi tsigah 
masyhur dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Muslim (4/1856, no. 2385), dan An-Nasa'i (Al Kubra, 5/39, no. 8118). 


1358| — Musnad Imam Ahmad : 





beliau melihat seolah-olah melakukan suatu hal padahal tidak. 

Kemudian dua malaikat mendatanginya, lalu salah satu, dari keduanya 
duduk di kepalaku dan yang lain duduk di kedua kakiku, maka yang 
duduk di kepalaku berkata kepada yang duduk di kedua kakiku atau 
yang duduk di kedua kakiku berkata kepada yang duduk di kepalaku, 
'Sakit apa sakit laki-laki ini? ' ia berkata, "Dia terkena sihir.' ia berkata, 
'Siapa yang menyihirnya? ' Ia berkata: Lubaid bin Al A'sham. ia 
berkata, 'Dengan apa ia menyihirnya? ' Ia berkata, 'Dengan bulu 
rambut (bekas sisiran Nabi), dan mayang serbuk kurma jantan di 
sumur Dzarwan yang diletakkan di bawah batu besar (dalam sumur). 

. Aisyah berkata, "Lalu Nabi SAW bangun, dari tidurnya, lalu bersabda, 

"Wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa Allah telah menfatwakan 
kepadaku sebagaimana yang telah aku fatwakan? Setelah itu beliau 
mendatangi sumur tersebut dan memerintahkan seseorang untuk 
mengeluarkan (rambut itu), setelah dikeluarkan beliau bersabda, "Ini 
adalah sumur yang pernah di perlihatkan kepadaku, demi Allah, 

seakan-akan airnya (merah) bagaikan pohon pacar, dan pohon 

kurmanya seperti kepala syetan.” Aisyah berkata, "Tidakkah engkau 
hendak membakarnya.” Beliau menjawab, "Demi Allah, 

sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku, dan aku tidak suka 

membalas dendam kepada orang lain dengan kejelekan.” 16 


30 36. 1G - 


cal 3 Alan Va Sagu duh den dia - -yErYa 

SIN Sela AN Jo IA Sa Kana a 
2 53 sis 395 F3 2 SE ai Up KAN Ja z Aru 
Kar s Bias gel mala SIB 3 A63) Tasta 


£ 


Gelar 95 au al ale AI Lo JG RI Jang GB G3 


, 198 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24181. 


Musnad Imam Ahmad — 


2853. 


laa batal UMAT YG Oh Ate 2V Koor H2 AE 
AYI Ap Ia IE MI Ip JB elo yaa JB SJ 
JG (ab GE Ba Jaa LE 93 as :JU es sa 


Tel aa Po OP Ad SJ Ka LG 
Ga SI Ar, JS RE JI 3 Ia GE GS uh 
At Jo ara MP 2239 Was Ok, pd Bi 
AN AP Ka Ja SA yee Ba - JG 86 


Na AI 

24229. Hammad bin Usamah menceritakan kepada kami, 

Hisyam mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia 
berkata: Rasulullah SAW pernah disihir hingga terbayang oleh beliau 
seolah-olah telah melakukan sesuatu padahal beliau tidak 
melakukannya. Hingga suatu hari beliau berdoa kepada Allah di 
depannya (Aisyah) kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah! 
Apakah kamu merasakan bahwa Allah telah memberi Fatwa kepadaku 
dalam sesuatu yang aku minta fatwa kepada-Nya?." Aku berkata, 
"Apa itu ya Rasulullah SAW.?" (beliau menjawab) telah datang 
kepadaku dua orang laki-laki lalu salah satu, dari keduanya duduk di 
kepalaku dan yang lain duduk di kedua kakiku, maka yang duduk di 
kepalaku. berkata kepada yang duduk di kedua kakiku atau yang 
duduk di kedua kakiku berkata kepada yang duduk di kepalaku, "Sakit 
apa sakit laki-laki ini?' ia berkata, 'Dia terkena sihir." ia berkata, 
Siapa yang menyihirnya?' Ia berkata: Lubaid bin Al A'sham. ia 
berkata, 'Dengan apa ia menyihirnya?' Ia berkata, Dengan sehelai 
bulu rambut (bekas sisiran Nabi) dan mayang serbuk kurma yang 
jantan.' Dia berkata, 'Dimana ia berada?' Dia berkata, 'Di sumur 
Dzarwan' Aisyah berkata: Lalu Rasulullah SAW datang ke sumur 


— Musnad Imam Ahmad 





tersebut bersama beberapa orang, dari sahabatnya seraya bersabda, 
'Wahai Aisyah! Air sumur tersebut warnanya merah seperti pohon 
pacar dan pohon kurmanya seperti kepala syetan. Aisyah berkata, 
"Wahai Rasulullah! Tidakkah sebaiknya engkau membakarnya?' 
Rasulullah hanya menjawab, 'Tidak, .yang penting Allah telah 
menyembuhkanku, dan aku tidak senang untuk mendendam kejahatan 
orang lain dengan sebuah kejelekan". un 


33 cad pdl d9 A5 Arah On yen 
Ah ip pl SEA Ia 1 Aj 55 ii at 


HE Ap aa 
24230. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Umar bin 

Abu Salamah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Aku dan 

Rasulullah SAW pernah mandi janabah dalam satu bejana.""'" 


ta GA Ada yP Ujian GP CAN AS YNA 
Sa Ian Jeda 9 De ad TAN Gp al 1 


3g 


Ay ea HA Ja 0 Ea dia 5 $ Naya 2 
Bh Se Kas ati SU 
24231. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, dari 
Al Migdam bin Syuraih, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW memberiku daging lalu aku memakannya, kemudian 
beliau meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku. Lalu beliau 


1107 Sanadnya shahih seperti hadits sebelumnya. 
sn Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23896. 


Musnad Imam Ahmad — 


memberiku bejana dan aku minum. Kemudian beliau meletakkan 
mulutnya di tempat bekas mulutku."!'9 


3 Os, .. 2 3 Pt . 3 5 os px . 
PAI Ip Olah AK JG pd ph GS NY LNYY 
x Tg N P3 | Sang 3, Se jet LN .. Pe: 2... 2 
AI ke AI Ja) JAE IG 1JE al hah 1JE 25 ai 


Aam (0 SIA Celah setu AN Je) il la 
JA any 


24232. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Ziyad 
berkata: Aku telah mendengar Al Oasim berkata: Aisyah berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya thawaf disyariatkan di 
Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah serta melempar jumrah 
untuk menegakkan dzikir kepada Allah." 


oh 90. Pa BG. 3 202 2 4 an 


oi Jak 5 WyjIa Lok data Up YAN Ka —YLYYY 


. 
.... 


ueke SM Os Kena x. Yi ena pr Gaib u A XS v (0 perraa 
G : | s 33 » . Pera . ye P -adpa Pe . or- A, 
AN dp LO TP) F3 lag Kls MI 

24233. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

Harun menceritakan kepada kami, dari Budail bin Maisarah, dari 


1109 Sanadnya shahih. e 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24209. 

M0 Sanadnya shahih. 

Ubaidullah bin Ziyad Al Gaddah. Dia diridhai oleh Ahmad dan An-Nasa'i. 
Sedangkan Abu Hatim menilainya shalih. 

Ibnu Al Madini berkata, "Dja adalah orang yang moderat." 

HR. Abu Daud (2/179, no. 1888): At-Tirmidzi (3/237, no. 902), Ad-Darimi 
(2/71, no. 1853), Ibnu Khuzaimah (4/22, no. 2738): dan Al Hakim (1/459). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 


— Musnad Imam Ahmad 





PA AN 


An Un aa NA Sg 





Abdullah bin Syagig, dari Aisyah bahwasanya ia mendengar 
Rasulullah SAW membaca, "faruuhun wa raihaanun (Maka dia 
memperoleh ketenteraman dan rezki serta jannah kenikmatan), dengan 
mendhammahkan ra" pada lafazh ruh." 111 
Il Ap Ok B5 ep GAS NY 
LB al SI pa) DIC Jp IS Te Li 
23 . ore 3 LP y 2 3. 2 £ 2 . -. ae ”# . Tn . 
dag le Ko AI Jah OB CAN Se al Uu ate 
2... .. LA Lc. .. - En nan au Naa 
3 Ea oa BG aa Ob PN Day A3 db  :dU 
24234. Yunus menceritakan kepada kami, Aban 
'menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman bahwa ia pernah menemui Aisyah, ia datang karena 
bersengketa dalam tanah. Aisyah berkata: Wahai Abu Salamah 
jauhilah tanah itu, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, : 
"Barangsiapa yang berbuat zhalim dalam sejengkal tanah saja maka 
Allah akan mengalungkannya (membelenggunya) dengan tujuh 
bumi." | 


Pa 3 23 18 - 


MN 3 Ki pi Cib Uap Bab NY Yro 


.. .. 


AN SAN SP SN SN JA PIA SAAD ANA. MA AN 0. “. . .. 
M Ip) DU SE Tee 13 ad 53 ARI 3 AL AS YP 





1! Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (4/35, no. 3991), pembahasan: Huruf, dan At-Tirmidzi (5/190, 
no. 2938), pembahasan: Tafsir. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 

11 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (5/103, no. 4252), pembahasan: Kezaliman, Muslim (3/1230, 
no. 1610), pembahasan: Irigasi, dan Ad-Darimi (2/346, no. 2606). 


— MusnadImamAhmad — 


SI As AM 3 Se On ala alat Ie 
Tg ale Jo NI 4 nn 


24235. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Yazid, yaitu Ibnu Al Had, dari Abdurrahman bin Al 
Oasim, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW wafat sedang beliau 
berada di antara perut dan atas dadaku, dan aku tidak lagi benci 
terhadap kesusahan kematian yang dialami seseorang' setelah aku 
melihat kejadian Rasulullah SAW. 


ee dea YG aa Na One —Y NYI 
bah op ora da ape 3 Gaal yi MS yi 
03 -— 0.0 ? San XI 05 3 0. Ne AKA . 
BG Gagal Oh id AG de Ato AI Una HIU Kase 
Ad 7 . ae 3 d 
GI (Io (JI J3 LES MIS jamu 


24236. Yunus dan Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, "Telah berkata kepadaku Al-Laits, dari Yazid bin 
Abdullah bin Usamah, dari Amru bin Abu Amru, dari Al Muththallib, 
dari Aisyah, dia berkata, 'Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
"Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlag baiknya dapat 
mencapai derajat orang yang shalat di tengah malam dan berpuasa di 


siang hari V8 





M3 Sanadnya shahih. 

HB. Al Bukhari (8/140, no. 446), pembahasan: Peperangan, dan An-Nasa'i (4/6, 
no. 1830). 

114 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (4/252, no. 4798), pembahasan: Adab, daki At-Tirmidzi (4363, 
no. 2003), pembahasan: Kebaikan. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib dari jalur ini." 


— Musnad Imam Ahmad 


Sanga YP Oni Pe ENI JB Ld GAS YENNY 
Na NAN TN P3 NN Ta AA o- 8-3 o - “3 - - o- o 
AI Iga Cal) EU REIE GP ALA ga GP Luar ya Ui 
Bea pia Bu ' An Pa Ta datar IA De ia Ae 8 
HD JPN cela Ad NB ONE La yah YAY lag KIE elo 
#3 PA Tt » 53 F ' 5. Fa 3-0 - so. Pat 
NE AA AI OA 3 AU Ti 3 Ke 
: Dal 


24237. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits 
menceritakan kepada kami, dari Yazid, dari Musa bin Sarjis, dari Al - 
Oasim bin Muhammad, dari Aisyah, dia berkata: Aku pernah melihat 
sebuah bejana air di sisi Rasulullah SAW menjelang beliau 
meninggal, beliau memasukkan tangannya ke dalamnya lalu 
membasuh wajahnya dengan air kemudian bersabda, "Allahumma 
a 'innii 'alaa sakaraatil maut (ya Allah tolonglah aku saat menghadapi 
sakaratul maut)."'!5 


3 en Ce Ea 1G Ori EASY ENYA 
yu "3x oa Ag de 3 nita A1 dag of dnga u 39 
24238. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Al- 


Laits menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Urwah, dari 
Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan shalat witir dengan 


1S Sanadnya hasan karena Musa bin Sarjis Al Madani adalah perawi mastur, 
namun bisa dijadikan sebagai mutabi'. 

HR. Al Bukhari (11/361, no. 6510), pembahasan: Kelembutan Hati: At- 
Tirmidzi (3/299, no. 978), dan Ibnu Majah (1/18, no. 1622). 
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 


Musnad Imam Ahmad — 





lima sujud, beliau tidak pernah duduk diantara sujud tersebut sampai 
pada sujud yang kelima beliau duduk kemudian salam."""' 


ser 903 23 


FI S3 Ela IE yA Lip El ANYA 
L, sa 1 . .. » 2. 
Eh ERP AN GUN Oi Ie 3 sa 
daa Das ut rataan ae IA 
ds Dl lo ea Up cara Ugal pelan 4 AI oo yi 
Aa AK an aa Ag Ten Ne bra On Mn 
Vie 35 Af al ale AI Ko MP KPL WA yP lh 
- o SO Ob op Ga Na un  Seooiaite Lan Oni 3 3 ya 
Genta 5 Jaa SAI Hata coli Ia de Jr PA Aan 
SA ai AA Ga sai 3 3 WA Ti Ken 
aa A3 TE YES Ya BS UN L 


24239. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Daud, yaitu Ibnu Abu Al Furrat menceritakan kepada 
kami, dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah 
istri Nabi SAW, dia berkata: Ia memberitahu bahwasanya ja bertanya 
kepada Nabi SAW tentang wabah penyakit, maka Nabi SAW 
memberitahunya, "Tha'un adalah sebuah adzab yang dikirimkan oleh 
Allah "Azza wa Jalla terhadap siapa saja yang Dia kehendaki, lalu 
Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tidak ada 
seorang hamba yang terkena wabah penyakit di tempat tinggalnya, 
— Jantas ia berdiam diri di dalamnya dengan sabar dan berharap pahala, 
ia tahu bahwa wabah penyakit tidak bakalan menimpanya kecuali 
yang telah ditetapkan Allah padanya, melainkan hamba tersebut akan 


mendapatkan seperti pahala orang yang syahid." 117 


116 Sanadnya shahih. 5 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24121. 

117 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

Daud bin Abu Al Furat Al Kindi Al Marwazi adalah perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari. 


— Musnad Imam Ahmad 





- 


Sa 3 3 385 AS 


Ne do aa d3 Wa Ganga Uidon —Y YK 

ol asa — AP 36 la 52 (ng Pa Oi elif 

AA IE MI II DA Lag Ii dh al Pura Wb 
AIA) (Surat, “Sri 


24240. Yunus menceritakan kepada kami, Daud 
menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Abu Al Furat, dari Ibrahim bin 
Maimun Asha'igh, dari Atha', dari Urwah, dari Aisyah, ketika Aisyah 
terlentang di depannya, Nabi SAW lantas bersabda, "Bukankah -: 
mereka itu adalah ibu-ibu kalian, saudara-saudara perempuan kalian, 
dan bibi-bibi kalian semua." 18 


6 3 23 as 


AS ag pad Ula di Ula rara 
Ie Ag oi Man 3 Ula gi Ol ji Kena ea 
Ha Al ala Jt 3 HB Ta 32 
an SA dp Fa 3 AE Xi AS MA KM 
ost eat Sala Jo AD ne SG J3 
Ha Tah GA JB la US KI AN Ak An 
Ly JJ dee Ih ai Ira 3 PPA OA 
LA ag... 3 IS 


. 





HR. Al Bukhari (6/513, no. 3474), pembahasan: Hadits-hadits Nabi SAW: dan 
Muslim (4/1737, no. 2218), pembahasan: Salam. 

118 Sanadnya shahih. 

Ibrahim bin Maimun Ash-Sha'igh adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Sunan. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 13970. 


Musnad Imam Ahmad — 


1 Pa 


Ki Pan Ab Gd Ja spa DU JB II 


3 Kei Ba ea Jo eh jala 
ae & TK KS am Tn LAM 2JU) celana 


Pa YK aa n7, K Ka Yan Ar 3 (gala & IG 
3... Png na Wa 


24241. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Yazid, yaitu Ibnu Habib, dari Abu Bakar bin Ishag 
bin Yasar, dari Abdullah bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, dia 
berkata: Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, para sahabatnya 
merasa sakit, begitu juga dengan Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, 
budak Abu Bakar, serta Bilal. Lalu Aisyah minta izin kepada Nabi 
SAW untuk menjenguk mereka. Beliaupun mengizinkannya. 
Kemudian dia berkata kepada Abu Bakar, 'Bagaimana denganmu.' Dia 
menjawab, 'Setiap orang bertanggungjawab pada keluarganya dan 
kematian lebih dekat dari pada tali sandalnya.' Lalu (Aisyah) berkata 
kepada Amir, lalu dia menjawab, 'Sesungguhnya aku menjumpai 
kematian sebelum aku merasakannya, sesungguhnya orang yang takut 
mati, kematian telah berada atasnya." Kemudian (Aisyah) berkata 
kepada Bilal. Lalu (Bilal) berkata, 'Bukankah aku bermalam di sebuah 
lorong, sedang sekitarku rumput idzkhir dan rumput wangi? kemudian 
(Aisyah) mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan kepada beliau 
mengenai perkataan mereka." Lalu beliau menatap kelangit seraya 
bersabda, 'Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana 
telah Engkau jadikan kecintaan kami kepada Makah, atau lebih dari 
itu. Ya Allah, berkahilah Madinah dalam mudnya dan sha 'nya dan 
pindahkanlah panas Madinah ke Mahya 'ah. Mahya'ah yang dimaksud 
adalah Juhfah sebagaimana mereka tafsirkan'. sii 





119 Sanadnya shahih. 


(sos — Musnad Imam Ahmad 





Pa 3 23 SG 


ag Pu hj os Tn Lo — ye Ma —Y£YLY 
of Tau ga of Ya ea aa ip Tap of 3gp af 2 Aas us 
Io AN Sg Of AAS TAN Of ABIS ab KP LL SAS 
g Pa ang ag Org PN aan 23 Ta Da Rara PES 
olg CU ar Tj ol, ca pala RI 3 Isi JB lag “ls al 
SE GA an 3 ah pi Mal 
24242. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
' -kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Umarah bin Abu Farwah 
bahwa Muhammad bin Muslim berkata kepadanya bahwa Urwah 
berkata kepadanya, bahwa Amrah binti Abdurrahman berkata 
kepadanya, bahwa Aisyah berkata kepadanya, Bahwasanya Rasulullah 
SAW bersabda, "Jika seorang budak wanita berzina maka jilidlah dia, 
jika ia berzina maka jilidlah dia, dan jika ia berzina maka jilidlah dia. 
Kemudian setelah itu, juallah dia meskipun seharga dhaftir, dan 
dhafiir adalah seutas tali. 12 


Kang 2 GAS CAD (Sip aka AN ES Yaya 

dm S Ten ot Ae 3 BIP 3 lh Pan Gta 4 wa ga 
S . HA EN NN #0. . » s - . NX 
sela Ji Vena AE ia HT OS at ala di 





Abu Bakar bin Ishag bin Yasar adalah saudar Muhammad bin Ishag, shahibul 
peperangan, masyhur dan haditsnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ada yang 
mengatakan, bahwa dia adalah Ibnu Ishag itu sendiri. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2443. 

1120 Sanadnya shahih. 

Ammarah bin Abu Farwah adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan 
dalam beberapa kitab Sunan. 

HR. Al Bukhari (4/369, no. 2153), pembahasan: Jual Beli: Muslim (3/1329, no. 
1703), pembahasan: Hudud: Abu Daud (4/160, no. 4469), pembahasan: Hudud: dan 
At-Tirmidzi (4/49, no. 1440), pembahasan: Hudud. 


Musnad Imam Ahmad — 


24243. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, budak bani 
Hasyim telah berkata kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada 
kami, dari Ugail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah: Bahwa 
Rasulullah SAW bertakbir pada dua shalat 'id tujuh dan lima (kali) 
sebelum membaca (Al Faatihah)."!!2! 


IE ai DG ES AD AG AN Ela - —Ytrst 
cl ap Ta po Ga Gi Kah ON da Gi ya 
Je Op J6 Jp da MPA Gila IKAN pal 
Urg euy & 2516 (ai pa KAP (ala (ey Paha 
SG oa 


24244. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, 

Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami, dia berkata: Nafi' bin 
Sulaiman menceritakan kepadaku, bahwa Muhammad bin Abu Shalih 
bercerita, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Aisyah istri Nabi SAW 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Seorang imam adalah penjamin 

— sedangkan seorang Muaddzin adalah yang diberi amanat, maka Allah 


akan memberi petunjuk kepada seorang imam dan memberi ampunan 


terhadap seorang mu 'addzin."? 


121 Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah. 

HR. Abu Daud (1/299, no. 1149), pembahasan: Shalat Id, dan Ibnu Majah 
(1/407, no. 1279), pembahasan: Mendirikan Shalat. 

2 Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Muhammad bin Abu 

Shalih As-Samman, yang masih diperbincangkan oleh para ulama. Nafi' bin 
Sulaiman Al Madani adalah perawi tsigah menurut Ibnu Ma'in dan disetujui oleh 
Abu Hatim. 
| Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. pada no. 9904, 8949, 10054, 1967 dan 
22139. 


— Musnad Imam Ahmad 


gi 2 Gas SIB Laga YA (dk -ytrto 
psi gi MI Oi dee oi ep Pe AU 
ba ale Ke De rp AD Gi Bray 
dat Lobi dpan pg ia Kah Sp Du 
"JB dalam Par SB aah UI Papan nang 
An 3 DI be is 


24245. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, berkata: 
Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib 
menceritakan kepada kami, dari Musa bin Sa'id bin Zaid bin Tsabit, 
dari Khubaib bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah, istri Nabi 
SAW berkata, "Aku kedatangan haid pada malam hari sedang aku 
berada di samping Rasulullah SAW dan aku termasuk telat (datang 
haidnya). Kemudian beliau bersabda, 'Apakah kamu nifas?" aku 
menjawab, 'Tidak, tapi aku sedang haid." Beliau bersabda, 
'Kencangkanlah kainmu kemudian kembali kepadaku'." 13 


Pt 
W— 


. 


DA JA Ea dn GIE dijant EAS NLYA 
Si ia BU IP Anne GAP oo Ol ap Ie 
DASI Hi GBU 3 aa plg ale 
SOE Bika dadooeritakan kepada! Kari, Iis: Lahiah 


menceritakan kepada kami, Ugail bin Khalid menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Rasulullah 


13 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (1/81, cet. Asy-Sya'b), An-Nasa'i (), pembahasan: Haid, Ibnu 
Majah (2963): dan Al Humaid (206). 


Musnad Imam Ahmad — 





SAW mengeraskan bacaannya pada shalat tersebut, yaitu pada shalat 
kusuf (gerhana). | 


2, 
6 


HE IE nd HI ENI AS El EN LV 

Lina iB ore tah 8 y F. 3. 8: 503 ... Ce 0 PR) 

9 aka die At Ie MI Ijah Tae 3P APP AYI 
P4 PA NPL 2 aan at 5 pa ya 9 Leo tg ap 
V3 (SE WAS V) (Sig BS og Pakar Tan 


24247. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Aswad menceritakan 


kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW - 


bersabda, "Jadikanlah shalat sunnah kalian di rumah-rumah kalian 
dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan." 12 


Ps 
. 3... 19 e 


MEI dad YINEAS gaga HF EA NY AYEA 
4 tj - y 0. kz t:., Ai Aa e Ce. .. AAN 
BI Ie Bl pay Ika Aas Ol AI GP GP YAN 


” 


He SG gd GH Eb EU BS oi Bh pen eh 


Da da 3 gala 05 D5 oopi LG 


24248. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Al Aswad menceritakan 
kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Khadijah pernah 





1128 Sanadnya hasan. 

HR. Al Bukhari (2/549, no. 1065), pembahasan: Gerhana, Abu Daud (1/309, no. 
1188): At-Tirmidzi (2/452, no. 563), pembahasan: Gerhana: dan Muslim (2/620, no. 
901). £ 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

12 Sanadnya hasan. 

HR. Al Bukhari (1/528, no. 432), pembahasan: Shalat, Muslim (1/538, no. 777), 
pembahasan: Musafir, dan At-Tirmidzi (2/313, no. 451), semuanya meriwayatkan 
dari Ibnu Umar RA. . 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 


— MusnadImam Ahmad 





bertanya kepada Nabi SAW tentang Waragah bin Naufal, maka beliau 
bersabda, "Sungguh aku telah melihatnya dalam mimpi memakai baju 
putih, dan setahu aku kalaulah ia termasuk penghuni neraka tak 


mungkin ia memakai baju putih." 25 


LL. 
o- £o LB 


3 gn), Urat :J8 By aa u Oya boa —Y£Y4A 
Pa Da ob ana na ola as Sy Je 


5 Ban ore ta 0 Ia 0 0. o- 0 03 0 aa. 
ag AI le aa KANE IP Caae h A LP Pan 


"2 0x GI 2. .... - aa Dana Merana - 84 
IS SAI EL JB (ama SA EPA JASA) TANI olh YG Nee Ol 
Pa aa ea sx Le , e ga EA Ae 2. 2 2 Pd Ke 
(ea Ja Kla MLS AI ale AN Sya) BI dls. BI USIA SUS 
o P . .. - ?” 3 PL aa “ ' | 0 

AP Una gala 3 Tenan STAN SO ja all 4 Smg 


24249. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru 
mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Bakar bin Sawadah menceritakan 
kepadanya, bahwa Yazid bin Abu Yazid bercerita kepadanya, dari 
Ubaid bin Umair, dari Aisyah, istri Nabi SAW bahwasanya ada 
seorang lelaki yang membaca ayat ini, 'barangsiapa yang berbuat 
jelek maka ia akan mendapatkan balasan karenanya' (Os. An-Nisaa' 
(41:123), lelaki tersebut berkata: Sesunguhnya kita akan dibalas 
dengan setiap amal kita, kalau begitu kita akan celaka. Lalu hal 
tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 
"Benar, orang-orang mukmin amal jeleknya akan dibalas di dunia 
dengan musibah yang menimpa jasadnya dan membuat dirinya 
sakit. "12 





126 Sanadnya hasan. 
(HR. At-Tirmidzi (4/540, no. 2288). 
N At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib." 
N 1127 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — (873! 


AA 2 ... 2.2 3 2 Pt 
:YG Op Gi 2 yang Spa 3 Oya B5 -ytYo. 
pi 13 Ha AI at gas Ci dB Lag Ha EA 
PIN Ld ” . ea 2 ore 4, ., .. ." . .. . 
La CN An ae A Ile Th Ae ye ML 
3 $ P3 . - 5 pa 55. 8 - 2, NX a, NN Dp 
Aj alan JS Klo Vradntma Ja3 le AT 

5, 2 : yA Al Uya) 
Sp AE AS 5 EL nd TS SL 
Sp GA Iyan PE can UB OP 2, Ar 


Gas dah ank Cegah Ah 


- NN Aa NUN) En Na Sa ia an an AU Aan gan CA 
Hip ad OS ot PPU ARIS GI TG NI Ver) 


- 2. - 0 - - 3 - 
CE GPR NI AT G3 el 3 ea 3 Se 3 


24250. Harun bin Ma'ruf dan Mu'awiyah bin Amru 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru mengabarkan kepada 
kami, bahwa Abu An-Nadhr bercerita kepadanya, dari Sulaiman bin 
Yassar, dari Aisyah, istri Nabi SAW berkata, "Aku tidak pernah 
melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak." Mu'awiyah 
berkata, "Beliau pernah tertawa hingga aku melihat gigi serinya, 
dalam artian beliau tersenyum." (Aisyah) berkata, "Apabila beliau 
melihat awan atau angin maka hal itu dapat diketahui pada wajahnya." 
Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Orang-orang bila melihat awan 
mereka sangat bahagia, berharap supaya turun hujan. Sedangkan aku 
melihat engkau setiap kali melihatnya tampak kekhawtiran di 
wajahmu." Dia berkata: Beliau bersabda, "Wahai Aisyah,! Tidak aman 
bagiku bila ia menjadi adzab. Telah diadzab suatu kaum dengan angin 





HR. Al Hakim (1/347). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 16840. 


18741 — Musnad Imam Ahmad 








| dan ada orang yang ditimpa adzab mengatakan, "Ini adalah awan yang 
datang yang akan memberi hujan kepada kami'. 113 


SE sa A5 IU Ra GI GAS CA JB AS GAS —YKYoN 


Dan AE 3 RAI JA se sd oi Al ale Gi 
Na Oo aa Kah GD Ga lea Ja 
Hy ala Para AI Ie Iran a66 Cukai aah ala 
Da Bg an ada di Je Iya) Ll 28G 13 ag 
Pa an An pe cna og 
| 4 M0 us 


Oa 


24251. Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Huyay bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, bahwa Abu Abdurrahman Al Hubuli 
. bercerita kepadanya, dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa pada suatu 
malam ia mengalami haidh sedangkan Rasulullah SAW masih shalat. 
Maka dia berisyarat kepada Nabi SAW dengan sebuah kain yang 
terkena darah. Kemudian Nabi SAW berisyarat kepadanya sementara 
beliau SAW masih dalam keadaan shalat, "Cucilah kain itu." 
kemudian Aisyah mencuci bagian kain yang terkena darah, lalu 
Rasulullah SAW mengambil kain tersebut dan shalat dengannya.''2 





112 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (8/578, no. 4828), pembahasan: Tafsir, Muslim (2/616, no. 
899), pembahasan: Shalat Istisga: Abu Daud (4/326, no. 5098), pembahasan: Adab: 
dan Ibnu Majah (2/1280, no. 3891), pembahasan: Doa. 

129 Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah dan Huyai 
bin Abdullah yang hapalannya masih dipermasalahkan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24245. 


Musnad Imam Ahmad — 


?, 
Peta 


pt AN EA Cd HI SAS ijab GAS —YLYON 

ore 4 He Nara L - . . Ch 0... 0 i 0 too o- 
dala Il ko Wi da) of Cena H Tae 12 Nag Ng 9 
BY ya ani u KS ya Cu :Jb Hg 
24252. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Abu Al Aswad menceritakan kepada 
kami, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ummul mukminin 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Segala yang diharamkan karena 

nasab (keturunan) maka diharamkan pula karena sepersusuan." 


- ed 
Pt LX nd Ah 


SO sa tara ang Ka (yaa Koko —Y£YOY 

ira JB "J3 Ara aa AI o naga ga la a na aka) 

GS ag pl pa ia Uta aa la da Jai 

APE Op An Log De ag aa Ula Witel op bu 
BG Lp 5 Wal 


24253. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Rabi'ah menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Setiap wanita yang menikah 
tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil, bila (suaminya) telah 
menggaulinya maka ia (istri) berhak untuk mendapatkan maharnya 
karena ia telah menggauli lewat kemaluannya. Dan, jika mereka 
saling berselisih, maka pemimpinlah yang menjadi wali bagi siapa 


yang tidak mempunyai wali. 331 





130 Sanadnya hasan. : 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24052. 

131 Sanadnya hasan karena da perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah. 

Ja'far bin Rabi'ah adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan olehj amaah. 


3 


8768 — Musnad Imam Ahmad 





He du ng HA AL Cepab Wib -Ytrot 


Ta PN pi pp Sin AN Gi BY maa AT pa 
AI os ae ae Maa MAh Uh Ab al 


JA cam ena 20 P5 At 43 SAI KP NS 
BI UAS AN An 


24254. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Abu Al Aswad menceritakan kepada 
kami, bahwa beliau pernah mendengar Urwah bin Zubair bercerita, 
dari Aisyah, istri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya orang kafir, dari suku Ouraisy yang mati kemudian 
ditangisi oleh keluarganya seraya berkata, 'Dia pemberi makanan 
dalam porsi besar, juga seorang pejuang." Maka sungguh Allah akan 
menambahkan siksa karena apa yang mereka katakan." 1? 


AA JG Td GI Ela — ng Erna —N£Yoo 


3. 9 


Ira) Ie J5 3 HI TG 3 WAN aa HKEpan | 
Al dea Lo Ip JS pa an Mp Si ola 
PJ Gs so. or 

Dra aa Sg) “Ig 

24255. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
berkata: Abu Al Aswad menceritakan kepadaku, bahwa dia telah 


mendengar Urwah bercerita, dari Aisyah, dia berkata: Ada seorang 
lelaki yang disebut kebaikannya di depan Rasulullah SAW, lantas 





Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24087. 
132 Sanadnya hasan seperti yang diungkapkan oleh Al Haitsami (3/1 5). 


Musnad Imam Ahmad — |877| 


beliau bersabda, "Apakah kalian tidak tahu kalau dia belajar Al 
Gur'an?" 3 : 


NE nd El5 AS CAS NY 
? 3 # & ia. 0 Ma aa . 0 2 . te 2... .. 
ce Ta pung Je RCA Ih LE 1 Lag 1 aa OI 


Ng 4 ae “5G ag P4 Pa 7 ar ad PENA ot Aa 
“ . 
Ku A| 


24256. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Aswad menceritakan 
kepada kami, bahwa dia pernah mendengar Urwah bercerita, dari 
Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah 
seorang diantara kalian mengatakan bahwa diriku adalah jelek, tapi 
katakan bahwa diriku sedang lemah." 4 


ie AIA Eta daa AE LS Uas -YtYov 
8.3... 


a dg ot Petra na Gu baruan j3 ma Oa -JU Tan) 
ore Aa 2 
ale ud 


.. 


Mas A5 GW BL GTA IE At 


. 


24257. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Abu Al Walid menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku telah mendengar Al Oasim bin 

' Muhammad mengabarkan, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW 


133 Sanadnya hasan seperti yang dikemukakan oleh Al Haitsami (7/ 162). 
1138 Yanadnya hasan. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24125. 





— Musnad Imam Ahmad 





bersabda, "Tidak ada kebaikan pada perkumpulan wanita kecuali 
karena masjid atau jenazah yang terbunuh." 


SA gi (Sa GP apa NU da —N£YOA 
Ld Gran MEA 0 0. 
Car aa dia AN Io MA Ip DS AG Tae 1 cal Pp 
Aa IN dahan KB Ola ya Ta 
24258. Suraih menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari 
Aisyah, dia berkata: Apabila tinggal sepuluh hari, dari bulan 
Ramadhan maka Rasulullah SAW mengencangkan sabuknya dan 
menjauhi istri-istrinya."!!?6 1 


SP an AA SUS Bam dinda KAK —YtYoa 
: CE JA gi PIA op of A3 HE ale ea 
S3 3 Tedi BI IS su ana op le GA ange 
ag le Lo Ip 


24259. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad, yaitu 
Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, dari Abu Hasyim -orang yang 
ikut perang di Roma-, dari Abu Mijlaz, dari Al Harits bin Naufal, dari 
Aisyah bahwa ia ditanya mengenai janabah, ia menjawab, "Aku 
mengerik baju Rasulullah SAW yang terkena air mani. "1 





138 Sanadnya hasan seperti yang diungkapkan oleh Al Haitsami (2/33). 
Tas Sanadnya shahih. 


Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24013 dan 11031. 


Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah dan hadits mereka 
diriwayatkan oleh jamaah. 


Musnad Imam Ahmad — 





Pt) # 


AA EA NG Blah 3 PI Bab —YEYUL 
3 MR AE op OrAs gl 3 UG is 1JG Td 
Sabu 0 — - Pe UP or A4 “. , 4. 0... Kap 2 
oa Opah 6 AT ang ale AI odko AI Jah GP ae 
aa 4 To da 2 LN Ka AN Ga sg 0 PN 2 9 
"JB sara Area, ai NG Cant er J3 s “3 JB Cu) O ya Ld 
AN NG di Aja Dp aja GA Ulat SI Lai 
24260. Hasan dan Yahya bin Ishag menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Khalid bin Abu Imran menceritakan kepada kami, dari Al 
'Oasim bin Muhammad, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, "Apakah kalian tahu siapakah orang orang yang terlebih 
dahulu berada dalam naungan Allah 'Azza wa Jalla pada hari 
kiamat?" Para sahabat berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." 
Rasulullah bersabda, "Yaitu orang-orang yang jika diberi kebenaran 
mereka menerimanya dan jika diminta kebenaran mereka 
mengerahkannya dan mereka menghukumi manusia sebagaimana 
mereka menghukumi diri mereka"? , 


28 A9 


- : ed ka y Pt 
1 da ana Ii BUS TA pl Ba NY EYU 


Abu Hasyim Ar-Rumani adalah perawi yang masih diperdebatkan tentang 
namanya, namun gelarnya lebih dikenal. Abu Mijlaz adalah Lahig bin Humaid. Al 
Harits bin Naufal adalah sahabat terkenal. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2394 

138 Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah. 

HR. Abu Nu'aim (Al Hilyah, 1/61), dan At-Tibrizi (Misykah Al Mashabih, 
2/326, no. 3711) menisbatkan hadits tersebut kepadanya. 


6.113 


— Musnad Imam Ahmad 











pig EA Io AI Jp S5 tdp olah 27 AN 
Ii yA oi, AU Dale Le LA, Si al 23 


“ewe, HAK AI del 33 AN al D3 Kd 
ai ep AS Je ras 6 ma ul ya yh us Uu 


5 


Hah AN Ap pa 05 la PA utan BN Ogah O Tn 
TAB Uh Da SA Sa la Pi IK ae Ag 
Ba Sae SD Ti 


24261. Abu Mu'awiyah Abdullah bin Mu'awiyah Az-Zubairy 
menceritakan kepada kami —ketika mendatangi kami di Makkah— 
Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Urwah bin 
Az-Zubair berkata kepada Aisyah, "Wahai ibu! Aku sudah tidak 
kagum terhadap kepintaranmu tentang agama. Aku berkata - 
maksudnya Aisyah 'Istri Rasulullah SAW dan anak Abu Bakar-. Dan, 
aku juga tidak kagum lagi dengan pengetahuanmu tentang sya'ir dan 
sejarah. Aku berkata, 'Anak Abu bakar dan dia adalah orang yang 
paling berilmu atau diantara orang-orang yang sangat berilmu. Akan 
tetapi, aku kagum dengan ilmumu tentang kedokteran bagaimana 
kamu mendapatkannya dan dari mana kamu mendapatkannnya?' 
Urwah berkata: Maka Aisyah menepuk pundakku dan berkata, "Wahai 
.Urwah! Sesungguhnya ketika Rasulullah SAW sakit di akhir umurnya 
ada beberapa utusan orang-orang Arab, dari berbagai daerah yang 
datang kepada beliau untuk mengobatinya dan aku yang membantu 
mereka mengobati beliau, maka dari situlah aku 
mendapatkannya'."!!3? 


1139 Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Abdullah bin Muawiyah. 

HR. Abdul Bazzar (3/240, no. 2662): dan Ath-Thabrani (Al Kabir, 23/182, no. 
295). 

Al Haitsami (9/423) menisbatkan hadits ini kepada mereka dan dia berkata, 
"Abdullah bin Muawiyah adalah perawi yang haditsnya mustagim, meskipun ada 


Musnad Imam Ahmad — 


5 0. 3 


” 3 . re . N 

dat YM EA cad 13 AN AS EM NYA 
2 aa AN Ia Hang Pete DA Tana Pa Ea 0. Le. er .. .. 
ud Dl Sy) Je Ani os 3S BIP up WAS y£ 
PN . 8, . s5 PAT . na 5 1, 5. 7 “ AP 4, 
Hb gia? KN ale KKG Ja) FP Ah Ol ia ale AN 
k : : . 3 £ “ 5 . 
BD yidaN Ogas pd 
24262. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Usamah, dari Abdullah bin 
Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Allah 'Azza wa Jalla dan para Malaikat-Nya, mereka 


bershalawat kepada orang-orang yang menyambung barisan 
(shalat). 


?, 
. - 18 « 101 30 18 - 


P3 L) »” . . 
5 Obih SA5 J6 ASI Gp AI XS ab —Y LYAY 
0. Te. ka aa JA uan re y, - PA | 
Kang d8) Bip Ale) bai plang SA AI Calo AI Jam) OS 
24263. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Thalhah bin 
Yahya, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Aisyah, dia 


berkata: Rasulullah SAW shalat dengan mengenakan pakaian yang 
berbulu dan sebagiannya mengenaiku."'" 


—-—-—“—“——“/Jj/Jj7/j7/VUVvJjJU————bbbb—-—— 


unsur dha'if dalam haditsnya. Menurut Ahmad, Hisyam mengatakan bahwa Urwah, 
sehingga hadits ini secara zhahir mungathi', namun Ath-Thabrani mengatakan 
bahwa haidts ini diriwayatkan dari Hisyam, dari Urwah." ' 

1140 Sanadnya shahih. 

HR. Ibnu Majah (1/318, no. 995), pembahasan: Mendirikan Shalat. 

141 Sanadnya shahih. | 

HR. Muslim (1/367, no. 514), pembahasan: Shalat, Abu Daud (1/101, no. 370), 
pembahasan: Thaharah, dan An-Nasa'i (2/71, no. 768), pembahasan: Kiblat. 


— Musnad Imam Ahmad 








2. , 3. 


he Pan ear Ad 33 AIA Ca —Y£YUL 


KIE Ine ye 13 dab pi SE 3 BN BA 
P3 J3 Aa P Ian ala 2 Se P5) Sts 
Ia Sen 


24264. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, 

Sufyan menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Ishag menceritakan 

kepada kami,: dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul 

mukminin, dia berkata: Kami pernah memohon izin kepada Nabi 

SAW untuk berjihad. Maka Nabi bersabda, "Jihad kalian, atau 
cukuplah bagi kalian dengan berhaji. bi 


Pata dil Ip EL ES Uijak GAS NY MO 
JAN IA WAE UN AG 1 Ui al data AA 
CA gi aah 3 de WB weh CAB J3 SA 
uji Kh Y, gal ag 3 Ola HI AI Hap 


rak VA Ob Ja 3 le ah ale Wb Ja 
SA br aa 53 


si 24265. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Aisyah bahwasanya dia berkata: Wahai 
Rasulullah, semua keluargamu (istri-istrimu) sudah pernah masuk ke 
Ka'bah, kecuali aku." Lalu beliau bersabda, "Bawa dia ke Syaibah 
supaya dia membukakan pintu (ka'bah) untukmu." Lalu ia dibawa ke 


14 Sanadnya shahih. 
- HR. Al Bukhari (3/381, no. 1520), dan An-Nasa'i (5/114, no. 2628). 


Musnad Imam Ahmad — 


Syaibah, maka Syaibah berkata, "Kami tidak bisa membukanya di 
malam hari ketika masa jahiliyah dan tidak pula ketika sudah masa 
Islami." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Shalatlah kamu (Aisyah) di 
dekat hajar (aswad) karena sesungguhnya kaummu telah 
mempersempit bangunan ka'bah ketia mereka membangunnya." 


?, 
18 ” 


18 - £ Sec 29 “ -. 5 
CI AS 3 Jeli HE yh GAS YAN 
#0. ... 9 ..a o .j os 0 Sa. 0 0. . 
A3 SEA MP 3 yi Gi gai CL 
at. 2. y £ PN 2 » 20 Th. . 0 “- . ro. . 5 
dala II daa Aneg db SE ad nas 13 Asia dp Ca 
e2 oo tea hy Sa KA ea SA 
“ 30 Td 2 5 @J “ PA Pa or. 4 5 y 3 . 2. Sa 
Ce yA SI Up 1 le AN Ko Alda) Jus 
.. 9 . 3 si . .. . 3 Ad og 
Ah ES NS 2 5 Rb aa ta Uh, 
A An sea NA ba al iba oo. NA Pa Ot 
IM gn aa PE UG M3 La ISU UI AI jab 
2 2 ata AT ato yA PNG th Ne 
Ir HS SA 0 Ol pr) SI SJ peng 0 
3 . 
Aa, 
24266. Abu Al Mundzir Isma'il bin Umar menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Malik, yaitu Ibnu Anas menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar, dari Abu 
Yunus, budak Aisyah, dari Aisyah bahwa ada seorang lelaki yang 
bertanya kepada Rasulullah SAW, dia berkata: "Wahai Rasulullah, 
shalat telah tiba sedang aku dalam keadaan junub dan aku ingin 


berpuasa." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Shalat telah tiba sedang 
aku dalam keadaan junub dan aku ingin berpuasa, maka aku mandi 


1143 Sanadnya shahih seperti yang diungkapkan oleh Al Haitsami (3/293), hanya 
saja dia mengisyaratkan bahwa ada kesimpangsiuran yang berasal dari Atha' bin As- 
Sa'ib. : 


— Musnad ImamAhmad 





“kemudian berpuasa." Lelaki tersebut berkata, "Sesungguhnya kami 
tidak seperti engkau, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang 
telah lalu dan yang akan datang." Maka Rasulullah SAW marah 
seraya bersabda, "Demi Allah, Sesungguhnya aku adalah orang yang 
paling takut kepada Allah daripada kalian dan aku adalah orang yang 
paling mengetahui terhadap ketakwaanku daripada kalian "NM 


Jan Su 3 Abd Af Cia —yeray 
an aU Sei Pegi Mab pd ae 


La 


AO ta "5 3... 8 


— JB HP 2 3 Gap Po ale 3 ni Oa 
TTL Su Sa AS 2 SIB IE DA MAS 


PSN OK PUN NG HN TPA 
405 GBU cari 1JE 


24267. Abu Al Mundzir menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Al Fudhail bin Abu Abdullah, dari 
Abdullah bin Niyar Al Aslami, dari Urwah, dari Aisyah bahwasanya 
ada seorang lelaki yang mengikuti Rasulullah SAW, seraya berkata, 
"Aku mengikutimu untuk bergabung bersamamu." Maka Rasulullah 
SAW bersabda, "Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasul- 
Nya?" ia berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku tidak 
memohon bantuan kepada orang musyrik." Maka beliau bersabda 
kepadanya yang kedua kalinya, "Apakah kamu beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya?" dia berkata, "Ya." Maka beliau berangkat sedangkan 
lelaki tersebut mengikutinya!" 


Ke Sanadnya Shahih. 

Ismail bin Umar Al Wasithi Abu Al Mundzir adalah perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari serta Muslim. 

HR. Muslim (2/871, no. 1110), dan Al Baihagi (4/213). 

1145 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


» 


0 Pd 4 ni 3 


3 B3 Wat j6 Ap 2 Sp G5 YEN 

Re SS de 3 3 asa oi MAP Play 
— op ad Eiah aa GG Saga, df nyagu 
Ain er up Ea Ara ea Sh 
Aa de It 05 HSE Ja 3 Es Lu sd Ja 
A3 am ALA IR PI on SAR HL So 


24268. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syarik mengabarkan kepada kami, dari Simak, dari Abdullah 
bin Umairah, dari Durrah binti Abu Lahab, dia berkata: Aku berada 
bersama Aisyah, lalu Nabi SAW masuk dan bersabda, "Berikan air 
wudhu kepadaku." Maka aku dan Aisyah bergegas memberikan bejana 
air kepada beliau. Ia berkata: Maka aku bergegas mengambilnya dan 
beliau berwudhu dengannya lalu beliau menatapku seraya bersabda, 
"Kamu termasuk golonganku dan aku juga golonganmu." dia berkata: 
Lalu didatangkan kepada beliau seorang lelaki dan berkata: Aku tidak 
melakukannya, “akan tetapi dikatakan kepadaku, (Durrah) berkata: 
Lelaki itu bertanya kepada Nabi yang sedang berada di atas mimbar, 
Siapakah sebaik-baik manusia?, Nabi bersabda, "Yaitu orang-orang 
yang fagih dalam agama Allah 'Azza wa Jalla dan yang paling 


Al Fudhail bin Abu Abdullahmaula Al Mihri adlaah perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Begitu pula Abdullah bin Nayyar Al Aslami. 

HR. Muslim (3/1449, no. 1817): Abu Daud (3/75, no. 2732), pembahasan: 
Jihad: At-Tirmidzi (4/127, no. 1558), pembahasan: Perjalanan Perang, Ibnu Majah 
(2/945, no. 2832), dan Ad-Darimi (2/305, no. 2497). 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." 





— Musnad Imam Ahmad 





menyambung tali rahimnya." Syarik menyebutkan lagi dua hal lainnya 
namun aku tidak menghafalanya.''$ 


Pe 19 


AP BA SUS EA j3 EASY AYA 
Pa 4 8, , 5 ye 3 Ne 5, Pp ea SAN Chan 
Ie lo AN Sya) OS Sy KIA kala 1 (laa SI 


PER nana Ra ee Wo ee UK EKA Dae TI me NN SRG Sana Tea 

Ot dna la IBL jang Ga? Ol ani Ge SD SP tra ig 

Br Na PARE ea SIP Ta Tag 2. . 

P5 NN aa Ken JS d ra OS an 

: 24269. Hasan menceritakan kepada kami, ' Hammad, yaitu 

Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, dari Abu Lubabah Al Ugaili 

berkata: Aku telah mendengar Aisyah berkata, "Rasulullah SAW 

sering berpuasa sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah 

berbuka. Dan beliau juga sering tidak puasa sampai-sampai kita 

mengatakan kalau beliau tidak pernah berpuasa. Dan pada setiap 
malamnya beliau membaca surah Bani Israil dan Az-Zumar.""' 


1146 Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Syarik dan Abullah bin 
Umairah Al Kufi, seornag tabi'in yang haditsnya diterima. 

Al Haitsami (9/258, no. 15402, cet. Beirut) menisbatkannya kepada Ath- 
Thabrani dan dia menilainya shahih. 

1147 Sanadnya shahih. 

Abu Lubabah Al Ugaili adalah Marwan maula Aisyah, seorang perawi tsigah 
dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi. Dia juga menilai hadits tersebut hasan. 

Bagian kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (5/181, no. 2920 
dan 475, no. 345), An-Nasa'i (Amal Al Yaum, no. 712), Ibnu Khuzaimah (no. 1163), 
dan Al Hakim (2/434). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih namun pendapatnya ini tidak dikomentari 
oleh Adz-Dzahabi. 

Sedangkan bagian pertama hadits ini telah disinggung sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


7 
- 


Ae 23 3aulas yr. 


Te Lo Ig) DE SE IE IP SPI 2 BA 
“ sa 2 ag SEA PAT 


24270. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syarik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, dari Al 
Aswad, dari Aisyah, dia berkata: Biasanya Rasulullah SAW tidak 
berwudhu setelah mandi.!' | 


“UN 


0. "0 PN 7 an -. PI 
Ing GP ar IP ap Ula Sgal SA NY LYVA 


PA SI Gnpaa 3 as OS TG KE 55 Dal Gea 
Ag. TA 30 59 .. na Ii te oo Ap ore A, ., 
Gaal Ag Koe pil! cadas Ih BMI pp ya ag Male Ml Cap 
24271. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Yazid bin Murrah, dari 
Lamis, dari Aisyah, dia berkata: Pada dua puluh hari pertama (dari 
bulan Ramadhan) Nabi SAW menyatukan antara tidur dan shalat. Dan 
apabila telah memasuki sepuluh (terakhir) beliau bersungguh- 
bersungguh dan mengencangkan sabuknya (ikatan kain)."!149 





1148 Janadnya hasan. 

HR. Abu Daud (1/65, no. 250), pembahasan: Thaharah, At-Tirmidzi (1/179, no. 
107), pembahasan: Thaharah, An-Nasa'i (1/209, no. 430), pembahasan: Mandi, dan 
Ibnu Majah (1/191, no. 579), pembahasan: Mandi. 

149 Sanadnya dha'if karena ada perawi yang bernama Jabir bin Yazid Al Ju'if. 
sedangkan Yazid bin Murrah perlu ditinjau kembali. Lumais adalah perawi yang 
didiamkan seperti yang disebutkan dalam At-Tajil. 

Hadits ini sebenarnya shahih dan telah disebutkan pada no. 24242. 


— Musnad Imam Ahmad 





GAN eka U3 AS ia Gt Bas -y eny 
A5 LG 3 23 MB Ne 3 wa Aa 3 Lae 
J3 V9 (pal SI P1 


24272. Aswad menceritakan kepada kami, Hasan 
menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Abu Az-Zubair, dari 
Jabir, dari Ummi Kultsum, dari Aisyah, dia berkata: Kami 
melakukannya sekali kemudian kami mandi. Yaitu dia berjima' dan 
tidak keluar mani."!!50 


3.9 f an 
o— 


A —€ — Jaa aa Oyanl Cal —YLYVY 
Nu os KG IG 3 MI 5 AI ae 53 ola 


Ata It ce ia Iii lag ala Ko 

24273. Aswad menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Sulaiman, dari Abdullah 
bin Al Harits, dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah Engkau telah membaguskan 
penciptaanku pepek) maka baguskanlah akhlakku." : 


150 Sanadnya shahih. 

Jabir adalah Abdullah Al Anshari Ash-Shahabi. Ummu Kultsum adalah saudari 
'Aisyah, seorang perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim, namun 
tidak termasuk sahabiyah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24083. 

# dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Abdullah 
bin Al Harits , dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah." Redaksi yang benar akan 
kami sebutkan pada no. 25099. Lih. Athraf Al Musnad (9/66, no. 11574). 

151 anadnya hasan. 

Al Haitsami (8/20) berkata."Para perawinya adalah perawi shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
A9 


YO aya Up ehh KL JG se SAS —Y£YV£ 


s 
. 


AA Ba 9 - Ea . 0 ANA oC. . eni” 0 
He IP ANC PCD 5 KIE GP “Blush 
5 : 3 # . “, . 2 ” : se 

| Ata HB seh SE JGA pal 

« 24214. Aswad menceritakan kepada kami, dia berkata: Syarik 

menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Ishag, dari Aisyah 

binti Thalhah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

"Hendaklah kalian tinggal di rumah, karena itu adalah jihad 
kalian." 19? 


3... 


Go oi Pap Dai Ca Sat Gak —YLYVO 

ia tak da A1 Fe ya) JB RSU TN LP aa 
sb cb Ep Gp ba H3 MEN 3 Aje Top ka 
HE PAI an Tai AAN Y, 
HTNB aa Ab sa 3 


24275. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari 
Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dunia ini bagaikan 
buah-buahan yang segar dan manis, barangsiapa yang aku beri 
dengan kerelaan kami dan ia menerimanya dengan lapang dada 
tanpa dibarengi kerakusan, maka ia akan mendapatkan barakah di 
dalamnya. Sebaliknya barangsiapa yang mengambilnya dengan tanpa 
kerelaan kami dan tidak dengan lapang dada serta disertai kerakusan 
terhadapnya, maka ia tidak akan mendapatkan barakahnya." 





152 Sanadnya hasan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24264. 

HR. Al Bukhari (5/218, no. 2593), dan Muslim (2/1085, no. 1463). 
1153 Janadnya hasan. . 


— Musnad Imam Ahmad 


eat P celaan Naa Ha as Sarat Kata SY LYYA 

P sd N 22 3 Ha Ce Oo » 

Tea aa OS cd GA R35 DS US IG Ae 13 

SA IP Sg HI Als La Ie dh ala 
or... Na A 


Sau 3) 

24276. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, 
dia berkata: Tatkala Saudah telah berumur tua ia memberikan jatah 
harinya kepadaku, maka Nabi SAW membagi harinya untukku 
bersama para istri Nabi yang lain, Aisyah berkata: Saudah adalah 
wanita pertama yang dinikahi Nabi setelah Aisyah. Aswad 
menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Tatkala Saudah telah 
berumur tua ia memberikan jatah harinya kepadaku maka Nabi SAW 
membagi harinya untukku bersama para istri beliau dan dia (Saudah) 
adalah termasuk perempuan pertama yang beliau nikahi 
setelahnya.!! 


2, 
116 - 


LB eni LB on II AS EA Sat BA LN. 


Tp Ja akta dile IN Jo LI PA SG TAI LP aa 


- 


i 


Ian. 0 £ 
| 


- JG Tap 3 her daa ot 4) Lb d jals Ad gag ds op 
AA Ceko IG ASIE AS) ily AK 5 Ob ea ai RL) 
2 Lg ad ae, La s5 3 . 

ALA Aan SS K6 IN 13 yaS Vyas 


Al Haitsami (3/100) berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih." 
1154 Sanadnya hasan. 
HR. Al Bukhari (5/218, no. 2593), dan Muslim (2/1085, no. 1463). 


Musnad Imam Ahmad — (3911 


242T7. Aswad menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, 
dia berkata: Ketika Nabi SAW sakit, para sahabatnya menemuinya 
untuk menjenguknya dan mereka berdiri lalu Rasulullah SAW 
mengisyaratkan kepada mereka supaya mereka duduk. Dan ketika 
beliau telah melaksanakan shalat, beliau bersabda, "Imam adalah 
diikuti, apabila dia bertakbir maka bertakbirlah kalian, apabila dia 
ruku maka rukulah, bila shlalat sambil duduk maka shalatlah dengan 


duduk, dan bila shalat berdiri maka shalatlah dengan berdiri." 


ad ASI IM Giat 3 lbh GAS YLYVA 

HS ADP Na ang Ce d3 BEA 3 

ia e3 2... ata :, Mn Sen TA L na Ta . 0. GB. 
nh aa ala Ho AI Ipa OS 1G ANE LP that 
» - 2. AL ar Ea ta 0 . de ie 
oral ra An uh, BPA SB teh 
24278. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ibnu Lahi'ah dan Yahya bin Ishag menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Khalid, dari Al 
Oasim bin Muhammad, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW 
meletakkan kepalanya di atas pangkuanku sedangkan aku dalam 
keadaan haidh, lalu beliau membaca Al Our an." 156 


id PN ES JB (map G3 al Vide —YLNVA 


- LK c0 (3 2.0 Cc. "3. ca, Mt m0 3» 0. 
Yu (Ol. Pn Jus (anagl 1) “2 "JB Ob) PPI 
158 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 21484. 
1156 Janadnya hasan. 


HR. Al Bukhari (1/47, no. 297), dan Muslim (1/246, no. 301). 


(3921 — Musnad Imam Ahmad 





.... 


He je KIE EP LA Pa 

bas ragi ARI PBJ OA Oa Tang 

MA Sy 23 Ga Ibas 18 Saadi 208 alel 3,3 Ia | 
Sem Ha At AS ak 


24279. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ibnu Lahi'ah dan Yahya bin Ishag menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Khalid bin Abu 
Imran, dari Al Gasim bin Muhammad, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tahu siapakah orang 
orang yang terlebih dahulu berada dalam naungan Allah 'Azza wa 
Jalla pada hari kiamat?" Para sahabat berkata, "Allah dan Rasul-Nya 
lebih tahu." Rasulullah bersabda, "Yaitu orang-orang yang jika diberi 
kebenaran mereka menerimanya dan jika dimintai untuk kebenaran 
mereka berkorban karenanya. dan mereka menghukumi manusia 
sebagaimana mereka menghukumi diri sendiri. niat 


PJ 5 Pd . 

ja EA) Gn ON wat ju & Gak -YLYA: 

Kg LN ae aa Aa Pp cin GP Ca -JG. 

AE UNO Al Oya) G HJ da ap dl In | 

AA Us) :JB3 Ia» Pura 3 Ie A Jean Dat CA, 

Anta 13 JG ab J3 Ua 

24280. Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu 

Lahi'ah dan Outaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dia 





JA Sanadnya hasan. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24260. 


Musnad Imam Ahmad — 





berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aswad, 

dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Bilal datang kepada Nabi SAW 
seraya berkata: Wahai Rasulullah, ada seorang Fulanah yang 
meninggal dunia dan beristirahat. Maka Rasulullah SAW marah dan 
bersabda, "Orang yang beristirahat adalah orang yang masuk ke 
dalam.surga." Gutaibah berkata dalam riwayatnya, "Yang diampuni 
oleh Allah." 


3 


HE ad Cai 1G 1S BIS NY EYMN 


» ... 


Ads adu MG Ae Pa gi ASP SPAN 
BW ina Hg ATA Ta Sean ala MI ie 


24281. Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Al Aswad menceritakan 
kepada kami, dari Al Oasim bin Muhammad, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW tidak pernah dikagumkan sedikitpun oleh dunia dan 
beliau juga tidak pernah dikagumkan oleh seseorang sama sekali, 
kecuali orang yang bertakwa.!'? 


zen .. . 


SIS y— —a yag ang un U, ( Code —N£LYAY 


Gx 


Pa Ap an dd Gp Ta DE 3 “J6 
He So Ipa IL ud anne GP Sa 


Ma AAN Se anna 

NSF Sgnadnya hasan seperti yang dikemukakan oleh Al Haitsami (2/330). 

1159 Sanadnya hasan seperti yang diungkapkan oleh Al Haitsami (10/530, no. 
18126, cet. Beirut). 

Redaksi yang terdapat dalam dua tanda kurung siku tidak tercantum dalam 
cetakan Al Halabi. 


— Musnad Imam Ahmad 


- . 8 Kh s # 2... s 
Ha ia 10 pa la AI ala AN ON tah JO el 
s LX . “4 ... 

Ap Hp farah "elo SI Jl AI Ja) JG Hp 

24282. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Ibnu Lahi'ah dan Musa bin Daud mengabarkan kepada kami, 

dia berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah 

bin Abu Ja'far, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Urwah, 

dari Aisyah bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW dan 

Musa berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa 

yang meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa." Rasulullah 
SAW bersabda, "Maka walinya harus berpuasa untuknya." 9 


3 ...... ta & P3 2 . “. , 
SA Bana JG hg LA AS 0 BAL —Y LYAY 
IG AN Gp Ol dara da ds anal Kia pp adu 
2. . A.A. . N - . 3 Nan 
De Git ab dea Ke AI JA Oo abae SA 
A3 3 Kla Ap AE, 


24283. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
' menceritakan kepada kami, Haiwah berkata: Salim mengabarkan 
kepadaku, bahwasanya dia telah memaparkan hadits ini kepada Yazid, 
sehingga ia telah mengetahui bahwa Urwah bin Az-Zubair berkata: 
Aisyah mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Bila ada orang yang meninggal sedang ia mempunyai tanggugjawab 
puasa maka hendaknya walinya berpuasa untuknya." 


1160 Sanadnya hasan. 

HR. Al Bukhari (4/192, no. 592): Muslim (2/803, no. 1147), Abu Daud (2/315, 
no. 2400 dan 3/237, no. 3311): dan Ibnu Khuzaimah (no. 2052). 

HSI Sanadnya shahih dan ini menguatkan hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa 


“5 
an Pa Pn Ia Sea 


OI na ad Ui dB Es -—yeat 


—e 1 Ko ai UG ME 3 ah GNU 
Aj na Mena “eng Mb nekat Pa See B2 

BP BO AYI Gap ega KA YG tega dah 

.. 24284. Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu 

Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Abu Al Aswad, dari Urwah 

dan Al Oasim, dari Aisyah, dia berkata: Nabi SAW tidak pernah 

dikagumkan dengan sesuatu pun, dan dunia sama sekali tidak 
menjadikannya kagum, kecuali orang yang memiliki ketakwaan."!!92 


4 0 


AAN KE Ela IE SA 2 Ehatag DKP IU JI Gal 

D3 Hae 12 KAB YP SB al JB A3 JI dh 
. : - ad - oA. 0 mo. PI AP P3 A, Tg 
SIH ND PN plg AL Hap OS ya IU lag ale AI le 
() . #.. . nia . 0. , () - na... 0. 

yag entah TO JA PI IG Au Gap OS Gay cak 

Kap LSI AN SIN AU Lap OS 

24285. Al Hakam bin Musa menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Abdurrahman bin Abu Ar-Rijal menceritakan kepada kami, 

Abdullah berkata: Dan aku mendengarnya, dari Al Hakam, dia 
berkata: Abdurrahman bin Abu Ar-Rijal menceritakan kepada kami, 

dia berkata: ayahku berkata: Beliau menceritakannya dari Ibunya 


Amrah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata yang 


3 panci Pt 


Kao —Y £YAO 


112 Sanadnya hasan. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24281. 


— Musnad Imam Ahmad 


baik atau diam, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari 
Akhir hendaklah ia menghormati tamunya." 


AG EN AT Gis Kebaya Oi SEIEAS —YLYAN 
He Aa bs: ne al Ha AE JE 
Si BO Ua 2. 0 1 0. 5 e. o SN aga 


Ka uan aa -. Ines 5, Ear PN 
Waid AS ot EK Kali Y dir AU wa Yara 


LJ . 


IL ed Ya hu Gita Lai C LAp EL Came cie 


2 LI ap Sel yk aa di dpn IP 
aa Ol Kg ba f. Je C3 Ta lp Tn “JG 


Ka 


tatanan Pan 


: 24286. Al Hakam bin Musa menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Ar-Rijal menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ayahku menceritakannya, dari Ibunya, dari Aisyah, dia 
berkata: Ada seorang wanita yang menemui Nabi SAW dan berkata: 
Wahai Rasulullah, demi Allah yang aku korbankan ayah dan ibuku 
pada-Nya, sesungguhnya aku dan anakku membeli hasil kebun Fulan. 
Lalu aku menghitungnya dan mengumpulkannya. Demi Dzat yang 


163 Janidnya dha'if karena ada perawi yang bernama Ummu Abdurrahman bin 
Abu Ar-Rajjal. 

Hadits ini sebenarnya shahih dan telah disebutkan pada no. 9932, 11666, dan 
22388. 

Hadits ini telah disebutkan oleh Al Haitsami dan dia menilainya shahih. 

Ini artinya bahwa Ummu Abdurrahman memang dikenal, namun terkadang 
dalam naskahnya tercantum dari ayahnya. 


. Musnad Imam Ahmad — 





memuliakan engkau dengan kemuliaan yang layak bagi engkau. 
Sedikit pun kami tidak memakan darinya kecuali sedikit yang kami 
makan di perut kami dan yang kami berikan kepada orang miskin 
dengan harapan mendapatkan barokah. Maka kami telah mengurangi 
atas barangnya, lalu kami datang kepadanya untuk memohon 
pembatalan atas apa yang kami kurangi. Namun, ia bersumpah untuk 
tidak membatalkan sedikitpun untuk kami. Rasulullah SAW bersabda, | 
"Ja telah bersumpah untuk tidak berbuat baik (tiga kali)" Maka hal 
tersebut sampai kepada pemilik kurma hingga ia datang kepada Nabi . 
SAW dan berkata, "Demi Allah, ayah dan ibuku menjadi tebusannya, 
jika kamu berkehendak aku akan membatalkan apa yang telah mereka 
kurangi. Dan, jika kamu berkehendak aku akan menyuruh mereka 
mengembalikan modal sekehendakmu. Maka akhirnya ia 
membatalkan apa yang mereka kurangi." Abu Abdurrahman berkata, 
"Aku mendengarnya, dari Al Hakam."!8 


Je SE A2 Cia ASI Gb -YEYAV 
ia Jo dya sep Ap SI al ds 


Oi mata HB MIE 1 PG adl Karlina dl AA Nge 21 :JG 
Sa KAU Opa , setan Ou ai 
Aa GA Ht 


24287. Al Hakam menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
bin Abu Ar-Rijal menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku 
menceritakannya, dari ibunya, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Janganlah kalian melarang wanita pergi ke masjid, dan 
hendaklah mereka keluar dengan tidak menggunakan wangi- 


ina Sanadnya Shahih. 

Hadits ini dan sebelumnya disebutkan oleh Al Haitsami (4/124), dia 
mengatakan bahwa para perawinya adalah perawi tsigah. Sedangkan Abdurrahman 
adalah perawi tsigah meskipun masih diperdebatkan. 


— Musnad Imam Ahmad 





wangian." Aisyah berkata, "Kalau Nabi melihat keadaan wanita 
sekarang ini maka beliau tentu melarangnya.""' 


Je PA Tar (SI El —Y YAA 
y :J 3 ag la de Gp TMP dana ad 5 


Ooe 22 ec 


ARUN AA AI 3 Ly 


24288. Al Hakam menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
bin Abu Ar-Rijal menceritakan kepada kami, dia berkata: ayahku 
menceritakan, dari ibunya, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, "Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak 
kelayakannya dan 'selamat dari hama." 


Pt 


LARI Otak 33 IA Ea 1J8 So EMS —YeYAA 
.. 


Ko pan DAA He SE ME 3 cad 3 el 
2 Enreg 5 LI. at. . 3 DPN o- 
BNN 2 GAP GI 2G KAN OA 206 pon le FI 

KN Uh P5 IR PM OS ol 


1168 Sanadnya shahih. 

Hadits ini juga disebutkan oleh AL Haitsami, karena aku belum menemukan 
biografi Ummu Abdurrahman, yang bernama Ummu Ayyub binti Rifa'ah. Para 
ulama menyebutkan dirinya dalam biografinya, namun aku belum menemukannya 
meriwayatkan secara menyendiri. 

HR. Al Bukhari (2/382, no. 900), pembahasan: Jum'at, dan Muslim (1/236, no. 
442). 

, Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 9611, 10100 dan 21578. 

“01 Sanadnya shahih. 

Abu Ar-Rajjal adalah Muhammad bin #boorrekins Al Anshari, dia dan 
anaknya adalah perawi tsigah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya mada no. 21507. 


Musnad Imam Ahmad — 


24289. Aswad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Huraim bin Sufyan Al Bajali menceritakan kepada kami, dari Hisyam, 
dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Datang seorang Arab kepada 
Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, "Apakah kalian pernah 
mencium anak-anak?" Dia menjawab, "Demi Allah, kami tidak 
“pernah mencium mereka." Beliau bersabda, "Sungguh aku tidak kuasa 


bila Allah mencabut rahmat-Nya darimu." 


- 
NG 


HP and EA IE Bb BS AL yaa 
Jgn Ol IE 3 SIPP SAN Ab AP Cai oi NE 


Mk aah GO ena ea 


SEN S Spe GAN GAS 

24290. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Khalid bin 
Yazid, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahwa 
pada (shalat) dua hari Raya, Rasulullah SAW bertakbir tujuh kali pada 


reka'at pertama dan lima kali pada rakaat terakhir kecuali dua takbir 
ruku." s8 Ka 


?, ?, 
1G 


HS PE EA II 3 Lal Gis —yeyan 
LA ob Wa up Mt 13 ca 13 GA Pj 


H8 Sanadnya shahih. 

Harim bin Sufyan Al Bujali adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan 
oleh jamaah. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24172. 

16 Sanadnya hasan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24243. 


— Musnad Imam Ahmad 


. PA Da ES er 4 "5 , 2 2 as . Ta Op . ce. 
AN SA ag AE AI Gabe BN Sy OS KE TAI PA 
: .. ”3 -, s Para 

24291. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, 

Yahya bin Zakariya bin Zaidah menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Khalid bin Salamah Al Makhzumi, dari Al Bahi, dari 


Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW selalu mengingat 
Allah 'Azza wa Jalla dalam setiap waktunya." 


2» 0 3 


3 AI 3 la NBA dejanane GS YLYAY 

“. h3 FI 1 ee .. na 
leo Si Sya O Mes anhe LB Telan Gi Ya aa UP 
La jm Ha sa gua asi sada aa nda 


24292. Husain menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Oais bin Wahab, dari Syaikh, dari 
bani Suwa'ah, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah: Aku berkata, 
"Apakah ketika Rasulullah SAW junub kemudian beliau memandikan 
kepalanya dengan sebagian-sebagian atau menyiramkan air ke 
kepalanya?" dia menjawab, "Beliau menyiramkan air ke 
kepalanya."'!70 





19 Sanadnya shahih. 

Khalid bin Salamah Al Makhzumi adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim serta keempat imam hadits lainnya. 

HR. Al Bukhari (1/407, sebelum no. 305 secar mu'allag), pembahasan: Haid, 
Muslim (1/282, no. 373), pembahasan: Haid, Abu Daud (1/5, no. 18), pembahasan: 
Doa, Ibnu Majah (1/110, no. 302), pembahasan: Doa, dan At-Tirmidzi (5/463, no. 
3384), pembahasan: Doa. 

IP Sanadnya dha'if karena ada perawi majhul dari Asiyah. 

HR. Abu Daud (1/67, no. 257), pembahasan: Thaharah. 


Musnad Imam Ahmad — 





AH Gas :JB ab Ha Bas -ytyar 
NPK ep apa Ip EU KAN 
Oon Keling SE IS SAN AB 33 eka ala Ai 
MEN 3X0 Sya 


24293. Mu'awiyah bin Amru menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Zaidah menceritakan kepada kami, dari Asy'ats bin Abu Asy- 
Sya'tsa', dari Masrug, dari Aisyah, dia berkata: Aku bertanya kepada 
Nabi SAW tentang menoleh dalam shalat." Maka beliau bersabda, 
"Yang demikian itu adalah pencurian yang dia lakukan oleh syetan, 


dari shalat seorang hamba." 


Pt . 


2 uiyas Ap an Gis Kya Es —yeyat 


di HI Je Op Ie KG TI 3 4 pke 
Ada Kan DP "5 ale, 


24294. Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Zaidah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari 
Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW pernah shalat sedang sebagian 
bajunya (menempel) padaku." 172 





1171 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (2/234, no. 751), pembahasan: Adzan, Abu Daud (1/239, no. 
910), pembahasan: Shalat: At-Tirmidzi (2/484, no. 590): An-Nasa'i (3/8, no. 1196), 
pembahasan: Shalat, dan Al Hakim (1/237). | 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 

1172 Sanadnya shahih. 

Zaidah adalah Ibnu Gudamah. Abu Hushain adalah Utsman bin Ashim. Hadits 
keduanya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24263. 


— Musnad Imam Ahmad 











B3 30 20.3 1G 


3 teka Bat JB MASA A3 Ajan ba —Y4Y90 

5. o sa cai 3 ve o .. oc 0. Aa 
Jaa mil HA IE Ka JLN AR 3 NE GA 
5 1 Pe Ka anna 1 NA RL an TAG . .. 
— 0g opa ilang AE AI elo Al Iyo) JB "JI Lah ye 


Ob Eibp 33 SJ doa WB Aa Irak Al oa J3 


BB KS Ld 
24295. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Muslim, yaitu Ibnu Khalid menceritakan kepada kami, 
dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dia berkata: Al Oasim bin 
Muhammad mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang Allah 'Azza wa Jalla 
walikan kepadanya, dari urusan kaum muslimin, lalu Allah 
menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan menjadikan 
' seorang menteri yang jujur untuknya. jika ia lupa, maka para menteri 
tersebut mengingatkannya dan jika ia ingat, menteri tersebut 
. menolongnya." 


Oi Aa GI NG anal yi) KAI GAS YAN 
oa SI 58 AN ai AN KAS Ea IG DN oi pad 
In Iya Of dinne 13 MAN nge (el SA Lara tb edi 
ba BOB seni SA) BU age GE ala ale An JL 
| Ie PS 
24296. Al Khuza'i dan Abu Sa'id menceritakan kebada kami, 
keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Muslim 


17 Sanadnya shahih. HR. Abu Daud (3/131, no. 2932) dalam pembahasan: 
pajak, dan An-Nasa'i (1/159 no. 4204) dalam pembahasan: baiat. 


Musnad Imam Ahmad — 


bin Banak berkata: Amir bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan 
kepada kami, dari Auf bin Al Harits, dia berkata: Al Khuza'i ibnu 
Akhi Aisyah kepada ibunya, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah 
SAW bersabda, "Wahai Aisyah! Jauhilah dosa-dosa yang remeh, 
karena sesungguhnya dosa tersebut akan dituntut oleh Allah. 17 


P3 . 


Hip Vga -JG LA Lodo —YLYAV 

TS KAT Maa ai ai ap aa ph sin DP 
2032 nya ANE . , T P4 ot, 

Ka GA ae Li Ja la Aa An ah 


3.3. 


AE Je JA IA Kg an JPU 23 


24297. Al Khuza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Laits mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Al Had, dari Musa 
bin Sarjis, dari Al Gasim bin Muhammad, dari Aisyah, dia berkata: 
Aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika hendak meninggal, beliau 
memasukkan tangannya pada sebuah mangkok yang didalamnya ada 
air, kemudian beliau mengusap wajahnya seraya bersabda, "Ya Allah, 

. tolonglah aku untuk menghadapi sakaratul maut. "15 





1178 Sanadnya shahih. 

Abu Sa'id adalah maula bani aa Al Khuza'j adalah Manshur bin Salamah. 
Sa'id bin Muslim bin Banak Abu Mush'ab Al Madani adalah perawi tsigah menurut 
Ahmad, Abu Hatim dan Ibnu Hibban. Sedangkan Yahya menilainya shalih. 
Sementara An-Nasa'i meridhainya. 

HR. Ibnu Majah (2/1417, no. 4243), dan Ad-Darimi (2/392, no. 2726). 

Al Bushairi menilai hadits ini shahih. 

1175 Sanadnya hasan. 

Musa bin Sarjas Al Hijazi adalah perawi mastur. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24237. 


— Musnad Imam Ahmad 





ar PI ai Has AA (Bab -Y£YAA 
pi DEA Op: eat ed aa 2 ol dang 3 
Sa Kn 
24298. Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Laits 
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Al Oasim, dari Aisyah 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya pemilik 
(penggambar) gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan 
kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan'. 1378 


B3 30 Yy, 300 16 


H5 NI AA AAA Ci -yeyaA 

AI HA as SE Ga oi ya Ul Ea LAI 
ee at Sa Of Asa 12 GA (SI og : JB 
Sl ala II Io MG M3 Ii mn Gas na 
PE 3 NE ae ga egand Y ANE GG 
| To AN bang 


24299. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman berkata: aku telah 
mendengarnya, aku dari anaknya Abu Syaibah, dia berkata: Telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Idris, dari Al A'masy, dari Al Hakam, 
dari Urwah, dari Aisyah bahwasanya ada seorang pengemis yang 
meminta-minta, maka aku memerintahkan seorang pembantu hingga 
kemudian ia memberi sesuatu untuknya. Lalu Nabi SAW bersabda, 
"Wahai Aisyah! Jangan kamu menghitung-hitungnya, maka Allah 


117 Sanadnya shahih. 
HR. Al Bukhari (13/528, no. 7557), bata Tauhid: dan Muslim (2/1669, 
no. 2107), pembahasan: Pakaian. 


Musnad ImamAhmad — 


akan perhitungan terhadapmu." Abu Abdurrahman berkata: Dan aku 
mendengarnya, dari Ibnu Abu Syaibah.! 3 


0d BG. 3 30 3... 5 


an) . (Aa real -JG Aan jp yaaa am —YtYa 

ak Djan Ne PU nan Ce ai TOBA AE Seru AMD Mani nan 0 
— AI ae AI Sgm, JB IG LAS 5S AS) YP ibu! 
0 LI oo ee La NIA Iron 0 . -»d Pa Ya 
Y — aa) Ad JUN up JL ad SY pa IS Ball tag 
Sjs 
24300. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Duwaid menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari 
Zur'ah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dunia 
adalah rumah bagi orang yang tidak akan mendapatkan rumah 
untuknya dan harta bagi orang yang tidak akan mendapatkan harta 
untuknya, dan dikumpulkan untuk orang yang tidak memiliki akal. "173 


2, 
1 — 


A3 Aa Ah SALA EA Cejinta iba NYA 


Ce. o 


Man & B3 £ dn 2. 0-3 () 7 . 
IM AG OS Aji NE pa IN AL cejl 


Ed 





177 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Daud (2/134, no. 1700), pembahasan: Zakat, dan An-Nasa'i (5/73, no. 
2549), pembahasan: Zakat. 

17 Sanadnya shahih. 

Zaid bin Nafi' Al Umawi adalah perawi #sigah menurut Ibnu Hibban jika 
memang yang meriwayatkan darinya adalah perawi tsigah seperti dalam hadits ini. 

Abu Hatim berkata, "Dia adalah syaikh." 

Abu Ishag adalah As-Sabi'i. Zurah adalah Abu Amar As-Saibani, seorang 
perawi tsigah dari kalangan tabi'in senior. 

Al Haitsami (10/288) berkata, "Para perawinya adalah perawi tsigah, kecuali 
Dzuwaid bin Nafi' yang dinilai tsigah." 

Al Haitsami dalam hal ini lupa bahwa Zur'ah tidak termasuk perawi shahih, 
yang benar dia adalah perawi tsigah. Lih. At-Targhib (4/178), dan Tafsir Ibnu Katsir 
(1/364 dan 5/59). 


— Musnad Imam Ahmad 








“ oa Oenia or A.A 2 , 3. 2 39 90 0. ONE gn Oa P3 
HA leg ARA be Joy Saga op at sd Mn Jala 


ea Ae SG jai Sega al Ia uu rb yu 
PP ASI 


24301. Husain menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Mutharrif menceritakan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Urwah 
bin Az-Zubair bahwasanya beliau pernah mendengar Aisyah berkata: 
Bulan demi bulan melewati kami, namun sama sekali api tidak 
menyala di rumah Rasululah SAW (karena tak ada yang sempat 
dimasak). Dia berkata: Aku berkata: Wahai bibi, dengan apa kalian 
bisa hidup? Dia menjawab, "Ya, sebatas dengan kurma dan air." 


— Pe AP Ap Ela AS EA rara 
TA Age 1p GP 3 dp AL) oo 
V3 en TN, Sen hu Ld MAL 2 si, 
& iB (pal os SI KaAr uas of SI Ng F3 A1 ta 
Dias 


24302. Husain menceritakan kepada kami, Duwaid 
menceritakan kepada kami, dari Abu Sahl, dari Sulaiman bin Ruman, 
budak Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Demi Dzat yang 
mengutus Muhammad SAW dengan benar, beliau tidak pernah 
melihat ayak tepung dan tidak pernah makan roti yang sudah diayak 
semenjak Allah mengutusnya hingga beliau wafat." Aku bertanya, 





19 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24114. 


Musnad Imam Ahmad — 





"Lalu bagaimana kalian makan gandum?" Dia menjawab, "Kami 
hanya mengatakan lah" "180 


is Td 


Ai ang Ga Gejanaan bo IYA Y 
Hae ah et Ane y£ (jar Aa ea 
Y JL aa Id £ aga AS TPT G JG saga 
P3 s3 3 Jos Oa 
Na TAG AN HN aga 
24303. Husain menceritakan kepada kami, Yazid, yaitu Ibnu 
Atha' menceritakan kepada kami, dari Habib, yaitu Ibnu Abu Amrah, 
dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah umul mukminin, dia berkata, 
"Wahai Rasulullah, apakah tidak lebih baik kami keluar ikut berjihad 


bersamamu?" Beliau menjawab, "Tidak, jihad kalian adalah haji 
mabrur dan itu adalah jihad bagi kalian." '" 


Sei Gl 5 da B3 An ya bale tt —Ytrit 


ISA GA BA 2G — de MEN GAS IU - at 


1180 Sanadnya dha'if karena ada perawi dha'if yang bernama Sulaiman bin 
Ruman maula Urwah dan Abu Suhail, ada juga yang menyebutnya Abu Al Asyhal. 
Namun hadits ini sebenarnya shahih. | 

HR. Al Bukhari (9/549, no. 5413), pembahasan: Makanan, At-Tirmidzi (4/579, 
no. 2357 dan 4/581, no. 2364), dan Ibnu Majah (2/1107, no. 3335), pembahasan: 
Makanan. 

N8I Sanadnya hasan karena Yazid bin Atha' Al Yasykuri masih diperdebatkan. 
Namun dia dinilai tsigah oleh Ahmad. Sedangkan Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i 
menilainya dha'f. 

Ibnu Hibban berkata, "Hapalannya buruk." 

Ibnu Adi berkata, "Meskipun dia layyin, tapi haditsnya hasan." 

Alasan Ibnu Adi menilainya hasan karena hadits ini mempunyai mutabi'. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24264. 


— Musnad Imam Ahmad 








Wae ale Fo MI Eu Tsel KI dai 
RESI Sh Op da dat sih Kl 


24304. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Ar- 
Rabi' menceritakan kepada kami, dari Abu Utsman Al Anshari, dia 
berkata, "Sebaik-baik pujian adalah atasnya." Dia berkata: Al Gasim 
bin Muhammad bin Abu Bakar menceritakan kepadaku, bahwa 
Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Segala hal yang 
memabukkan seukuran baskom, apabila kamu meminumnya seukuran 
tapak tangan maka itu tetap haram"? 


A SA: BJB PA Ii ag Se Putra —Ytr.o 
—3 KA Oa se pa Gi AP SS uh: 
SD Gan £ GA AS SI Hoa Yi sa 25 al si 
ora ts o 

24305. Abu Tumailah TAN bin Wadhih Sena 
kepada kami, dia berkata: Aku melihat Abu Utsman Amru bin Sulaim 
menutup pintunya. Ayahku berkata dan dia adalah orang yang 
meriwayatkan darinya, Mahdi bin Maimun dan meriwayatkan darinya 


Mutharrif bin Tharif dan Rabi' bin Shabih dan Laits bin Abu 
Sulaim. 18 


118 Sanadnya shahih. 

Abu Utsman Al Anshari hakim Marwa adalah perawi tsigah menurut Abu Daud 
dan Ibnu Hibban. Ar-Rabi' adalah Ibnu Shubaih, seorang perawi tsigah yang berasal- 
dari kelompok pertama dari para penulis hadits. 

HR. Abu Daud (3/29, no. 3687), pembahasan: Minuman, At-Tirmidzi (4/293, 
no. 1866), pembahasan: Minuman, dan Al Hakim (3/413). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 


Dzahabi. 
h "3 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Wo CA IG AI Ai mal BA YA 


Tap gi Abi BAR PM ap 


Ca 3 3 “Sule Hn SJ « AL LA 5 sj £ G3 A3 
ati 

LS Y, urea Y K0 ya & U, dd 3, 
ng aa Ai Ta Papa 02 (aula 
24306. Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Syarik mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin 
Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari Aisyah, dia 
berkata: Pada suatu malam aku. pernah kehilangan (Rasulullah), dan 
ternyata beliau sedang berada di Bagi', dan beliau mendoakan untuk 
penghuni kuburan Bagi', "Keselamatan atas kalian wahai penghuni 
kubur kaum mukminin, sesungguhnya kalian terlebih dahulu 


meninggalkan kami dan sesungguhnya kami akan mengikuti kalian, ya 
Allah jangan Engkau haramkan atas kami pahala mereka, dan jangan 


Engkau timpakan fitnah kepada kami sesudah mereka." Aisyah 


mengatakan maksudnya adalah Nabi SAW. 3 


£ 50. Pan 


Oa hara AA Oi Bi — -Ytr. Y 
HI AE) TRIP  5P opal Lp PA Si ala 
JA aa Sta La ka HE pe AW 


24307. Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada 
kami, Syarik bin Al Muhajir, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, 





Ini sebenarnya bukan hadits tapi Ahmad sengaja membawakannya sebuah sanad 
untuk memperkenalkan Abu Utsman Al Anshari Al Oadhi. 

1188 Sanadnya hasan. 

HR. Muslim (2/669, no. 974): An-Nasa'i (4/93, no. 2037), Ibnu Majah (1/493, 
no. 1546): dan Al Baihagi (4/78). 


- 


— Musnad Imam Ahmad 








dari As-Sa'ib, dari Aisyah, dia berkata: (Pahala) orang yang shalat 
duduk setengah dari orang yang shalat . berdiri tanpa ada 
seperempat. Ba 


» 2930 Pa 


G5 ma Ne 5 Ginga ia ba —YLYAA 


ce. 


Isa JB gi case La ad PAP Ui Haa 3 Jaa 
at NA Na ar panganan na SI 
501 

BI sila 

24308. Haitsam bin Kharijah menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Hafs bin Maisarah menceritakan kepada kami, dari Hisyam 
bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW 


bersabda, "Jika Allah menginginkan sebuah kebaikan untuk pemilik 
rumah maka Allah akan memasukkan kasih sayang atas mereka." 


 - 


Ebi EA tgh la HIU Jalal Ap Cia tra 
Aya Sit ol ga SIG Talas SP Na 
ATA ga ae Jo an Ba 2 


29. 03 “ 


Bob de aa ah Hala AN WP 
24309. Abdushshamad menceritakan kepada kami, dia 


berkata: ayahku menceritakan kepadaku, Husain menceritakan kepada 
kami, dari Yahya bin Abu Bakar, dari Abu Salamah, dia berkata: dia 


du Sanadnya hasan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24206. 

1186 Sanadnya shahih. 

Al Haitsami (8/43, no. 12649, cet. Beirut) berkata, "Para perawi Ahmad adalah 
perawi shahih." 


Musnad Imam Ahmad — 


mengabarkan kepadaku bahwa Ummu Bakr telah aku kabarkan, 
bahwa Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda tentang seorang 
wanita yang melihat sesuatu yang meragukannya setelah ia suci 
sesungguhnya yang demikian itu hanyalah darah biasa atau beliau 
SAW bersabda, "Itu hanyalah kumpulan dasar biasa." AIR 


& 


z8 . .3 
IA 6 Aan JB AAA AS entah IIS Sae —YLYA 


&. 


.. 
- 


J6 ea SAS oi LA IE LP 4 AP Ep 
SA Ji | dan hasan 3 aa sa Page 
aan Ap aan Pa 


24310. -Abdushshamad menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu As-Safari 
menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Al 
Harits, dari Aisyah, dia berkata: Adalah beliau - maksud Aisyah nabi - 
pernah dalam keadaan junub, kemudian dia mandi lalu bersegera 
shalat, dan aku mendengar bacaannya (Al Our'an) dan kemudian 
beliau berpuasa." 


SN 





1187 Sanadnya shahih. 

Ummu Bakar adalah putri Miswar bin Makhramah, seorang perawi tsigah dari 
kalangan tabi'in. 

HR. Abu Daud (1/78, no. 293), pembahasan: Thaharah, dan Ibnu Majah (1/212, 
:no. 646), pembahasan: Thaharah. 

1188 Janadnya shahih. 

Ibnu Abu As-Safar adalah Abdullah, seorang perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

HR: Ibnu Abu Syaibah (3/80): Ath-Thahawi (Al Ma'ani, 2/104): dan Al Misykal 
(1/228). 


(9121 — Musnad Imam Ahmad 








2. 
Lb 


AI EA JG ARI EA JB AAN KP GAS YAAA 


Ip daa pa ulas aa an dan IE gai 3 Ki 


de Ko AI Iya) Je Papi dus ane Ie UN 
ant He ES, Clan O Va Sa NP ih Ah cal 
Ds ES 


24311. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Hafsh 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku telah mendengar Abu 
Salamah berkata: Aku dan saudara Aisyah sesusuan menemui Aisyah, 
“maka saudara Aisyah bertanya kepadanya tentang mandi Rasulullah 
SAW, "Lalu ia meminta sebuah bejana air sekitar satu sha' lalu ia 
mandi dan menuangkan di atas kepalanya tiga kali, dan antara dirinya 
dengan kami terdapat hijab'."''8? 


Ma TAN Tan IE NN PEN INN EA NA PON AR NN NE TA AR EA NE PETA 


. ?, 
Pn) Ne er e 


3 Ona CA JG Bh 3 AI BAK Yeay 
2 3 y Ie “KO NS Le NP G-03 0. o- 3 0 f 
d—e SI Iya, JE 1 Lie ys OP PP NG 
Pa RAT 1 PA TP: 20 rg 3? PN PR A.A 
BV Gp Opa PPU RELSI Ga Ma dn ala Al 
24312. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Syarik mengabarkan kepada kami, dari Abu Bakar bin 
Shukhair, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasullah SAW pernah 


bersabda, "Haramkanlah segala hal karena sepersusuan sebagaimana 
karena hubungan keturunan." 


tag Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (1/364, no. 251), pembahasan: Mandi: Muslim (1/256, no. 
320), pembahasan: Haid, An-Nasa'i (1/127, no. 227): dan Al Baihagi (1/194), 
pembahasan: Thaharah. 

19 Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Syarik. 


M3 


Musnad Imam Ahmad — 





.. . Pj .. - 
Oya ap SA Pi Ben 3 Li Bas -ytrir 
KE TEE 1 MASA Ii al gp kena € 0 4 ale 
. 9 5 . 5 - Pr ba 2 Aa 9, y 5 
HI jai SAN Ta ah Ciel ala ato M yr) JB 
Hana 
24313. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Mahdi 
bin Maimun menceritakan kepada kami, Abu Utsman Al Anshari 
menceritakan kepadaku, dari Al Gasim bin Muhammad, dari Aisyah, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesuatu yang memabukkan 
seukuran baskom, maka sepenuh tapak pun tetap haram."19! 


0 AG 


oi ia ala AI Oi - Yeni 
BI Io JB 2 TRI eta "JG ab TT PL 


dini agar lag ale AI Je 


24314. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ja'far bin Kaisan menceritakan kepadaku, dari Aminah Al 
Oaisiyyah, dia berkata: Aku mendengar Aisyah berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Janganlah kalian minum melainkan dari bejana 


yang tertutup "12 





Abu Bakar bin Shukhair dinisbatkan kepada kakeknya,yaitu Abu Bakar bin 
Abdullah bin Abu Al Jahm, sedangkan Abu Al Jahm adalah Shukhair, seorang 
perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24052. 

Ng Sanadnya Shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24304. 

12 Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Aminah Al Gaisiyyah 
yang dinilai majhul oleh Al Husaini. 

Dalam At-Ta'jil disebutkan bahwa yang meriwayatkan dari Aminah ada dua 
perawi. 

Ja'far bin Kaisan dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. Sedangkan 
Abu Hatim menilainya shalih. 


Doxag — Musnad Imam Ahmad 








6 


OH Ip GP AI Oi gia Cab (Bis —Y£YYO | 
Ie ane uan Pata ap uu 
ad ln ale Ko Du AS Ag Noah LAB io 3 ah 


.0 yaa 2 sai : y :JE, Op. 

24315. Arim menceritakan kepada kami, Sa'id bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Malik, dari Abu Al Jauza', 
dari Aisyah bahwasanya ia pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah 
safar, lalu Aisyah melaknat untanya, maka Nabi SAW memerintahkan 
untuk mengembalikannya seraya bersabda, "Tidak boleh menyertaiku 


sesuatu yang terlaknat." 


Pt ” Pt 7 


Dea bara Gn, GS AI Ganga GA YAA 

EX AN JB Td DA AS HUB Giaa Yi Oh ting 

II IN Ip Ol AE ea op As AH 2 
SI PB LAM Ta Aaja Lb Kang Di ala aa 


24316. Musa bin Daud dan Al Asyyab menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ibnu Lahi'ah dan Ishag bin Isa menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepadaku, Al 


Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 14765 tentang menutup wadah 


air. 

1193 Sanadnya shahih. 
. Arim adalah nama julukan. Nama aslinya adalah Muhammad bin Al Fadhl As- 
Sadusi, seorang perawi tsigah tsabat dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. Abu 
Al Jauza' juga demikian, namanya adalah Aus bin Abdullah Ar-Rib'i. Amr bin 
Malik An-Nukari adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab 
Sunan. 

Al Haitsami (8/77) berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih, kecuali 
Amri bin Malik An-Nukari yang dinilai tsigah." 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 19678. 


Musnad Imam Ahmad — 


) 


Asyyab berkata: Khalid bin Abu Imran menceritakan kepada kami, 
dari Al Oasim, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah 
meletakkan kepalanya di pahanya sedang ia dalam keadaan haidh dan 
beliau membaca Al Our'an.! 12 


18 5 Pt . 


A3 BEI SIS SHS 1 Laga GAS —YLYAV 
SA, 8, Pd “. . . . PT 0 ... SA ina | 
AL Ko log CASE GP tua oi A3 OS CA Ul. 
. Pn AA” PI Ta TAN P3 . 3 Ace PI bet 3 8 5 AR 
JYP 6 AJE Sg PPA MAY PS ah 
| 24317. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, dari Abu Imran Al Jauni, dari 
Yazid bin Babanus, dari. Aisyah, dari Nabi SAW mengenai seorang 


lelaki yang mencumbui istrinya yang sedang haidh. Beliau bersabda 
kepadanya, "(Tidak apa) selama di atas kainnya." 


SEM AG EA 395 H3 saga EASY LYAA 


Per Uta Aa 2, Yu 2-8 CL. 0. Leo .. 
—e3 el IE aka Ml Sya) ol ane 13 GS 3 cal 
ke Were ana 3, 2 P ee 3... ...! na 2. 
Ie Iya Ji 3 tpah Cb HP Jommal! (3 Va Ola 
5 e i. .. - 5 La... 1,3 AN —. 
BE ri Can OLS AI J3 PA Oj ita ale 

aeaa a 


| 24318. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Urwah, dari 


1IM Sanadnya hasan. . 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24278. 

1199 Sanadnya shahih. 

Yazid bin Babnus adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab 
Sunan. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24161. 


— Musnad Imam Ahmad 

















Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW memberi kesempatan kepada 
Hasan bin Tsabit tampil di mimbar untuk membela Rasulullah SAW 
dengan sya'irnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya 
Allah 'Azza wa Jalla menguatkan Hasan dengan Ruhul gudus (Jibril 
AS) untuk membela Rasul-Nya SAW." 


Oo eta 3 SU ai EA jaga CAS YNA 


P4 . 


Aa aura Na cat na 3P 


24319. Musa menceritakan kepadaku, Ibnu Abu Az-Zinad, 
dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah dengan hadits yang 
sama makna dan redaksi.!'” 


8 Lo 3 6 


Jai Ha Gi Ga A5 uga Gi NAN, 
Pemeraga NG HI Mp MAA En 
ta Ce idya gd Ko AI Ip Seat Ta 1G SN, 
AG Sapa pan Tae sg In 
OA 3 


24320. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Al Oasim 
yaitu Ibnu Al Fadhl menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aisyah adalah wanita yang 
sering berhutang, maka dikatakan kepadanya, kenapa kamu sering 





'196Sanadanya shahih. ri 

Para perawinya masyhur. Ibnu Abu Az-Zinad adalah Abdurrahman. HR. Al 
Bukhari (6/ $53 no. 3531) pembahasa: biografi, Muslim (1/1933 no. 2485) - 
pembahasan: keutamaan para sahabat, Abu Daud (4/304 no. 5015): At-Tirmidzi 
(5/138 no. 2846), dan menilainya hadits hasan shahih. 

1197 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


berhutang?" (Aisyah) menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 'Tidak ada seorang hamba yang berniat untuk membayar 
hutangnya melainkan ia akan mendapatkan bantuan, dari Allah 'Azza 
wa Jalla." Maka aku ingin mencari bantuan itu." 


AJB BIL KE Ep JASA GAS NYA 


A Bg Na BN NN Pe » 0 s8. . 0. uga 0 
BI de BI Say OS KG TEE 53 AS Jar YP BI 
- : » 2 2, 2 5.9 jakarta 2 aa Tg 8 Pe PS 
ae ag ce, cela "BY LI KP Amri lag das 
2 4 » € 2 t Jo 0-04, 
AAN Ha Sy Laba la TA cabe Lai dg s3 
24321. Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Isra'il menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari seorang lelaki 
yang menceritakan kepadanya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah 
SAW Mengagumi tiga hal dari dunia: makanan, wanita, dan wangi- 
wangian. Dan beliau mendapatkan dua perkara (dari dunia) dan tidak 
mendapatkan satu perkara (dari dunia), beliau mendapatkan wanita 

dan wangi-wangian dan beliau tidak mendapatkan makanan." 


? ?. ? 
A3 AG B3 0. 4 18 0 


Teban Daou -JG sa al Ea Uya Calon —YLYYY 
ot a na . : £ Kap . . . 03 0 . .. Sr 921 o 
Te ea BO KANE 1 AA pi da GP AKI Gi 


1198 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Ya'la (8/252, no. 4838), Al Haitsami (4/132), dan Al Hakim (2/22). 

Al Haitsami menisbatkan hadits tersebut kepada Al Bukhari dan Muslim, lalu 
dia berkata, "Para perawi Ahmad adalah perawi shahih." 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 

1199 Ganadnya dha'if karena ada perawi majhul yang berasal dari Aisyah. Seperti 
itulah yang diungkapkan oleh Al Haitsami (10/116, no. 18255, cet. Beirut). 

HR. An-Nasa'i (7/61, no. 3939), pembahasan: Sepuluh Orang Wanita dari Anas 


— Musnad Imam Ahmad 


2 PA Na ena ena Maa 2 IN aan ea uh Up aa 


Li na ai Naa AA ba SA ia in SN an dan Da Sa SB RR ng 


| . | . 35. 0... 3 2, Te: 5 Lag 33 
A3 RE AP (JUL Do DOG EA Ga V6 
i 8. ane Si, SN Keran 2 Aa eng 
“83X “3 pi OS MN Ad Ia AI —S 
: 24322. Husain menceritakan kepada kami, Abu Uwais 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Munkadir 
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Aisyah, 
bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang yang 
membiasakan diri shalat malam kemudian tertidur (di malam 
harinya), kecuali Allah akan menulis pahala shalat untuknya dan 
tidurnya sebagai shadagah."”9 


- 
3 o- -G P3 Pt - Bo J AG 


A1 25 LI ah EA IE Tb Ye 
Te PA Ja AS Kane p KAS PK 
AA Sa UI LK Ito Do pa ala) 


OA ap Sia 


24323. Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 
Uwais menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata: 
Rasulullah SAW pernah masuk (rumah Aisyah) kemudian beliau 
mendengar suara bayi sedang menangis, lalu beliau bersabda, "Apa 
yang membuat anak ini menangis, apakah kalian sudah merugyahnya 
dari penyakit Ain (sihir mata)?."'2! 





1200 Sanadnya shahih. 
HR. Abu Daud (2/34, no. 1314), pembahasan: Shalat, An-Nasa'i (3/257, no. 
1784), pembahasan: Shalat Malam, dan Malik (1/117), pembahasan: Shalat Malam. 
201 Sanadnya shahih. ' 
Abu Uwais adalah Abdullah bin Abdullah bin Uwais Al Ashbahi, seorang 
perawi #sigah dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim serta keempat imam hadits 
lainnya. : 


Musnad ImamAhmad — 





.. 


IE Inna WE ds 35 1 on Bis —yerne 


Pt . 


Ng 
Ay — YP YP SA -JG jaan 5 dental GAS 
ea JG Ang ale 3 Ke A of AG Na LA ea ME 


PA TANI Kam J ist 


24324. Sulaiman bin Daud dan Husain menceritakan kepada 


kami, keduanya berkata: Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Amru mengabarkan kepada kami, dari Habib bin Hindi Al 
Aslami, dari Urwah, dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, 


"Barangsiapa yang mengambil tujuh ayat pertama (Al Faatihah) 


'— maka dia adalah orang yang pandai. "1202 


Ge 


—L ALI, At HN BAL JB Giab GIS -Y YO 
HE daa Nk Jaa mah uk CI 
SS FAN yaa ya lu lin, KAL A6 
Pi PSA ai Ld Telepon 


“ HR. Al Bukhari (10/199, no. 5738), pembahasan: Kedokteran, Muslim (4/1725, 

no. 2195), pembahasan: Salam, dan Ibnu Majah (2/1160, no. 3512). 

102 Sanadnya shahih. 
“ Hubaib adalah Hind seorang perawi tsigah menurut Ibnu Hibban. Sedangkan Al 
Bukhari tidak mengomentarinya, dan dia mengatakan bahwa Hind adalah orang 
Hijaz. Begitu pula yang diungkapkan oleh Al Haitsami (7/162). 

HR. Al Bazzar (3/95, no. 2327), dan Al Hakim (1/264). 

Al Hakim merata hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 

Dalam Cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Sulaiman bin 
Daud, dia berkata, "Husain mengabarkan kepada kami'." Lih. Athraf Al Musnad 
(9/105, no. 11687). | 

Dalam cetakan tha' disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Amr bin Hubaib 
bin Hidn mengabarkan kepadaku." Lih. Ahtraf Al Musnad (9/100, no. 11687). 


(9201 — Musnad Imam Ahmad 





24325. Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu 
Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Al A'raj, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW... hadits yang sama makna dan redaksinya. 

Abu Abdurrahman berkata, "Aku melihat bahwa di dalamnya 
terdapat (jalur sanad), dari ayahnya (Imam Ahmad), dari Al A'raj. 
Tapi, memang seperti ini yang ada di dalam kitab, maka aku tidak 
tahu apakah ayahku lupa darinya, atau memang seperti ini dalam 
keadaan mursal."?9 : 


HA du deba Cp : 2 Oa Ei5 —yerya 
ai an 2 or AI 25 Tg . 0. 0 a- 3 
ad Ip 3 S aa si reg 
24326. Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Isma'il mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Suhail 
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Nabi SAW 


mencari malam lailatul gadar pada malam ganjil, dari sepuluh hari 
terakhir (di bulan Ramadhan). 





1203 Sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 

HR. Al Hakim (1/564). 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. Akan tetapi Al Hakim berkomentar, "Tujuh surah pertama dari Al Our'an." 

Sedangkan Al Haitsami (7/162) menggunakan redaksi, "Tujuh surah yang 
panjang." Dia juga berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih kecuali Hubaib 
bin Hind yang dinilai tsigah." 

HR. Ath-Thahawi (Al bea Aa 2/154), dan Al Baghawi (Syarh As-Sunnah, 


4/468 
2 .Sanadnya Shahih. Para perawinya adalah perawi tsigah masyhur. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24173. 


Musnad Imam Ahmad — 


o 3 LIL BAN IE Jne Ip Bel BAL -YLYYV 


“J6 3 pad KE PA Oi at « Aa I ha 2 Op Jana 


”.  . 


Ain an Ji Bapa Bt 16 UK tinge L 
CA Her IV) Olah, Hj WS U RIS Fata, 
5 8 ni Mebab 1 SEA 96 an dat ae aan 
AI AB ES Har 3 daaabh dal yo dls Up 
V9 AE j3 DI Ne UE Ka GA AA Ip TA 


Brg 


” 


24327. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, dia berkata: 
— Malik menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi 
bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadanya, 
ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana Rasulullah 
SAW melaksanakan shalat di bulan Ramadhan?." (Aisyah) berkata, 
"Beliau (melakukan shalat) tidak pernah lebih dari sebelas rakaat, baik 
pada bulan Ramadhan atau selainnya. Beliau shalat empat rakaat dan 
jangan kamu tanya mengenai panjang dan baiknya (shalat beliau), 
kemudian beliau shalat empat rakaat dan jangan kamu tanya mengenai 
baik dan panjangnya (shalat beliau), kemudian beliau shalat tiga 
rakaat." Lalu Aisyah berkata: Aku (Aisyah) berkata, "Wahai 
Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan shalat 
witir?", beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya mataku tidur 
akan tetapi hatiku tidak tidur." 25 


1205 Sanadnya shahih. 
"Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23955. 


— Musnad Imam Ahmad 





AE oi Ing GP IU "JG Galah BAL — 5YLYYA 


IU 3 EN AS 3 KIA Sy 
BS) aa His AA an ad Fa Jay Ot ana 


0 4 
Ket TI 


. 


24328. Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik 
menceritakan kepadaku, dari Yazid bin Abdullah bin Ousaith, dari 
Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Ibunya, dari Aisyah, 
bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk memanfaatkan 
kulit bangkai apabila telah disamak.!?6 


Iga 0 Pa 


HA 3 LL SA: 1g Gl) AS —Y Tya 

3A JB Te Sp aa aduh na Oi Ka y3 call 

bla) WN ala JI CAK Gp AG dina GI ol angs 

CB ET GA S3 AT KU YAI 

AA Chad PA II UN Ikan Jas “J5 
Ag la AI oo AI Jo Lap Wala IE DU 


24329. Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik 
menceritakan kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dari Al Oa'ga' bin 
Hakim, dari Abu Yunus, pembantu Aisyah berkata, "Aisyah 
memerintahkanku agar menulis mushaf untuknya." (Aisyah) berkata, 
"Bila engkau (menulisnya) telah sampai pada ayat ini, 'Peliharalah 





120 Sanadnya shahih. 

HR. Al Bukhari (4/413, no. 2221), pembahasan: Jual Beli, Muslim (1/276, no. 
363), pembahasan: Haid: Abu Daud (5/66, no. 4124), pembahasan: Pakaian: dan At- 
Tirmidzi (4/220, no. 1727), pembahasan: Pakaian. 


Musnad Imam Ahmad — 


segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa'. (Os. Al 
Bagarah (2): 238), maka beritahu saya. Tatkala aku sampai pada ayat 
tersebut aku memberitahunya, lalu beliau mendekatiku seraya 
bersabda, "Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat 
wusthaa, shalat Ashar, dan dirikanlah (shalat) karena Allah dengan 
khusyu'" (Aisyah) berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah 
SAW."207 


. . 3 . 5 . “g, 
SJ Je SIS 9S Ap Oli GAS YA 
AN Ke Pb ad Man an 
fe Tp NT 20 Ta . Bit 2e3 Z. Aa Maa or A “. 
3 Y, cela 9 na) (SI “ala Y :JB plg Mal MI lp 
0 Lang 
24330. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, 
Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hazrah Al Oaash 
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Abu Atig, dari Aisyah 
bahwa Nabi SAW bersabda, "Sungguh, janganlah salah seorang di 


antara kalian shalat saat makanan telah dihidangkan. Dan jangan 
pula ia shalat dengan menahan buang air kecil dan besar."'?08 





1207 Sanadnya shahih. 

Al Oa'ga' bin Hakim Al Kannani adalah perawi tsigah dan haditsnya 
diriwayatkan oleh Muslim serta keempat imam hadits lainnya. 

HR. Muslim (1/437, no. 629), pembahasan: Masjid, Abu Daud (1/112, no. 410), 
At-Tirmidzi (5/217, no. 2982), pembahasan: Tafsir surah Al Bagarah, dan An- 
Nasa'i (1/236), pembahasan: Shalat. 

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." 

1208 Sanadnya shahih. 

Abu Hazrah Al Oadhi adalah Al Madani. Namanya adalah Ya'gub bin Mujahid, 

seorang perawi #sigah dan haditsnya diriwayatkna oleh Muslim serta Abu Daud. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24048. 


924 


— Musnad Imam Ahmad 





AA AN JB Jne Ii Salah EA YAYA 
233 7 & . 0. .. Ci.o . . an pd . 3 03 te 
Ia ci daa PAKAN op all Jl Ya USA jar 
NX 2 3 Ne Io “SL 0. Tan 0 . 0. . 3 . - 
Aa ea 


Sa g Aa - SEA ai ya Tag 

24331. Ishag bin 'Isa menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Abdullah bin Ja'far Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari keluarga 

Miswar bin Makhramah, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Al Gasim bin 

Muhammad, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

"Barangsiapa yang membuat suatu perkara baru selain dari perkara 
(agama) kami maka amalan tersebut tertolak." 0? 


42 o- apa - Pt ng 


GA ga wa AS 3 Sah bodo —YEYYY 
dya) 3 0 IG Taste Ta SP gi (laa Ug SEN 
Lah 335 SA ag ala MA Ko 
24332. Ishag menceritakan kepada kami, Abdurrahman, yaitu 
“Ibnu Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 


Urwah, dari Ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Kasur Rasulullah 
SAW terbuat dari kulit dan bantalnya berisikan serabut.'”'? 


1209 Sanadnya shahih. 

Muhammad bin Isa adalah saudara Ishag bin Isa Ath-Thabba', seorang perawi 
tsigah muhaddits fagih, dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Sunan. 

HR. Al Bukhari (5/301, no. 2697), pembahasan: Perdamaian, Muslim (3/1343, 
no. 1718), pembahasan: Peradilan, Abu Daud (4/200, no. 4606), pembahasan, 
. Sunnah, dan Ibnu Majah (1/7, no. 14), pembahasan: Mukadimah. 

Dalam cetakan Tha' disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ishag bin Isa." 
li Sanadnya Shahih. 
Hadits ini telah disebutkan N ebeann ya pada no. 24091. 


Musnad Imam Ahmad — 


eh 


6 II 3 395 BIS (Ih GIS —Y LYYY 
3 3. . 13 1 


—) Sp "JG ii ALL ,£ wat a Ceyam 3 IS pat FP 

@ "1 5 ts. 0 Pa 3 . ... ore 3. P y 
Ng Aa) 033 Ga AT Aa UP alay sale ce al 
24333. Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud, 

yaitu Al Athar menceritakan kepada kami, dari Manshur bin 
Abdurrahman, dari Ibunya, dari Aisyah, dia berkata: Ketika 


Rasulullah SAW wafat, kami dalam keadaan kenyang dengan air dan 
korma." 1211 


SIS ap ED Bi5 1G Blah GAS —yerr 


$ 


4 
-. 


Boat Lg UIN JG Ia 32oh ml alla Ai Io LI si ing 
5 ji i . | 8... Fa . 83 0... 
a71 FI AI JR AN jai 05 Us ii 
H3 SS US 3 JI 9 Ja ci adi KS 1 
an 3. - - ah 2 2 o K3 .. Ta 
Jb an aa ajaa de” SUS IS Hdu ag 
2. Pan 08... pain 2... 02 
Sai AS HS SI AK PAI Gd Ja cl al SI 15 
) 2... 0... c 0... c ... . 
Is ja ads aa as atas ka mai 3 





21 Sanadnya shahih. 

Daud Al Aththar adalah Ibnu Abdurrahman, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. Manshur bin Abdurrahman Al Jahdari Al 
Makki-adalah perawi #sigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 
Ibunya adalah Shafiyyah binti Syaibah, seorang sahabat yang pernah melihat Nabi 
SAW dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (no. 45), pembahasan: Perbuatan Hamba, Abu Daud (2/67, no. 
1437), pembahasan: Shalat, At-Tirmidzi (5/183, no. 2924): An-Nasa'i (1/199, no. 
404), pembahasan: Mandi, dan Ibnu Khuzaimah (1/128, no. 259). - 


— Musnad Imam Ahmad 








1 2 
3 En Ia JS jak OS UI 


24334. Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits 
bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'awiyah bin 
Shalih Al Hadhrami menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Gais, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah, "Apakah Nabi SAW 
berwitir di awal malam atau di akhirnya?" (Aisyah) berkata, "Semua 
itu beliau lakukan, kadang beliau berwitir di awal malam dan kadang 
pula beliau berwitir di akhir malam." Aku berkata, "Segala puji bagi 
Allah yang telah memberikan kelapangan dalam perintah-Nya." Aku 
(Abdullah bin Oais) bertanya, "Bagaimana bacaan beliau apakah 
dengan lirih atau keras?", (Aisyah) menjawab, "Semua itu beliau 
lakukan, kadang beliau melirihkan bacaan dan kadang pula beliau 
mengeraskannya." Aku (Abdullah bin Oais) bertanya, "Segala puji 
bagi Allah yang telah memberi kelapangan dalam perintah-Nya." Aku 
berkata, "Bagaimana beliau mandi junub, apakah beliau mandi dahulu 
sebelum tidur atau beliau tidur dahulu sebelum mandi?" (Aisyah) 
menjawab, "Semua itu beliau lakukan, terkadang beliau mandi dahulu 
kemudian tidur dan terkadang pula beliau hanya berwudhu dahulu, 
lalu tidur." Aku (Abdullah bin Oais) berkata, "Segala puji bagi Allah 
yang telah memberikan kelapangan dalam perintah-Nya." 212 


LP 


3 5 ear AS oi SIK Gi LS Gas — —Y £ Yo 


TN 


Ie Ip) DS ine IE IE IS 3 AN 53 


3 


Ye. 


An ata 1 
Pie eenkane sa Dana an pan 
Aa US laa G3 LI sa NU hn 


1212 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24084. 


Musnad Imam Ahmad — (927) 


A3: 2 ara AI SN 53 Tana SI Ban 4 2 


JG 2a3 EN & SI) Di b3 JB PAN aga Hb ai 
—h 3 II AN Sd EGA, os (3 
SM AI S eng HI Ga le AN Pe 2 


24335. Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair 
menceritakan kepada kami, Katsir bin Zaid menceritakan kepada 
kami, dari Al Muththallib bin Abdullah, dia berkata: Aisyah berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun kecuali 
dirinya akan dicabut (nyawanya) kemudian dia akan melihat berbagai 
pahala hingga dikembalikan kepada-Nya. Kemudian dia diberi 
pilihan antara nyawanya dikembalikan atau hingga ia dipertemukan 
kekasih yang tertinggi (Allah)." Aku (Aisyah) telah menghafal hal itu, 
dari beliau dan sungguh aku telah menghafalnya dihatiku. Lalu aku 
melihat beliau hingga punggungnya condong (merunduk). Aku Aisyah 
berkata, "Dia telah mati." (Aisyah) berkata, "Aku mengetahui apa 
yang dia katakan, lalu aku terus menatapnya hingga ia mengangkat 
pandangannya. Aku (Aisyah) berkata, "Kalau begitu, demi Allah, 
Beliau tidak memilih kita." Selanjutnya (Rasulullah) bersabda, "Aku 
memilih bersama kekasih yang tertinggi dalam surga, 'Bersama 
orang-orang yang telah Allah beri nikmat, baik, dari para nabi atau 
orang-orang yang jujur (sampai ayat yang terakhir)" 13 


1213 Sanadnya shahih. 

Daud Al Aththar adalah Ibnu Abdurrahman, seorang perawi tsigah dan 
haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. Manshur bin Abdurrahman Al Jahdari Al 
Makki adalah perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahihain. 
Ibunya adalah Shafiyyah binti Syaibah, seorang sahabat yang pernah melihat Nabi 
SAW dan haditsnya diriwayatkan oleh jamaah. 

HR. Al Bukhari (no. 45), pembahasan: Perbuatan Hamba, Abu Daud (2/67, no. 
1437), pembahasan: Shalat, At-Tirmidzi (5/183, no. 2924): An-Nasa'i (1/199, no. 
404), pembahasan: Mandi, dan Ibnu Khuzaimah (1/128, no. 259). 


(o231 — Musnad Imam Ahmad 








3. 


— laga Pa SIB ang ap ANE Sis —yerya 
5 ar are " : Ca 3. Le | 7. 
— (Zalw na Sud Ol op Je giaa JG tt Gi 
. ? .- ana 5 ox A4 he , 2 Agan. |) 3 Lae 
PE per en Ing Male Aoi dy) JB JG Hasta 
AG UB aga JI) DR el GULA 


24336. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id, 
yaitu Ibnu Abu Ayyub menceritakan kepada kami, dia berkata: Ugail 
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari 
Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa dari 
umatku yang mempunyai hutang, kemudian dia berusaha dengan 
sungguh-sungguh untuk membayarnya, Iblu dia mati dan belum 
(membayarnya), — maka aku (Rasulullah) adalah yang 


mengurusnya." 214 


8. 


SAS —Yeryv 


B2 3 30 3 0 3 


Ka SAI Prau J6 tekabua PIN nan 
GA ah e.A . VA gag 33 ONE Taat 00 G3 0 di 
(eny Ale AI ala Wal Jpn Ciee KEJU KETS 3S cablaa 3S cah 
em... - 38, - o-., 

SI AN 2 

. 24337. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Al Mubarrak menceritakan kepadaku, dari ibunya, dari 


Mu'adzah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW shalat di 
rumahku pada waktu Dhuha dengan empat raka'at.!?5 


1214 Sanadnya shahih. 

HR. Abu Ya'la (8/252, no. 4838): dan Al Haitsami (4/132). 

Al Haitsami berkata, "Para perawinya adalah perawi shahih." 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24320. 

Dalam cetakan Al Halabi ada sanad yang terbalik, karena Sa'id bin Abu Ayyub 
disebutkan sebelum Abdullah bin Yazid. Redaksi yang benar tentang hal ini akan 
disebutkan pada no. 25089. : . 

1218 Sanadnya dha'f. 


Musnad Imam Ahmad — 


15 - 16 - 2 


Hb JA ii ep Kb pas yaa 
Ja “3 HSE ge AN Ga lg AU OA EL anang 
MERE Gg 2 Ai 5G 36 ga il an 


04. fasa 


GA yA Ali Uh Hb SK ja J3 AP Omi di 
2 ala 1 Sila Sis Makan -JU 


24338. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Al Mu'ammal menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Abu Mulaikah, dari" Aisyah, dia berkata: Nabi SAW bersabda, 
"Wahai Aisyah! orang yang pertama kali celaka adalah kaummu." 
(Aisyah) berkata: Aku berkata, "Semoga Allah menjadikanku tebusan 
engkau. Apakah dari Bani Taim?" Rasulullah bersabda, "Bukan, akan 
tetapi kampung ini berasal dari Ouraisy, mereka selalu dirundung 
kematian dan muncul dari mereka orang yang pertama kali celaka." 
Aku (Aisyah) berkata, "Apakah masih tersisa lagi setelah mereka?" 
Rasulullah bersabda, "Mereka adalah tulang punggung manusia, jika 
mereka celaka maka manusia (lainnya) akan celaka. Nang 


Aku belum mengenal Ummu Al Mubarak bin Fadhalah, sedangkan dia adalah 
perawi tsigah dan haditsnya diriwayatkan dalam kitab Shahih. Begitu pula Husain 
bin Muhammad bin Bahram. 

HR. Muslim (1/497, no. 719), pembahasan: Musafir, At-Tirmidzi (Asy- . 
Syama'il, no. 288): dan Ibnu Majah (1/440, no. 1381). 

1216 Sanadnya dha'if. | 

Abdullah bin Al Muammal dinilai dha'if oleh jumhur ulama, namun hadits ini 
akan disebutkan dengan sanad shahih. Seperti itulah yang diungkapkan oleh Al 
Haitsami (10/28). i 

Dalam cetakan Al Halabi disebutkan dengan redaksi keliru, "Husain." 


(5301 — Musnad ImamAhmad 





pg Pj Lg dag SA B5 JB Saga KAS —Y tra 
ea . PPN H3 . Bg 5 ja NA 
Par Tj Apaan Lele ot darat (AS Aj of (br SA JB 
s0.s9 C2 Pi ea AP EN :, 
Up Aa MA 3 SIS ad plg dlS AI eh 


24339. Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dia berkata: 
Jabir mengabarkan kepadaku, bahwa Ummu Kultsum telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, 
bahwa dia (Aisyah) dan Nabi SAW telah melakukan hal itu 
(bersetubuh), kemudian mereka berdua mandi karenanya di hari 
itu.1217 


Pt Na No. 3 


P3 San AE Ge BA YA 


AI ole Pi ah 


Tana Ol AA pal Ot Lab 3 
BA SAS tak ala Jo In dag Tn ala 


24340. Husain menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Zubair mengabarkan 
kepada kami, dari Jabir, bahwasanya Ummu Kultsum telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah, istri Nabi SAW telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW... lalu Abu Zubair 
menyebutkan makna Hadits tersebut.'”'$ 





217 Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24272. 
11 Sanadnya hasan seperti hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


pt - 


SI Gal 5 tiba BA ES tuginga Gia YAA 
Lg BAN 8 Ai plg AE Ie Ol ane 13 ja LI 
- .£ 8 3 2, 0... 3 & 3 05, ata, 
na Ta pa IU) BP ci di ag 
3» 24341. Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aswad, dari Urwah, dari 
Aisyah bahwasanya Nabi SAW melarang shalat bersamaan dengan 


munculnya matahari sehingga ia meninggi dan ketika matahari turun 
sehingga ia terbenam.'2'9 


nekad A3 -JG Ooh nenen Pa 


Pane AB 6, Aarur Op ye Led — NLYLY 
ASEAN 3 GP CAN 3 Nol op ja ah 
AA ea 0 5 5 Ka ag le Ko 08 
A3 NG - 2 Je oh 2 3, pe Tio, Pa P Pa 
AG Fila ag SENJA aka TS) TP SA ja 
Bb dah do Ja AA nona SE Pp 
Jala 5 Aa an SA aa JAN AN 
kas dk S -a Lai ain Je 


24342. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Ibnu Abu Dzi'b dan Abu An-Nadhr mengabarkan kepada 
kami, dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, 
dia berkata: Nabi SAW melakukan shalat dua belas rakaat di antara 
shalat Isya yang terakhir sampai fajar. Kemudian beliau salam pada 
setiap dua rakaat dan berwitir satu (rakaat). Lalu beliau sujud yang 
lamanya seperti salah seorang kalian membaca lima puluh ayat 


Aa aa 





1219 Sanadnya hasan. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 11839, 17851 dan 21354. - 


— Musnad Imam Ahmad 








sebelum beliau mengangkat kepalanya. Dan, bila .mu'adzin telah 
mengumandangkan adzan, beliau berdiri melakukan shalat (sunah) 
dua rakaat yang ringan. Kemudian beliau berbaring di sisi kanannya 
hingga datang mu'adzin (berigamah), lalu beliau keluar 
bersamanya."!220 


Ka CARA op NA PDA Bis -ytrer 
ep plg ai Ke Ip HA, MG eh ada 
SU pt WE il S5 UII A3 yah Ba Jd 


2... 


II ii Au tai J6 KG uh AI 3 yap BA 
Le PA 5 KIE EN gb Lani Sie Jun D8 
—3 lal aa (3 uje) ate Oa aa NN MA, AI 

Laba Jestll Loan IU Aa 


24343. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dari 
Asy-Sya'bi, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dia berkata: Aku melihat 
Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas kuda sambil 
bercakap-cakap dengan seseorang." Aku (Aisyah) berkata, "Aku 
melihatmu meletakkan kedua tangganmu di atas kuda, sedang engkau 
sambil bicara denganya." Beliau (Nabi SAW) bersabda, "Kamu 
melihatnya?", (Aisyah) menjawab, "Ya.", beliau bersabda, "Itu adalah 
Jibril AS, dan dia (Jibril AS) menitipkan salam untukmu." (Aisyah) 
menjawab, "Dan atasnya keselamatan dan semoga Allah merahmati 
dan memberkahinya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan 
kepada (orang yang memiliki tamu) dan kepada tamunya. Sungguh 





10 Sanadnya shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 23939. 


Musnad ImamAhmad — 


baiknya tuan rumah dan tamunya." Sufyan berkata, "Ad-Dakhil adalah 
tamu Gibril)."' 2 | 


PE AS he SE al NA rani 
— ra dar v la ea Kenya 0 AP Oa 
AI Jah GA sala ale Mi Io A5 Ia can 
wi Hor An id Ju Fe Ama Sei 


24344. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Humaid bin Mihran menceritakan kepada kami, dari 
Muhamad bin Sirin, dari Imran bin Hiththan As-Sadusi, dari Aisyah 
bahwasanya dia bertanya kepada Nabi SAW, dia (Aisyah) berkata, 
"Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi wanita?" beliau 
menjawab, "Haji dan Umrah adalah jihadnya para wanita." 22 


- 013 8 


MI 7 ypE Ci SA Ng Wa —Ytrto 

5 Oli ii Gede JB ya ae 5 ta 
LN pi US Ss IG J2 A3 :JB Oa 
HA Op eale MI Jp Ipa nata NG 
LA GB gak JAN A5 dat MA Gi Ja AI 


” 


Ka 





121 Sanadnya hasan karena ada perawi yang bernama Mujalid. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24162. 

1222 Sanadnya shahih. 

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 24264. 


— Musnad Imam Ahmad 








24345. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Amru 
bin Al Ala' Asy-Syanni menceritakan kepada kami, dari Abdil Oais 
berkata: Shalih bin Sarj menceritakan kepadaku, Imran bin Hitthan 
menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku menemui Aisyah dan aku 
mengulang belajar padanya hingga aku menyebut mengenai seorang 
hakim." Lalu Aisyah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Sungguh akan datang satu masa kepada seorang hakim 
yang adil pada hari kiamat, yang mana dia berharap tidak pernah 
menghukumi antara dua orang sama sekali meskipun dalam 
(masalah) satu buah kurma."'2 


— ras CA J5 333 Mon Aha yaaa 

ul kn TG KANE 3 Cah Ui daa HP GI 16 6 
.. 2-2 . . 7 Tag “130 2 2 ng Sae Pe ore 4 
oi js Pl CI SEN Ca Jaka Mery elly dala Abi 


24346. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Imran mengabarkan kepada kami, dari Oatadah, dari Zurarah, 
dari Sa'ad bin Hisyam, dari Aisyah, dia berkata: Nabi SAW pernah 
mendengar seorang lelaki berkata kepada seorang lelaki lain, "Siapa 
namamu?" ia berkata, "Syihab." Lalu (Syihab) berkata, "Kamu 
Hisyam."1224 





1223 Sanadnya hasan. | 

Amr bin Al Ala' Asy-Syani Al Yasykuri adalah perawi mastur, namun tidak ada 
satu ulama pun yang menilainya cacat. Shalih bin Sarj telah disebutkan oleh Ibnu 
Hibban dalam Ats-Tsigat dan dia meriwayatkannya dalam kitab Shahih-nya. Al 
Haitsami (4/192) menilainya hasan. | 

HR. Ath-Thayalisi (217, no. 1546), Al Baihagi (10/96): dan Ibnu Hibban (376, 
no. 1563). 

Ath-Thayalisi berkata, "Shalih bin Sarj adalah Abdul Gais dan bukan perawi 
sebelumnya." 

1224 Sanadnya shahih. 

Imran adalah Ibnu Dawir Al Oaththan. 


Musnad Imam Ahmad — | 





Mm maa 

HR. Ath-Thayalisi (1/232, no. 1126): Al Hakim (4/277), dan Al Haitsami 
(8/51). 

Al Haitsami berkata, "Ada perdebatan tentang Imran Al Oaththan." 

Al Hakim menilai hadits ini shahih dan pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 


— Musnad Imam Ahmad 


